Imam  Al  Hakim 


Ml 

_ .  J 


(Hadits-Hadits  Shahih  yang  Dihimpun 
oleh  Al  Hakim  yang  Tidak  Tercantum 
dalam  Shahih  Al  Bukhari  dan  Muslim) 

Disertai  Komentar 

Imam  Adz-Dzahabi,  Al  Iraqi,  Al  Munawi, 
dan  lain-lain 

Studi  dan  Penelitian 
Mushthafa  Abdul  Qadir  Atha 

Pembahasan: 

Jihad,  Pembagian  Harta  Rampasan, 
Memerangi  Pemberontak,  Nikah, 
Thalak,  Pembebasan  Budak, 

Al  Mukatab  dan  Tafsir 


Daftar  Isi 


Kata  Pengantar  Penerbit . . 'i 

Kitab  jihad . 1 

Pembagian  harta  rampasan . . . 217 

Kitab  memerangi  pemberontak  (bagian  akhir  kitab  jihad) . 282 

Kitab  nikah . 329 

Kitab  thalaq . * . 462 

Pembebasan  budak . . . 516 

Kitab  al  mukatab  (budak  yang  ingin  membebaskan’diri  dengan 

cara  mencicil)  . . 537  ‘ 

Tafsir . 549 

Riwayat  dengan  sanad  yang  shahih  tentang  bacaan  nabi  H 

yang  tidak  diriwayatkan  oleh  al  bukhari  dan  muslim . 588 

Tafsir  surah  alfaatihah . 697 

Tafsir  beberapa  ayat  dari  surah  albaqarah . 705 

Tafeir  surat  aali  ‘imraan . 816 


Al  Mustadrak  —  |  v  | 


Kata  Pengantar  Penerbit 


Segala  puji  bagi  Allah  Azza  wa  Jalla  Tuhan  seru  semesta  alam,  yang 
senantiasa  melimpahkan  rahmat  dan  kasih  sayang-Nya  kepada  umat  manusia, 
menuntun  kita  untuk  terus  menggali  ilmu  yang  ditebarkan  di  setiap  ciptaan- 
Nya,  serta  menjaga  agama-Nya  dengan  memberikan  tongkat  estafet  misi 
kenabian  kepada  para  ulama. 

Shalawat  dan  salam  semoga  senantiasa  tercurahkan  kepada  junjungan 
dan  suri  teladan  yang  diakui  oleh  lawan  maupun  kawan,  Muhammad  SAW. 
Juga  kepada  keluarga  dan  seluruh  sahabatnya  serta  orang-orang  yang  mengikuti 
petunjuknya  hingga  Hari  Pembalasan. 

Buku  yang  berada  di  tangan  pembaca  ini  adalah  salah  satu  karya 
monumental  ImamAbu  Abdillah  Al  Hakim  (W.  405  H)  atau  biasa  dikenal  dengan 
Imam  Al  Hakim.  Buku  yang  diberi  judul  Al  Mustadrak  ini  memuat  hadits- 
hadits  yang  tidak  terdapat  dalam  kitab  ShahihAl  Bukhari  dan  Shahih  Muslim 
yang  menurut  Imam  Al  Hakim  sesuai  syarat  (kriteria)  Al  Bukhari  dan  Muslim, 
atau  sesuai  syarat  salah  satunya,  atau  shahih  menurut  ijtihad  Hakim  meskipun 
tidak  sesuai  syarat  salah  satu  dari  keduanya.  Selain  itu,  penilaian  yang 
dikemukakan  oleh  Imam  Al  Hakim  terhadap  hadits  yang  disebutkannya  diperkuat 
dengan  komentar  Imam  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish,  Al  Munawi  dalam 
FaidAl  Qadir,  Al  Iraqi  dalam  kitab  Amali- nya  dan  ulama-ulama  lainnya 

Perlu  diketahui  bahwa  setiap  istilah  hadits  yang  digunakan  dalam  buku 
ini,  kami  sebutkan  dalam  istilah  bahasa  Arab  agar  lebih  memudahkan  dan  dikenal 
oleh  masyarakat.  Karena  itu,  kami  juga  melampirkan  daftar  istilah  hadits  yang 
digunakan  dalam  buku  ini. 

Semoga  buku  yang  kami  persembahkan  ini  dapat  memperkaya  khazanah 
pengetahuan  dan  literatur  Islam  kita,  serta  memberikan  kontribusi  positif  untuk 


I  vi  I  —  Al  Mustadrak 


pengembangan  agama  Islam  di  tanah  air.  Sesungguhnya  setiap  manusia  adalah 
makhluk  yang  tidak  bisa  luput  dari  kesalahan  dan  kekeliruan,  maka  kritik  dan 
saran  yang  membangun  sangat  diharapkan  dari  pembaca  yang  budiman,  sehingga 
kami  dapat  mempersembahkan  buku  dan  karya  tulis  dengan  lebih  baik  dan 
bermutu. 


Pustaka  Azzam 


Al  Mustadrak  —  1  vii  | 


V  •  ^ 

KITAB  JIHAD 

X«^A  Jjf  —  \  /x  TVl 

oCiL>  \2fs-*-  «-i-* ji  cf-  ‘ jb^  c/- 

J>\  J*  D*  (4**^  O*  y* 

aIIp  4J1I  ^  ^  :<J^  ‘W^  ^  yr/’J  o-^ 

OjiU-ij  4JI  Ulj  <&  ifi  :*up  4J1I  j  jjJ-,<ajl  y\  Jli  4*" J 
c£>  I^Lli  C4^J  cJj£  :<Jl5  (*-fc4 

Jkj  y\  Jli  iDil  lijyy  u*^  <l4  j*?-r**  & 

cJjj  ajT  J jl  <Jl*  .Jb3  c~o.l»»  ;(jj.x.i^ll 

JVssi» 

2376/1.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Sinan  Al  Qazzaz  menceritakan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Yusuf  Al  Azraq,  Sufyan  Ats-Tsauri  menceritakan 


Al  Mustadrak  —  |  1  1 


kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Muslim  Al  Buthain,  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata,  "Ketika  penduduk  Makkah 
mengusir  Nabi  0,  berkatalah  Abu  Bakar  %>,  'Innaa  lillaahi  wa  innaa 
ilahi  raaji’uun  (sesungguhnya  kita  hanya  milik  Allah,  dan  hanya 
kepada-Nyalah  kita  kembali),  mereka  telah  mengusir  nabi  mereka, 
maka  mereka  akan  binasa'.”  Lalu  turunlah  ayat,  " Telah  diizinkan 
(berperang)  bagi  orang-orang  yang  diperangi,  karena  sesungguhnya 
mereka  telah  dianiaya,  dan  sesungguhnya  Allah  benar-benar  Maha 
Kuasa  menolong  mereka  itu.  ”  (Qs.  Al  Hajj  [22]:  39). 

Ibnu  Abbas  membacanya  adzina  (mengizinkan). 

Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  pun  berkata,  "Aku  mengetahui  bahwa 
ini  adalah  perang.” 

Ibnu  Abbas  berkata,  “Itu  adalah  ayat  pertama  yang  turun 
berkenaan  dengan  perang.”1 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


jL~Jl  j *-j*la  y)  —  y/YY’VV 

cy.  dr*^*  o3- 

j*  cj&i  ji  jJ**  j*  J> 

I y\  <5  LUtvslj  'j* y*  J )  JAS>- J\  XS-  <l)t  4»l 

Cia  4l) j £ j^j  j*  (J*  i I jiLSa  _j  aJLp  aSj! 

a] y>-  Lia  >y£i\  I^IjLSJ  ^>(a  4  jijJb  o ja\  :JUa  .<lif  U yy>  L>»T 

1  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  2  |  —  Al  Mustadrak 


JJs  £yj5\  J  ^  J  iijlJ  aJJI  JjJli  cl  y&i  i  JbiJb  o  y>\  OJ-Jl 
dy&z  l>a?  Cif  di  »j£jlt  \j\*j  »j^' 

•<  *P& 

2377/2.  Abu  Al  Abbas  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyari  di 
Marwaa,  Muhammad  bin  Musa  bin  Hatim  Al  Basyani  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Husain  bin  Waqid  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Dinar, 
dari  Tkrimah,  dap  Ibnu  Abbas  bahwa  Abdurrahman  bin  Auf  dan 
para  sahabatnya  mendatangi  Nabi  H,  mereka  berkata,  "Wahai  Nabi 
Allah,  kami  pernah  berada  dalam  peperangan  dalam  keadaan  musyrik, 
dan  ketika  kami  beriman,  kami  menjadi  terhina.”  Nabi  H  lalu  berkata 
kepada  mereka,  "Aku  diperintahkan  untuk  memaafkan  (bersabar), 
maka  janganlah  kalian  memerangi  orang-orang  itu.  ” 

Tatkala  mereka  sudah  berada  di  Madinah,  barulah  Rasulullah 
diperintahkan  untuk  berperang,  tapi  mereka  justru  merasa  enggan, 
maka  turunlah  firman  Allah,  "Tidakkah  kamu  perhatikan  orang-orang 
yang  dikatakan  kepada  mereka,  'Tahanlah  tanganmu  (dari 
berperang),  dirikanlah  sembahyang  dan  tunaikanlah  zakat!’  Setelah 
diwajibkan  kepada  mereka  berperang,  tiba-tiba  sebagian  dari  mereka 
(golongan  munafik)  takut  kepada  manusia  (musuh)....  ”  (Qs.  An-Nisaa' 
[4]:  77)  2 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


2  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


Al  Mustadrak  —  1  3  1 


i  y.  &  &  -r/rrvA 

o*  £jj  ^j(  CjjI^J) 

tj - i  xL>-l  aUI  A.P  L)Jj>-  yLw*  JL*J>-f  lj 

:  JlS  ce£ ‘-r’^b?’  s—^*"  t<^ 

tjij*  yS  *<J^  ^  ^  ^jI  LjI  rJjJL  ^1  c-**-*» 

t/1' — 5  (_Ji  LSitul  :  Jui  ?ll5f  :  Jlii  c^lfp  ^1  <_aIj  jup 

<_5 — Lp  LJ  03Lu*I  ii j^>-  :LiS  lojJJu  ilj  L*jI  t $.L»j  j^J  JP 

amI  ^^Iv?  amI  (J_^< j  ^p  ^Lp  ^1  U  c^Lp 

v  „  „  _  *,  „  s,  \  *,  \  '.', 

iJj — J  ^ j — j  aIIp  aajI  Al  J y*'j  LJai-  :<JUi  cjUI-j  4llp 

ajiI  Jj-I-  ^  oaIsscJ  tpllw  -iy-T  J?- j  jL  ^iSl  ^  l>  :  JUi 

:JL_S  tlii.  ii£>  ^  ^  y»  £  J^-j  y-^1 

,vr-> oa<>j  o : JV5  icJili 


2378/3.  Abdullah  bin  Husain  Al  Qadhi  mengabarkan  kepadaku 
di  Marwaa,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami, 
Rauh  bin  Ubadah  menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Rauh  menceritakan  kepada  kami.  Habib  bin 
Syihab  Al  Ghabri  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  ayahku  berkata:  Kami  mendatangi  Ibnu  Abbas,  aku 
bersama  seorang  temanku,  lalu  kami  bertemu  dengan  Abu  Hurairah  di 
pintu  (rumah)  Ibnu  Abbas.  Dia  berkata  kepada  kami,  "Siapa  kalian 
berdua?"  Kami  pun  memberitahunya.  Dia  berkata,  "Berangkatlah 


I  4  |  —  Al  Mustadrak 


kalian  kepada  orang-orang  dengan  kurma  dan  air.  Sesungguhnya 
lembah  itu  hanya  akan  mengalir  sesuai  kesanggupannya.”  Kami 
berkata,  "Betapa  banyak  kebaikanmu,  izinkan  kami  bertemu  Ibnu 
Abbas.” 

Dia  pun  mengizinkan  kami.  Kami  mendengar  hadits  dari  Ibnu 
Abbas  yang  menceritakan  dari  Rasulullah  |§>,  dia  berkata,  "Rasulullah 
H  pernah  berkhutbah  ketika  Perang  Tabuk,  'Tidak  ada  pada  manusia 
seperti  orang  yang  mengambil  tali  kekang  kudanya  lalu  pergi 
berjihad  dan  menghindari  keburukan  manusia,  atau  seperti  orang 
yang  berada  ,  di  perkampungan  bersama  kambing-kambingnya, 
memuliakan  tamu  dan  menunaikan  hak  tamu  tersebut'. ” 

Aku  bertanya,  "Apakah  beliau  benar  mengucapkan  itu?”  Dia 
menjawab,  "Beliau  mengucapkannya  sebanyak  tiga  kali.”  Aku  pun 
ber -takbir,  ber-tahmid,  dan  bersyukur.3 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


j _ >  JL Ji  UjJL?- 

j>  \sjS>-  'j)  'j)  ^ip  c  Jo*Jl  j* 

j&  (jaw  j>  j^>~ J-p  ji  jLp  j&  (Ok*— L*  j)  bu 

aMI  ^ aJJI  (J y* j  Oi  4<UP  Aill  j  Oj)jA>  J&  J) 

cahI  J b  :l jJl5  y*»  j  'b! I  ijli  <Jlp 

tOj-il  j\  J-Jzl  J*-  j>  L)b> J 

3  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  5  1 


SI - y}ij  S^L/aJl  y  i}  j**  J s>r j  ?4-Jj  JJb  'j*d 

.awi  *yi  4J1  S/  of  *^4ajj 

2379/4.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  dan  Abu  Muhammad  bin  Musa 
Al  Adi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ali  bin  Husain 
bin  Junaid  menceritakan  kepada  kami,  Al  Mu’afa  bin  Sulaiman 
menceritakan  kepada  kami,  Fulaih  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdullah  bin  Abdurrahman  bin  Ma’mar,  dari  Sa’id  bin 
Yasar,  dari  Abu  Hurairah  <$,  bahwa  Rasulullah  %  bersabda,  "Maukah 
kalian  kuberitahu  tentang  manusia  yang  terbaik  kedudukannya?” 
Mereka  menjawab,  "Tentu,  wahai  Rasulullah.”  Beliau  bersabda, 
"Orang  yang  mengambil  tali  kekang  kudanya  di  jalan  Allah  lalu 
berperang  hingga  terbunuh  atau  mati.  Maukah  kalian  ku  beritaku 
kedudukan  berikutnya?  Yaitu  orang  yang  ber-uzlah  (menyendiri)  di 
sebuah  perkampungan  sunyi  'untuk  menegakkan  shalat,  menunaikan 
zakat,  dan  bersaksi  tiada  tuhan  selain  Allah. ,A 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

J - y  —  o/YYA  » 

y  (2-JJl  y ^1  lof  J-P  y  <5ll  J-P  y 

^  O*  y)  °y*  tjkll  y)  °y>  c^-  yj  y 

y)  P  ^15  jJL»  j  <dp  Ajjl  A»l  (J  y  J  (1)1  <UP  d))l 

^ J&- 1  S|I  :  jLSi  liLkj  0 iJtLyjaj»  jPj  t/’lJJl  ^J)ast- 

4  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  6  1  —  Al  Mustadrak 


?— /j  J*  JsA  ^  i 

y-' — 5l  otj  c^^lil  AJ\j  JZ>-  A^ai  J*  jl  0j«o  jf 

/aL  lJz.  Jl  iSjeJ  'y  iisl  fyy  *cS>-  ^  J» j 

2380/5.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada  kami), 
Al-Laits  bin  Sa’d  mengabarkan  kepadaku  dari  Yazid  bin  Abu  Habib, 
dari  Abu  Al  Khair,  dari  Abu  Al  Khaththab,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri 
bahwa  Rasulullah  f§  berdiri  pada  Perang  Tabuk  untuk  berpidato 
di  hadapan  orang  banyak  dengan  menyandarkan  punggung  beliau  ke 
batang  pohon  kurma.  Beliau  bersabda,  "Maukah  kalian  aku  kabarkan 
sebaik-baik  dan  seburuk-buruk  manusia?  Sesungguhnya  sebaik- 
baiknya  manusia  adalah  yang  beramal  di  jalan  Allah,  di  atas 
punggung  kudanya  atau  di  atas  punggung  untanya,  atau  berjalan  kaki 
sampai  maut  menjemputnya.  Sedangkan  seburuk-buruknya  manusia 
adalah  durhaka  (fajir)  yang  lancang,  dia  membaca  Kitab  Allah,  tapi 
tidak  memperhatikan  apa  pun  di  dalamnya.  ”5 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j—$  & — Cf-  ~*l/x  YA  N 

Cj**  CA  l»jf  tAjll  A»P  LjJl  Ljf  Jl 

I <_JV5  DL«JtP  ^y*  ^)\  ^  o jP>j  UjA?- 

4jf  <up  4»l  OIap  £j{  d)L*iP 

5  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  |  7  1 


(y.  t_iif  ja  <5si  ^  ^  : ijjij  jjl-j  aII p  -&I  aSj!  Jj1>3 

•  ^  j  .»  o  *  aj>,  '  ^ 

££  ^»1  JS'  jjklli  tol  j**  CLi 

2381/6.  Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwaazi  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Al  Muwajjih  menceritakan  kepada  kami,  Abdan 
memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  memberitakan  (kepada  kami), 
Muhammad  bin  Ma’n  Al  Ghifari  Abu  Ma’n  memberitakan  (kepada 
kami),  Zahrah  bin  Ma’bad  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abu  Shalih  maula  Usman,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Usman  bin 
Affan  di  masjid  Khaif  Mina,  menceritakan  kepada  kami  bahwa  dia 
mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  " Satu  hari  di  jalan  Allah  lebih 
baik  daripada  seribu  hari  selain  itu,  maka  hendaklah  setiap  orang 
menunggu  (mencari  fadhilah  itu)  untuk  dirinya.  ”6 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

jt  Jy*i  c/,  -v/yT'ay 

u — p  (ji  ^ <dll  XS- 

of  4ll  iji'j*  gjj  J*  t 

,j^  A-a  ^  j*H*j  AjIp  Aill  ^ 

i  j. — *  ^  c^ldl  cJjipI  ijLai  c 

t.5^5  dy* j  J*if  N  :Jli  |*j 

^  "  0  '  '  "  s* s  s  A  ^  \  ^  ^  /  /// 

fl — 01»  t J*iJ  V  :  JUi  jjCj  <llp  <5il  <311  J y»'},  diJi  ^TJLi 

01  0 y*J  ^  tL»lp  Ctyy  <^i  OC»  Cr! 

6  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


1  8  |  —  Al  Mustadrak 


2382/7.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Hisyam  bin  Sa’d  mengabarkan  kepadaku  dari  Sa’id  bin  Abu 
Hilal,  dari  Ibnu  Abu  Dzubab,  dari  Abu  Hurairah  bahwa  seorang 
sahabat  Nabi  %  melewati  sebuah  jalan  kecil  yang  sunyi,  yang  terdapat 
mata  air  dengan  rasa  tawar  yang  menyegarkan.  Dia  terpesona  dengan 
keindahan  tempat  itu,  maka  dia  berkata  dalam  dirinya,  "Seandainya 
aku  memisahkan  diri  dari  orang  banyak  dan  berdiam  di  tempat  ini." 
Namun  dia  berkata,  "Aku  tidak  akan  melakukannya  sampai  aku 
diperintah  oleh  Rasulullah 

Dia  kemudian  menyatakan  niatnya  tersebut  kepada  Rasulullah 
f§,  lalu  beliau  bersabda,  "Jangan  lakukan  itu,  karena  keberadaan 
seseorang  dari  kalian  di  jalan  Allah  lebih  baik  daripada  shalatnya 
bersama  keluarganya  selama  60  tahun.  Tidakkah  kalian  senang 
apabila  Allah  mengampuni  kalian  dan  memasukkan  kalian  ke  dalam 
surga?  Berperanglah  di  jalan  Allah.  Barangsiapa  berperang  di  jalan 
Allah  meski  hanya  selama  jeda  pemerahan  susu  unta,  maka  wajiblah 
baginya  surga.’’1  ,  * 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


7  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  — -  |  9  I 


iSjlJ-  iui.f  jLkii  pf  -a/ y  r  a  r 

UjJ — i-  tc£ j  pJlva  aw!  a*p  t^jLUl  J-*—  c/i  OLkiP 

u — i  ^'S— J*  ‘br*^1  JP  tOlli-  ^p  tVjJ  Oi  css^i 

fl — *■*  i<Jt — *  ('-^‘"J  pp  ^  <J y* j  calp  ahI  o^3^" 

.asI»  jc*»  ^js* J  oSlIp  ^  aWI  Jjs-  ^pail  a1>I  (Jp-  (^  < _ iPaJl  ^  (J^r^Jl 

2383/8.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi 
mengabarkan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Shalih  Al  Mishri  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin 
Hassan,  dari  Al  Hasan,  dari  Imran  bin  Hushain  bahwa  Rasulullah 
#  bersabda,  " Keberadaan  seseorang  dalam  barisan  pasukan  di  jalan 
Allah  lebih  baik  di  sisi  Allah  daripada  ibadahnya  seseorang  selama 
60  tahun.  "8 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

(j- — >.  ^ <y.  <y.  yj  1j yd  —  ^/Y  Y' A 1 

jj—i  ,j — !  ^ j)  jJjll  y\  LjS^-  yjlJsJl  luiP 

Cj^  j)  IIjOj- 

ItJl— —9  C4JLP  «Oil  j  j)  A\li  ^•jP  Jc). 

■  $\  p_L*j  ^3  ;  U_ai  p-*1  j  aJp  <J y*j  <»r>L?xv3^  jA. 5  l)JbtS 

jpfj  jp  .oUpP  <dl 

8  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


1  10  1  —  Al  Mustadrak 


auI  Jj — ^ j  Luip  \j>\' cgj3\ <X\*j 

aJp  ls^5 

2384/9.  Abu  Al  Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Uqbah  Asy- 
Syaibani  mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Abu  Al  Walid 
Muhammad  bin  Ahmad  bin  Burd  Al  Anthaki  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Katsir  Al  Mishshishi  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Auza’i  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abu 
Katsir,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abdullah  bin  Salam  <J§fc,  dia  berkata: 
Kami,  beberapa  orang  sahabat  Rasulullah  g|,  duduk-duduk  dan 
berkata,  "Kalau  saja  kami  tahu  amalan  yang  paling  dicintai  Allah, 
niscaya  kami  amalkan."  Allah  pun  menurunkan  ayat,  "Telah  bertasbih 
kepada  Allah  apa  saja  yang  ada  di  langit  dan  apa  saja  yang  ada  di 
bumi,  dan  Dialah  Yang  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana.... "  (Qs. 
Ash-ShafF  [61]:  1).  Rasulullah  0  lalu  membacakannya  di  hadapan 
kami.9 

Demikian  diriwayatkan  oleh  Al  Auza’i,  dan  Yahya  bin  Abu 
Katsir  membacakannya  kepada  kami  di  Makkah. 

Muhammad  bin  Katsir  berkata,  "Al  Auza’i  membacakannya 


Abu  Al  Walid  berkata,  "Ibnu  Katsir  membacakannya  kepada 
kami  seperti  itu." 

Abu  Al  Hasan  bin  Uqbah  berkata,  "Abu  Al  Walid 
membacakannya  kepada  kami  seperti  itu.” 

Al  Hakim  berkata,  "Syaikh  Abu  Al  Hasan  Asy-Syaibani 
membacakannya  kepada  kami  seperti  itu.  Al  Hakim  Abu  Abdillah 

9  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 

Kemungkinan  Al  Bukhari  dan  Muslim  meninggalkannya  karena  ada  riwayat 
Hiql  yang  menyelisihi  riwayat  ini. 


Al  Mustadrak  —  1  11  | 


membacakan  kepada  kami  surah  itu  sampai  akhirnya.  Diriwayatkan 
pula  oleh  Al  Walid  bin  Muslim  dari  Al  Auza’i,  dari  awal  sanad 
sampai  akhir  sanad" 

o ilip  Uj jS-  'j»  oU \  « /  y  v  a  © 

J JjJl  J*^- •  Jh  jLP  Ji  UjJL?- 

J - i'  ^  J».  jJ 

aJLp  au!  ^lv?  *L«p  '© LiS"*  l(JlS  ji  4ttl  Jl»p  c<t<JL» 

d-j j^»Jl  caSjI  JLLp^I  <_£l  jJUj  jJ  :lULa»  jJLjj 

2385/10.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Abdurrahman  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Al  Auza’i 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Salamah  menceritakan  kepadaku, 
Abdullah  bin  Salam  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  "Kami 
pernah  duduk-duduk  di  sisi  Nabi  H,  dan  kami  berkata,  'Seandainya 
kami  tahu  amalan  yang  paling  dicintai  Allah...'.  Dia  lalu  menyebutkan 
makna  hadits  yang  sama."10 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Kuat  dugaanku  yang 
membuat  mereka  tidak  meriwayatkan  hadits  ini  adalah  perbedaan 
riwayat  Al  Hiql  bin  Ziyad  dari  Al  Auza’i  yang  menyelisihi  riwayat  Al 
Walid  bin  Muslim  dan  lainnya. 


10  Lih.no.  2384. 


I  12  |  —  Al  Mustadrak 


^jygall  ^  s ^  J-pLw-I  oU j-s^f  —\  \  / Y  T'A'l 

Cc5j _ v22^Jl  pJlv?  (jj  <0il  «XjP  £sJLstf  _Jjl  LjA>-  C^Jl jKmS\ 

J>±=~  i.jk  J\  J>  J>4  ^p  c^ptjj^l  tS^j  J> 

^ _ **  «Oii  A»p  <l)f  cAjJ^-  jl—o  ^  s.li2P  ,2^  ^ 

(^>-  lj£?  Jk  Cf-  J*~-  t4^*"  ^ 

J  j _ *»j  *a^p  LS"  :  JlS  t^C*  ^  aw!  j-p  ^p  j-p  ^  2JLL*  jji 

tAjjl  JI^p^I  <^f  \£LLp  ^  tllLSi  jJ£*j  <Jp  <&l  <5il 

.  iLjJb>*Ji 


2386/11.  Abu  Al  Hasan  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl 
Asy-Sya’rani  mengabarkan  kepada  kami,  kakekku  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Shalih  Abdullah  bin  Shalih  Al  Mishri  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hiql  bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami,  Al  Auza’i 
menceritakan  kepadaku  dari  Yahya  bin  Abu  Katsir,  Hilal  bin  Abu 
Maimunah  menceritakan  kepadaku  dari  Atha  bin  Yasar,  yang 
menceritakan  kepadanya  bahwa  Abdullah  bin  Salam  #,  menceritakan 
kepadanya. 

Al  Auza’i  berkata:  Yahya  bin  Abu  Katsir  menceritakan 
kepadaku.  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman  menceritakan  kepadaku 
dari  Abdullah  bin  Salam,  dia  berkata,  “Kami  pernah  bersama 
Rasulullah  H,  dan  kami  berkata,  TCalau  saja  kami  tahu  amalan  yang 
paling  disukai  Allah...’."  Lalu  dia  menyebutkan  hadits  yang  sama 
seperti  tadi.11 

Ini  tidak  dapat  menyelisihi  (menggugurkan)  riwayat  Al  Walid 
bin  Muslim,  karena  meskipun  Hiql  ini  teliti  dan  tsabat  (kuat  hapalan), 

11  Lih.  no.  2384. 


Al  Mustadrak  —  1  13  | 


tapi  dia  sendiri  ragu  dengan  sanadnya.  Salah  satu  bukti  yang 
menunjukkan  bahwa  yang  shahih  adalah  sanad  kepada  Abu  Salamah, 
bahwa  Abu  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Muhammad  Al  Fazari  — murid  Al 
Auza’i  yang  paling  hapal  riwayat  Al  Auza’i —  meriwayatkan  dengan 
tambahan  redaksi  dengan  sanad  yang  pertama: 


AfjSi i  J  juU  jiSJ\  J  -w/rr AV 

y  ^  U {ji 
Cjil—T  ^  u* 

\  :«o7?ri  :  JlS  AJll  -LP 

<Jp  aSs!  aSj!  J  j-*  j  (jj  lj 

4&I  J  j - wij  1 - u)l  4J^-f  aIjL  L)f  Lu*J  jiJ  ?4lll 

^  's,  \  *, 

\Zis-  lyii  Jl  ^oju.  *L gy.  <&' 


2387/12.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi 
mengabarkan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Mahbub  bin  Musa  Al  Anthaki  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Ishaq  Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Auza’i, 
dari  Yahya  bin  Abu  Katsir,  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman 
menceritakan  kepadaku  dari  Abdullah  bin  Salam,  dia  berkata,  "Kami 
berkumpul  dan  berdiskusi,  siapa  di  antara  kalian  yang  mau 
mendatangi  Rasulullah  f§  untuk  menanyakan  amalan  yang  paling 
disukai  Allah.  Kami  lalu  berpisah,  dan  kami  berharap  ada  yang 
mendatangi  beliau.  Rasulullah  H  lalu  mengutus  seseorang,  kemudian 
beliau  mengumpulkan  kami  dan  sebagian  dari  kami  memberi  isyarat 
kepada  sebagian  yang  lainnya.  Beliau  kemudian  membacakan  ayat, 


|  14  1  —  Al  Mustadrak 


'Telah  bertasbih  kepada  Allah  apa  saja  yang  ada  di  langit  dan  apa 
saja  yang  ada  di  bumi;  dan  Dialah  Yang  Maha  Perkasa  lagi  Maha 
Bijaksana... '. "  (Qs.  Ash-Shaff  [61]:  l)12 

Abu  Salamah  berkata,  "Abdussalam  membacakannya  kepada 
kami  sampai  akhirnya." 

Yahya  bin  Abu  Katsir  berkata,  "Abu  Salamah  membacakannya 
kepada  kami  seperti  itu." 

Mahbub  berkata,  "Abu  Ishaq  membacakan  kepada  kami  seperti 
itu  dari  awal  surah  sampai  akhir  surah.”  Maksudnya  adalah  surah  Ash- 
Shaff. 

'j*  tjf  c  Ja*JI  jj  'Js-  ^  V'/ Y  Y'  A  A 

j— i  j — ***■  & — j  cp- 

’J*  J  c/.  Jfc  J  Cr*  J  O* 

AjLp  aUI  AUl  (J y*  j  l — jA*jl  i i  \  a  —  (Jli  4jf 

c- — »f  ’A — Cjj  Jlii  Jl  0[ 

C  jV-*J  I<Jl3  aJLp  4l)l  4^1  J  J**  J  (j* 

.  JliiJl  i»-*  ’.4jU>ts<»^l  J 13  t<U>  Aiulj 

2388/13.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Hisyam  bin  Ali  As-Sadusi  memberitakan  (kepada  kami),  bahwa  Musa 
bin  Ismail  menceritakan  kepada  mereka,  dia  berkata:  Ja’far  bin 
Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Imran  Al  Jauni,  dari 
Abu  Bakar  bin  Abu  Musa,  dari  ayahnya,  bahwa  dia  berkata  — ketika 
sedang  berhadapan  dengan  musuh — :  Aku  mendengar  Rasulullah  !§■ 

12  Lih.  no.  2384. 


Al  Mustadrak  —  1  15  1 


bersabda,  "Sesungguhnya  surga  itu  berada  di  bawah  kilatan  pedang.  ” 
Seorang  pemuda  yang  jelek  penampilannya  lalu  berkata,  "Engkau 
benar-benar  mendengar  ini  dari  Rasulullah  fH?”  Abu  Musa  menjawab, 
"Ya.” 

Dia  lalu  memecahkan  sarung  pedangnya,  kemudian  berkata 
kepada  teman-temannya,  "Assalamu’alaikum!" 

Dia  lalu  masuk  ke  medan  pertempuran.13 
Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al-Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

^P  'J)  ^ tfjl  Xs-  'j*  aMI 

Jj— ^  ^  M  'J*  ^>\  'Js>  t^-Lp  ^Lp 

Jjf  p - Lof  aM'  (J  j— j  ^  J 15  l4IP  <dJl 

cplpf  lyj 

di  j(  ^  J jili  cO SjlsbJI  (_Jj  f ji 

IIaJI^p  ^JLp  £jij 

O&J  d) :  J^5.  cdJJi  ^  £•  ^ 

.>M  of  L»Ip 

2389/14.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Sa’id  bin  Abu  Ayyub  mengabarkan  kepadaku  dari  Ayyasy  bin 

13  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  16  |  —  Al  Mustadrak 


Abbas,  dari  Abu  Abdirrahman  Al  Hubuli,  dari  Abdullah  bin  Amr  •%>, 
dia  berkata:  Rasulullah  #  berkata  kepadaku,  " Tahukah  kamu 
rombongan  pertama  yang  masuk  surga  dari  kalangan  umatku?  ”  Dia 
menjawab,  "Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  tahu.”  Beliau  berkata,  "Kaum 
Muhajirin  datang  pada  Hari  Kiamat  di  pintu  surga,  lalu  para 
penjaganya  bertanya  kepada  mereka,  'Apakah  kalian  sudah  dihisab?' 
Mereka  menjawab,  'Mengapa  kami  harus  dihisab,  padahal  dulu 
pedang-pedang  kami  berada  di  pundak  kami,  di  jalan  Allah,  hingga 
kami  mati  di  jalan  itu?!'  Akhirnya  dibukakanlah  pintu  surga  untuk 
mereka,  dan  mereka  istirahat  di  dalamnya  selama  40  tahun  sebelum 
manusia  lain  memasukinya.  ”14 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

\2>Js-  ^  X»s>- f  13 j»>- f  —  ^  o/T • 

OUJL  IIjJj-  y-LLdi 

'j*  CA  ’J*  4 J ig* 

TUUrj  d  J?*  ^  ^  ^ 

au!  jl*j  aaIsscj  :  Jli 

.o Cr? 

2390/15.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Abdul  Malik  Ath-Thayalisi  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Katsir  menceritakan  kepada  kami,  Az-Zuhri 

14  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  [  17  [ 


menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  Yazid,  dari  Abu  Sa’id  Al 
Khudri  *%,  dari  Nabi  bahwa  beliau  ditanya,  tentang  orang  mukmin 
yang  sempurna  imannya?  Beliau  lalu  bersabda,  " Yang  berjihad  di 
jalan  Allah  dengan  jiwa  dan  hartanya,  yang  beribadah  di  tempat 
sunyi  sehingga  orang-orang  tidak  pernah  terganggu  dengan 
kejahatannya.  ”15 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


j»  Lj Jj>-  yi  ^Ladl  jjf  —  N  *l/Y  YA  ^ 

y P  - *  Jjt  ^ lUw» j  yi  Aji!  j-S-  y> 

c4 _ tP  <dil  ^ _ sOj  J-wjP  yj  3jLyaJ  ijf  y> 

_  ^  _  c-j  l  i'  ; Jj aj  jjL- J  <JLp  <0)1  ^Jl/3  <0)1  J *— -*^-** 

c/*0  JeA  J  fMi  ^  —  Je~^' 

tilsrJl  Jbl* j  0-~j  j*_Pj  Ijfj  Jal»j  C~~jj  sIssJl 

(^—5  Jr - «G  S^J  Cr^  i>*4  (*sf j 

tLJUa*  *iAl>  J** 

of  p&  <i~>-  b S/j 


2391/16.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Al  Hakam  menceritakan 
epada  kami,  Ibnu  Wahb  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Hani 
mengabarkan  kepadaku  dari  Amr  bin  Malik  Al  Janbi,  bahwa  dia 
mendengar  Abu  Fudhalah  bin  Ubaid  %,  berkata:  Aku  mendengar 


15  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  18  1  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  H  bersabda,  " Aku  menjamin  siapa  saja  yang  beriman  dan 
masuk  Islam  serta  berjihad  di  jalan  Allah  dengan  sebuah  rumah  di 
pinggiran  surga  dan  dengan  sebuah  rumah  di  tengah-tengah  surga. 
Aku  juga  menjamin  bagi  siapa  yang  beriman  dengan  sebuah  rumah  di 
surga.  Aku  juga  menjamin  siapa  saja  yang  beriman,  masuk  Islam,  dan 
berhijrah,  dengan  sebuah  rumah  di  pinggiran  surga  dan  sebuah 
rumah  di  tengah-tengah  surga,  serta  sebuah  rumah  di  surga  bagian 
atas.  Barangsiapa  melakukan  itu,  maka  tak  ada  lagi  porsi  kebaikan 
untuknya  kecuali  telah  dia  ambil,  dan  tidak  ada  lagi  porsi  kejahatan 
untuknya  kecuali  telah  dia  tinggalkan,  dan  dia  bisa  mati  di  mana  saja 
dia  mau.  ”16 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

j{  t-jf  caJLAJI  jjUwl  j>  jjf  U I  —  \  v/x  Y 
j — >  oSlS  j&  t^JL.  j»  t j> 

JlJ  :  JlJ  caIp  <oj!  ^ j  j>  'J*  j * 

0—1p  Ojljl - Sj  JA  lL  Jljj  V  J  4JLp  <d)l  <&l  J 

.  JU-jJl  Jp-  <y- J ^  c5^* 

2392/17.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  memberitakan  (kepada  kami),  Hajjaj  bin 
Minhal  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah  bin  Du’amah,  dari  Mutharrif, 
dari  Imran  bin  Hushain  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda, " Akan 
senantiasa  ada  segolongan  umatku  yang  berperang  di  atas  kebenaran 

16  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  19  I 


dan  menang  dalam  kebenaran  itu  melawan  orang-orang  yang 
memusuhi  mereka,  hingga  generasi  terakhir  dari  mereka  memerangi 
Al  Masih  Ad-Dajjal.  ”17 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

alki  is5b-  jL;  y  jlUJ  y^Ji  J  tf&i-  - u/rr^r 

ut  d)l  ^1  l-ii  cj*^oDl  xp  amI  a«p 

4&I  ^ _ V9j  jjj  Jj^P  4^1  *aIp  'di  (^^sU^JI  <UldP 

<_ U  Jjl  DI  a-Ip1  ajjI  amI  j  :  Jjaj 

I jj _ J\  131  tojl - 5^Jl  jLgJ  JjiJl  0j^pt-l4^'  «■' 3-^1 

aJ  ^yaif  DUalfjl  4*-£-  <^b  b*?-*1 

A^sJl  ju&Jl  yuJ  JUj  2»'  Ob  tej’^W»  ^  °>4  «/*■■ 

i  tjBj  ibl  ^  Ijfeli  y.i?l  j?  4*JJ 
ly^^i  ^  ijoiU-j  ^  b^jfj 

dJU  £4^3  4j  :DyyIs  35spCJl  i<^Up  S/j  c^llo-  jm 
iJ*s—S\  J j&  p-$J J\  1  y*  d-LJ  t j4^b 

^  ^  b^  D^1  :  J^J 

.jljJl  ^aP  t|»J J~0  bj  J*-^P  Sr’lj  O?  ^pbJl  j»  g  Jg- 

2393/18.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 

17  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  20  |. —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada  kami), 
Amr  bin  Al  Harits  memberitakan  (kepada  kami),  bahwa  Abu 
Usysyanah  Al  Mu’afiri  menceritakan  kepadanya,  bahwa  dia 
mendengar  Abdullah  bin  Amr  bin  Al  Ash  #,  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  f§  bersabda,'  "Sesungguhnya  golongan  pertama  yang 
masuk  surga  adalah  orang-orang  miskin  yang  berhijrah  dan  berteman 
dengan  berbagai  kesusahan.  Jika  mereka  diperintah  mereka 
mendengar  dan  mematuhinya,  jika  mereka  memiliki  keperluan  kepada 
penguasa  maka  tidak  dikabulkan  kepadanya  hingga  dia  mati, 
sementara  keperluan  itu  masih  ada  di  dalam  dadanya.  Pada  Hari 
Kiamat  Allah  Ta’ala  menyeru  kepada  surga-Nya,  dan  surga  itu 
datang  dengan  berbagai  perhiasan  dan  aromanya.  Allah  berfirman, 
'Mana  hamba-hamba-Ku  yang  berperang  di  jalan  Allah  dan  terbunuh 
di  jalan-Ku,  tersiksa  di  jalan-Ku,  berjihad  di  jalan-Ku?  Masuklah  ke 
surga'.  Mereka  pun  masuk  surga  tanpa  hisab  dan  adzab.  Kemudian 
datanglah  para  malaikat,  mereka  berkata,  'Wahai  Tuhan  kami,  kami 
bertasbih  kepada-Mu  siang  dan  malam,  mengagungkan-Mu  dibanding 
mereka-mereka  yang  Kamu  dahulukan  daripada  kami'.  Allah 
Tabaraka  wa  Ta’ala  lalu  berfirman,  'Mereka  adalah  orang-orang 
yang  berperang  di  jalan-Ku  dan  tersiksa  di  jalan-Ku'.  Lalu  masuklah 
malaikat  kepada  mereka  dari  setiap  pintu  dan  mengucapkan, 
'Keselamatan  atas  kalian  karena  kesabaran  kalian,  maka  betapa 
indahnya  balasan  di  akhirat  ini'.  "18 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


jlp  wL yP  1*3  f  ca-JL&JI  «I  \ 

_ >  J _ Uj  c jJl 


18  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  |  21  J 


(<UP  <&l  'oy'jfi,  ^J\  °^P  jP  tpJC?  ^1  'J)  °^p  id%*& 

\_pL»JL>ri  jLJl  Y  I(Jli  |%JL u) J  4»Jp  AUl  ^iy9  4jll  ^jP 

^lj  o*jl  ?j  ^  -. ■•  ^i>l^  ||j  jju  |JLm^  c 

pl*^st*J  Yj  Cj*Jt£?r  Obo J  Alit  jl*P  jLP  OUt»J>s J 

.JAjij  ot^i  vis 

2394/19.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaid  bin  Abdul  Wahid  memberitakan  (kepada  kami),  Yahya 
bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  bin  Sa’d  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ajian,  dari  Sahi  bin  Abu  Shalih, 
dari  ayahnya,  dari  Abu  Hurairah,  dari  Rasulullah  fH,  beliau  bersabda, 
"Tidak  akan  berkumpul  dua  orang  di  neraka  dengan  pertemuan  yang 
membahayakan  satu  sama  lain,  (yaitu)  seorang  muslim  yang 
membunuh  orang  kafir,  kemudian  si  muslim  akan  diberi  petunjuk,  lalu 
mendekat.  Juga  tidak  akan  berkumpul  di  perut  seorang  hamba  dua 
hal  sekaligus,  yaitu  debu  di  jalan  Allah  dengan  asap  Jahanam.  Juga 
tidak  akan  berkumpul  dalam  hati  seorang  hamba  keimanan  dengan 
kekikiran.  ”19 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

19  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 

Ada  juga  riwayat  Jarir  dan  Suhail,  dari  Shafwan  bin  Abi  Yazid,  dari  Ibnu  Al- 
Lajlaj,  dari  Abu  Hurairah,  secara  marfu’,  "Tidak  akan  bersatu  debu  di  jalan 
Allah  dengan  asap  jahanam  dalam  perut  seorang  hamba  selamanya,  dan  tidak 
akan  bersatu  pula  keimanan  dengan  kekikiran  dalam  hati  seorang  hamba 
selama-lamanya. " 

Ibnu  Mahdi  berkata,  “Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Suhail,  dari  Shafwan  bin  Sulaim,  dari  Abu  Al-Lajlaj.” 


1  22  [  —  Al  Mustadrak 


Ada  pula  hadits  yang  diriwayatkan  dari  Suhail  bin  Abu  Shalih 
dengan  dua  sanad  yang  berbeda,  salah  satunya  dari  Shafwan  bin  Abu 
Yazid,  dari  Abu  Al  Lajlaj,  dari  Abu  Hurairah  %: 


ifjL. J-  t^-^y  y-  ^  '/yr<\  o 

— p-  iji y-  t,yy  y.  Lyl  <y.  A**** 

c-cJp  JSi I  o'Jy  ^y  Ji  y-  iSjy  J,  J,  01  'yw> 

4^1  ia#  4lll  aBI  (J J** J  (Jl3  !(Jl3 

jLp  v_JU  ^  Olijj  Vj  clJbl  jy  <y j>-  OUoj 

/jf\ 

2395/20.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  mengabarkan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami, 
Yusuf  bin  Musa  memberitakan  (kepada  kami),  Jarir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Suhail,  dari  Shafwan  bin  Abu  Yazid,  dari  Abu  Al- 
Lajlaj,  dari  Abu  Hurairah  *%,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda, 
"Tidak  akan  bersatu  debu  di  jalan  Allah  dengan  asap  Jahanam  dalam 
perut  seorang  hamba  selamanya,  dan  tidak  akan  bersatu  keimanan 
dengan  kekikiran  di  dalam  hati  seorang  hamba  selama-lamanya.  ”20 
Ada  yang  mengatakan  .dari  Suhail,  dari  Shafwan  bin  Sulaim: 


y  LjJb-  c ^Jy  y f  oUjJb-  — Y  )  /  Y  ^ 

,y.  (^1p  y.  (5 ^yaJb  ^ ^ 

iy  C)\y^s>  y  tplly»  ^j|  ^  y  c ilL-  y  zCS- 


20  Lih.  No.  2394. 


Al  Mustadrak  —  |  23  1 


2396/21.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Al  Husain  bin  Mukarram  menceritakan  kepada  kami 
di  Bashrah,  Amr  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin 
Mahdi  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Suhail  bin  Abu  Shalih,  dari  Shafwan 
bin  Sulaim,  dari  Abu  Al-Lajlaj,  dari  Abu  Hurairah  dari  Nabi  H, 
beliau  bersabda,  "Tidak  akan  bersatu  debu  dijalan  Allah  dengan  asap 
Jahanam  di  wajah  seorang  muslim  untuk  selamanya.  ”21 


J  'JsS  bf  'J’.  ^  y-#1  J  ^  -vx/xr<\v 
O*  ‘ Vj?  J'  *J  O*’  W  ^  I 

J  j — i/j  of  tilp  -5il  ji  J4I*  ji 

CfJ \  J y*'j  4ofy*l  «Mi  4lip  -&I  LSCs> 

f  J — cis'  ItSj  c4«i 

:J\ _ »  .4.  fcp  JaS*  (JLp  ;4jSC*j  Ayofj 

:cJlS  (.Jij*  'y*  Jt J' -X j  ij ^  y  CjJ* 

\ _ a  oJLj  ctiji  cJik  J Ij  iiJi 

^  oiL 


21  Lih.  no.  2395. 


|  24  1  —  Al  Mustadrak 


2397/22.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Sa’id  bin  Abu  Ayyub  mengabarkan  kepadaku  dari  Khair  bin 
Nu’aim,  dari  Sahi  bin  Mu’adz,  dari  ayahnya  %,  bahwa  Rasulullah  # 
mengutus  sebuah  pasukan,  lalu  datanglah  seorang  wanita  kepada 
beliau,  dia  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  engkau  mengutus  suatu 
pasukan,  dan  suamiku  berada  di  dalamnya.  Aku  sendiri  berpuasa 
dengan  puasanya,  shalat  dengan  shalatnya,  dan  beribadah  dengan 
ibadahnya,  maka  tunjukkanlah  kepadaku  amalan  yang  dapat 
menyamai  amalannya.”  Beliau  menjawab,  " Kamu  shalat  dan  tidak 
berhenti,  berpuasa  dan  tidak  berbuka,  serta  berdzikir  tanpa  pernah 
jemu.  ”  Dia  berkata,  "Apakah  aku  akan  sanggup  melakukan  itu,  wahai 
Rasulullah?”  Beliau  menjawab,  "Kalaupun  kamu  sanggup,  maka  demi 
Yang  jiwaku  berada  di  Tangan-Nya,  kamu  belum  sampai 
sepersepuluh  amalan  suamimu  itu.  ”22 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

jup  bf  cA-iili  Jnj  y f  \T£J  -rr/rr^A 

ll  OL^if-  ^j}  yi  CtfJb y$> 

O*  ^  Cfi  O*  ^ CS.  <-'}?*>•  y 

^ — \  OJ — *l  cauI  J  y»j  1j  :<J15  j  01  c<up  4jil  ^*b»f 

.auI  jLgJtJi  ^~«1  01  I(jl3  .45-L*Jl 

2398/23.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan 
kepada  kami,  Ubaid  bin  Syarik  memberitakan  (kepada  kami).  Abu  Al 

22  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  ” 


(*4s^ 


Al  Mustadrak  —  [  25  1 


Jumahir  Muhammad  bin  Usman  At-Tanukhi  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Haitsam  bin  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  Al  Ala'  bin 
Al  Harits  mengabarkan  kepadaku  dari  Al  Qasim  bin  Abdurrahman, 
dari  Abu  Umamah  %,  bahwa  seorang  laki-laki  berkata,  "Wahai 
Rasulullah,  izinkanku  untuk  bepergian."  Beliau  menjawab, 
"Bepergian  umatku  adalah  jihad  di  jalan  Allah.  ”23 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


5»^  J  e  i  .  x  s  J  J.  ^  •  Ji  (8  /  ^  *  f  .  x  ^  ."0  o 

<0Jl  J LP  (pJ ^«S>  S _yi?~  IjjAs-  tjUL»  ^  \2d>- 

.ojyo  *liS  :  J15  aIIp  <dli  <^1  ^ 


2399/24.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ismail  bin 
Mihran  menceritakan  kepadaku,  ayahku  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Al  Mushaffa  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin 
Ayyasy  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  bin  Sa’d  menceritakan 
kepada  kami,  Haywah  bin  Syuraih  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ibnu  Syafi,  dari  Abdullah  bin  Amr  dari  Nabi  $|,  beliau  bersabda, 
"Kembali  dari  medan  pertempuran  itu  sama  seperti  bertempur.  ”24 


jijpi  ’J  iliJ  j-S  J  JjA  -r°/r  t  ■  ■ 

JUP  j  g  -- ■»  Uj  Jj>-  cJ-o-i/all  ^  L>Jb- 

23  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 

24  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  26  |  —  Al  Mustadrak 


<&'  Ji,,  2ui  J jL.j  'j*  tilp  &\  j  *jl*\3\  ^ 

C  4  x  ^  B  %  i*  +"  -  *  s  '  *_  s, 

J~l<  ^  l^jlp  '^}f-  jUj  :<5il  j*^k>  :  JlS  qX»j  aIIp 

j>r f  j*  JU  C>j  oSjj  jl  4JLsesJl  Ai^-J-i  {js>-  aJ)I  ^1p  ^Iv5  A>ll 

ol - lyi  J - %-  <&l  'Js-  j*&3  Jl  ^Jl  jr\ j  J^r jJ  <£**£■  jf 

A - £j  J - ^-3  J - Srjj  tAjL^-  jf  ^3r(  ^  Jll  Cu  6ijJ  jl  A^sJl  aLs-JJ 

.Aiil  ^ 

2400/25.  Abu  Bakar  bin  Muhammad  Al  Bazzaz  mengabarkan 
kepadaku  di  Baghdad,  Simak  bin  Abdushshamad  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Mushir  Abdul  A’ la  bin  Mushir  Al  Ghassani 
menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Abdullah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Auza’i  menceritakan  kepadaku,  Sulaiman  bin  Habib 
menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Umamah  Al  Bahili  >%>,  dari 
Rasulullah  f§-,  beliau  bersabda,  "Tiga  orang  yang  semuanya  dijamin 
oleh  Allah:  (1)  Orang  yang  keluar  berperang  di  jalan  Allah,  maka  dia 
dijamin  oleh  Allah  sampai  Dia  mematikannya  untuk  memasukkannya 
ke  dalam  surga,  atau  mengembalikannya  dengan  mendapatkan  pahala 
atau  rampasan  perang.  (2)  Orang  yang  berangkat  ke  masjid,  maka 
Allah  menjaminnya  sampai  Dia  mematikannya  untuk  memasukkannya 
ke  dalam  surga,  atau  dia  pulang  dengan  mendapatkan  pahala  atau 
ghanimah.  (3)  Orang  yang  masuk  ke  rumahnya  dengan  salam,  maka 
dia  dijamin  oleh  Allah.  ”25 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


25  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ’’ 


Al  Mustadrak  —  |  27  | 


di — JL«  j — j  j^p  ^ j ^sA  W  J-p  jj  aWI  J-p  ^jj 

OtJ — 1«  {j&  c^jL  jjP  t ,jJ  Aill  Ip  ^p  t^-P j-5 Jl 

<__ip  aiil  a>jI  (J_^*<j  :Jli  caip  awI  ^ 'p  j  3  ^jI  js>  c  ^^[1 

?^;yg)  aJLJLII  ^<Jl  caJjI  J j->^j  b  ll jjlii  aj j~»j  j^JLaij 

< i — j ^Jlj  Ya — y-*! j?1  ^-Ai -f1"  <Jt  l jb>  ^  t) Yjl  :  JUi 

.  4jL>  Jj>Jl 


2401/26.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada  kami), 
Amr  bin  Malik  Asy-Syar’abi  mengabarkan  kepadaku  dari  Abdullah 
bin  Abu  Ja’far,  dari  Shafwan  bin  Sulaim,  dari  Sulaiman  Al  Agharr, 
dari  Abu  Hurairah  <$,,  dia  berkata,  "Rasulullah  H  memerintahkan 
sebuah  pasukan  untuk  keluar,  maka  mereka  berkata,  'Wahai 
Rasulullah,  apakah  kami  harus  keluar  pada  malam  hari?  Atau  harus 
menunggu  pagi?'  Beliau  menjawab,  'Tidakkah  kalian  mau  pergi  dan 
bermalam  di  sebuah  taman  dari  taman-taman  surga’?"26 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


jjf  £kJCa>  ji  —  YV/Y  i  •  Y 

i  J - ££  JJjsJl  J LP  UJjb-  CjLjuai  i  jlSLi  jj  JU^u* 

<y-  ot  s. b  u*  ‘jb  ji  (4^  cf.  o* 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  28  |  —  Al  Mustadrak 


jd «X j  4 JLp  A I  j  S-li-  y&rj  01  c^ol  ^ 

a  t  ,  '  ,  ai  ~  1 1*  V  6  '  s  ^  ^ 

iiSCp-  £  J-^'  (*-frU'  :<Ja^ai\  ijl  Jf£\  o£-  (JUs  tll  j^Caj 

p-l^LoJl  £jA  !(Jli  O^-vsJl  jy-U’J  4^jLp  dill  ^«jJl  LdL«  t|jvyxJl  yg)l 

ISI  !jddxj  4-lp  4jjl  ^«jJl  (JUS  caDI  Ij  UI  "(3^ (JU®  ?Li»l 
.<5ll  J--**  (^5  yt*J 


2402/27.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku.  Abu  Sa’id  Muhammad  bin  Syadzan  menceritakan  kepada 
kami,  Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin 
Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Muslim 
bin  A'idz,  dari  Amir  bin  S  a’ d  bin  Abu  Waqqasah  dari  ayahnya, 
bahwa  seorang  laki-laki  datang  untuk  mendirikan  shalat  saat  Nabi  $§• 
shalat  mengimami  kami.  Ketika  dia  berhenti  di  dalam  barisan  shaf 
shalat  maka  dia  berkata,  "Ya  Allah,  berikanlah  aku  pemberian  yang 
paling  utama,  yang  pernah  Kau  berikan  kepada  hamba-hamba-Mu 
yang  shalih.” 

Setelah  Nabi  §§•  selesai  shalat,  beliau  bertanya,  ", Siapa  yang 
mengucapkan  itu  tadi?”  Orang  itu  menjawab,  "Aku,  wahai 
Rasulullah.”  Beliau  berkata,  "Kalau  begitu  kudamu  akan  terbunuh, 
dan  kamu  akan  syahid  di  jalan  Allah.  ”27 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


-ya/y  t  •  r 

- -*l  y  J UI  ClDjjU  y.  Jbjj  UjA>-  t<L*Uxl  ^j|  y/  (i>jU»dl 

27  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ’’ 


Al  Mustadrak  —  1  29  | 


cis jl — jtjJ  J>  j£-  L(J Jlv23  ^  <-^ {J^~ 

:^*ll»_j  aJp  aAJI  ls^3  tJ _y^ j  <J^  -i3^  La-g-*p  amI  ls^J  (_/°^^’  0^ 

(*-^jj  ts-' .r^  ;M  (,5?  5^'  S-,^J  _/fr*  <3 j'j 

,  L-JUp^ 

2403/28.  Abdullah  bin  Husain  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami, 
Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq 
memberitakan  (kepada  kami),  Al  Harits  bin  Fudhail  Al  Anshari 
menceritakan  kepadaku  dari  Mahmud  bin  Labid  Al  Anshari,  dari  Ibnu 
Abbas  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda,  " Para  syuhada  berada 
di  sebuah  sungai  di  pintu  surga  di  dalam  kubah  hijau,  yang  rezeki 
mereka  dikeluarkan  pada  pagi  dan  petang.  ”28 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


-ul — 1-  j — i  jj  ^l~Ui  y\  1j —  Y  ^/Y  1  ♦  1 

lljJb-  Ji  -lxl»  JJ  ^Ip-  ;^jlxJl 

Cf-  'J*  iy  4-p  'Je-  c5£*l»l 

:  Jli  cap  amI  csi0-)  (y.  jZ’  J& 

a j  la  cau!  aJp  auI  aJiI  <J j*»  j  <_i ks 

Aj  aUI  c-JbSj  caIsbJI  ^  <— jIj 


28  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  30  1  —  Al  Mustadrak 


Ij «k-sfj  (JLaJtj  i__»j jjai\  aUI  Io jti’  iljj 

a*jJ  aSj!  ^  pjTJbi-tj  S/j  tA* aJlj  e_-j ^sJl  ^  <&!  Sjjb- 

2404/29.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Salamah 
Al  Anazi  mengabarkan  kepada  kami,  Umar  bin  Sa’d  Ad-Darimi 
menceritakan  kepada  kami.  Mahbub  bin  Musa  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Ishaq  Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abdurrahman  bin  Ayyasy,  dari  Sulaiman  bin  Musa,  dari  Makhul,  dari 
Abu  Umamah,  dari  Ubadah  bin  Shamit  %>,  dia  berkata:  Rasulullah  H 
bersabda,  "Hendaknya  kalian  berjihad  di  jalan  Allah,  karena  itu 
merupakan  salah  satu  pintu  surga  yang  dengan  itulah  Allah 
menghilangkan  kesedihan  dan  kegundahan.  ”29 

Ada  pula  yang  menambahkan,  "Dan  berjihadlah  kalian  di 
jalan  Allah,  baik  yang  dekat  maupun  yang  jauh,  laksanakanlah  had- 
had  (ketetapan-ketetapan)  Allah,  baik  ketika  dekat  maupun  jauh,  dan 
janganlah  kalian  mundur  karena  celaan  para  pencela  dalam 
menjalankan  agama  Allah.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j — >  ils jU3l  ^  \j —Y'  •  /y  1  •  o 

cc-jIj  'jP’  ^  t jLg.uJl  ^  Ji Js- 

^  ^  J  <-ASS'  {gjp J  ( 

YtiJl— oJor j  t(*ST  Ij  :*J  auI  J yCs  iiaJl  Jj&(  ^ 

L»  :<J jaa  «.-j *j  :<J ji-s 

29  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  31  I 


.  2405/30.  Muhammad  bin  Al  Hasan  Al  Qari  mengabarkan 
kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj 
bin  Minhal  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  %>,  dia  berkata: 
Rasulullah  $jjk  bersabda,  "Ada  seorang  laki-laki  penghuni  surga 
dibawa  menghadap ,  lalu  Allah  bertanya  kepadanya,  'Wahai  anak 
Adam,  bagaimana  keadaan  rumahmu?'  Dia  menjawab,  'Wahai 
Tuhanku,  itu  adalah  sebaik-baik  rumah'.  Allah  berfirman,  'Mohon  dan 
berharaplah!'  Dia  berkata,  'Aku  tidak  memohon  dan  berharap  pada- 
Mu  melainkan  aku  memohon  kepada-Mu  agar  mengembalikanku  ke 
dunia,  lalu  aku  terbunuh  di  jalan  Allah  puluhan  kali'.  Itu  karena  dia 
mengetahui  betapa  tinggi  keutamaan  mati  syahid.  Lalu  ada  seorang 
penghuni  neraka  yang  dibawa  menghadap,  lalu  Allah  bertanya 
kepadanya,  'Wahai  anak  Adam,  bagaimana  keadaan  rumahmu?'  Dia 
menjawab,  'Wahai  Tuhanku,  seburuk-buruk  rumah',  Allah  S 
berfirman,  'Apakah  kamu  mau  menebus  hukuman  itu  dengan  emas 
sepenuh  bumi?'  Dia  menjawab,  'Ya,  aku  bersedia’.  Allah  berfirman, 
’Kamu  berdusta!  Aku  telah  meminta  tebusan  lebih  rendah  dari  itu, 
tapi  kamu  tidak  mau  melakukannya' /’’30 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya.  , 

30  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  32  |  —  Al  Mustadrak 


Juga  dengan  redaksi  berikut  irii: 


&\  HkJi  2ul  Jlp  lf^4  -r  > /y  1  •  'l 

_ j  _ j}  bjJi^~  ^  J-pL*—*!  ILj^- 

°^P  COjji-aJl  SjlS  ° ^P  C^Ualj  JJ  (ibxL>l 

\ 111  :  Jl S  toJj >r  °^P  tOl  °^P  ca _/t^P  4-*^  ,jj  ;^'l’ 

Ci— $j - **  (J*  j P^  p-felp  il  f.L?-jj3b  LS^3  L5^ 

4 — Jlp  <5jI  ^ — va  iJjl  J £4  ijjj  :JJ  t>*  • 

j _ jaili  lljJl _ 9  j^SvIljA  odj  p^"ljl  ^gj  b»  !ijb  Cjt-b-’J 

^ijaJl  LO  4ill  (jL^3!ei9  4-4"  Oi  L»}_)  c<l=nJii  ti^  01  bj  (S^~ \ 

1uI~1  1 4*1  li  :a!  JUi  c  b  yt>  Ia  :IjJ15  :Jl5  cAiUlj 

CclJ^«ji^a>‘  -bsj  liiiAl  ^J\  L-aSI  :JU  l,jj^Jl  | *j  j^I^JLva-o  jj^T  iUJvi-» 

< — W  <_Ji  £  j*- J  '  f Ji  p^J  <&'  <&'  J  y*  j  (r. .A* 

4  jJ — 1  (Jl<j  5^  ^  J  y*  ji  (ifO  (VJ  4*>-b^  ^  LSI>- 

J — z5li  jv - £*»  Jua jf  (^gi  JlliU  v-i-vaj  jAj 

jji _ 4lI1_P  43il  4iil  (J J*>* J  ^Lft$  CdJil  6»X^>m)Uv1  (l)lSs3  4^j*>wt 

_ J—Jl  ^g _ il j*j  (ju^j-iJt  ^2is»f _j  ijS' ^io<Jl  A»l  ^»^a  01  -X*j 

I — j  1 - fc  ipJLoj  4_JlP  aHI  (J yj* j  t4*-»  i_jljap*cJl  ^  jaS-j 

1J1A  o^j  ar ji» j  iii teSii-  s-i jt^-»xJLJ  oij  4-5^  oJbi  c 


Al  Mustadrak  —  1  33  I 


2406/3 1 .  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid  Al 
Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Hamzah  menceritakan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Nisthas  menceritakan  kepada  kami  dari 
Daud  bin  Al  Mughirah,  dari  Sa’d  bin  Ishaq  bin  Ka’b  bin  Ujrah,  dari 
ayahnya,  dari  kakeknya,  dia  berkata:  Ketika  Nabi  fH  berada  di  Rauha, 
tiba-tiba  ada  seorang  Arab  badui  turun  dari  Sarif  (nama  sebuah 
tempat)  dan  berkata,  "Siapa  kaum  ini  dan  hendak  ke  mana  kalian 
pergi?”  Dikatakan  kepadanya,  "Mereka  hendak  ke  Badar  bersama 
Rasulullah  Si  Arab  badui  ini  berkata,  "Tapi  mengapa  aku  melihat 
kalian  berpenampilan  seperti  ini,  persenjataan  sedikit?”  Mereka 
menjawab,  "Kami  menunggu  salah  satu  dari  dua  kebaikan,  apabila 
kami  terbunuh  maka  kami  masuk  surga,  atau  kami  menang  maka 
Allah  mengumpulkan  kemenangan  dan  surga  buat  kami.”  Dia 
bertanya,  "Di  mana  nabi  kalian?”  Mereka  menjawab,  “Ini  dia.”  Dia 
berkata,  “Wahai  nabi  Allah,  aku  tidak  punya  kepentingan,  tapi  aku 
ingin  melaksanakan  dulu  keperluanku,  baru  aku  akan  menyusul.” 
Beliau  berkata,  “Pergilah  ke  keluargamu  dan  ambillah 
kepentinganmu.  ” 

Rasulullah  fj|  lalu  keluar  menuju  Badar,  sedangkan  orang  tadi 
pergi  kepada  keluarganya.  Ketika  dia  sudah  melaksanakan 
keperluannya,  barulah  dia  menyusul  Rasulullah  #  di  Badar,  dan  dia 
masuk  barisan  orang-orang  untuk  berperang.  Akhirnya  dia  termasuk 
orang  yang  dipilih  Allah  untuk  syahid  kala  itu. 

Setelah  kaum  musyrik  mengalami  kekalahan  dan  kaum 
mukmin  meraih  kemenangan,  beliau  memeriksa  para  syuhada  dengan 
didampingi  Umar  bin  Al  Khaththab.  Rasulullah  #  besabda,  “ Wahai 
Umar,  sesungguhnya  kamu  menyukai  hadits,  (ketahuilah)  bahwa  para 


1  34  |  —  Al  Mustadrak 


syuhada  itu  memiliki  tuan,  orang  yang  dimuliakan,  bahkan  raja-raja, 
dan  orang  ini  adalah  salah  satunya  wahai  Umar.  ”31 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


j  . 


jf  iT^f  -rr/v  i  *  v 


J  C J  CjlIstcJl  JuP 

awi  £s-  j  j&r  j  J*  i0'^  cs-  j**'  c/- 

til  a^Lp  aill  aUI  c:  ■•»*>.  «*>  :  Jli  cAol  t \x>. g  «p 

OOijJ  Jl>-I 


2407/32.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  mengabarkan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami,  Ashim  bin  Umar  bin  Qatadah 
menceritakan  kepadaku  dari  Abdurrahman  bin  Jabir  bin  Abdullah  ■%, 
dari  ayahnya,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  #  bersabda, 
"Apabila  diingatkan  (disebutkan)  tentang  para  pejuang  Perang  Uhud, 
maka  demi  Allah  sungguh  aku  ingin  ditinggalkan  oleh  sahabat- 
sahabatku  yang  berada  di  kaki  (benteng)  gunung.  ’*32 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


31  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Tidak,  demi  Allah,  Ishaq  bin  Ibrahim 
bin  Nisthas  sangat  lemah  ( waahin ).” 

Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  35  1 


il)l <^iP  UjJii-  t*LJU<  ^  ^5 —T' T'/Y  1  *  a 

j — ;l  — >-  — iu^M  (ji  \hJ^~  ,ji 

J>  djL^  j*  ^1  jj  ^  ^  I5£<1»! 

4 _ JLp  <5)1  Jlfi  4»l  J yj>j  £A  \£  :Jl5  ljl?r  ^  (j*  Kw-if"1  jj 

ozj — *s-j  j — /»^fi  jj-t ji  dL'uf  o— £  01  JUi  ojjp  ^  (*-^j 

j I «I  :Jl — i  taSil  J j— j  Ij  Ji-I  :c-i5  :JlS 

.^Lg-3»Jls  4>Ul«  ojji  L»lj  co!>C<aJlj  oi^«-P  L»fj  i^>L^li 

2408/33.  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Salamah  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Mahbub  bin  Musa  Al  Anthaki  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ishaq 
Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Habib  bin 
Abu  Tsabit,  dari  Maimun  bin  Abu  Syabib,  dari  Mu’adz  bin  Jabal,  dia 
berkata:  Kami  pernah  bersama  Rasulullah  g|  pada  Perang  Tabuk, 
beliau  berkata  kepadaku,  "Jika  kamu  mau  akan  aku  kabarkan 
kepadamu  tentang  pokok  dari  urusan  (agama),  tiangnya  dan 
puncaknya.”  Mu’adz  berkata,  “Tentu,  wahai  Rasulullah.”  Beliau 
bersabda,  " Kepalanya  segala  urusan  (perkara)  adalah  Islam, 
tiangnya  adalah  shalat,  dan  puncaknya  adalah  jihad.  ”33 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

UI  ^jj  ^UJl  y\  U  —T'  i/t  i  *  ^ 

J>  OjJ j  c y\  J oi'  Ji 

33  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  36  1  —  Al  Mustadrak 


J - 1p  01  ^1  lLys^J  (_5i'  ijj  Cf-  3^^}  (j*  }2^mS 

IpJ _ »  a~>-Ij  ^9  ! jJOij  aJiI  ^JlJ  'b/ 1  ia?-I  JlS  {Jis>xs>r  ^  amI 

IJUJ _ 0  <LuxIj  iJuJLi  I^Lp  ^ jd\  Ll^aJ  I3|  b  ijliis  Jjcu» 

J _ ?^Tj  iaLsI  jijg.ll  jJiP  p->  c ^iJLjLSjj  dJLs  aL-15C  coi j>- 

1«Aj»A  A  IJlP  1»  g  Ul  iJlS  4ill  *X*P  ^Ij1£  c4*Lw*> 


^ ijl  ^  c^HjLSj j  <jjL$  aIjISI  c<U*>b  S  JjXA  co^ j>- 

?0J — Silj  0-1 _ iil  ^Jii-  aSjI  Jup  Ij  :cJb  tllp  d\L i!  bis  c^itj 

Ij  ^jl  ^  JjiIj  JU  cc-3*W>  : J jil*  ci»iiij-* j  OJ-9  I J _pli 

J ?“/  ^ 4-<iJ  t  ^J^P.S  I J*pt-  ^Ji^zJ>r  ^jj  AUl  J— P  9 j-CO  CUjIS"” 

la-^>-  OUUJ  AjLiIj  Ajif  Olj  ijl^Jl 


2409/34.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami).  Abu  Shakhr  mengabarkan  kepadaku  dari  Yazid  bin  Qusaith  Al- 
Laitsi,  dari  Ishaq  bin  Sa’d  bin  Abu  Waqqash,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  bahwa  Abdullah  bin  Jahsy  berkata  pada  hari  terjadinya 
Perang  Uhud,  “Tidakkah  kamu  bersedia  datang  dan  kita  berdoa 
kepada  Allah?” 


Mereka  pun  mengambil  tempat  khusus,  lalu  berdoalah  Sa’d, 
“Wahai  Tuhan,  karuniakanlah  besok  kepadaku  seorang  musuh  yang 
gagah  berani,  dahsyat  kemarahannya  lalu  aku  bertarung  melawannya. 
Kemudian  karqpiakanlah  kemenangan  untukku  dan  aku  bisa 
membunuhnya  serta  mengambil  salabnya  (barang  yang  dia  bawa 
«talam  perang).” 


Al  Mustadrak  —  |  37  f 


Abdullah  bin  Jahsy  lalu  berdiri  dan  berdoa,  “Ya  Allah, 
karuniakanlah  besok  kepadaku  seorang  musuh  yang  gagah  berani  dan 
dahsyat  kemarahannya  sehingga  aku  bisa  bertarung  dengannya  dan  dia 
bisa  mengalahkanku  dengan  mematahkan  hidung  dan  telingaku, 
sehingga  jika  aku  bertemu  dengan-Mu  besok  Kau  akan  bertanya, 
'Wahai  Abdullah,  mengapa  hidung  dan  telingamu  patah?'  Aku  akan 
menjawab,  'Karena  berjuang  di  jalan-Mu  dan  membela  Rasul-Mu'. 
Lalu  Engkau  pun  berfirman,  'Kamu  benar' 

Sa’d  bin  Abu  Waqqash  lalu  berkata,  “Wahai  anakku,  doa 
Abdullah  bin  Jahsy  lebih  baik  daripada  doaku.  Sungguh,  pada  sore 
hari  aku  melihat  hidung  dan  telinganya  tergantung  di  jahitan.”34 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


'j»  -y o/y  i  ^  * 


;  Jli  cgtj ioSLp  i^s<li aj tAS  \2jS~ 

J — o — i  ^ ^  y  ^  dujL  Jli 

Cy  aJp  amI  <*jjI  J  y" j  ^ 

AlSl  JC  y  j  caIssJI  aJ  J  a51j  '<j\ J»  J y  A&l 


2410/35.  Bakr  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Ash-Shairafi  di 
Marwaa  mengabarkan  kepadaku,  Abu  Qilabah  Ar-Raqqasyi 
menceritakan  kepada  kami,  Rauh  bin  Ubadah  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Sulaiman 
bin  Musa  berkata:  Malik  bin  Yakhamir  menceritakan  kepada  kami. 


’4  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  38  |  —  Al  Mustadrak 


bahwa  Mu’adz  bin  Jabal  menceritakan  kepada  mereka,  bahwa  dia 
mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  “Barangsiapa  seorang  laki-laki 
dari  kaum  muslim  berperang  di  jalan  Allah  meski  hanya  dalam  waktu 
jeda  pemerahan  unta  maka  wajiblah  surga  baginya.  Dan  barangsiapa 
meminta  kepada  Allah  agar  bisa  terbunuh  dengan  jujur  dari  dalam 
dirinya,  lalu  meninggal  atau  terbunuh,  maka  dia  akan  mendapatkan 
pahala  syahid.  ”35 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Hadits  ini  juga  memiliki  sanad 
shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim  secara  ringkas. 


^i\  :  Jli  ^  l£iji  D3.  a»p  D3. 

:JlS  aJp  cJ'  ca^p  ^ 'A 

. Jl « g «<■  _^>rl  Alit  oljapl  (OjLa  liilv3  Ali!  ^3  Aill  (_)Lk>  * 


2411/36.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Muhammad  bin  Ziyad  dan  Abdullah  bin  Muhammad  bin 
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Bazi  menceritakan  kepada  kami, 
Mu’tamir  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  ayahku  menceritakan  dari  Anas  bin  Malik  i%,  bahwa  Nabi 
#  bersabda,  " Barangsiapa  meminta  kepada  Allah  agar  terbunuh  di 


35  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Bahkan  hadits  ini  munqathi'  (terputus 
sanadnya).  Ada  kemungkinan  ini  dari  penyalin  kitab.” 


Al  Mustadrak  —  |  39  1 


jalan  Allah  dengan  jujur,  kemudian  dia  mati  (dalam  keadaan  biasa), 
maka  Allah  akan  memberikannya  pahala  syahid.  ’’36 


llii  y\  -rv/Y  1  \  Y 


I  Ljl  jlp 


ui 


4»l  JLP 


^  <y-  LS^  J*-*  ^ 

4)ii  (jl  *,»>  A-ji-P  4^1  {J^P  43)1  (J _)  ^1  C6«A^“ 

.  ^li-  01  j  (JjlX»  auI  4*L 


2412/37.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Abdurrahman  bin  Syuraih  menceritakan  kepadaku,  bahwa  Sahi 
bin  Abu  U  mamah  bin  Sahi  bin  Hunaif  mengabarkan  kepadanya  dari 
ayahnya,  dari  kakeknya,  bahwa  Rasulullah  #  bersabda, 
“Barangsiapa  meminta  kepada  Allah  agar  dikaruniai  kesyahidan 
dengan  tulus  (dari  dalam  hatinya),  niscaya  Allah  akan 
mengangkatnya  ke  derajat  para  syuhada,  meski  dia  mati  di  atas 
kasurnya.  ”37 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkanriya. 


36  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

37  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  40  [  —  Al  Mustadrak 


yj  OLoJp-  LuJi^-  y>  ^y>-\  —V a/ T  S.  N  T'* 

c^jlj _ aji  t3^^i  y)  \£s>-  _y*  ^  y’y^*  \liJ&- 

01 — k"j  <&i  aIp-  ^  'y^  Jjy  Jc*A\  ^  (*4^  Cr* 

4jjjy*d\  ^J\  £ j>-  Cfg-  y>  Alll  4-}}  S-*^”  '<J^  4^ 

^«>1 Jl  L^jl  Li  :  JlS  j»JL*<j  <u1p  4til  (_5^“s^  (J_^*** j  01  4-j  lils  bbS"" 

d)t  1  j  llfclj  cl j^JUls  a j^LlLjU  lili  aSil  I jil*j  cjA*jl  s-UJ  1 

I  C—>o  <L^Jl 

2413/38.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Mahbub  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ishaq  Al  Fazari 
menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Uqbah,  dari  Salim  Abu  An- 
Nadhr  maula  Umar  bin  Abdullah,  dan  dulu  dia  adalah  juru  tulis 
baginya,  dia  berkata,  “Abdullah  bin  Abu  Aufa  menulis  surat 
kepadanya  ketika  dia  pergi  ke  kelompok  Haruriyyah.  Dalam  surat  itu 
tertulis  bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  'Wahai  sekalian  manusia, 
janganlah  berharap  bertemu  musuh  dan  mohonlah  keselamatan  serta 
kesehatan  kepada  Allah!  Apabila  kalian  bertemu  dengan  mereka 
maka  bersabarlah.  Ketahuilah,  surga  itu  di  bawah  kilatan  pedang'.  ”38 
Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

iL _ j*Si\  j!  jIUjV  jup  y\  -r^ht\  1  ’ 

y>  b  J* j  yj  yi  aBI  J-jP  c<»r~o'i|l  y>  aBI  A*P  UjJj>- 


38  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  41  | 


] 


‘P 


, - J  0 !.ts Jl JjJ  Aisl  Jl»P  £jb~  ( 

■(Jj — bi  ^  4'^jj*y ^>ji  Ljju- 

L*  4^Lp  t_5^^  «J (J^®  "(J_^!  ^  JLP  C— *-<>_*» 

<j^f  f*“* (_5^  ^ J V}  4^-UP-  0 J^yg*?  C4iil  ^  JJJU  jji  Cf° 

•(*-* (*H5-^  (*-*  <31»  cciJ^jl  j»_^J  ^yLjj 


2414/39.  Abu  Abdillah  Al  Husain  bin  Hasan  Al  Adib 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  Al  Adib 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Zakariya  bin 
Abu  Maisarah  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Yazid  Al 
Muqri  menceritakan  kepada  kami,  Haywah  bin  Syuraih  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Hani  Al  Khaulani  menceritakan  kepada  kami, 
bahwa  dia  mendengar  Abu  Abdirrahman  Al  Hubuli  berkata:  Aku 
mendengar  Abdullah  bin  Amr  berkata:  Rasulullah  #  bersabda, 
“Tidak  ada  seorang  pun  yang  berperang  di  jalan  Allah,  lalu  dia 
mendapatkan  ghanimah,  kecuali  itu  merupakan  penyegeraan 
terhadap  pemberian  pahala  mereka  di  akhirat  sebanyak  dua 
pertiganya,  dan  tinggallah  sepertiga  lagi  yang  akan  mereka  terima  (di 
akhirat).  Tapi  apabila  mereka  tidak  mendapatkan  ghanimah,  maka 
mereka  akan  menerima  pahala  secara  penuh.  ”39 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


»  jjI  el2j£-  -  i  . /\i)  o 

>eJ  ^ J ^1  Ui  wLp  aJJ|  JLP  JoLici 


39  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  42  |  —  Al  Mustadrak 


u-4  c).  JJh*  j*  o*  olt>  cs-  ^s*-*j  ‘^' 

DI  :jU 1-3  5s^  «&*  J^j  :<-)^  ‘5ri*  o*  u-31 

3 _ SU  £ _ "*i  <5ll  JjjI-  ^  (_5^  Li^-Caj  3^"^' J  j*Lv^lj  oDCaJi 

.  s— i*v* 

2415/40.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada  kami), 
Yahya  bin  Ayyub  dan  sa’id  bin  Ayyub  mengabarkan  kepadaku  dari 
Zaban  bin  Fa'id,  dari  Sahi  bin  Mu’adz  bin  Anas  Al  Juhani,  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Rasulullah  %  bersabda,  " Sesungguhnya  shalat, 
puasa,  dan  dzikir  akan  dilipatgandakan  pahalanya  sesuai  nafkah  di 
jalan  Allah  dengan  700  kali  lipat.  ”40 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


IjJ — >-  tJail^Jl  ^Js-  p  jj I  —  i\/y(t\'\ 

(.^Oj - ?xll  y  i_->U jll  -L £■  LjJ^-  cDUJL-  y 

^ _ 1)  o^jj  cDb y  y  O-jIj  y 

I  Jl - 9  (_£ yi-i^ll  dJJC»  bl  DI  \s '  jdiSjS  ^  <3 

Alll  - »-  ^j9  (Jl*25  y*  *J_jA  p-^l-J  ^  ^1  J  J"1  J  <!~*y** 

jl  c4 _ «Lfc  j!  Ojyu  jl  «U- ^9  4v29j  jl  Jl9  jl  C^LaJ 

0  ji''  ^  ^  ^  ^  ^  e<,  ^  ^  ^  ^ 

.  <C5«*Jl  4J  DI_J  'di®  c*wl  s-bi  (_£b  ajil^j  ^JLp  C->ll 


40  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  " 


Al  Mustadrak  —  1  43  | 


2416/41.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Sulaiman  menceritakan 
kepada  kami,  Abdul  Wahhab  bin  Najdah  Al  Hauthi  menceritakan 
kepada  kami,  Baqiyyah  bin  Al  Walid  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrahman  bin  Tsabit  bin  Tsauban  menceritakan  kepada  kami  dari 
Makhul,  kepada  Abdurrahman  bin  Ghanm  Al  Asy’ari,  bahwa  Abu 
Malik  Al  Asy’ari  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  %  bersabda, 
“Barangsiapa  keluar  untuk  berperang  di  jalan  Allah,  lalu  dia  mati 
(dalam  perjalanan)  atau  terbunuh,  maka  dia  syahid,  baik  matinya  itu 
karena  kudanya  atau  untanya  sendiri,  atau  digigit  binatang  berbisa, 
atau  mati  di  kasurnya,  maupun  mati  karena  apa  pun,  maka  dia  tetap 
syahid  dan  akan  masuk  surga.  ”41 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


j — >  \2j&-  c(j jjsJi  ijs- 12^-  — iy/yi>v 

Al  ^  -L*** 

2 — «**■  <y-  ‘u*  ca  jJ**  o* 

f’  jJS”"  I(Jli  4J1P  aUI  aU)  (J y*j  c)l  c 

.jJ&\  Oba  yA  j  <1*La)I  <d^P  4J  j*jj  <3li  (Jajl *y| 


2417/42.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan .  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Najdah  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin 
Manshur  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Wahb 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Hani  mengabarkan  kepadaku  dari 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ibnu  Tsauban  tidak  dijadikan  hujjah 
oleh  Muslim,  dan  dia  tidak  terlalu  kuat.  Sedangkan  Baqiyyah  orang  yang  tsiqah, 
dan  Abdurrahman  bin  Ghunm  tidak  didapati  oleh  Makhul  berdasarkan 
perkiraanku.” 


1  44  |  —  AlMustadrak 


Amr  bin  Malik,  dari  Fadhalah  bin  Ubaid  bahwa  Rasulullah  # 
bersabda,  “Setiap  yang  mati  akan  terputus  amalnya,  kecuali  murabith 
(penjaga  perbatasan  negeri  Islam),  karena  amalnya  akan  terus 
tumbuh  hingga  Hari  Kiamat,  dan  dia  akan  diselamatkan  dari  fitnah 
kubur.  ”42 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

i  isj <&>-  'J  'J^  iT£.f  -trh  t  \  A 

cAl  JuP  UI  iOIjup  UI  •  ^«Jl  U-L>-  ULdl 

U P  O*  c JJ  "J-  Ojj il  4-4*  J 

Al  jfc*  j*  <a!p  Ai  ^i  J-  tp) G» 

_ A  UU  ^jlp  CjLa  <U~iJ  |»Jj  oli»  ^  :Jl5 

.c3Uj 

2418/43.  Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwaazi  dan  Ibrahim  bin 
Muhammad  Al  Faqih  Al  Bukhari  mengabarkan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Abu  Al  Muwajjih  menceritakan  kepada  kami, 
Abdan  memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Wuhaib  bin  Al  Ward,  dari  Umar  bin  Muhammad  bin  Al 
Munkadir,  dari  Sumay,  dari  Abu  Shalih,  dari  Abu  Hurairah  dari 
Nabi  #,  beliau  bersabda,  “Barangsiapa  mati  dan  belum  pernah 
berperang,  serta  tidak  pernah  bercita-cita  untuk  berperang,  maka  dia 
mati  dalam  bagian  dari  kemunafikan.  ”43 

42  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

43  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ibnu  Al  Mubarak  meriwayatkan  hadits 
ini,  begitu  juga  Abdullah  bin  Raja  Al  Makki  dari  Wuhaib.  Sesuai  syarat 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  45  I 


Muslim  menjadikan  riwayat  Wuhaib  bin  Al  Ward  sebagai 
hujjah,  dan  ini  merupakan  hadits  besar  milik  Abdullah  bin  Al 
Mubarak,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Wuhaib  di  sini  diperkuat  oleh  Abdullah  bin  Raja'  Al  Makki 
dalam  periwayatannya  melalui  jalur  Umar  bin  Muhammad  bin  Al 
Munkadir. 

A«J»e^  —  1 1 / Y  1  ^ 

j -»wP  cs-lsrj  Alit  A*p  y  A^l  LjA>-  cOLo-JL*  y. 

(_S^J  C f'  ^  J*  °Cf 

0*L«  {y  4-lp  aUI  \+p  AiSt  J 15  : Jli  cAiP 

.  <3Li>  jL*A>  (_5^ 

2419/44.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Asad 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Raja' 
menceritakan  kepada  kami  dari  Umar  bin  Muhammad  bin  Al 
Munkadir,  dari  Sumay,  dari  Abu  Shalih,  dari  Abu  Hurairah  dia 
berkata:  Rasulullah  #■  bersabda,  "Barangsiapa  «mati  dan  belum 
pernah  berperang,  serta  tidak  ada  cita-cita  dalam  dirinya  untuk 
berperang,  maka  dia  akan  mati  dalam  salah  satu  cabang 
kemunafikan. ”44 


jj\  tAjjAdll  JlJ LjA^-  —  i  &  I  \  i  Y  * 

UjA?-  a1)I  a^p  cc£jUi5l  J-pU— >1 

44  Lih.no.  2418. 


1  46  |  —  Al  Mustadrak 


j — i  J>J>-  j>  ^yivs-*  JJ  \21^- 

CS-  ‘j*-£~*  IIjAs-  :I_^15  '•(J^’jh  J*-" 

J _^*j  :  JL5  4lp  Jul  '^p'j  Ij'j»  J)  ^  cpJC?  ^  ^  ty— 

,»  oJ  ^  -  __  .  'f  O,  'i,  ^  ,  •„  „  A  *. 

.<uU  4-Sj  Ali!  ilgasJi  (j*  j”  Ji**  (_5^  t>*  ^ 

2420/45.  Abu  Al  Walid  Al  Faqih,  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin 
Ismail  Al  Qari  dan  Abu  Bakar  bin  Ubaidullah  menceritakan  kepada 
kami,  mereka  berkata:  Al  Hasan  bin  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Mushaffai  Al  Himshi,  Ali  bin  Hajar  As-Sa’di, 
dan  Ali  bin  Sahi  Ar-Ramli  menceritakan  kepada  kami,  mereka 
berkata:  Al  Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin 
Rafi  menceritakan  kepada  kami  dari  Sumay,  dari  Abu.  Shalih,  dari 
Abu  Hurairah  %,  dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Barangsiapa 
bertemu  Allah  tanpa  ada  bekas  jihad,  maka  dia  akan  bertemu  Allah 
dalam  keadaan  sumbing  (pada  wajahnya).  ’45 

Hadits  ini  merupakan  hadits  penting  dalam  bab  ini,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  menjadikan  riwayat  Ismail  bin  Rafi  sebagai 
hujjdh. 


«uiill  jj  OLJl*  jf  j>^ j  y\  llj-tp-  —  t  *\/y  lY.i 

C<_s — -5 j - «Jt3r  J}  *jjl  Xs-  J}  tsSbl 

(j — !  ^ — K?*  jj  jjj  C/.  ^ 

I(Jj - dJ  y3>Jl  ^1  I(Jl5  C(_£JL*Jl  LjJta- 

I^lp  Ja ^Lp  AjuLj^/  4-dp  aUI  iya  aJII  (_) j 


45  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Para  ulama  menilai  4/ia7/  Ismail  bin 
Rafi." 


Al  Mustadrak  —  |  47  | 


-  o  ,  °  *  S  ^  **>  s  s  >>  os  rf  (S  s  >  *  £„  \  *  s'  '  °  i  >  so  s 

(.'J*. _ «^>Jl  ^1 _ ^3J  J  t<l)  J^JJ  aJuP  |jL»J>*-«  (1)1  J  <0)1  *yt  <lSj  V  (1)1 

c<0)l  .»  'x»\skjj  cd-Jl  £cj>oj  co.ISTjJl  (^SjJj  u1)Qa»j  2jj 

VI  JLJJ  SlS^ll  £l  iHjlkl  Vb  0lx2l  £l  tiul  b'  :^js  :  JlS 

j »  4 j|  tiyiS-yA  ^L^stJl  UI  J  (_S^^  J  tlr*  C#-?^ 


u j-oJl  c~ * ^S""  JliS  (_jj tal  (_5L>-li  t<0)l  (j^  i 


!  t&.  ^  <■  J  J 


j»  >  oJ — i  4-ip  <0)1  ^iv3  <0)1  j  jja.ai  :  Jli  j 

Ij  :cJl5  j»J  :  Jli  ^ilssJl  j*-P  Vj  iS-w»  V  ijli  l»-j 

.t^K'  ^glip  cdJjuljl  <&!  J_^ j 


2421/46.  Abu  Bakar  bin  Ahmad  bin  Salman  bin  Al  Hasan  Al 
Faqih  menceritakan  kepada  kami  secara  imla  \  Hilal  bin  Al  Ala'  Ar- 
Raqi  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  Ar-Raqi  dan 
Ubaidullah  bin  Amr  Ar-Raqi  menceritakan  kepada  kami  dari  Zaid  bin 
Abu  Unaisah,  dari  Jibillah  bin  Suhaim,  Abu  Al  Mutsaima  Al  Abdi 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ibnu  Al 
Khashashiyyah  berkata,  “Aku  mendatangi  Rasulullah  untuk  berbaiat 
masuk  islam  kepada  beliau,  dan  beliau  mensyaratkan  atas  diriku,  'Kau 
harus  bersaksi  bahwa  tiada  tuhan  selain  Allah  dan  Muhammad 
adalah  hamba  serta  utusan-Nya.  Kamu  juga  harus  shalat  lima  waktu, 
berpuasa  Ramadhan,  menunaikan  zakat,'  berhaji  ke  Baitullah,  dan 
berjihad  di  jalan  Allah'. 


Aku  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  ada  dua  yang  tidak  sanggup 
kuamalkan,  yaitu  zakat,  aku  tidak  punya  apa-apa  kecuali  sepersepuluh 
ekor  unta,  dan  itulah  peninggalan  keluargaku  serta  kendaraan  mereka. 
Selain  itu,  jihad,  mereka  mengatakan  bahwa  siapa  yang  lari  maka  dia 
akan  mendapat  murka  dari  Allah,  maka  aku  takut  jika  nanti  aku  berada 
di  medan  perang  aku  takut  mati  sehingga  aku  lari  dari  medan  perang'. 


I  48  |  —  Al  Mustadrak 


Beliau  lalu  memegang  tanganku  dan  menggerak-gerakkannya, 
kemudian  bersabda,  'Tidak  ada  sedekah  dan  jihad,  lalu  dengan  apa 
kau  masuk  surga?'  Aku  menjawab,  'Wahai  Rasulullah,  baiklah,  aku 
akan  berbaiat  kepadamu'.  Maka  beliau  pun  membaiatku  dengan  semua 
persyaratan  itu."46  | 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Basyir  bin  Khashashiyyah  termasuk  orang  yang  disebutkan 
dalam  kalangan  sahabat  Anshar. 

'J  b\  CLjj&i  J  -1 v/UTT 

J P  ( Jbt — 1*  ti--lll  J J*  ’J* 

oilLl-  J—*  ‘J*  cj 'J*  J*  y  <y- 

Jb  aLJj  L«jj  Jajlj  (j-4  aJp  amI  ^1*»  awI  j  DI 

4 - S  cUajI y,  0»C«  j^Z  f£y£>  j>r\  d  Dl^"  CAM! 

J*J'j  'S  j  J1  <£ 'J*^3  DJJi 

2422/47.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb’  memberitakan  (kepada 
kami),  Al-Laits  bin  Sa’d  mengabarkan  kepadaku  dari  Ayyub  bin  Musa 
Al  Qurasyi,  dari  Makhul,  dari  Syurahbil,  dari  Salman  Al  Farisi,  bahwa 
Rasulullah  #  bersabda,  “Siapa  yang  berjaga  satu  hari  dan  satu 
malam  di  jalan  Allah,  maka  dia  akan  memperoleh  pahala  puasa  dan 
shalat  malamnya  selama  sebulan  penuh,  dan  siapa  yang  mati  ketika 
menjalankan  tugas  ribath  (berjaga  di  perbatasan  negeri  Islam)  maka 

46  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  1  49  1 


pahalanya  akan  terus  mengalir,  dan  mengalir  pula  rezekinya,  serta 
dibebaskan  dari  fitnah  kubur.  ”47 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Makhul  sang  ahli  fikih  ini  memiliki  beberapa  mutabi'  dari 
orang-orang  Syam: 


u_- — jjh  Lil  Lil  jjl  oLuJt?-  —  1a/x  £  Y  Y' 

<j — p  {y  {f  {/■  ^ 

41P  4jll  ^^2» J  OLtt-L^  {f  t-koUl  ^  {g  ^  oJLIp 

S,  \  N,  J,  _  0 

,0_prJ  (_5lvJ  <&l  J ^ 

2423/48.  Abu  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan 
(kepada  kami),  Abdurrahman  bin  Syuraih  menceritakan  keapadaku 
dari  Abdul  Karim  bin  Al  Harits,  dari  Abu  Ubaidah  bin  Uqbah  bin 
Syurahbil  bin  As-Simth,  dari  Salman  Al  Khair  i&,  dari  Rasulullah  #, 
dengan  makna  hadits  yang  sama  seperti  tadi.48 


t  L» j — iiil  JLP  \jJjJ  -£^/y  £Y  £ 

*  °  fc  .  "  *  *  o  ^  J  .  Jfr  ✓  i  /'  J  >  o  ✓ 

^  LL>  0*X****«  ujwb>-  ^ 

LS^J  .A*  O*-  ^  p  ^  ^ 


47  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “ Mutabi '  hadits  ini  diriwayatkan  oleh 
Abdul  Karim  bin  Al  Harits  dari  Abu  Ubaidah  bin  Uqbah,  dari  Syurahbil  bin  As- 
Simth,  dari  Salman.  Hadits  ini  shahih." 

48  Lih.no.  2422. 


1  50  |  — -  Al  Mustadrak 


aD  Alih  :  J-15  LS^3  LS^'  ^  ‘^>_$1p 

.a1*(  ^  ^  c/9^  g£  Lfj^~  WJ^  ^J*^' 

2424/49.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id 
menceritakan  kepada  kami,  Tsaur  bin  Yazid  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdurrahman  bin  A'idz,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Umar  %>, 
bahwa  Nabi  #  bersabda,  “Maukah  kukabarkan  kepada  kalian  tentang 
satu  malam  yang  lebih  baik  daripada  malam  lailatul  qadar ?  Yaitu 
seorang  penjaga  pasukan  yang  menjaga  di  kawasan  genting,  yang 
bisa  jadi  dia  tidak  dapat  kembali  lagi  pada  keluarganya.  ”49 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Waki  bin  Al  Jarrah  meriwayatkan  riwayatnya  dari  Tsaur  secara 
mauquf.  Tapi  cukuplah  Yahya  bin  Sa’id  sebagai  patokan. 

A^>-l  —O  •  / Y  t  X  ° 

^ y j  J Aii\  A«i-  'j}  IIjA^-  (ji 

Adi l*i  tJbjj  j’y  \2-&-  <.£•£ j  ISa?-  :S/15 

•  2425/50.  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Ashimi  mengabarkan 

kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  Al  Makhzumi  dan  Muhammad  bin  Ismail 
Al  Ahmasi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Waki 

49  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 
Yahya  Al  Qaththan  meriwayatkan  hadits  ini  secara  marfu\  sedangkan  Waki 
meriwayatkannya  secara  mauquf,  dan  keduanya  sama-sama  meriwayatkan  dari 
Tsaur.” 


Al  Mustadrak  —  1  51  | 


menceritakan  kepada  kami,  Tsaur  bin  Yazid  menceritakan  kepada 
kami,  lalu  dia  menyebutkan  sanadnya  secara  mauquf.50 


t(_5 — j!  'J)  Aiil  A-P  ^  1  —o\/y  t  Y  't 

AjJJ  ^  A-P  Uj  Aj>-  44 j^t*  (_ji^  ji  Lj Jb>-  c4^Jo_) 

u — i  ^ ^  O*1  o*  lIjAs- 

;  ^  ^  A  ^  '  '  >os  A 

j — 4 — ip  aMl  ^ — v^j  OLaP  ^  OUap  J  la  :  Jla  c*up  aiil 

Yl  4_ — j  j*J  UbA^-  : ^uJl  (_5^P  e_Ja?^j 

(_5®  jjU  Uf‘j>'  |»-^J  ^  J  J-**  J  C|»^J  (JpaJt 

.lijl^j  flvajj  L^JLJ  ^li  3JJ  j*  a&l  Jsr^* 


2426/51.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Khuza’i 
mengabarkan  kepadaku  di  Makkah,  Abu  Yahya  bin  Abu  Maisarah 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Yazid  Al  Muqri 
menceritakan  kepada  kami,  Kahmas  bin  Al  Hasan  menceritakan 
kepada  kami,  Mush’ab  bin  Tsabit  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abdullah  bin  Az-Zubair  dia  berkata:  Usman  bin  Affan  «&,  berkata 
ketika  sedang  khutbah  di  atas  mimbar,  “Aku  akan  menceritakan 
kepada  kalian  sebuah  ucapan  yang  tidak  ada  yang  menghalangiku 
untuk  menyampaikannya  kepada  kalian  selain  bakhil  pada  kalian.  Aku 
mendengar  Rasulullah  f§  bersabda,  'Berjaga  pada  suatu  malam  di 
jalan  Allah  lebih  baik  daripada  seribu  malam  yang  didirikan  shalat 
malam  pada  malamnya  dan  puasa  pada  siangnya'. ”51 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


50  Uh.no.  2424. 

51  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  shahih." 


1  52  |  —  Al  Mustadrak 


tyli  J  ^  aiu«i  ^  -oy/y  i  YV 

^ ^ ^ y>  UjJ - >-  d^jy>-  ^yi  (_£ ^Ijl  I^lli 

01  c<UP  «Uli  J  u*3^  Or*'  (ji 

^ Ss.  --a'ilj  j^^Jl^lj  lyS' jJiu» Jl  ljJ^L?r  !(Jli  j«-ll»_}  4-Ap  ^  LS^5 

.  lij 


2427/52.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  dan  Muhammad  bin 
Al  Qasim  Al  Ataki  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  As- 
Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Humaid,  dari  Anas  <$,,  bahwa  Nabi  #  bersabda, 
“Berjihadlah  melawan  orang-orang  musyrik  dengan  harta  kalian,  diri 
kalian,  dan  lisan  kalian.  ”52 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


y — )  12j^-  Cf.  ~°Y,/y  IYA 

y _ P  ^ >1  Cf*3*' UjA>-  coJj*cj 

c - O  : JlS  t<UP  aJJI  J  C-j\j  ^  A»j  jjP  c^O  O3-  ^ c^' 

Jl>c3  ^JLa» J  4^ip  AJil  ^iv3  A\jl 

"^fp  >  *'  .  r  o  „  *,  „  a  ^  n,  .  „ 

JjLjl  s.(_5^  (J-4J  Owl?rj  C»-9  a_£Sjjx3  j^lp  aILp  Aiil  ^il^1  *Jjl  (Jj-“ j 

l4 _ IP  - »a»  t(_£J^x3  j_gip  4-ip  ^  ^  lJ_^ J  (0^ 

S-  ojijliK  <£^Ll3 'V  ^  (_£*  C-w*3o  ijlii 

53  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  53  1 


'l 


^ — =*■ j  <31 — J  (_Ji  ^  $ J-yl  dyi^ail'j 

V  «j  <^jl^3  iaWI  b  ^jj.tAb^i/oJl  4l.jet  £-»-*»  b®-5  c^g^pl 

^^iv?  <&!  J j^j  c^t»Lc-  <C»'^S'  Lois  ?tju^«Jl  ^  Sl^»Jl  ^.jg:»^ 

l  g  lfli  ^y>  CUJLgr- ^5  9  ^JLp  6Jb>c3  d-Jtd ‘CLjSwJl  ^vJL*  j  'Uip  a1)1 

^ivs  aUI  j  c£ j^1  j*-J  {^t  4-’“^rJ  \S*S"  tiljliJl  O^Ul 

^  Oji-iiJf  ^ ^ 4 y  'd'ji  I^J  Ij  1\'J\  :JUi  ji-j  a!1p  aSjI 

J 15  "|*3-*"J  ^gip  LS^3  J  3^ 

^-Jl  ^Jijl  ceJlL  {^•‘■“■‘ij  (^Jlllj  l^lis-Jli  cliji?- j  aUI  LgJjjl  IJuj 

•  *fX£  l_5*  ^-C®  JliP  L$jpJb 

2428/53.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Najdah  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Manshur 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Abu  Az-Zinad 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Kharijah  bin  Zaid,  dari 
Zaid  bin  Tsabit  igb,  dia  berkata:  Aku  pernah  berada  di  samping 
Rasulullah  #,  dan  tiba-tiba  beliau  diam,  sedangkan  paha  beliau 
berada  di  atas  pahaku.  Aku  belum  pernah  merasakan  beban  yang 
paling  berat  melebihi  berat  paha  Rasulullah  ketika  itu.  Sesudah  beban 
berat  yang  menekan  pahaku  hilang,  beliau  bersabda,  "Tulislah,  wahai 
Zaid\"  Lalu  aku  menuliskan  di  atas  mata  pedang,  "Tidak  sama  orang- 
orang  mukmin  yang  duduk  (tidak  turut  berperang)  dengan  pejuang- 
pejuangyang  berjihad fi  sabilillah. "  (Qs.  An-Nisaa'  [4]:  95). 

Ibnu  Ummi  Maktum  lalu  berdiri  seraya  berkata,  "Ya 
Rasulullah,  bagaimana  dengan  orang-orang  yang  tidak  sanggup  pergi 
berjihad  (berperang)  karena  cacat?" 


1  54  1  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  H  terdiam,  sedangkan  paha  beliau  berada  di  atas 
pahaku,  seolah-olah  aku  menanggung  beban  berat  seperti  kali  pertama 
tadi.  Setelah  beban  berat  itu  hilang,  Rasulullah  §§•  berkata,  "Coba, 
baca  kembali  yang  telah  engkau  tulis!"  Aku  membaca,  "Tidak  sama 
orang-orang  mukmin  yang  duduk  (tidak  turut  berperang)  "  Beliau  lalu 
berkata,  "Kecuali  bagi  orang-orang  yang  tidak  mampu.... " 

Zaid  berkata,  “Allah  menurunkannya  secara  tersendiri,  lalu 
aku  melampirkannya.  Demi  yang  jiwaku  berada  di  Tangan-Nya, 
seakan-akan  aku  melihat  lampiran  itu  dalam  retakan  yang  ada  pada 
mata  pedang.”53 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


'v  iiki  bf  'jsL* Jl  jj\  —  o  i  /  Y  t  Y  ^ 

J*  fji  JLP  AJJ|  jLp 

°o*  ‘tej  °J*  Jy  "J*  J  <y.  \y. 

- 'i  (Jl  ^  d  J-'" J  ^1 

^  r'  cJ^j  d&j  J5"  o? 

jL  aJ  01S"  4JC.J  a!a( 


2429/54.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Amr  bin  Al  Harits  mengabarkan  kepadaku  dari  Yazid  bin  Abu 
Habib,  dari  Yazid  bin  Abu  Sa’id  maula  Al  Mahri,  dari  ayahnya,  dari 
Abu  Sa’id  Al  Khudri,  bahwa  Rasulullah  ||  mengutus  orang  ke  bani 


53  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  " 


Al  Mustadrak  —  |  55  1 


Lihyan,  dan  beliau  berpesan,  “Hendaknya  dari  setiap  dua  laki-laki 
ada  satu  orang  yang  ikut  berperang!”  Kemudian  kepada  yang  tidak 
ikut  perang  beliau  berkata,  “Barangsiapa  di  antara  kalian  mengganti 
tugas  orang  yang  keluar  berperang  untuk  mengurus  keluarga  dan 
hartanya  dengan  baik,  maka  dia  akan  mendapat  pahala  setengah  dari 
mereka  yang  keluar  berperang.  ”54 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

Hanya  Muslim  yang  meriwayatkan  hadits  dari  Yahya  bin  Abu 
Katsir,  dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman,  dari  Busr  bin  Sa’id,  dari 
Zaid  bin  Khalid,  “Barangsiapa  mempersiapkan  seorang  tentara  di 
jalan  Allah,  maka  dia  sama  dengan  bertempur.  ” 

^~\\  i  J  J  i»)  '•y  aMI  y\  —o  o/ Y  t  Y* 

tjsj f  j  J.  J  ^0  J  J* 

Jli  :  Jli  ia! p  ‘J*  J*  <y- J  'J' 

N.  fa»  ^  aJp  aU'  ^ 

J*  C-£*  iJj  J»“  JJj  ‘f'  J**"  L5? 

2430/55.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami  secara  imla\  Ibrahim  bin  Abdullah  bin 
Sulaiman  As-Sa’di  dan  Muhammad  bin  Al  Qasim  Al  Asadi 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Rasyid  Al  Yarnami 

54  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih,  diriwayatkan  oleh 
Muslim.  Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dari  hadits  Zaid  bin  Khalid, 
'Barangsiapa  mempersiapkan  seorang  petarung  (tentara  untuk  berjihad)  maka 
dia  telah  bertempur  (ikut  jihad  dijalan  Allah)'." 


|  56  1  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abu  Katsir,  dari  Abu 
Salamah  bin  Abdurrahman,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata: 
Rasulullah  %  bersabda,  “Ada  tiga  mata  yang  tidak  akan  disentuh  api 
neraka,  yaitu  mata  yang  tercukil  di  jalan  Allah  (karena  berjihad), 
mata  yang  berjaga  di  jalan  Allah,  dan  mata  yang  menangis  karena 
takut  kepada  Allah  ”55 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya 

Diriwayatkan  pula  dengan  sanad  lain  dari  Abu  Hurairah: 

LuJ — iSlailj  oynJ>-  —  03/YtVA 

Lj J— >-  ^  ji\  ^  jjL*j  LjJL>-  C(_$j_}JlJl  ji 

f y'j ■*  bl  J>\  A-p  J 15  :Jl5  cOL~-5*  ij*  i^l 

&  f  A  <*,  \  *  *  *,  A  ^ 

(J 5^  ( J>~  ’(J15  4-lp  a\1I  Aill  J  01  C'UP  aMI 

u* j— ^  ^ ^  Cri  r jbJl  01 

•>&l  J*f  j*  1 

2431/56.  Hamzah  bin  Al  Abbas  Al  Qa’nabi  mengabarkan 
kepada  kami  di  Baghdad,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri 
menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Sa’d 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami  dari 
Shalih  bin  Kaisan,  dia  berkata:  Abu  Abdirrahman  berkata:  Aku 
mendengar  Abu  Hurairah  %  berkata:  Rasulullah  g|  bersabda,  “Dua 
mata  yang  diharamkan  bagi  neraka  untuk  membakarnya  yaitu  mata 

55  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Umar  bin  Rasyid  dianggap  dha'if  oleh 
para  ulama.” 


Al  Mustadrak  —  |  57  1 


yang  menangis  karena  takut  kepada  Allah  serta  mata  yang  bermalam 
untuk  menjaga  Islam  dan  pemeluknya  dari  serangan  kaum  kafir.  ”56 

^  J Lil  Li-gjHiu  y\  — oY/T  IV’V 

y  -M1  y'  •fif-  y 

:  J 15  C&^ij  ^  51  o*  y*- 

iTCsU  jJ^p  £*jt$  coj^p  <_s?  5^  Als'  ls^3  aM'  £? 

4-JLp  j  «c5  ^J^Ju  yb>o  ^*^-l  015^  0|  ^ ji 

:Jl5  ^llll  ^  J  C^'j  tAlA3!t> eJ 

^Ua  lyCjai  4j  :-/aj  $.LpJb  ii  <&l  ALU!  IjL» ^=*o  J A- J  Y' 

( t  jf  •  i  * .  1  S»  J 15  c a5  Ip*a5  .auI  J j**j  'j  'j' 

4&1  (Jl^>  <oi'  J JJ'j  Jtf  jCal^AJ  aj  Ip3  £  Oji  y*  s-^py 

jl !ii  yJ«y~  C4&I  jCiJp  “^4  C^S  ^  j\l il  C~*y~  & 

ipT, — i.  j — f\  Ju  ,%i)'  :  J'i  <*»'  ^ 

jf  t<5il  °y-  o-v*p  ^  jllii  c-3y-  :Jl5  Ajf  oiJ 

.«5)1  ^  CUJA3  ^1p 

2432/57.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan  ■ 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Abdurrahman  bin  Syuraih  menceritakan  kepadaku  dari 
Muhammad  bin  Syumair,  dari  Abu  Ali  Al  Janbi,  dari  Abu  Raihanah, 

56  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Dalam  sanadnyz.  terdapat  inqitha’r 


|  58  |  —  Al  Mustadrak 


dia  berkata,  "Kami  keluar  bersama  Rasulullah  H  dalam  sebuah 
peperangan,  dan  ketika  kami  sampai  di  puncak,  kami  terkena  hawa 
dingin  yang  sangat  (menusuk  tulang),  sampai-sampai  salah  satu  dari 
kami  menggali  lubang  lalu  masuk  ke  dalamnya  dan  menutupnya 
dengan  perisai.  Ketika  Rasulullah  g|  melihat  hal  itu,  beliau  pun 
bersabda,  'Adakah  seseorang  yang  bersedia  menjaga  kita  pada  malam 
ini?  Aku  pasti  akan  berdoa  kepada  Allah  agar  dia  mendapat 
keutamaan'.  Kemudian  berdirilah  salah  seorang  dari  kalangan  Anshar, 
‘Aku  bersedia,  wahai  Rasulullah'.  Rasulullah  pun  berdoa  untuknya." 

Abu  Raihanah  berkata:  Aku  berkata,  "Aku  juga  bersedia, 
wahai  Rasulullah."  Beliau  pun  mendoakanku,  namun  tidak  sama 
dengan  doanya  terhadap  orang  Anshar  tadi.  Rasulullah  H  bersabda, 
"Diharamkan  bagi  neraka  membakar  mata  yang  menangis  karena 
takut  kepada  Allah.  Diharamkan  pula  bagi  neraka  membakar  mata 
yang  berjaga  malam  di  jalan  Allah.  ” 

Dia  berkata,  "Aku  lupa  yang  ketiga.” 

Abu  Syuraih  berkata,  "Setelah  itu  aku  mendengar  beliau 
berkata,  'Diharamkan  bagi  neraka  membakar  mata  yang 
menundukkan  pandangan  dari  hal-hal  yang  diharamkan  Allah  dan 
mata  yang  tercungkil  di  jalan  Allah'.”51 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


isf* ji  cL  J  J  juU  -o a/ y  trr 
^ ^  CLS — 4^'  ^y.  U'  J  Ollip 

<jt  y\  ^  A>j  'J! 

57  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  1  59  I 


Ali P  A))!  <0)1  J y»'j  £»  Ijjll-  t>! 

■  t  •-£■  o^Lvajl  C-> y!fiL^xi  AJ~S-  (1)15""  \yb\i  ^Ji  J 

c<o)l  J  j — l*j  Ij  :  JU3  jli  ji-  j  fSs*±  cs^9 

Ojlj \f\  I3ls  tliST’j  UT  J^t-  c-jill»  ^-£^1  yti 

j*l3  ‘u^  c_Ji ' y^*-^  ‘p-ti&'j  ‘rf^l  ls^ 

^Li  tLM  IJlp  j^-oJL-%^  4-*-jlp  dJJj  4-^Ip  aWI 

J jl-j  Ij  Ul  j2«Jl  Jj^>*  ^  ,_^ul  Jl-**  ^liJl  ll^> y*  i  p-’ 

4 _ lip  Sil  Jk>  iisl  J ji-3  <ji  ‘«J  ^S*  s-TS*  ‘s-O  : 

*  ''o'»  *  *  A  *y  s  J  ;  ,  j'  '  "  r  */  / 

(^-  LJiIiJl  Uli  JJoLwt  ^  ^  J  ^  (*-^"  J 

<&l  J  jL>'j  <*OJ'  '^rh  iri  &  j?  ^  J  ttftsA  ^  0  j£j 

j*  :J^  p  £0  tii  Z5*1  J*'5 

a))I  jj _ «»J  Jj«ti  40^>LMajU  «w-'jls  cb~~l~=-1  U«  *,J^j  <J^  ^|3w>jli 

't'"»'',  '  '  *'  o #  't'*,,*,'»',  \  *' 

Ij^jJl  : jjLSi  t4j^>C<5-  ^jViS  u^iJl  ^1  C-iiL)  p-U* j  ^p  4Ul 

131 _ j  ti^Jt^Jl  ^9  j*<JZ Jl  J^>  ^Jl  ^laU  :  Jli  Cj^w> jli  s-li-  -Ub 

:Jl — is  cjJLi  jij  aIp  a»i  <5)1  Jj^'j  Jj>  La5j  ^  f.^-  y» 

i»l  J  J - ci4^-  ^  J^~  ^5^'  J\ 

^_U  t^*->j^*  dilisi  tc-5^4»l  Cl»  ^  L J^3 

:  JUii  ^aLUI  cJjj  •j*-^,j  ^  ls^3  j  ^  J^s  d-i^-l  jl 

J 1  \'p} Ijj  aIIp  <3jI  ,J^>  a»!  J  y»  j  cAsrli-  y  \SL^ 

.LaJjo  *^|  (1)1  (iX;ip  !)li  (JL~j»rjl 


1  60  |  —  Al  Mustadrak 


2433/58.  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Salamah  Al  Anazi 
mengabarkan  kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Taubah  Ar-Rabi  bin  Nafi  Al  Halabi  memberitakan 
(kepada  kami),  Mu’awiyah  bin  Sallam  menceritakan  kepada  kami, 
Zaid  bin  Sallam  mengabarkan  kepadaku,  Abu  Kabsyah  As-Saluli 
menceritakan  kepadaku,  bahwa  dia  mendengar  Sahi  bin  Hanzhaliyyah 
menyebutkan  bahwa  mereka  pernah  melakukan  perjalanan  bersama 
Rasulullah  #  pada  peperangan  Hunain.  Mereka  memperlambat 
perjalanan  sehingga  tiba  pada  waktu  malam,  kemudian  tibalah  waktu 
shalat  atas  diri  Rasulullah  #.  Lalu  ada  seorang  penunggang  kuda 
datang  dan  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  aku  berangkat  bersama  kalian 
sampai  aku  mendaki  gunung  ini  dan  ini.  Tiba-tiba  aku  melihat  orang- 
orang  Hawazin  di  atas  unta-unta  bapak  mereka  lengkap  dengan  harta 
benda  dan  hewan-hewan  mereka."  Rasulullah4#  lalu  tersenyum  dan 
berkata,  "Itu  akan  menjadi  rampasan  perang  kaum  muslim  besok, 
insyaallah.  ”  Beliau  lalu  bersabda,  "Siapa  yang  akan  menjaga  kita 
malam  ini?”  Lalu  bangkitlah  Anas  bin  Martsad  Al  Ghanawi,  "Aku, 
wahai  Rasulullah.”  Beliau  berkata  padanya,  "Naiklah 
(Berkendaralah)!  ” 

Dia  pun  naik  kuda  miliknya  dan  mendatangi  Rasulullah  #. 
Rasulullah  #  lalu  berkata  kepadanya,  "Menghadaplah  ke  arah  jalan 
berbukit  itu  dan  jangan  ke  belakangmu  pada  malam  ini.  ” 

Menjelang  pagi,  Rasulullah  #  pergi  ke  tempat  shalat  beliau, 
dan  beliau  shalat  dua  rakaat.  Beliau  kemudian  berkata,  "Apakah  kalian 
merasakan  ada  sang  penunggang  kuda  kalian?  ”  Seseorang  berkata, 

" Kami  tidak  merasakannya.  ” 

Lalu  Rasulullah  #  melaksanakan  shalat  sunnah  sebelum  shalat 
fardhu,  kemudian  beliau  menoleh  ke  arah  jalan  berbukit  itu.  Ketika 
beliau  telah  menyelesaikan  shalatnya,  beliau  berkata,  "Bergembiralah, 
telah  datang  penunggang  kuda  kalian!  ” 


Al  Mustadrak  — 


Kami  melihat  ke  arah  bayangan  pohon  di  jalan  bukit  itu,  dan 
ternyata  dia  memang  telah  datang.  Dia  memberi  salam  kepada  beliau 
dan  berkata,  "Aku  berangkat  ke  jalan  bukit  itu  sampai  berada  di 
bagian  paling  tinggi  di  sana  sesuai  perintah  engkau.  Ketika  aku 
memasuki  pagi,  aku  melihat  dua  jalanan  (bukit)  dan  tidak  melihat 
siapa-siapa.”  Rasulullah  #  berkata,  "Apakah  kamu  turun  malam  ini?  ” 
Dia  menjawab,  "Tidak,  kecuali  untuk  shalat  atau  buang  hajat.” 
Rasulullah  fH  berkata,  "Kamu  sudah  mendapatkannya,  maka  tidak 
ada  dosa  bagimu  kalau  tidak  beramal  setelahnya.  ’’58 

Sanad  ini  dari  awal  sampai  akhir  statusnya  shahih  sesuai  syarat 
Al  Bukhari-Muslim,  namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkan 
riwayat-riwayat  ( musnad)  Sahi  bin  Hanzhaliyyah  karena  sangat 
sedikitnya  para  tabiin  yang  meriwayatkan  darinya,  padahal  dia 
sahabat  Nabi  ^  senior,  sebagaimana  aku  jelaskan. 


Ljf  baui-  — o^/\  iTi 

O — *  Cf-  ^ -Cp 

^ — ij  aL-UJI  ja  13 <01 JoS-  (Jl-t  ji  -kji 

^ Jj _ llj  J _ Jjii  'J)  -k»P  ApUj-JI  4.;.)? 

JUi  tjiiJl  'js- 

Iji  CLjl  Jjj!  y\  Jtai  4jJLj  ^aL»  ai)l  aJI  N  <£»  <L« 

g '  bds  aJJI  j*al  U  lus  1  oA* 

%  j  i yu&j  ^  J — =*j  'f  -  yb  tl^>Xa3j  ^  (*Jj3 

58‘  ^iz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim,  namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  karena  adanya  Sahi, 
meski  dia  sahabat  senior.” 


|  62  1  —  Al  Mustadrak 


1 _ Jl y>\  ^ _ 9  j*-Jp  01  LjJjL  ^  ^C^\j  \_jiij 

.  i\_£j*sJl  cl^>*l*2jj 

^ji.5  LS^1*”  (_5?  (Jji  jv-ii  lOt^-o^P  _^jt  (J  1-9 

2434/59.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Haywah  bin  Syuraih  mengabarkan  kepadaku  dari  Yazid  bin 
Abu  Habib,  dari  Aslam  bin  Imran,  dia  berkata,  "Kami  pernah 
berperang  dari  Madinah  menuju  Konstantinopel.  Di  antara  rombongan 
pasukan  ada  Abdurrahman  bin  Khalid  bin  Al  Walid,  sementara  itu 
pasukan  Romawi  menyandarkan  punggung  mereka  pada  dinding- 
dinding  kota,  lalu  ada  seorang  pemberani  menembus  pertahanan 
musuh,  sehingga  orang-orang  berkata,  'Aduhai,  Tiada  tuhan  selain 
Allah,  dia  menjatuhkan  dirinya  dalam  kebinasaan  (bunuh  diri)'." 

Maka  berkatalah  Abu  Ayyub,  "Sesungguhnya  ayat  ini  turun 
kepada  kami  kaum  Anshar,  ketika  Allah  menolong  Nabi-Nya  dan 
memenangkan  Islam,  maka  kami  berkata,  'Ayo  kita  urusi  harta-harta 
kita  dan  kita  perbaiki',  maka  Allah  pun  menurunkan  ayat:  'Dan 
belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu 
menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan,  dan  berbuat 
baiklah,  karena  sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang 
berbuat  baik'.  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  195).  Dan  maksud  dari 
menjatuhkan  diri  kami  ke  dalam  kebinasaan  adalah  ketika  kami 
mengurusi  harta  dan  meninggalkan  jihad.” 


Al  Mustadrak  —  [  63  | 


Abu  Tmran  berkata,  "Abu  Ayyub  terus-menerus  berjihad  di 
jalan  Allah  hingga  akhirnya  dia  dimakamkan  di  Konstantinopel.”59 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


c  j  j _ «j  ii  ju ^  jj\  \j •  /x  i  v  ° 

J _ J  o'J^~  \SjJS~  t(^U3l  «AaS*-* 

_ i  jJb>-  ;A*lx  ^  4-i  LuJ^- 

Al  Al  J* 

Al  4 _ ?r- j  ^ _ *IjI  ^  l*ti  4<P'jy  I  Jl5  4jl  p-lAj  4;Ip  4»i 

4 'a y  b  ll  cSllill  L-^-lj  tdL  jAll  £_^'j 

Ji — lifj  ^^i  l y*  'y  y  c4^"  y'  J 

.u»usC  y  ^  4<yj^'  y 


2435/60.  Abu  Ahmad  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Abu  Al  Ahwash  Muhammad 
bin  Al  Haitsam  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Haywah  bin 
Syuraih  Al  Hadhrami  menceritakan  kepada  kami,  Baqiyyah  bin  Al 
Walid  menceritakan,  kepada  kami,  Bahir  bin  Sa’id  menceritakan 
kepadaku  dari  Khalid  bin  Ma’dan,  dari  Abu  Bahriyyah,  dari  Mu’adz 
bin  Jabal  i%>,  dari  Rasulullah  #,  bahwa  beliau  bersabda,  "Peperangan 
itu  ada  dua:  (I)  berperang  dengan  hanya  mengharap  ridha  Allah, 
patuh  pada  sang  imam,  menginfakkan  harta  yang  dimuliakan, 
memberi  kemudahan  kepada  teman,  dan  menjauhi  kerusakan,  maka 


59  Adz-Dzahabi  dalatn  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  64  |  —  Al  Mustadrak 


tidur  dan  terjaganya  akan  bernilai  pahala  semua.  (2)  berperang 
karena  membanggakan  diri,  riya',  sum’ah,  tidak  patuh  pada  imam, 
dan  merusak  di  muka  bumi,  maka  dia  tidak  akan  kembali  dengan 
sekadar  rezeki  yang  mencukupi.  "60 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

y>  ^>1  15 ~  'V  b  /  Y  i  Y* 'l 

Ajjl  yj  yj  ^gip  ld-  A*P 

y - P  - .i'b/l  yj  4iil  XS-  yj  y&  CW-Ji  Lil  ciljlloJl  yi 

J  y*  J  ^  j  <1)1  t'UP  Al)!  j  o  j'jb  jP  ( ijt  L.J 

cLjjJl  Jp'jZ’  y»  <3)1  JiA  Jj^j  Jsr-j  t<3)l 

4_olsJl  4iLuu3  taJ  j Prl  'b/  4»JIp  <dl  ^jJ L v’  a))I  (Jlis 

.41  j»!-l  'b/  A-Ip  a))I  <31)1  J  y»j  Jlii 

2436/61.  Abu  Al  Abbas  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyari 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ali  Al  Ghazzal 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Husain  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Abu  Dzi'b  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Bukair  bin 
Abdullah  Al  Asyajj,  dari  Ayyub  bin  Mikraz,  dari  Abu  Hurairah  •%,, 
bahwa  seorang  laki-laki  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  ada  orang  yang 
berjihad  di  jalan  Allah  tapi  dia  mengharapkan  kesenangan  duniawi.” 
Rasulullah  fj|  lalu  bersabda,  "Tidak  ada  pahala  baginya.  ’’  Dia 

60  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  65  1 


bertanya  lagi  sebanyak  dua  atau  tiga  kali,  dan  beliau  tetap  menjawab, 
"Tidak  ada  pahala  baginya.  "61 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


‘esr-TyJ'  i!  ci  c j?  -iy/t  trv 

y  ytS>~^\  j  j  j. /S :  A  y  '1  l<CojLj  y  llj-b- 

C£*l J  y  Ajsl  J-P  y  jjP  ^jI  y  xJ>o» 

1 - J  :  Jli  4jI  ;<UP  Al  yk>j  y  Al  4-P  ^P  cOrjl-U  y  d\£~  yt- 

il)l  jj — o -p  ^  4J1I  J-P  Ij  itJlSi  .jjiJlj  ^l-^«Jl  y?’  ^  j-^l  taUl  <J  y  j 

l^jliO  LJ I  y  cJbili  Olj  c  L *~£>*-a  \y\^a  Al  djiu  L 1  jiCfi  C-ijli 

_}l  C- ljli  <Jl J-  <^l  ^jip  j j^S-  y  aU)  JLP  U  d J)\£a  \A\y  AlSl  ciiLu 

.  Jl^Jl  viJJj  ^jIp  Al  (jukS 

2437/62.  Abu  Al  Fadhl  Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Muzakki 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Salamah  menceritakan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Manshur  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman 
bin  Mahdi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abu  Al 
Wadhdhah  menceritakan  kepadaku  dari  Al  Ala'  bin  Abdullah  bin 
Rafi,  dari  Hanan  bin  Kharijah,  dari  Abdullah  bin  Amr  dia  berkata, 
"Wahai  Rasulullah,  kabarkan  kepadaku  tentang  jihad  dan 
peperangan.”  Beliau  menjawab,  'Wahai  Abdullah  bin  Amr,  jika  kamu 
terbunuh  dalam  keadaan  sabar  dan  muhtasib  (berharap  pahala  dari 
Allah),  maka  Allah  akan  membangkitkanmu  dalam  keadaan  sabar  dan 
muhtasib  pula.  Akan  tetapi  jika  kamu  berperang  karena  riya'  atau 

61  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


1  66  |  —  Al  Mustadrak 


ingin  mengumpulkan  harta,  maka  Allah  juga  akan  membangkitkanmu 
dalam  keadaan  riya'  dan  mengumpulkan  harta.  Wahai  Abdullah  bin 
Amr,  dalam  kondisi  apa  pun  kamu  berperang  atau  terbunuh,  maka 
seperti  itu  pula  kamu  akan  dibangkitkan  oleh  Allah.  ”62 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Muhammad  bin  Abu  Al  Wadhdhah  adalah  Abu  Sa’id 
Muhammad  bin  Muslim  bin  Abu  Al  Wadhdhah,  seorang  muaddib 
yang  tsiqah  dan  tepercaya. 


p—J  j—J  y\  -nr/r  irA 

j-A"  y.  j i A»P  I  y  LjJL>-  ((_£ JjsOA. jl 

u — *  g})-**  <y.  <&! 

— *  CA  ^  °J*  l*J  ‘o*  CA  j**  J*  “^'3  <y. 

t aSj!  J ^  <&'  ijv’j 

•<j-3^' 

2438/63.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Tam  i  m 
Al  Qanthari  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ismail  As- 
Sulami  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Abdullah  Al  Uaisi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Shalih  bin  Qais  Al  Azraq 
menceritakan  kepadaku  dari  Shalih  bin  Muhammad  bin  Za'idah,  dari 
Umar  bin  Abdul  Aziz,  dari  ayahnya,  dari  Uqbah  bin  Amir  dia 

62  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  Muhammad  adalah 
Abu  Sa’id  Al  Muaddib,  perawi  yang  tsiqah." 


Al  Mustadrak  —  |  67  I 


berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  " Allah  akan  merahmati  penjaga 
sebuah  daerah  pertahanan.  ”63 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  #  Alki  j*  jf\  -nt/vtTA 

j _ ^1  ^  _jjl  t-jhp 

Je-  tOjO  jIp  jJ  tuJ 

ilj KJ>  hJl  Jailllj  A-illl  t3b>w>l  Jjl 

>  >  >  /i  ✓  "  J  {.  J  •  /•  >■  ^  ^  £  ''O"  t.  ^  li  *  • 

UjJj>-  tJ-viuLJI  ^  cH 

: Jli  cJs  : JlS  j*  ^p  o^ 

4 _ !ip  4»1  J[ — ^  ^iil  JlS  :Jli  c^IIp 

Ni  caSjI  J~l»  ^  jj  d  JS"  o?  <3*^  ^  o?  :(*-^J 

01  :Jli  ?iJli  O^j  :oJ3  :Jl5  coa!p  C>  o jplu 

yilj  lyb  OlT  O^j  t'jijs**9  01  j 


2439/64.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Ahmad  bin 
Attab  Al  Abdi  mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abu  Bakar 
Muhammad  bin  Abu  Al  Awwam  Ar-Riyahi  menceritakan  kepada 
kami,  Quraisy  bin  Anas  menceritakan  kepada  kami,  Asy’ats  bin  Abdul 
Malik  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Hasan. 


Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami 
dengan  redaksi  berikut:  Abu.  Al  Mutsanna  Mu’adz  bin  Al  Mutsanna 


63  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


1  68  |  —  Al  Mustadrak 


Al  Anbari  memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad  menceritakan 
kepada  kami,  Bisyr  bin  Al  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Hasan,  dari  Sha’sha’ah  bin 
Mu’awiyah,  dia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  Abu  Dzar,  "Apa  harta 
engkau?”  Dia  menjawab,  "Hartaku  adalah  amalanku.”  Aku  berkata 
padanya,  "Ceritakanlah  kepadaku!”  Dia  menjawab,  "Baiklah.  Nabi  # 
pernah  bersabda,  'Tidak  ada  seorang  hamba  pun  yang 
menyumbangkan  sepasang  harta  di  jalan  Allah  kecuali  para  penutup 
tirai  surga  akan  menyambutnya  dan  mengajaknya  menikmati  apa 
yang  ada  padanya'”  Aku  bertanya,  "Bagaimana  caranya?”  Dia 
menjawab,  "Jika  yang  disumbangkan  itu  berupa  pria,  maka  ada  dua 
pria,  jika  unta,  maka  dua  unta,  dan  jika  sapi,  maka  dua  sapi.”64 

Sanad  hadits  ini  shahih. 

Sha’sha’ah  bin  Mu’awiyah  termasuk  salah  seorang  tokoh  Arab 
terkemuka.  Para  murid  Al  Hasan  juga  meriwayatkan  darinya.  Aku 
mendengar  AJdu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  berkata:  Aku 
mendengar  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  berkata:  Aku 
mendengar  Yahya  bin  Ma’in  berkata,  “Sha’sha’ah  bin  Mu’awiyah 
sahabat  Abu  Dzar  adalah  saudara  Juzai  bin  Mu’awiyah..” 

Aku  mendengar  Abu  Hafsh  Umar  bin  Ja’far  Al  Bashri  Al 
Hafizh  berkata  lebih  dari  satu  kali,  "Bagi  orang-orang  Bashrah,  tidak 
ada  hadits  yang  lebih  bagus  pada  bab  ini  melainkan  hadits  yang 
diriwayatkan  oleh  Al  Hasan  dari  Sha’sha’ah." 

Al  Hakim  berkata,  "Aku  mengumpulkan  jalur-jalur  hadits,  dan 
ketika  kami  berkumpul  pada  sesi  kedua  di  Bagdad,  aku  mendiskusikan 
hadits  ini.  Ada  yang  memberiku  informasi  yang  belum  kudapatkan 
sebelumnya.  Ketika  aku  menceritakan  kepada  Al  Hakim  Abu  Ahmad 
Al  Hafizh  &  kisah  tersebut,  dia  berkata  kepadaku,  'Siapa  yang 

64  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  — 


menceritakan  hadits  ini  dari  Abu  Dzar  selain  melalui  jalur  Sha’sha’ah, 
maka  aku  tidak  mengetahuinya'.” 


^  ^  ^  >A_o Ljl  I(Jl5  -  'l  o/y  £  i  • 

^yj  lljjo-  ciiLJl  -LP  ^ 

U!  ‘dtL  4jI  C  j ,«lp  ^  lJLo^La'  ((_5wLojll  j^P  H-JjP>- 

ti-j JlpxJI  <3 L-  c^LkP  i  t_jL5  ?ciXiL»  L*  ji 

2440/65.  Dia  lalu  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata: 
Muhammad  bin  Muhammad  bin  Sulaiman  Al  Wasithi  memberitakan 
(kepada  kami),  Abu  At-Taqi  Hisyam  bin  Abdul  Malik  Al  Yazani 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Harb  menceritakan 
kepada  kami  dari  Az-Zubaidi,  Sulaiman  bin  Amir  menceritakan 
kepadaku,  bahwa  telah  sampai  berita  kepadanya  bahwa  ada  seorang 
laki-laki  bertanya  kepada  Abu  Dzar,  “Wahai  Abu  Dzar,  apa  yang 
menjadi  hartamu?”  Dia  menjawab,  “Hartaku  adalah  amalanku.”  Dia 
menyebutkan  hadits  tersebut  dengan  redaksinya  yang  panjang.65 

Al  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  hadits  dari  Az-Zuhri, 
dari  Humaid  bin  Abdurrahman,  dari  Abu  Hurairah  £$,,  bahwa 
Rasulullah  #  bersabda,  "Barangsiapa  menafkahkan  dua  harta 
berpasangan  di  jalan  Allah.... "  Namun  redaksinya  berbeda  dengan 
redaksi  hadits  Sha’sha’ah. 


65  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Dalam  Shahihain  hadits  ini 
diriwayatkan  dari  hadits  Abu  Hurairah  dan  disebutkan  dengan  makna  yang 
sama.” 


|  70  |  —  Al  Mustadrak 


cAj j1\j  ^j3  jj\  ^jX>~  —  'l  “1  / Y  i  £A 

j  v?:il  _ i  l2j^-  (XL?-I  ^jj  J^p^«  ^ 

LjJl?-  C J^o-P  (ji  L2^>~  CJ^aP  (ji  jiid  <j^  cS^jSll 

(jy  jy~i  °cf-  ‘5sJ  ‘■^ jO^1  (>!  il^ 

a«I  ^ ^  ^  c-up  <&(  j  dM$  ^  iaIIIp 

.t_A>tv3  4jL«  £-~~j  C..;^  aJJI  (_5*  (J-flJi  (_y*  :J^  j*-il»j  4-lp 


2441/66.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin 
An-Nadhr  Al  Azdi  putri  Mu’awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada 
kami,  kakekku  Mu'awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami, 
Za'idah  menceritakan  kepada  kami,  Ar-Rukain  bin  Rabi  bin  Amilah 
Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Yasir  bin 
Amilah,  dari  Kharim  bin  Fatik  Al  Asadi  dari  Nabi  #,  beliau 
bersabda,  “Barangsiapa  menafkahkan  (hartanya)  di  jalan  Allah,  maka 
akan  ditulis  sebanyak  700  kali  lipat.  ’>66 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Muslim  menjadikan  riwayat  Rukain  bin  Rabi  sebagai  hujjah. 
Dia  adalah  orang  Kufah  yang  haditsnya  biasa  diriwayatkan  oleh  dua 
perawi  (‘ azizul  hadits ).  Yasir  bin  Amilah  adalah  pamannya, 
menceritakan  kepadaku  dengan  ke-shahih-an  dari  apa  yang  aku  sebut 
(ingat). 


66  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  71  |  . 


Jlo^c^o  llj jS-  ^  j£L>  y\  Uj Jl>-  —  *\v/ Y  1 t  Y 

c aJLwsttj  c  Cr1-  cjj^p  ^  *b jl*-*  4 ^ 

CH  (*^A  L5^  <jJ  °u*  ‘J'*  L^~  :d^  '-$fi)S  Cfi  U i". d' 

44 — *jjl  -d^*  4_Jp  *Ul  4lil  d_j^*"j  t4^P  a\J| 

4 — jIa  £_. — »i j  ct-Sljtval  a ^AP j  d^-J  '—'’W^ y-»-®  44lj*i 

4 — I  o — clr*J  tjldl  4J  c-.?r j  IjiliT  c->L* 

4I lw>Jlj  ^Jiilj  cl^Ii^J  ^/1  <£jz teJ  ^3  Aj^Jl)  d-®^  JljJ! J  4<i3tlJl 

4 — j  La  £y*  4J  <_a  c\^3it  aUI  4JLii!l  (j jjLo  >X«xJl^  4I  ^2Lp  ^ 

CO^-'hH  4_J-P  £-*» ^*_J  cLj«iJi  ^3  4-lp  4^*J jl 

£-»> J^»  LjjJl  ^3  <JlP  y&*J  40^1  ^3  4Jp  yj-*  Lj-tJl  aJLp  yt j 

/jj^VO  <^  ‘jS^1  LS? 

2442/67.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr  menceritakan  kepada  kami, 
Mu’awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepadaku,  Maslamah  bin  Ja’far 
dari  Bujailah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ar-Rukain  bin  Ar-Rabi, 
dia  berkata:  Pamanku  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Yahya 
Khuraim  bin  Fatik  *$,,  dari  Rasulullah  ‘jgfe,  beliau  bersabda,  “ Manusia 
itu  ada  empat,  amal  itu  ada  enam,  ada  yang  berakibat  pasti,  ada  yang 
dibalas  setimpal,  ada  yang  dibalas  10  kali  lipat,  ada  yang  dibalas  700 
kali  lipat.  Barangsiapa  mati  kafir,  maka  akibat  pastinya  adalah 
masuk  neraka.  Barangsiapa  mati  dalam  keadaan  mukmin,  maka 
akibat  pastinya  adalah  masuk  surga.  Jika  ada  seorang  hamba 
melakukan  perbuatan  buruk,  maka  dia  tidak  akan  dibalas  kecuali 
dengan  pembalasan  yang  setimpal.  Jika  ada  seorang  hamba  ingin 
melaksanakan  kebaikan,  maka  akan  ditulis  baginya  sampai  10  kali 


1  72  1  —  Al  Mustadrak 


lipat.  Seorang  hamba  yang  menafkahkan  harta  di  jalan  Allah  maka 
akan  dibalas  dengan  700  kali  lipat. 

Manusia  itu  ada  empat:  Orang  yang  diberi  kesenangan  di 
dunia  dan  kesenangan  di  akhirat,  orang  yang  diberi  kesenangan  di 
dunia  tapi  malang  di  akhirat,  orang  yang  malang  di  dunia  tapi  senang 
di  akhirat,  serta  orang  yang  sengsara  di  dunia  dan  di  akhirat.  ’’67 


{f.  Lil  h-JjZju  —  3A/Y  1  t  Y' 

J S’  tS-'jd'  'j*-  (J j ^  'di' 

<ojI  j  of  tof  31**  ijj  'j*  tjtjli  ,y.  OUj 

0^2  ««l'  auI  aUI  ^4  4jT  i_iJf  f y  i(Jl5  4_Jk_p  <oil 

. 

2443/68.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Yahya  bin  Ayyub  mengabarkan  kepadaku  dari  Zabban  bin 
Fa'id,  dari  Sahi  bin  Mu’adz  Al  Juhani,  dari  ayahnya,  bahwa 
Rasulullah  !§■  bersabda,  "Siapa  yang  membaca  seribu  ayat  di  jalan 
Allah  (ketika  dalam  pasukan  perang  jihad)  maka  Allah  akan 
menulisnya  bersama  para  nabi ,  orang-orang  shiddiqin,  syuhada,  serta 
shalihin.  ”68 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

67  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  diriwayatkan  oleh 
Mu’awiyah  bin  Amr  Al  Azdi  dari  mereka  berdua,  sedangkan  Maslamah,  saya 
merasa  letih  untuk  mencari  biografinya,  maka  saya  tidak  mengetahuinya.” 

6*  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  73  1 


’J>  £Jj>  -\ <\h  1 1 1 

JU^t»  ^  4&I  JLP  U3jb>-  ^1  ^  d)U*iiP  UjJj- 

‘ J — cf.  o*  <■  Jii^  LS^  ^  4 v*'  Jif  t>^  ‘3U>d<l  JJ 

4 _ Jp  Aill  ^jJ - </*  aUI  (J y*j  JlS  I(Jls  cL*-£IP  aMI  'j  ^Lp  o^ 

J — 'y-* y*  (_5?  AJil  'J**-  tjL>-U  p£j\y>-l  i—^3!  ^  ’(*-^*'J 

V — ^  <_Jl  J^i  ij£  JS’V  tAissJl  ^ j  1 

c^-fU — p-^S-^j  p-$^*  s-43  'j^j  ^  Jk  c5? 

olg-^Jl  ^  IjJlajj  ^UtJ  tt 5  j  j  aSJ»  (_j5  pL»=»-l  UI  IIjI_^|  ^JUj  ^  :l_^li 
Jjjlj  cj*^p  (v^iUl  UI  ii  jC5  au!  Jlii  ^>Jl  ,jp  IjI^oj  y  j 

Aiit ^  i^Lsi  «1/Ul i  oy~-^- 


2444/69.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepadaku, 
Musaddad  bin  Qathan  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Abu 
Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Idris  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Ismail  bin  Umayyah, 
dari  Abu  Az-Zubair,  dari  Sa’d  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Ketika  saudara-saudara  kalian 
terbunuh  pada  Perang  Uhud,  Allah  menjadikan  roh  mereka  berada 
dalam  perut  burung  hijau  yang  senantiasa  melewati  sungai-sungai 
surga  sambil  makan  dari  bebuahannya,  lalu  kembali  menuju  sebuah 
lentera  yang  digantung  di  bawah  naungan  Arsy.  Ketika  merasakan 
kenikmatan  dari  makanan,  pakaian,  dan  keadaan  mereka,  maka 
mereka  berkata,  'Siapakah  yang  akan  menyampaikan  kepada 
saudara-saudara  kita  bahwa  kita  masih  hidup  di  dalam  surga  dan 
diberi  rezeki,  agar  mereka  tidak  meninggalkan  jihad  dan  mundur  dari 
peperangan?'  Allah  Tabaraka  wa  Ta’ala  berfirman,  'Aku  akan 


I  74  | - Al  Mustadrak 


menyampaikannya  kepada  mereka  dari  kalian'.  Allah  pun 
menurunkan  ayat,  'Dan  Janganlah  kalian  mengira  bahwa  mereka 
yang  terbunuh  di  jalan  Allah  itu  mati...’."  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]: 
169).69 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


cuyw  ^  ^4*)!  Y./uto 

j _ p  i  Qi  t j&i  'j»  Cf- 

^ cdJ — ~P  -Oil  JJ*  -uij  ^  (4^44  a< 

y  : j J4«j  4jj1p  amI  a\iI  j  I Jl5  iol  tjp  ca^Lw 

-vi-S^Jl  A^l^f  p  :  JU-  Al  J-A  ^  \x»\^  aL  y 

(4»l  ^—Jlp  O^rf  £9j  JLis  Ojlli  olS  *^p  Al  Jc4-  <J>  ^ 

C  4 _ ijl  0*4»  j  caMI  ^JLp  e j>r\  jOj  -X£i  0>4>J  Aj-li  AIP-ll  <1>I  J 

Al  J  y»j  y  Jjl  S-’^il  ^  l >  <ui5sJ  Lfilj  .’ Jl5 

(Al  ^ — Ip  o ^>t-l  ^5j  J-ai  c4j>l^i  {Js-  Aijl  (asijy  p-4-j 

.A^ssJl  ji-»l  «Ais  Lvfljti 


2445/70.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ibrahim  At-Taimi, 
dari  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Atik.  Salamah  mengabarkan 
kepadaku  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  # 


69  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  75  I 


bersabda,  "Barangsiapa  keluar  dari  rumahnya  dengan  tujuan  berjihad 
di  jalan  Allah  — beliau  sambil  menggenggam  tiga  jarinya —  dan 
dimanapun  mujahid  di  jalan  Allah  itu,  lalu  dia  mati  karena  jatuh  dari 
kendaraan,  maka  pahalanya  sudah  sampai  kepada  Allah.  Jika  dia 
digigit  binatang  berbisa  lalu  mati,  maka  pahalanya  juga  sudah 
sampai  kepada  Allah.  Itu  juga  berlaku  untuk  orang  yang  mati 
mendadak  di  atas  kasurnya,  pahalanya  juga  sudah  sampai  kepada 
Allah. 

Kalimat  oU)  (mati  mendadak)  adalah  sebuah  kalimat 

yang  belum  pernah  aku  dengar  dari  seorang  Arab  pun  sebelum 
Rasulullah  ff|.  "Barangsiapa  mati  di  tempat  itu  juga,  maka  wajiblah 
bagi  dia  surga".™ 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

'j  Ollli  tf&i.  'J  JuU  JjA  -y\/uh 

OLJi  J  i 

j,  Jsl»  J*  jikijl  j,  <5)1  jIp  j,  ’Je- 

aLaLs  os-UJ  0-^3  J&  :  Jli  ca»I  J-p 

au  :  Jli  clls-ljil  Cj-b-  dJ-iP  01^"  t Ijf  Ij 

aJp  ajj!  J  y*  j  01  :  Jli  aa3 

*^l9  :  Jli  cAj^Ij  Aii!  01  I  Jli  CliljJj>- 

Ji-j  :Jl5  Cf  ‘lsU5’1' 

70  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


|  76  |  —  Al  Mustadrak 


!-L4>L*x>>  *wl  (_j5 

^  i>i  )^  t*  Jj  ‘ Jj^l  (-rJ^T  yj 

J  :  cJj  ^  {jPjr^Lf*  oS^-M^V  H*>  *&*£•  <4  4-2= 

&  olji  <0il  ilifJo  JZ>~  4jlJyl  (J^P  5*£ji  J^5"  ^  J^"J 

bl  Jl>.  l^dSli  f  y  £•  yCJ  ji-j  :Jl5  ?*y_j  :cJi  ijpy  j'  $&*t 
fb  p  jjj  [ y_^ai  yU^lj  f4a^  Cf  J  J^1  -ffS  C£  S^ 
Wttl  ftU*J  jij3\  2uSWl  jii  :cii  to^If  Q  vGj  ^  vG  S^» 
Y  4ii'  <Jy*Jl  aU)  <-»>b^”  ^  AjjJjwJ  cjyr-ail  Jb^«-»Jl  :JlS 
:Jli  ^,y*'j  ijb  c  jbUl  ijli  ?,yj  ic-i5  y>>*s  JlG^ 

.L-S^>cJl  ^Jllll  jl  v_3^b>Jl  yrllJl 

2446/71.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami. 
Muslim  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Al  Aswad  bin 
Syaibani  As-Sadusi  menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid  bin 
Abdullah  bin  Asy-Syikhkhir  Abu  Al  Ala',  dari  Mutharrif  bin 
Abdullah,  dia  berkata:  Telah  sampai  berita  kepadaku  dari  Abu-Dzar 
sebuah  hadits  yang  membuatku  ingin  menemuinya  langsung.  Aku 
tanyakan  kepadanya,  "Wahai  Abu  Dzar,  telah  sampai  kepadaku  suatu 
hadits  dari  engkau,  bahwa  Rasulullah  #  menceritakan  kepadamu, 
'Sesungguhnya  Allah  menyukai  tiga  dan  membenci  tiga'.  ”  Dia 
menjawab,  "Tidak  mungkin  aku  berdusta  atas  nama  kekasihku.”  Aku 
berkata,  "Siapakah  yang  dicintai  Allah?”  Dia  menjawab,  "Orang  yang 
berperang  di  jalan  Allah  dalam  keadaan  sabar  dan  berharap  pahala, 
lalu  dia  bertemu  dengan  musuh  dan  dia  berperang  sampai  terbunuh. 
Kalian  menemukan  hal  ini  dalam  Kitab  Allah  yang  diturunkan, 


Al  Mustadrak  — -  [  77  1 


'Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang  yang  berperang  dijalan-Nya 
dalam  barisan  yang  teratur  seakan-akan  mereka  seperti  suatu 
bangunan  yang  tersusun  kokoh'."  (Qs.  Ash-Shaff  [61]:  4).  Aku 
bertanya  lagi,  "Lalu  siapa  lagi?”  Dia  menjawab,  "Seseorang  yang 
memiliki  tetangga  jahat,  yang  selalu  menyakitinya,  tapi  dia  tetap 
bersabar,  sampai  Allah  mencukupkannya  baik  dengan  kehidupan  dan 
kematian.”  Aku  bertanya  lagi,  "Lalu  siapa?”  Dia  menjawab,  "Orang 
yang  melakukan  perjalanan  bersama  sebuah  kaum  yang  tertimpa 
kelelahan  dan  rasa  kantuk  sehingga  mereka  meletakkan  kepala 
(tertidur),  tapi  orang  ini  justru  bangun  dan  bersuci  karena  takut  kepada 
Allah  serta  berharap  mendapatkan  apa  yang  ada  pada-Nya.”  Aku 
bertanya  lagi,  "Siapa  orang-orang  yang  dibenci  Allah?”  Dia 
menjawab,  "Orang  sombong  yang  membanggakan  diri,  'Sesungguhya 
Allah  tidak  menyukai  semua  orang  yang  sombong  lagi 
membanggakan  diri'”  (Qs.  Luqmaan  [31]:  18).  Aku  bertanya,  "Lalu 
siapa  lagi?”  Dia  menjawab,  "Orang  kikir  yang  selalu  mengungkit 
pemberiannya.”  Aku  bertanya  lagi,  "Lalu  siapa  lagi?”  Dia  menjawab, 
"Saudagar  yang  banyak  bersumpah  atau  penjual  yang  banyak 
bersumpah.”71 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

y  ju^-i  \2jS-  'J  Jz  y\  dj -yy/y  ii v 

<j - p  y  «i~Ul  lljjj-  ; y  y  y\ 

J-P  y  y&  c^LTjJl  y  y\  \£Ss>~  ol^Jl  y  Jl»jj 

J' — s  :  Jl5  4<UP  a&l  ^e> J  ^UakJl  J  'Jjp  ‘yp.  J 

71  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  78  1  —  Al  Mustadrak 


c2L.LiJl  <0)1  <Lipl  : %  jjtl  ^  ^Jp  A»1  (_5^  <0)1  j 

■°J*\  ^  LS^  t>*J 

2447/72.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Ibrahim  bin  Milhan  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  bin  Sa’d 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid  bin  Al  Had,  Abu  Usman  Al 
Walid  bin  Abu  Al  Walid  menceritakan  kepada  kami  dari  Usman  bin 
Abdullah  bin  Suraqah  Al  Adawi,  dari  Umar  bin  Al  Khaththab  %,  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Barangsiapa  memayungi  kepala 
seseorang  yang  berperang  di  jalan  Allah,  maka  Allah  akan 
memayunginya  pada  Hari  Kiamat.  Barangsiapa  mempersiapkan 
seorang  pasukan  perang  sampai  dia  siap  dengan  perbekalannya, 
maka  dia  akan  mendapatkan  pahala  yang  sama  dengan  seorang 
pasukan  itu.  ”n 

Sanad  hadits  ini  shahih. 

Al  Bukhari  ber -hujjah  dengan  riwayat  Usman  bin  Abdullah 
bin  Suraqah,  yaitu  putra  dari  putri  (cucu)  Amirul  Mukminin  Usman 
bin  Affan  %. 

Hadits  ini  memiliki  mutabi'  berupa  hadits  Sahi  bin  Hunaif: 


—  VY/y  i  IA 

(j _ >  g  _ >  <0)1  O-P  ^  <0)1  ^jP 

0  '  '  s  o's  \  '  I  /  *  f  Ji'S  t/, 

*  :  Jl _ 9  <lJLp  <0)1  <0)1  C) i  01  C 


73  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  Jbnu  Suraqah 
adalah  cucu  Usman  bin  Affan.” 


Al  Mustadrak  —  |  79  I 


/A  ~-*j  ^3  jl  (4j L»jlp  ‘C AW\  OIpI 

.Aib  Y1  ^JJs»  Y  ^»jj  <JLt>  awI  <dLl 

2448/73.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Abu  Bukair  menceritakan  kepada  kami, 
7,i  ih  air  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Aqil,  dari  Abdullah  bin  Sahi  bin  Hunaif,  bahwa  Sahi 
menceritakan  kepadanya,  bahwa  Rasulullah  fj|  bersabda, 
" Barangsiapa  membantu  mujahid  di  jalan  Allah  atau  membantu 
orang  yang  berutang  ketika  dalam  kesulitannya,  atau  membantu 
mukatib  untuk  membebaskan  dirinya  (dari  perbudakan),  niscaya  Allah 
akan  menaunginya  dalam  naungan-Nya  yang  pada  hari  itu  tidak  ada 
lagi  naungan  selain  naungan-Nya.  ”73 


lu Js>~  ja  j)  au!  j-p  U —  V  l/  Y  11^ 

j _ P  4 J _ J \2jS>-  OjjjuJl  j)  tjif 

:Jl — »  ci! p  'J*  ‘J* 


73  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  tersebut  dalam  At-Talkhish  pada  tempat 
ini. 

Al  Hakim  meriwayatkannya  sekali  lagi  pada  no.  2860,  dari  jalur  Amr  bin  Tsabit, 
dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil. 

Adz-Dzahabi  mengomentarinya,  “Amr  adalah  seorang  rafidhah  yang  matruk." 
Adapun  tentang  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil,  lihat  ta'liq  kami  pada  no. 
2195. 

Al  Munawi  dalam  Al  Faidh  berkata,  "Diriwayatkan  oleh  Al  Hakim  dari  hadits 
Amr  bin  Tsabit,  dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil,  dari  Abdullah  bin  Sahi 
bin  Hunaif,  dan  haditsnya  hasan.” 

Jalur  yang  disebutkan  oleh  Al  Munawi  tersebut  adalah  jalur  no.  2860. 


I  80  |  —  Al  Mustadrak 


2449/74.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Mughirah  As-Sa’di  memberitakan  (kepada 
kami),  Jarir  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Amr 
Asy-Syaibani,74  dari  Abu  Mas’ud  dia  berkata:  Seorang  laki-laki 
datang  membawa  seekor  unta  yang  sudah  tercocok  hidungnya.  Orang 
itu  berkata,  "Ini  untuk  di  jalan  Allah.”  Rasulullah  pun  bersabda, 
"Pahala  yang  akan  kamu  dapatkan  pada  Hari  Kiamat  nanti  adalah 
700  ekor,  semuanya  tercocok  hidungnya.  ’’75 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  Al 
Bukhari  tidak  meriwayatkannya. 


^  (SCjs-  x»s>~\  \j —V o/y  1  o  . 

(j—&  C-Ul*  'j!  iL-Jiil  cpllv?  ^ 

o*  ‘jS»  J  J*  °J*  ‘£5*j  cp  o ’J*  y  J 

Jlii  Js.  pjli  y&j  JX-  J,  a!T  c j^Lp-  aSjI  jlp 

i»  ^  .  /  /  /  •  /  /  '//  Z/  ^  N  "  ^  0 

£jA  J  <uip  43)4  43)4  (J  J**  J 

tAJit  ^ — Lp-  015”*  ^L*l  J^o  iam!  ^Ip-  015^ 

.aJ)(  L~»Lv?  0 15"*  t i4>-l  ^3  jj-JLsr 


74  Demikian  dalam 

75  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  — 


2450/75.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada, kami,  Al-Laits  bin  Sa’d 
menceritakan  kepadaku  dari  Al  Harits  bin  Ya’qub,  dari  Qais  bin  Rafi, 
dari  Abdurrahman  bin  Jubair,  dari  Abdullah  bin  Amr,  bahwa  dia 
pernah  melewati  Mu’adz  bin  Jabal  yang  sedang  berdiri  di  depan 
pintunya,  dan  Mu’adz  berkata,  "Aku  mendengar  Rasulullah  |§ 
bersabda,  'Barangsiapa  berjihad  di  jalan  Allah,  maka  dia  berada 
dalam  jaminan  Allah.  Barangsiapa  masuk  menemui  pimpinan  untuk 
menasihatinya,  maka  dia  berada  dalam  jaminan  Allah.  Barangsiapa 
masuk  ke  rumahnya  dan  tidak  membicarakan  orang  lain  dengan  suatu 
keburukan,  maka  dia  berada  dalam  jaminan  Allah.  ”76 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


i&j'jtt  ittl  JLP  Juki  y\  -Y't/Y  to  \ 

(.Z+CZ  y\  uDl 

LS^J  •h*  <ji  ‘J*  ’Jf-  ji  llftS- 

:  Jlii  tjjiu  of  Sl jf  Ail  pXL>j  p  a»I  aSiI  J jL'j 

^ h  J' — 4  (jr^  Cr?  4 jCai^lj  ^4-Jl  C 

O?  Ctj  jl  r-^Jl  Jl  ^5"dS-l  Ojuds- 

{Jl  'J  j'  iJl  :Jl5  c^wtS-l  aIap  VI 


76  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


I  82  1  —  Al  Mustadrak 


2451/76.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Warraq 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Hasan  bin  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Bakar  bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami, 
Ubaidah  bin  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  Al  Aswad  bin  Qais 
menceritakan  kepada  kami  dari  Nubaih  Al  Anazi,  dari  Jabir  bin 
Abdullah  4$,,  dari  Rasulullah  |j|,  bahwa  beliau  pernah  hendak  pergi 
berperang,  maka  beliau  berkata,  "Wahai  kaum  Muhajirin  dan  Anshar, 
sesungguhnya  di  antara  saudara-saudara  kalian  ini  terdapat 
sekelompok  orang  yang  tidak  mempunyai  harta  serta  keluarga,  maka 
sertakanlah  kepadanya  masing-masing  dari  kalian  dua  atau  tiga 
orang.  Selain  itu,  karena  kita  juga  tidak  memiliki  punggung  unta  yang 
memadai  untuk  ditunggangi,  maka  tidak  ada  jalan  lain  melainkan 
bergantian  dalam  menunggangi  unta  tersebut.  ” 

Aku  (Jabir)  pun  membawa  dua  atau  tiga  orang  untuk  turut 
serta  bergiliran  dalam  menunggangi  unta  sama  seperti  mereka.77 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


«-i — -* y.  ^  s-* Cf-  ^ “  VV/  Y  i  o  Y 

Jjj  ti— Jli  InJb-  tJjbJl 

Cr^  &  fji  'j?  jlsJl  tpJC»  iji 

£  i  S  *  *  X  \  **  \  +  J  ,  i  *  y  e  £ 

L f  \  4 O  y*  j  < JU*  4jI  ^JL>-  i^JS' 

(Ji?*-  ( J>  j'  jl  J LP  :JlS  YJygii  4iJU<all 

77  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  — 


2452/77.  Abu  Al  Fadhl  Al  Hasan  bin  Ya’qub  bin  Yusuf  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Zaid  bin  Al  Hubab  menceritakan  kepada  kami, 
Mu’awiyah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Katsir  bin  Al  Harits 
menceritakan  kepadaku  dari  Al  Qasim  bin  Abdurrahman,  dari  Adi  bin 
Hatim  Ath-Tha'iy,  bahwa  dia  bertanya  kepada  Rasulullah  H, 
"Sedekah  apakah  yang  paling  afdhal?"  Beliau  menjawab,  "Membantu 
seorang  hamba,  atau  membangun  perkemahan,  atau  menyumbangkan 
punggung  unta  (memberikan  tunggangan)  di  jalan  Allah.  ”78 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


J  J — *il  I  aJ)1  J-p  ~  VA/t  1  o  T' 


luJ _ coSV — 1p  ^  tjljJl  ( cSl-til 

iiil  oIp  ‘J*  cjj  [^p  ^Ip  *^p  ciX. 


^jIp  01^*  c ji*j  (jlp  4j*Aj  c*up  auI  j 

J <~JLp  dJlS"”  151  jlSo  <Jlp  auI  *wl 

^ Jl  :  J  j — «I»  ijr*~  S-O  ^  ^ 

^1p  L»jof  tLk5<u>  {jf’  d— J 


2453/78.  Abdullah  bin  Ishaq  bin  Al  Khurasani  Al  Adi 
mengabarkan  kepadaku  di  Baghdad,  Al  Hasan  bin  Mukram  Al  Bazzaz 
menceritakan  kepada  kami,  Rauh  bin  Ubadah  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim 
bin  Bahdalah,  dari  Zirr,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud  dia  berkata: 
Pada  Perang  Badar,  sebanyak  tiga  orang  bergantian  menunggangi  unta 


78  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .  ” 


I  84  1  —  Al  Mustadrak 


untuk  satu  ekor  unta.  Ali  dan  Abu  Lubabah  menemani  Rasulullah 
Ketika  sampai  giliran  Rasulullah  0  untuk  naik,  mereka  berkata, 
"Naiklah,  supaya  kami  bisa  berjalan.”  Beliau  menjawab,  "Aku 
bukanlah  orang  yang  merasa  lebih  cukup  dari  kalian  berdua  dalam 
masalah  pahala,  dan  kalian  berdua  juga  tidak  lebih  kuat  dariku 
dalam  hal  berjalan.  ”79 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Ljf  ( —  V^/t  i°  i 

pJl v?  4j  jUc»  C-.  »<>■>•»  :Jl5  i  k j  ^jl  UI  AjP  aUI  jLp 

aSjI  ijw*  Ijf 

+  «'y  ^  *y  '  »  y  •  y  *  *  y  y*y  y  «'y 

Syi**  I(Jl5  4j*^J  L5^  Jj-- J  4^ 

oJi _ j  -ia^-klJVSr’  Lg-ip  cLjUp  0 1  '  gw^l ^9 

.45JUsJb 


2454/79.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  dia  berkata:  Aku  mendengar  Mu’awiyah  bin  Shalih  berkata: 
Nu’aim  bin  Ziyad  menceritakan  kepadaku  bahwa  dia  mendengar  Abu 
Kabsyah  (sahabat  Nabi  #)  berkata:  Beliau  bersabda,  "Kuda  itu 
senantiasa  tertulis  di  ubun-ubunnya,  pemilik  kuda  yang  memberikan 
perhatian  dan  menafkahinya  sama  dengan  orang  yang  mengulurkan 
tangannya  untuk  memberi  sedekah.  ”80 


79  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 
*°  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  85  1 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  - 
meriwayatkannya  dengan  tambahan  tadi. 

Syahid  hadits  tersebut  yaitu: 


LjJL?-  ijj  4i)l  J-P  y\  llj S» - A  *  /  Y  1  0  0 

^ \ _ JUA  cO n£f+*}\  'j! 

{jr->S  l - ^4^-  015"  CC5^'  Cf.  cri5  gr^  (j* 

^ ^  ^J^rj  <5"^:^  OlS^j  t(_jJu^Jj  4UP  AiSl  ^p j  ,b jjJl 
CjjL^a  L*jj  1-U  c(_5jLs<aj^|l  4Jjau>tll  ^1  <d  (JLSj 

<5)1  J  j 1 d  J 15  :<Jl5  Yj  Uaoi^  JLdT  if.lS  jjJl  jjI  4J  Jlis 

4 _ jJj  <0)1  ^9  ^gip  (1)1  ^Jp  <osl 

2455/80.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  bin  Habib  Al  Abdi 
menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Aun  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  Qais  bin  Bisyr  At- 
Taghlibi  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  "Ayahku  adalah  salah 
seorang  peserta  majelis  taklimnya  Abu  Ad-Darda  «$&,  di  Damaskus, 
dan  di  Damaskus  ada  seorang  sahabat  Nabi  #  yang  bernama  Ibnu  Al 
Hanzhaliyyah  Al  Anshari.  Suatu  ketika  dia  melewati  kami,  lalu  dia 
mengucapkan  salam,  dan  Abu  Ad-Darda  berkata  kepadanya, 
"Sampaikan  satu  kalimat  yang  bermanfaat  bagi  kami  dan  tidak 
merugikanmu.”  Dia  berkata,  Rasulullah  f§  bersabda  kepada  kami, 
"Sesungguhnya  orang  yang  menafkahi  kuda  (untuk  berperang)  di 


I  86  1  —  Al  Mustadrak 


jalan  Allah  sama  seperti  orang  yang  mengulurkan  tangannya 
memberi  sedekah  dan  tak  pernah  menarik  tangan  itu.  ”81 


JU uf  JU y\  —A  )  /  Y  1  °  *\ 

i-L* _ Lif  -Ljp  amI  xp 

aJj!  J °J&  i aIp  a»!  ^ ^JuJl  1^*1« 

jjJi_va7j  Aiilj  LiL>jl  4\il  L* :  Jli  j*JL*»  j  aIIp  aJi! 

.AaLaJI  ^jj  oLm>  aJ j  Aj jj j  Aj AjuJ*  ijlS”"  caU) 

2456/81.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Thalhah  bin  Abu  Sa’id  Al  Maqburi  menceritakan  kepada  kami, 
bahwa  Abu  Sa’id  Al  Maqburi  menceritakan  kepadanya  dari  Abu 
Hurairah  dari  Nabi  g!,  beliau  bersabda,  "Barangsiapa 

mempersiapkan  kuda  untuk  berperang  di  jalan  Allah  karena  keimanan 
dan  membenarkan  janji  Allah,  maka  semua  makanan,  angin,  kotoran, 
dan  air  seni  dari  kuda  itu  akan  menjadi  timbangan  kebaikan  baginya 
pada  Hari  Kiamat.  ”82 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  * 
meriwayatkannya. 


1 c  ^  aSi!  xs-  ^  —  A  Y  /  Y  £  ®  V 

J— -Up  LjU?-  (ojLp  ^1  o»jL?xJl 


81  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Kami  meriwayatkannya  sebagai 
syahid." 

82  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  87  1 


‘<_r4— 5  J  J'  J  </&*”  '■J** 

JJ>  J  t4^  (^J  j*  ^  J  ‘gj-J*  J  *4. 

‘■^J*  'jfJ*'^-  f-#  t)^  ^  ^3*  ^l  c/’S®  o?  ^  5i^ 

•Q\  ^'j  S-^  tlr?  J^J  'J  J^J~ 

2457/82.  Abdullah  bin  Al  Husain  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku  di  Marwa,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan  kepada 
kami,  Rauh  bin  Ubadah  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin 
Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Abu  Habib  menceritakan 
kepadaku,  Suwaid  bin  Qais  menceritakan  kepadaku,  Mu’awiyah  bin 
Khadij  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Dzar  Al  Ghifari  j%,  dari  Nabi 
#,  beliau  bersabda,  "Tidak  ada  kuda  Arab  kecuali  pada  setiap  hari 
dia  diberi  izin  untuk  memanjatkan  dua  doa,  dimana  dia  berkata,  'Ya 
Allah  sebagaimana  Engkau  berikan  kepadaku  tuan  yang  menjagaku 
maka  jadikanlah  aku  termasuk  salah  satu  harta  dan  keluarga  yang 
paling  dia  cintai'.  ”83 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


.  jjf  LiJb.  cSlwtiL  ^U)l  ijj  { JL*  —  AV/y  t  o  A 

&>■  lji  J*  J.  J* J  J 

if—tj  J  CA  JJ  J  ‘S-st9-  d  ^  "J 

J**-  •  pdlwj  Js-  aJJ|  Aiil  J  y*  j  of  CAiP-  aSj!  {^/>_) 

83  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  “ 


1  88  t  —  Al  Mustadrak 


.A^Jl  oJLfc  ^jJLP  ^4^^ 

2458/83.  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  mengabarkan  kepada 
kami  di  Baghdad,  Abu  Qilabah  bin  Ar-Raqqasyi  menceritakan  kepada 
kami,  Wahb  bin  Jarir  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Yahya  bin 
Ayyub  menceritakan  dari  Yazid  bin  Abu  Habib,  Suwaid  bin  Qais 
menceritakan  kepadaku  dari  Ali  bin  Rabah,  dari  Abu  Qatadah 
bahwa  Rasulullah  H  bersabda,  "Sebaik-baik  kuda  adalah  yang 
berwarna  hitam,  terdapat  belang  putih  di  keningnya,  kakinya 
berwarna  putih,  hidungnya  berwarna  putih,  sisi  kanannya  polos  tanpa 
belang  jika  tidak  hitam  legam  maka  yang  berwarna  kecoklatan 
dengan  anggota  tubuh  lain  berwarna  warni  seperti  tadi.  ”M 

Hadits  ini  gharib  shahih.  Al  Bukhari  dan  Muslim  ber -hujjah 
dengan  semua  perawinya,  namun  keduanya  tidak  meriwayatkan  hadits 
ini. 


Ji  -Alh  to<\ 

J — Jl  j y*  ^-y  £jb- 

u — p  i y.  <J*  o>  ^  CpLvaii 

Ajlp  4^1  J ys> J  JlS  I(Jl5  t<UP  4^1  ^«Lp  ^  4-JiP  CA^j» 

tjjij  01  C-Ojl  131 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  gharib,  sesuai  syarat  Al 
Bukhari-Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  j  89  I 


2459/84.  Abu  Amr  Muhammad  bin  Ahmad  As-Sukkari 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Khuzaimah 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Abdurrahman  Al  Masruqi 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaid  bin  Shabbah  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Ali  bin  Rabah  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
ayahnya,  dari  Uqbah  bin  Amir  %,  dia  berkata:  Rasulullah  f§> 
bersabda,  "Jika  kamu  hendak  berperang  maka  belilah  kuda  yang 
hitam  berbelang  putih,  namun  bagian  kanannya  polos,  karena  dengan 
itu  kamu  akan  mendapat  ghanimah  (harta  rampasan  perang)  dan 
selamat.  ”85 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


OUiP  X U —  A©/X  1  'l  * 

fji  aUI  X»P  c ji&j  UjJI?- 

J  'J*  ‘J**-  J  Jj  'J*  ‘(4^- 

-  J J*  J^3  <J y* j  t <up  a\jI 

J~*j  Cj!  S-T^9  4^  LS5^'  (4^^*  J* 

Cr!  trfJ  f.\ jj  J* j  jf 


2460/85.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Yunus  menceritakan  kepada  kami,  Zuhair  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Usman  bin  Khutsaim  menceritakan  kepada  kami  dari 
Nafi  bin  Jubair,  dari  Nafi  bin  Sirjis,  bahwa  dia  mendengar  Abu 
Hurairah  ^  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  g|  bersabda, " Kalian 


85  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  90  1  —  Ai  Mustadrak 


akan  ditimpa  fitnah  (huru-hara)  bagaikan  potongan  malam  yang 
gelap,  dan  orang  yang  selamat  darinya  adalah  penghuni  tempat  yang 
tinggi,  yang  makan  dari  hasil  kambingnya,  atau  orang  yang  berada  di 
belakang  jalan  di  atas  gunung  yang  memegang  tali  kekang  kudanya 
dan  makan  dari  harta  hasil  pedangnya.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


c^jji Jvaill  {f.  {J’ j ^  ~ A*\/Y  t 'W 

_ ll  AjJ^-  UI  (1)1  ipJLs*»  <0)1  JLP  iLjb- 

4 - Jl  c<UP  <5)1  ^  Cy-I^Jl  ylp  ^J\  i>J' 

<— Jj  4Ul_J  ^ t'i  A  IlJ  4 _ Sj  4  <ulp  Ai)l  ,  X^r}  4))l  (J  |  M 


J 13  cS^rtJl  <J  j  'i/ Llo 

e£ j  aJLp  <5)1  <5)1  J  y»  j  Jlii  ,<u  c->  <3)1 

^ ^>-jS  jr  ^  15  t3 2l>ji  t^Lsi  i^j  <5)1 

l — j  iJli  l5j  cJi  i  Jli  Ij  frUkl-Jl  L»  JbUl  jl  frUwLjl 

.auI  jJijl»  ^  -il-fsnJl  «5)1  J---»  :  JlS  ?<5)l  J jl!-j 

2461/86.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  As-Sya’rani 
mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abdullah  bin  Shalih,  bahwa  Abu  Syuraih  Al  Mu’afiri  menceritakan 
kepadanya  dari  Abu  Hani,  dari  Abu  Ali  Al  Janbi,  dari  Abu  Sa’id  Al 
Khudri  %,  bahwa  dia  mendengar  Rasulullah  H  bersabda, 
"Barangsiapa  ridha  Allah  menjadi  Tuhannya,  Islam  menjadi 


86  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  91  I 


agamanya,  dan  Muhammad  menjadi  Rasul-Nya,  maka  wajib  bagi  dia 
(masuk)  surga.  ”  Aku  pun  memuji  Allah  dan  bertakbir.  Aku  sungguh 
gembira  dengan  itu.  Rasulullah  ||  lalu  kembali  bersabda,  " Ada  lagi 
yang  lain,  yang  Allah  akan  mengangkat  derajat  orang  yang 
mengamalkannya  sebanyak  seratus  derajat,  dan  jarak  setiap 
derajatnya  adalah  sama  dengan  jarak  antara  langit  dan  bumi,  atau 
lebih  jauh  dari  jarak  antara  langit  dan  bumi.  ”  Aku  lalu  bertanya, 
"Apa  itu,  wahai  Rasulullah?”  Beliau  menjawab,  "Jihad  dijalan  Allah, 
jihad  di  jalan  Allah.  ”87 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

LjJIp-  — AV/y  i  *\  Y 

_ p  j»-v3Ip  Uj~L>-  oh j  c 

J* y  J  &J  J\  J*  J 

,  ,  •  '  t«  -  '  ,  s,  A  *,  \  '  i  ,  *  i  f, s  \  ' 

ftlis  a\jI  4isl  J  y*  j  <!M  t'UP  amI 

>  *  '  .*  „  ,  *  z  t 

.O^pUaJlj  ^^JaJb  *>& 

2462/87.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Musaddad 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Wahid  bin  Ziyad  menceritakan 
kepada  kami,  Ashim  Al  Ahwal  menceritakan  kepada  kami  dari  Kuraib 
bin  Al  Harits,  dari  Abu  Burdah  bin  Qais  %  saudara  Abu  Musa 
bahwa  Rasulullah  H  bersabda,  "Ya  Allah,  jadikanlah  akhir  kehidupan 
umatku  adalah  kematian  di  jalan-Mu  dengan  tikaman  dan  wabah.  ”88 


*7  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 
*®  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


I  92  I  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

DLlip  \2as>-  ^  jJL=— 1  ^ —  AA/y  lir 

^p  cc-jIj  llil  oLki-  LuJj>- 

IjLai  4dp  ^  LS^  (_5^  Ar"  j  Oi  C'UP  aJJI  (_sV5J  (J*°^ 

Oli  C^gl  Jl^  £^>3  4 £4 <LX?*  ^J^rj  L^*  ^ 

cj — a  (_s^>-  3^^  cj^55*^  <Ji  :d^  ?l»l  ^li  43^'  <S*~  ^3^  IjI 

L- - J»  J  tdJ - ^>rj  <OJl  {y2i)  ji  :  Jlii  j*JL*J  4-lp  4&I  ^Jl/3  ^Jjl  olJli 

JJ — ^  ^  <^-jj  1^-jIj  JdA  _jl  l-tfJ  JlSj  cdUl*  cdl^-j 

.4~*-  jj-iJ  ‘UjJ  J->--tj  tt-i ys>  ij*  <i  i*Sr  <UPjlj 

2463/88.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin 
Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  menceritakan  kepada 
kami,  Tsabit  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Anas  bin  Malik  %, 
bahwa  seorang  laki-laki  hitam  mendatangi  Nabi  H  dan  berkata, 
"Wahai  Rasulullah,  kulitku  hitam,  badanku  bau,  wajahku  jelek,  dan 
aku  tak  punya  harta,  maka  jika  aku  berperang  dan  terbunuh, 
dimanakah  aku?”  Beliau  menjawab,  "Di  surga.” 

Dia  pun  berperang  sampai  terbunuh.  Nabi  f§>  lalu  mendatangi 
jenazahnya,  lalu  bersabda,  "Allah  telah  memutihkan  wajahmu, 
mengharumkan  tubuhmu,  dan  memperbanyak  hartamu.  ”  Beliau  juga 
berkata  untuk  orang  ini  atau  untuk  orang  lain,  "Aku  melihat  para 


Al  Mustadrak  —  |  93  I 


bidadari  yang  menjadi  istrinya  membuka  jubahnya  yang  terbuat  dari 
wol.  Bidadari  itu  masuk  antara  badannya  dan  jubah  itu.  "89 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


J-P  ^Ip  ^  4)1 1  J-P  y\  ~ A^/T  1 

Ji p  Ll  aL p  ^  CjC 


(j j  jC?-l  'j!  aUI  JLP  IIjJl?-  ybor  JUj»-f  li 

^  J-C  jjJ  OC—  tjf  i-P  CC 

y^J  i/'W*  O*  ‘^1^'  J* 

L>j  :ju»  L&jAji  j»-Cj  ^Jp  4lll  j  y*  •  (Lo^ip 

.Ci  j  oisr  fi'ul  ob  j^pCI-i 


2464/89.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ali  bin  Abdul  Hamid 
Ash-Shan’ani  mengabarkan  kepadaku  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim 
bin  Ibad  Ash-Shan’ani  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq 
memberitakan  (kepada  kami). 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami, 
Sufyan  bin  Sa’id  Ats-Tsauri  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Al 
A’masy,  dari  Ziyad  bin  Al  Hushain,  dari  Abu  Al  Aliyah,  dari  Ibnu 
Abbas  dia  berkata,  "Rasulullah  §§■  melewati  suatu  kaum 


89  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  94  |  —  Al  Mustadrak 


(sekelompok  orang)  yang  sedang  berlatih  memanah,  lalu  beliau 
bersabda,  'Berlatihlah  memanah,  wahai  bani  Ismail,  sesungguhnya 
leluhur  kalian  adalah  seorang  pemanah  '.”90 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dengan  syarat  Muslim  pula: 


— OUll»  jj  oli j~>-\  —  ^  /  Y  1 1  O 

_ j  Lil  tOjjli  ji  JUjj  ji 


J — jl  l — i-  44 — !  JaiDlj  ji  j~*=^\ 

4  y*  jj  tf  il  (Cj jJ  j^^>S I  4  4jv ^»Jt 


4^'  HJ*  : 4<UP  LS^J  y^'  O* 

J-fU — \j*j\  : Jui  tdjSjj  j*  fjij  4dp  ajjI 

£*  Ulj  tLjlj  015""  Ols 
lil  J  1  Jli  .4_-ip  ^  44&I  J  yjtj  lj  :1  jJUj 


2465/90.  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami  di  Bagdad,  Al  Hasan  bin  Mukram  menceritakan  kepada  kami, 
Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  bin 
Alqamah  memberitakan  (kepada  kami), 


Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwaazi  mengabarkan  kepadaku, 
dan  ini  adalah  redaksinya.  Abu  Al  Muwajjih  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Huraits  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin 


90  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  — 


Musa  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Amr,  dari  Abu 
Salamah,  dari  Abu  Hurairah  %,  dia  berkata:  Nabi  #  keluar,  dan  saat 
itu  ada  satu  kaum  dari  bani  Aslam  yang  sedang  memanah,  maka 
beliau  bersabda,  "Memanahlah,  wahai  bani  Ismail,  karena 
sesungguhnya  leluhur  kalian  adalah  pemanah.  Memanahlah  kalian, 
dan  aku  bersama  Ibnu  Al  Adra.  " 

Akhirnya  mereka  berhenti  memanah  dan  berkata,  "Wahai 
Rasulullah,  siapa  yang  engkau  dukung,  pasti  akan  menang.”  Akhirnya 
Rasulullah  #  berkata,  " Memanahlah !  Aku  bersama  kalian  semua!”9' 


J&J.  \ZjS-  c  J-* Old  jJSyl 

oa£-*  3^*1«  1 

O*  o*  d^  d^  d^  d^  dr^“^'  d£ 

^ — Lp  J  j-*" j  01  c<up  <oil 

j _ *'  Vjf j'  y-  '-d* 

(j  ajo»  oJ' j  Sl  aJJ'j  N  :Ij3LS» 

j _ sJ  :Jlii  :Nl#j  tl*- lifj  'j^j'  cLJU^. 

.Wa*j  U»  ^^Ip  'jSyb  p-J  tdJJi  'j^j 

2466/91.  Abu  Amr  bin  Ismail  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Miskin  Al  Yamami  dan  Ismail  bin  Israil  Al  Lu' lu' i 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Yahya  bin  Hassan 

91  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  96  1  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Bilal  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdurrahman  bin  Harmalah,  dari  Muhammad  bin  Iyas  bin 
Salamah,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  bahwa  Rasulullah  H 
melewati  sekelompok  orang  yang  sedang  lomba  memanah,  maka 
beliau  berkata,  "Ya  Allah,  ini  baik.  ”  Beliau  ucapkan  itu  dua  atau  tiga 
kali.  Beliau  berkata,  "Ayo,  panahlah!  Aku  akan  bersama  Ibnu  Adra.  ’’ 
Kemudian  kelompok  lain  terdiam,  namun  yang  lain  berkata,  "Demi 
Allah,  kami  tidak  akan  ikut  pertandingan  bila  engkau  bersamanya, 
wahai  Rasulullah,  karena  kami  pasti  kalah.”  Akhirnya  beliau  berkata, 
"Memanahlah!  Aku  akan  bersama  kalian  semua.  ” 

Keduanya  berkata,  "Mereka  memanah  sepanjang  hari  mereka, 
lalu  berpisah  dengan  (nilai)  yang  sama,  tidak  ada  yang  mengalahkan 
satu  sama  lain.”92 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkannya. 


,y.  bjf  1  llLb-  —  ^T/Y  DY 

CA  ^  ‘S-*5*^*  j1.  IZjJs- 

C- S'  :Jl3  tjbj  ^  jJli-  ^  S/l  fikl*  y\  c jJ&r  ^  Jbj J 

' — 'J-  ^  ‘fi'  &  y*  yJ^  cf-  m*  ^JJ 

Aisl  J  J — **  j  L»  JUj  jJUv-  b  :Jlii  caJIp  cJbJl  L<^yJ 

aJJI  aMI  (J y* j  JlS  ^S'  (iJJ  J  aJIp  <0)1 

<_5 - 9  (^jjl  IaI^JI  jhj  <5)1  0) 

u — *  iJl  \yj  ^b  cb?Ob  ''y J'  <^0' j  <■ 

92  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhifh  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  97  I 


4 — ia — 'S  j  Cr?  <_r^J  ^S*. J 

^  ^  <— O'  r’  ^o*1  Lr*j  ‘^y  o*  *S  ^jj  ‘^jj 

.lAyiS" 

2467/92.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Al  Walid  bin  Mazid  Al  Bairuti 
memberitakan  (kepada  kami),  Muhammad  bin  Syu’aib  menceritakan 
kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Yazid  bin  Jabir  menceritakan  kepada 
kami:  Abu  Salam  Al  Aswad  menceritakan  kepada  kami  dari  Khalid 
bin  Zaid,  dia  berkata:  Aku  pernah  bertanding  memanah  melawan 
Uqbah  bin  Amir.  Suatu  hari  dia  berpapasan  denganku  dan  berkata, 
"Wahai  Khalid,  keluarlah  bersama  kami  untuk  berlatih  memanah." 
Aku  sengaja  tidak  langsung  menjawab  seruannya  itu,  maka  Uqbah 
berkata,  "Wahai  Khalid,  aku  akan  ceritakan  kepadamu  apa  yang 
disampaikan  Rasulullah  fj|  kepadaku,  dan  aku  katakan  kepadamu 
sebagaimana  sabda  Rasulullah  g|,  'Sesungguhnya  Allah  memasukkan 
tiga  orang  ke  dalam  surga  karena  satu  panah:  pembuatnya  yang 
waktu  membuatnya  berharap  panah  itu  digunakan  untuk  kebaikan, 
yang  mempersiapkan  anak  panahnya,  dan  penembaknya.  Jadi, 
memanah  dan  berkudalah,  meskipun  memanah  lebih  aku  sukai  untuk 
kalian  lakukan  daripada  berkuda.  Ada  tiga  hal  yang  tidak  termasuk 
senda-gurau,  yaitu  orang  yang  melatih  kudanya,  bercumbu  dengan 
istrinya,  dan  latihan  memanah  yang  dia  lakukan  bersama  teman- 
temannya.  Siapa  yang  tahu  memanah  kemudian  tidak 
mempraktekkannya  lagi,  berarti  itu  adalah  nikmat  yang  diingkari' P 
Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


93  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


I  98  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  tersebut  juga  memiliki  syahid  lainnya  dengan  redaksi 
yang  ringkas  dan  shahih  sesuai  syarat  Muslim: 


j — AijJi  j — jlA>A  Ai  xs-  y\  ^  r/  v  i  n  a 

j — A  4(=sj(  lAAA  LtSji  ,y.  <j>  ls ^  dr~^' 

i(S -L jtw«i  ^P  cO^bcP  -A^P  Ju 

J ^  I(Jl5  4-Jp  J  J**  J  Oi  C4JLP  4^1  OjJ 

cdJ-A idJ-jOtJj  tfJDLdaiJS  caj^j  *^fl  ^JJplj  UaJt 

.(_^*Jl  L^jIs  tiiiJLfcl  oJ 


Olj  clj — 1^1  y^«')l  4Ap  ^1  ^1  */°  aMI  J  y**  j 

4m\ — A’  t3 — A-Jl  Aj^Aj  Al  01  ijl  <*r~>-\  1  yLjaZj 

•*i  'Iftfyj  ‘S^1  «s»  S— 


2468/93.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid  Al 
Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Bahr  bin 
Barri  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami, 
Suwaid  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Ajian  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  Al  Maqburi,  dari  Abu 
Hurairah  %,  bahwa  Rasulullah  &  bersabda,  " Segala  sesuatu  adalah 
gurauan  duniawi,  kecuali  tiga:  (1)  lomba  memanah,  (2)  melatih  kuda, 
dan  (3)  bercumbu  dengan  istri.  Semua  itu  adalah  haq.  ” 

Rasulullah  H  juga  bersabda,  "Memanah  dan  berkudalah, 
meskipun  memanah  lebih  aku  sukai  untuk  kalian  lakukan  daripada 
berkuda.  Sesungguhnya  Allah  memasukkan  tiga  orang  ke  dalam  surga 
karena  satu  panah:  Pembuatnya,  yang  berharap  digunakan  untuk 


Al  Mustadrak  —  |  99  1 


kebaikan,  yang  mempersiapkan  anak  panahnya,  dan  yang 
menembakkan  anak  panahnya. 1,94 

•*U„  ... il  ^ — j  j ^  £  /  t  £  *\  ^ 

cfLJi*  'J>  jy&A  ^  Iy^>- J\  Xjr  1 2)Js>- 

J  <y-  o*  cs  o*  ‘J*  v' 

j^sts  l3 yr>\^-  IiJli  a^~s-  ^  JjaS-  j&j  Jl  (yp’  uS 

^ j  y*  •  (_5^vJ  (J j-- j  j_Ajl]ail 

.La^vw  c.»L»  :jli  Jap  ^li  abI 

2469/94.  Abu  Amr  Usman  bin  Ahmad  As-Sammak 
mengabarkan  kepada  kami  di  Bagdad,  Abdurrahman  bin  Manshur  Al 
Haritsi  menceritakan  kepada  kami,  Mu’adz  bin  Hisyam  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  Qatadah,  dari  S  alim 
bin  Abu  Al  Ja’d,  dari  Ma’dan  bin  Abu  Thalhah  Al  Ya’mari,  dari  Abu 
Najih  As-Sulami  (yaitu  Amr  bin  Abasah),  dia  berkata,  "Kami 
mengepung  istana  Tha'if,  lalu  aku  mendengar  Rasulullah  #  bersabda, 
'Barangsiapa  menembakkan  panah  di  jalan  Allah,  maka  dia  akan 
mendapat  pahala  yang  sama  dengan  orang  yang  membebaskan 
budak'.  Pada  hari  itu  aku  pun  menembakkan  16  anak  panah.”95 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Amr  bin  Abasah: 

94  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim. 
Demikian  menurutnya  (Al  Hakim),  padahal  Suwaid  perawi  matruk." 

95  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim,  dan  ada  syahid-nya.” 

Adz-Dzahabi  lalu  menyebutkan  hadits  no.  2470. 


1 100  I  —  Al  Mustadrak 


UL^ibf  ^LjJI  ^  °/x  IV  • 

J-*!  <-)^- J  L5^ 4S^*J  bJl  tj*5^Jl  J-ji’  jj  aNI  j> 

(_j — ;!  ^^p  xp  ^  OLJL-  je-  tc-»jl^Jl  j_/«-p’  j»  g  «a 


aMI  J I  (J  15  C4JP  aUI  4-^-P  jj^P  ^^P  Ji\  J^P 

jl  1 - Jas^l  A  o  g  «<i  ^dls  j4*Jl  C5*-*  t!/*  -iJjA!  j*-^**J  aAp  ^  (_jCaj 

"k  -r  -  ■>  « 

.  aJj  (JJlks  t-jlv?! 


2470/95.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  ada  beberapa  ulama  yang  mengabarkan  kepadaku,  antara  lain: 
Amr  bin  Harits  dari  Sulaiman  bin  Abdurrahman,  dari  Al  Q  asini  Abu 
Abdurrahman,  dari  Amr  bin  Abasah  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  H  bersabda,  "Barcmgsiapa  memanah  musuh  dengan  satu 
panah,  dan  panahnya  itu  sampai,  baik  mengenai  maupun  tidak,  maka 
itu  sama  dengan  membebaskan  satu  orang  budak.  ”96 


J)  X*. SUA  J)  t>**^*J'  y)  -^*i/y  1V^ 


_J  Al  . 


•  Ju^-f  IIjJj-  t^jljJl 


*  ui 


Olo^p  Lj  Ji>- 


'cf  c/-  J*-"  >y-  cr’W*J'  j*  <Ji~^i  jj  ^ 

1 - «j  - *  AJLP  Ali!  A-jf  ^-jp  JpL~jl  J-jl-l  ^1  jj  0j*^~  J&J 

151  ij*-l — aJp  auI  aJsI  LJ  (Jli  j4j  ^jj  ^ _^aJ1j  b-iJl 

.j^Li  l^il^lj  jJta  1  jli  ^ 


96  Lih.  no.  2469 


Al  Mustadrak  —  |  101  j 


2471/96.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Salamah 
mengabarkan  kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdullah  bin  Yunus  menceritakan  kepada 
kami,  Abdurrahman  bin  Al  Ghasil  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
Abbas  bin  Sahi  bin  Sa’d,  dari  ayahnya,  dari  Hamzah  bin  Abu  Asid  As- 
Sa’idi,  dari  ayahnya  %>,  keduanya  berkata:  Ketika  kami  berhadapan 
dengan  musuh  saat  Perang  Badar,  Rasulullah  berkata  kepada  kami, 
"Jika  mereka  mendekati  kalian  maka  panahlah  dengan  anak  panah 
dan  sisakan  anak  panah  kalian!  ”91 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
hanya  Al  Bukhari  yang  meriwayatkannya. 


J  ju^j:  'J  J.P11L1  JjA  -a  v/y  i vy 

j — p  cjUl.  'j,  i  y* J'  j» 

Jl — 5  :Jl5  tpUl*  'J*  ^  jJ*  'J*  <4*1*  j,  J 

\ j  £j\  l jLjf  4>-f  A-ip  Aill  ^^lv»  i} j** j 

l^1  f  J* 

2472/97.  Ismail  bin  Abu  Al  Fadhl  mengabarkan  kepadaku, 
kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Mundzir  Al 
Hizami  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Sa’d  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ismail  bin  Muhammad  bin  Sa’d,  dari  Amir  bin  Sa’d, 
dia  berkata:  Rasulullah  g|  bersabda  kepada  kaum  muslim  saat  Perang 
Uhud,  "Persiapkan  panah,  wahai  Sa’d!  Panahlah,  wahai  Sa’d,  Allah 

97  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Diriwayatkan  oleh  Al  Bukhari  sesuai 
syarat  Muslim.” 


1 102  |  —  Al  Mustadrak 


akan  menepatkan  bidikanmu,  panahlah!  Ayah  dan  ibuku  sebagai 
tebusan  untukmu.  ”98 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkan  dengan  redaksi  ini. 


J  olki  ^  jsPiiL.}  -<\\h  tvr 

(_5 - il  aJJ|  <Jj-* j  s-l=r  Ji  Sfl  * Jl5  4jl  <UP  Ai>l  J  ^1  Jjtl* 


2473/98.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  mengabarkan 
kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al 
Mundzir  Al  Hizami  menceritakan  kepada  kami,  Ma’n  bin  Isa 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abbad  bin  Sa’d  bin  Abu 
Waqqash  menceritakan  kepada  kami  dari  Aisyah  binti  Sa’d,  dari 
ayahnya  (yaitu  Sa’d  bin  Abu  Waqqash  «&>),  dia  berkata,  "Perhatikan, 
apakah  Rasulullah  fj|  telah  tiba?  Sungguh,  aku  melindungi  para 
sahabatku  dengan  bagian  depan  anak  panahku.”99 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


98  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

99  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  |  103  1 


j-J  (*#-  y  -whiVt 

Ll  lAlSl  «A-P  Ll  tOl.A*P  Ljl  cAss-^aJl 

c<L*l _ ^»1  ^ — >1  y)  0»>jl^*Jl  Ljf  t(J.x*Jl  ^  ^jIp  ^jJs>~j 

.(J2j3t~*A Jl  Ljf  tDjjli  «Ajjj  \Sj-d- 

^-o-p  Uj.Ai-  t(JjjJi  J J./3>  ^  Jj*<P  jjI  IIjU^-j 

jLjIp  yj  ^  ‘t|^  ^  U^-^~  C/. 

O*  ./f'*  U*  ^  O*  O*  <^'  O*  *&' 

aJJ|  _ ^5  4iil  <J y~*j  OlT  >a_aJ  iJIS  l)15””j  i<ip  Aiil  (^5^ j  5^  Cj^" 

A^sli  aL~Jl>  J»sb\  y*  i^iljl  *)/!  ilj  lil  \j»  <A> J~i\  ^9  &*ci  (^~“J  4^ 

^  L5^  ^  ^  :c~^  ‘«W  cJl  J&*-  dr^  ‘^5 

.lg.il  tiUJiZa  01  Ji*j  jjli  1^4  Ij  tfJLJS  (JaJ  'i!  :Jl5  ?o^ai)I 


2474/99.  Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwaazi  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Al  Muwajjih  menceritakan  kepada  kami,  Abdan 
memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  memberitakan  (kepada  kami), 
Al  Mas’udi  memberitakan  (kepada  kami). 

Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku,  Al  Harits  bin 
Usamah  memberitakan  (kepada  kami),  Yazid  bin  Harun  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Mas’udi  memberitakan  (kepada  kami). 

Abu  Sa’d  Amr  bin  Muhammad  bin  Manshur  Al  Adi  juga 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Hafsh  As-Sadusi  menceritakan 
kepada  kami,  Ashim  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman 
bin  Ubaidullah  Al  Mas’udi  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Bakar 
bin  Hafsh,  dari  Abdullah  bin  Amir  bin  Rabi’ ah,  dari  ayahnya  4$,  (ilcut 


1 104  1  —  Al  Mustadrak 


Perang  Badar),  dia  berkata,  "Rasulullah  H  pernah  memberangkatkan 
kami  dalam  satu  pasukan,  dan  kami  tidak  punya  bekal  kecuali 
sebungkus  kurma  yang  kami  bagi-bagi  segenggam  untuk  tiap  orang, 
sampai  akhirnya  masing-masing  hanya  mendapat  satu  butir.” 

Aku  pun  (Abdullah  bin  Amir)  berkata,  "Ayah,  apa  bisa  satu 
kurma  itu  mencukupi  kalian?”  Dia  berkata,  "Wahai  Anakku,  jangan 
berkata  begitu,  apabila  kita  kehilangan  kurma  itu  maka  kita  akan 
sangat  membutuhkannya.”100 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  .Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


'j)  jyS'  $  ^ —  \  *  •  / Y  i  V® 

o - •  JV*-  Cf- 

£  4ji  cOLi-w  ijJ  <1 )a^>-  , 

ii  d c»o j\  cj j  :p  «Uli 

*J  aMI  aMI  J  y  j  015^  L liJLpSjl  Ja*>\  IaJJI  JLP 
i ALlo  aJJI  I  i 


2475/100.  Abu  Amr  bin  Ismail  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin 
Sahi  Ar-Ramli  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin  Muslim 
menceritakan  kepada  kami,  Hanzhalah  bin  Abu  Sufyan  menceritakan 
kepada  kami,  bahwa  dia  mendengar  Al  Qasim  bin  Muhammad 
berkata,  "Aku  pernah  berada  bersama  Ibnu  Umar  lalu  seorang 
laki-laki  mendatanginya  dan  berkata  kepadanya,  'Aku  ingin 
melakukan  perjalanan  (safar)'.  Ibnu  Umar  berkata,  'Tunggu  sampai 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  105  I 


aku  mengucapkan  selamat  jalan  kepadamu,  sebagaimana  Rasulullah 
i|  biasa  melepas  kami,  "Aku  menitipkan  kepada  Allah  agamamu, 
amanahmu,  dan  akhir  amalanmu. ”101 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

J  {f\  ^  -j&t  J  %  ->  • 

^  JjJjJl  JuP  tSjlS  'j!  4^1 

^  J'*  :  J1*  ‘^3*  o*  yj»  o*  o*  ^  <y- 

dJLo  aSj!  :jX>j  Jj*  A*  *»' 

2476/101.  Abu  Bakkar  bin  Ishaq  Al  Faqih  juga  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Al 
Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Daud 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  Aziz  bin  Umar  bin  Abdul  Aziz, 
dari  Ismail  bin  Jarir,  dari  Qaza’ah,  dia  berkata,  Ibnu  Umar  berkata 
kepadaku,  "Aku  akan  melepasmu  (mengucapkan  selamat  tinggal) 
sebagaimana  Rasulullah  #  melepasku,  'Aku  menitipkan  kepada  Allah 
(agar  selalu  menjaga)  agamamu,  amanahmu,  dan  akhir  dari 
amalmu'.,,m 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Anas  bin  Malik  dan  Abdullah 
bin  Yazid  Al  Anshari. 

101  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

102  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata:  Abdul  Aziz  bin  Umar  bin  Abdul  Aziz 
berkata:  Dari  Ismail  bin  Jarir,  dari  Qaza’ah,  dia  berkata,  "Ibnu  Umar  berkata 
kepadaku.” 


1 106  1  —  Al  Mustadrak 


Sedangkan  hadits  Anas  adalah: 


lliu — yi  ^LJdl  yj\  ^  •  Y /y  1VV 

y _ !  J _ g*s>r  UjJ _ '9-  yi  jLl*  C/'  J 

L5 - (-5^*  *<J^®  t^JLP  alll  ^jV3j  C(1)Lo-«Lk< 

!(JU  \jA*m  -AjjI  ^il  CAiil  (J y+*j  h  I  (_J \_ad  4Tp  <d)l 

cJ\  :Jli  ui£z  'jA£-j  :Jl5  .^S j  :JU  Al  USjj 

.C— ^  Ljl?~  tiU  I  Jli  t^»lj 

2477/102.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Khadhir  bin  Iban  Al  Hasyimi 
menceritakan  kepada  kami,  Sayyar  bin  Hatim  menceritakan  kepada 
kami,  Ja’far  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari 
Anas  i&,  dia  berkata,  "Seorang  laki-laki  datang  kepada  Nabi  H  dan 
berkata,  'Wahai  Rasulullah,  aku  ingin  melakukan  perjalanan,  maka 
berilah  aku  bekal'.  Beliau  bersabda,  'Allah  membekalimu  dengan 
takwa’.  Dia  berkata  lagi,  'Tambahkan  lagi  untukku'.  Beliau  berkata, 
'Dan  Dia  akan  mengampuni  dosamu’.  Dia  berkata  lagi,  'Tambah  lagi'. 
Beliau  berkata,  'Dia  akan  mempermudahmu  dalam  kebaikan 
dimanapun  kamu  berada.  ”103 

Hadits  Abdullah  bin  Yazid  Al  Anshari: 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 

Al  Munawi  dalam  Al  Faidh  berkata,  "Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  At-Tirmidzi 
dan  Al  Hakim,  lalu  dia  berkata,  'Hadits  ini  shahih'.” 

Al  Hafizh  Al  Iraqi  berkata,  " Sanad  dalam  riwayat  At-Tirmidzi  terputus  dengan 
redaksi  yang  hasan.  At-Tirmidzi  berkata,  'Sanadnya  tidak  muttashil.  Sedangkan 
Ahmad  meriwayatkannya  dari  Abu  Rafi,  dan  sanadnya  dha'ij. 


Al  Mustadrak  — -  1  107  | 


14-Z&  j-4  jl  41^4  -  >  *  r/ 1 1  va 

i^ull*  :>4i>-  \Ijj4-  u!)Up  12j4-  Cf-  <3^-1 

jlp  :JlS  S-4S"  ^-4- 

*  °1&  <&!  ^ _ v’  Al  J d\t  :  Jli  s-li-  lli*  ^1  XjJ  Al 

j _ jv^4jl _ *l  j  ^$vl — ji  aiii  I <_J VS  cLi-^r-  £o j  bl 

.j^Jllpl 


2478/103.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ishaq  bin  Hasan  Al  Harbi  menceritakan 
kepada  kami,  Affan  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ja’far  Al  Khuthami  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ka’b  Al  Qurazhi,  dia  berkata: 
Abdullah  bin  Yazid  diundang  untuk  jamuan  makan,  ketika  dia  datang 
maka  dia  berkata,  "Adalah  Rasulullah  $  bila  melepas  pasukan  maka 
beliau  berkata,  'Aku  titipkan  kepada  Allah  agama  kalian,  amanah 
kalian  dan  penutup  amalan  kalian' "m 


£l_J~  iL>j  h:  jjI  i2j4-  -) .  i/y  t  v*\ 

j _ >  ^1  VJl  xs-  jj  auI  .a-p  jj  -U 

Al  ^  y*  yJ  Ji4  Jf  tjtJB  yJ  obj  tv’jj' 

^ j  0^  : Jl5  a4p  aS)1  amI  <J_^ j  ^ 

.l$J  Cr;  {J\  s-51^  ^  j  aM' 


1 108  |  —  Al  Mustadrak 


2479/104.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Adbullah  bin  Abdul 
Hakam  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Yahya  bin  Ayyub  mengabarkan  kepadaku  dari  Zaban  bin 
Fa'id,  dari  Sahi  bin  Mu’adz  bin  Anas,  dari  ayahnya  4^,  dari 
Rasulullah  H,  beliau  bersabda,  "Mempersiapkan  mujahid  sebanyak 
mungkin  di  jalan  Allah  dengan  mencukupkan  kendaraannya  baik 
pergi  maupun  pulang,  lebih  aku  sukai  daripada  dunia  dan  segala 
isinya.  ”105 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


tj?'  J  -ui-f  y\  ^ ^>-1  .  o/ Y  IA  • 

yi'  J*  o*  i  <j.  jy’cf-  j  cilil 


LS - \  ‘‘i1'  «-L^J  fi**  IfS’j 

lylkii  :Jii  p  ‘^4 4*- j  Je~  g# 


2480/105.  Abu  Ahmad  Al  Husain  bin  Ali  At-Taimi 
mengabarkan  kepadaku,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Al  Husain 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Zurarah  menceritakan  kepada 
kami,  Ziyad  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad 
bin  Ishaq,  dari  Tsaur  bin  Yazid,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia 
berkata,  "Rasulullah  H  beijalan  bersama  mereka  sampai  ke  Baqi’ 
Gharqad,  dan  ketika  beliau  menghadap  ke  arah  mereka,  beliau 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  1  109  | 


bersabda,  'Berangkatlah  dengan  menyebut  nama  Allah!  Ya  Allah, 
bantulah  mereka ” 1 06 

Al  Bukhari  menjadikan  riwayat  Tsaur  bin  Yazid  dan  Ikrimah 
sebagai  hujjah,  dan  Muslim  menjadikan  riwayat  Muhammad  bin  Ishaq 
sebagai  hujjah. 

Hadits  ini  gharib  shahih,  namun  mereka  berdua  tidak 
meriwayatkannya. 

^ j-JUll l  ^  jjI  iT^-f  —  > .  n/r 

'•ji  LJ1  ,jJ  Ajjt  l ^  C Jj*-> 

J*rj  S-^r  :Jli  A»l  * Jj*  (^1  tjbj 

C4»l  J  J-"J  Ij  iJUi  -Xj A»l  (_5^'  (_Ji 

•  tJ^  IS***  >■*  (J^  A*1'  C? l  Jl5 

AjIp  aJ  jjl 

2481/106.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami, 
Usamah  bin  Zaid  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Sa’id  Al  Maqburi, 
dari  Abu  Hurairah  «$>,  dia  berkata:  Seorang  laki-laki  datang  kepada 
Rasulullah  #  hendak  melakukan  peijalanan,  dia  berkata,  "Wahai 
Rasulullah,  berilah  aku  wasiat!"  Beliau  bersabda,  "Aku  berwasiat 
kepadamu  agar  bertakwa  kepada  Allah  dan  bertakbir  setiap  kali 
berada  di  tempat  yang  tinggi. " 

Ketika  dia  pergi,  Rasulullah  ||  berdoa  untuknya,  "Ya  Allah, 
dekatkanlah  bumi  kepadanya  dan  ringankanlah  perjalanannya.  ”107 

106  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


I  110  I  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

(_£  j»* Jl  UjJl>-  u3-  ‘^~*s**j*  ^  *  v/  Y  i  AT 

O?  ^  Cf  ‘J;**  Cf.  O*  Vsf“  J  O* 

:ju  tcylS'^Jl  ^  <£*• j  lili  t<up  iiil  j  (^lil  liS j  01S"”  <oi 
jjf f  aJSIj  tlj^J  «Oi  I jjl5  c 4j IwVJl  j^a  ^1p  (_£^d>l  Lkis  caUI 

:Jl5  j»j  caj^I  ^  U^s^L»?  \JkUbLJ  ^J*e^  i£Jll  tlj^ 

S/  ijl  ^ jj3  ^  ^ipli  *iS  ^1  .cJl  ‘bll  aI}  N 

jy»l  Ij  IdJLfli  Cii Jl>tvl9  A^JLi  Jj>-1  ^1  (JL*  j*-J  IdJl  *^} 

j  A-Ip  aJll  ^Jjl  CJ>ij  ^il  I(Jl5  \j> 

ll5"  cJtl^)  lli"  jU^oj  aIIp  «5jI  Aji)  J  yMj  'i 
:Jl5  131  JlJtli  ^Jl  L__~^rc-*J  4Ul  01  4^1  ^  J  d^-®3 

i_j jiJUl  jii y  Aji  ^ jj3  ^1  ^ipli  d— *JLb  AS  ^1  dJl  *i/l  aJI  *b/ 

.t, _ jUjj  ^aio  \^j  aJ  ot  <— 3 j£~  (_g^up  :  JlS  td-jl  *ill 

2482/107.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  As-Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami, 
Sa’id  bin  Sulaiman  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami,  Fudhail  bin 
Marzuq  menceritakan  kepada  kami  dari  Maisarah  bin  Habib  An- 
Nahdi,  dari  Al  Minhal  bin  Amr,  dari  Ali  bin  Rabi’ah,  bahwa  dia 

107  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Musfadrak  —  |  111  | 


pernah  berboncengan  dengan  Ali  %>.  Ketika  dia  menginjakkan 
kakinya  pada  hewan  tunggangan,  dia  pun  mengucapkan,  "Bismillah.  ” 
Ketika  dia  sudah  duduk  di  atas  punggung  hewan  itu,  dia 
mengucapkan,  "Maha  Suci  Tuhan  yang  telah  menundukkan  semua  ini 
bagi  kami,  padahal  Kami  sebelumnya  tidak  mampu  menguasainya.  ” 
(Qs.  Az-Zukhruf  [43]:  13).  Kemudian  dia  menambahkan  ucapan, 
“Tiada  tuhan  selain  Engkau,  Maha  Suci  Engkau,  sesungguhnya  aku 
telah  menzhalimi  diriku  maka  ampunilah  dosa-dosaku,  karena  tidak 
ada  yang  bisa  mengampuni  dosa  selain  Engkau.”  Dia  lalu  miring  ke 
salah  satu  sisi  badannya  dan  tersenyum.  Aku  kemudian  bertanya, 
"Wahai  Amirul  Mukminin,  apa  yang  membuat  engkau  tertawa?”  Dia 
menjawab:  Aku  pernah  berboncengan  dengan  Nabi  g|,  dan  Rasulullah 
melakukan  sebagaimana  yang  aku  lakukan,  dan  aku  bertanya  kepada 
beliau  sebagaimana  kamu  bertanya  kepadaku,  lalu  Rasulullah  H 
menjawab,  " Sesungguhnya  Allah  kagum  dengan  orang  yang 
mengucapkan,  'Tiada  ilah  selain  Engkau,  sesungguhnya  aku  telah 
menzhalimi  diriku  maka  ampunilah  dosa-dosaku,  karena  tidak  ada 
yang  mengampuni  dosa  selain  Engkau'. "  Allah  berfirman,  "Hamba- 
Ku  itu  tahu  bahwa  dia  memiliki  Tuhan  yang  mengampuni  dan 
menghukum.  ” 1 08 

Sanadnya  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Ada  juga  yang  meriwayatkan  redaksi  ini,  yaitu  Manshur  bin  Al 
Mu’tamir,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Ali  bin  Rabi’ah. 


aj joJ \  j»  ^  •  a/y  t  AT 

f  °  J  O  ^  *  y  .  ^  O  *  f  ~ 

- f’  (J - ^  ijJ uuip 

108  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


flin  —  Al  Mustadrak 


4_4lJb  jf  4J1I  l^p  <y.  yp  jP 

.f.! j**  <\La  *ii 

2483/108.  Ali  bin  Muhammad  Al  Hiri  menceritakan  kepada 
Irami  Musaddad  bin  Qathan  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin 
Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  menceritakan  kepada 
kami  dari  Manshur,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Ali  bin  Rabi’ ah,  dia  berkata, 
"Aku  melihat  Ali  %  membawa  seekor  hewan  tunggangan...."  Dia  lalu 
menyebutkan  haditsnya  dengan  redaksi  dan  makna  yang  sama.109 
Syahid  hadits  tersebut  adalah  hadits  Abu  Hurairah  %>'. 

aU ^ 

J\  :  Jli  caIp  &\  'o'J'jA  J\  tAPjj  i&\  xs- 

tl ^llp  jX-j  aIIp  4Jil  (Jl va  -5»!  j 
C^s>\  ijt 

JLiii  tpiJi  £&  opj  £•*** 

.v_Jiii»Jl  ^  ii-; 

2484/109.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Yusuf  bin  Abu  Ishaq  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Jabbar  bin  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami  dari 

109  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Jarir,  dari  Manshur,  dari  Abu  Ishaq, 
dari  Ali  bin  Rabi’ah,  dia  berkata,  'Aku  melihat  Ali  membawa  seekor  hewan 
tunggangan',  lalu  dia  menyebutkan  redaksi  dan  makna  hadits  yang  sama.  Hadits 
ini  juga  memiliki  syahid- nya.” 

Dia  lalu  menyebutkan  hadits  no.  2484. 


Al  Mustadrak  —  |  113  | 


Umair  bin  Abdullah,  dari  Abu  Zur’ah,  dari  Abu  Hurairah  dia 
berkata,  “Aku  membawa  cocok  hidung  unta  agar  unta  itu  menurut, 
sampai  Rasulullah  duduk  sempurna  di  atasnya.  Setelah  itu  beliau 
mengucapkan,  'Allahumma  Antash-shahibu  fis-safari  wal  khalifatu  fil 
ahli.  Allahummashhabna  bi  shuhbatin  waqlibna  bi  dzimmatin. 
Allahummarzuqni  quflal  ardi  wa  hawwin  'alaina  as-safara. 
Allahumma  inni  'audzu  bika  min  wa'tsaais-safari  wa  kaabatil 
munqalib'.  (Ya  Allah,  Engkaulah  teman  dalam  perjalanan  dan  yang 
mengurusi  keluarga  [ku].  Ya  Allah,  temanilah  kami  dengan 
pertemanan  dan  pulangkanlah  kami  dengan  tanggunganjMu] .  Ya 
Allah!  Mudahkanlah  perjalanan  kami.  Ya  Allah!  Sesungguhnya  aku 
berlindung  kepada-Mu  dari  kelelahan  dalam  bepergian, 
pemandangan  yang  menyedihkan,  serta  perubahan  yang  jelek  dalam 
harta  dan  keluarga).” 

Abu  Zur’ah  berkata,  "Abu  Hurairah  adalah  orang  Arab  yang 
apabila  ingin  mengucapkan  tentang  beratnya  perjalanan  maka  dia 
mengucapkan,  'Ya  Allah,  pulangkanlah  kami  dengan 
tanggungan(Mu) .  Ya  Allah,  dekatkanlah  bumi  untuk  kami  dan 
mampukanlah  kami  berjalan  di  dalamnya'.”110 


(jla  «u!  Jl»P  jy.  Alil  wLjP  ^  ^  1  *  /  Y  £  A  o 

UjJ •>-  y  <&!  Jl^P  ol jfr»  \1jAs*- 

^jP  ^  aJJI  XS-  ^  (S'jir* 

t  yi-  p  j  j***  cy-  o*  <y-  J  y  o3- 

^ ll  cu>li  4-Ip  aMI  ^  *JJl  J  y*  j  j!  •  Jl^ 


110  Lih.no.  2483. 


|  114  |  —  Al  Mustadrak 


C»  Oir j  : jlS  c^LJl  j*  \j&-\  <j  Y  bu >f>- 

^3>r ^  \}aj L>-  ^PJl9  (J^eJ  LvioL>-  jl  lsJ_4>  AI?rb» iJ  aJLp  aMI  ^L/3  A\jl 

A  .11  ^  ~>-  ^JLoj  aJLp  Aiil  c£^J  L*-l$  lilj  jL/2J*b/l  ^jA 

IjJlii  4j jJl^o j  aJLp  aJJ(  (_5^^  o  Lili  co Lup  o~s jjj 

:  Jlis  tjCaj'b/l  ^  s-l^ni  :Jl5  Idi  ‘-r-'j  j* 

aMI  djKL.  «Lo^Jl  oJci  Aiil  'b/l  ;<Jliii  iaJJI  Jj-» j  L;  f_Jl  j-* 

.A*jJJj  Ajt-^cJ  ciiil  ^1  iSCii  AjU  cLftLil 

2485/1 10.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdillah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami.  Mahdi  bin  Maimun  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abu  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami 
dari  Al  Hasan  bin  Sa’d  maula  Al  H  asan  bin  Ali,  dari  Abdullah  bin 
Ja’far  dia  berkata:  Pada  suatu  hari  Rasulullah  H  memboncengku 
di  belakang  beliau.  Beliau  berbicara  kepadaku  sesuatu  yang  rahasia 
yang  tidak  akan  kuceritakan  kepada  siapa  pun.  Salah  satu  yang  disukai 
oleh  Rasulullah  ^  untuk  dijadikan  penutup  beliau  saat  buang  hajat 
adalah  tiang  besar  atau  rerimbunan  pohon  kurma  yang  masih  kecil. 
Suatu  ketika  beliau  memasuki  perkebunan  milik  seseorang  dari 
kalangan  Anshar,  dan  tiba-tiba  ada  seekor  unta  dan  ketika  unta  itu 
melihat  Nabi  f§,  dia  pun  merengek  kepada  beliau  dan  air  matanya 
mengalir.  Nabi  fj§  pun  mendekatinya  dan  mengusap  ujung  kepalanya, 
sehingga  unta  itu  pun  diam.  Selanjutnya  beliau  berkata,  “Siapa  yang 
memelihara  unta  ini?  Siapa  yang  mempunyai  unta  ini?”  Lalu 
datanglah  seorang  pemuda  Anshar  dan  berkata,  “Unta  itu  milikku, 
wahai  Rasulullah.”  Beliau  lalu  berkata  kepadanya,  "Tidakkah  kamu 
takut  kepada  Allah  untuk  persoalan  binatang  yang  dijadikan  Allah 


Al  Mustadrak  —  1  115  | 


sebagai  milikmu  ini?  Dia  baru  saja  mengadu  kepadaku  bahwa  kamu 
biasa  menyakitinya  dan  membuatnya  lelah.  "m 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


>Jl  Lif  jjf  ^ —  )  \  \l T  t  A*1 

•  OL*— ^  ^y. 


(••j* - tl.dil  (j*.  ^yaA->- 

‘y~ — ‘<^4*^  y-3'  y*  ^  y*  O*  ‘S-s^“  yi  O* 
oii  5*^  c^Ls-tv^l  OlS^j 

.^^-1 Yj  li  a^JLLj 


2486/111.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Ziyad  memberitakan  (kepada  kami),  Sa’id 
bin  Sulaiman  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami. 


Amr  bin  Muhammad  bin  Manshur  Al  Adi  juga  mengabarkan 
kepadaku,  Umar  bin  Hafsh  As-Sadusi  menceritakan  kepada  kami, 
Ashim  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  (Ashim  dan 
Sa’id)  berkata:  Al-Laits  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami  dari 
Yazid  bin  Abu  Habib,  dari  Sahi  bin  Mu’adz  bin  Anas  Al  Juhani,  dari 
Anas . — sahabat  Nabi  !§ — ,  beliau  berkata,  "Tunggangilah  hewan- 
hewan  ini  dalam  keadaan  selamat,  atau  tinggalkan  dia  (jangan 


111  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


I  116  |  —  Al  Mustadrak 


menungganginya)  dalam  keadaan  selamat  pula,  dan  jangan  jadikan 
mereka  sebagai  kursi!  ”l  12 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


k)  J,  Jilki  ^ijJl  y\  £jb~  \  T/Y  1  AV 

jj\  UjJL?-  j  OL/L*  ^ 

j  '.'.c.  j _ J  4 dr?  ^ ^ 

j _ j  ^y  <0)1  Jup  jJ^Jl  ^y  4^  4<_£? j 

lil  jiilij  Olp  -5)1  -5)1  J  J*  j  OIT  :  Jl5  cU-^Ip  -0)1  j  i_jU=^JI 

-Olb  ijPl  tiill  vlJjjj  (^J  4Ji^'  j'  0* 

i))L  i jpf  cdJuIp  <— o  U  £JLi  $>•  1 ■*  jZ>  _j 

3—^  ^  yf  ^  0^3  £“3  ^  j*  'u? 

.  jJ j  C»j  -dlj 


2487/112.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Auf  bin  Sufyan  Ath- 
Tha'iy  menceritakan  kepada  kami  di  Himsh,  Abu  Al  Mughirah  Abdul 
Quddus  bin  Al  Hajjaj  menceritakan  kepada  kami,  Shafwan  bin  Amr 
menceritakan  kepada  kami  dari  Syuraih  bin  Ubaid  Al  Hadhrami, 
bahwa  dia  mendengar  Az-Zubair  bin  Al  Walid  menceritakan  dari 
Abdullah  bin  Umar  bin  Al  Khaththab  %,  dia  berkata,  "Biasanya 
apabila  Rasulullah  ||  melakukan  peperangan  atau  perjalanan,  dan 
beliau  kemalaman  di  jalan,  maka  beliau  mengucapkan,  'Wahai  bumi, 


112  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  117  1 


Tuhanku  dan  Tuhanmu  adalah  Allah,  maka  aku  berlindung  kepada 
Allah  dari  kejahatanmu,  kejahatan  yang  ada  padamu,  kejahatan  yang 
diciptakan  di  dalam  lingkupmu,  dan  kejahatan  yang  berjalan  di 
atasmu.  Aku  berlindung  kepada  Allah  dari  kejahatan  semua  singa  dan 
yang  hitam,  ular,  dan  kalajengking,  serta  dari  kejahatan  penghuni 
negeri  ini,  dan  kejahatan  yang  beranak  dan  yang  diperanakkan.  13 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

olki  taf  iL>y^,  jlUJ  jf  ^  ^  v/y  i aa 

cOj — «W»  ^  iji'  W'  A-P  ^  Aill  AjP  ^ 

Of  a£^-  Cyk'  C)f  cA^jl  ^  f-lki-  J*  ^yy  J* 

^5 — Wl  <1)1  AjA^-  aJp  4i)l  L5W?  ^-1)1  <_~^-Co  A_L£-  dill 

P — 4^'  0^"  <J^  «o5  y-  P  (WWj  aIIp  aSj! 

<tjl^  Wj  £-JLll  ^  J  J  W  j  Jl  jloIWl  t-j  j 

a  j _ »  viilbj  Uls  jji  L*j  £-b^3l  V jj  Wj 

C»  t$l*f  W  y  y  dl»  i  <aj  1 

2488/113.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul 
Hakam  memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan 
(kepada  kami),  Hafsh  bin  Maisarah  mengabarkan  kepadaku  dari  Musa 
bin  Uqbah,  dari  Atha  bin  Abu  Marwaan,  dari  ayahnya,  bahwa  Ka’b 
menceritakan  kepadanya:  Shuhaib  — sahabat  Nabi  H — 

menceritakan  kepadanya:  Nabi  fj|  tidak  pernah  melihat  suatu 

1 13  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


|  118  1  —  Al  Mustadrak 


perkampungan  kecuali  beliau  akan  mengucapkan,  "Ya  Allah,  Tuhan 
ketujuh  langit  dan  semua  yang  dinaunginya,  Tuhan  ketujuh  bumi  dan 
semua  yang  ada  di  dalamnya,  Tuhan  para  syetan  beserta  semua  yang 
disesatkannya,  Tuhan  angin  dan  semua  yang  diterpanya,  sungguh 
kami  sedang  memohon  kepada-Mu  untuk  mendapatkan  kebaikan 
kampung  ini  dan  kebaikan  para  penghuninya.  Kami  juga  berlindung 
kepada-Mu  dari  kejahatannya  dan  kejahatan  para  penghuninya,  serta 
kejahatan  yang  ada  di  dalamnya.  ”m 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


oi _ 1^-  j _ >  J _ j  y\ 

lj) j>r  {y  jjI 

j\ Ip  j jl  C4»l  J-P  j'  <&1  A^P  j&  i Is (j? 

4jL>waJt  j?*-  I|*JLw j  aU)  (J  j* J  (J^  cU>~^p  aill  j 

C- Ly  jjj  4jujf  j y?d\  j*- J  ijjjL;  £j-^  ^ J 

.a1 i  ^  LaJl  ^Ap  l3l 


2489/1 14.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Kamil  bin  Khalaf  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Qilabah  menceritakan  kepada  kami, 
Wahb  bin  Jarir  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Yunus  menceritakan  dari 
Az-Zuhri,  dari  Ubaidullah  bin  Abdillah,  dari  Ibnu  Abbas  dia 
berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Sebaik-baik  sahabat  adalah  empat, 
sebaik-baik  kompi  adalah  empat  ratus,  sebaik-baik  pasukan  adalah 
empat  ribu,  jumlah  dua  belas  ribu  tidak  akan  kalah  karena  jumlahnya 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  119  1 


yang  sedikit  (akan  tetapi  kalah  oleh  sebab  yang  lain  selain  jumlah 
tersebut). 1,1 15 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  karena  adanya 
perbedaan  pada  mereka  yang  meriwayatkannya  dari  Az-Zuhri. 

j — »1  u3-  ^ — )  )  °/ Y  1  ^  • 

y*  C£tJ j)  CAM!  J-P-  Lii  Lil 

ui  ^  O*  gj* 

aJsI  j _ ip-  j~*-  "Jl®  ^Ip  (.5^^  Cj^" 

.  a jL^sJ  ^*_fc aUI  Jjlp  pljjwJl  ^  ^r^" 

2490/115.  Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwaazi  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Al  Muwajjih  menceritakan  kepada  kami,  Abdan 
memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  memberitakan  (kepada  kami), 
Haywah  bin  Syuraih  memberitakan  (kepada  kami),  Syurahbil  bin 
Syarik  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Abdurrahman  Al  Hubuli,  dari 
Abdullah  bin  Amr  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  "Sebaik-baik 
sahabat  di  sisi  Allah  adalah  mereka  yang  berbuat  baik  kepada 
temannya,  dan  sebaik-baik  tetangga  di  sisi  Allah  adalah  mereka  yang 
berbuat  baik  kepada  tetangganya.  ’’116 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


115  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  karena  adanya  perbedaan  versi  riwayat  dari  para  murid  Az- 
Zuhri.” 

1 16  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


j  120  1  —  Al  Mustadrak 


i  JaL?l _ ?Jl  yi  JLP  yi  I  LaJb>-  —  ^^*l/Y£^^ 

C^cJ J>r  UI  CO^Lp  yj  £- UI  AUl  .X«P  yi  j*-J&I 

- J>  :  Jla  C4JP  Aill  ^yPj  ^jlsr  ^jP  C4^jl  yf-  yi 

— £  :Jl — »j  jUgj  Ip&  ^Ut  jJt-j  J^>  "'J&  (Ji 

,  UJp  oljJjr- LJLwmI3 


2491/116.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Rauh  bin  Ubadah  memberitakan  (kepada 
kami);  Ibnu  Juraij  memberitakan  (kepada  kami),  Ja’far  bin 
Muhammad  mengabarkan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Jabir  dia 
berkata,  "Orang-orang  mengadu  kepada  Nabi  t||  tentang  perjalanan 
dengan  kaki,  maka  beliau  bersabda;  'Hendaknya  kalian  berjalan 
dengan  cepat'.  Kami  lalu  beijalan  dengan  cepat,  dan  kami  dapati  itu 
lebih  meringankan  kami.”117 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


yj  \Ljs>~  c^IjPCLwa.1  yi  yyS'  y>)  ll jpl-\  ~  )  \  Y/Y  i  ^  Y 

y — ;  - ^«Jl  JLP  Lj Jj-  il^iu£]\  C>\yiup  yj  JLoj>cj>  UjJL>-  cc3b>t-*,l 

C4JLP  4j)l  yyjpj  tlJJL*  Cy.  Cj^  y>  OUiP 

.y£& y.  apSj  N}  'ij*»  Jj-J  Sl  (%-£*_}  {J^=>  OIS'  :  Jli 

2492/117.  Abu  Amr  bin  Ismail  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Muhamad  bin  Abu 

117  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  [  121  | 


Shafwan  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada  kami,  Abdussalam  bin 
Hasyim  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’d  Al  Katib 
menceritakan  kepada  kami  dari  Anas  bin  Malik  dia  berkata,  "Nabi 
tidak  pernah  meninggalkan  suatu  tempat  (untuk  perjalanan  jauh) 
melainkan  meninggalkannya  dengan  shalat  dua  rakaat.”118 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak' 
meriwayatkannya. 

Usman  bin  Sa’d  termasuk  orang  yang  disepakati  haditsnya. 

L3l  jj\  )  a/ Y  1  ^  Y* 

.r  a  ~>r  a  '•y)  ■/*  a  U  c 

J' — 5  :  J  :  JlS  Ji  ^  Cf-  A  J  <y 

f  'e,  •  '  *i  *'  J,  i  „  "  '  ,Jt/  ^ 

(* — j — J  4jl'  ^  J^  ki»l  (_5?^j 

.IjuI  oUj>-j  jl  jy~i  ^  C» 

2493/118.  Syaikh  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami), 
Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Al  Mufadhdhal 
menceritakan  kepada  kami,  Ashim  bin  Muhammad  bin  Zaid  bin 
Abdullah  bin  Umar  bin  Al  Khaththab  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  ayahku  berkata:  Ibnu  Umar  «$>  berkata:  Nabi 
Allah  %  bersabda,  "Seandainya  umatku  tahu  apa  yang  akan  terjadi 
pada  perjalanan  seorang  diri  seperti  yang  aku  ketahui,  maka  tidak 
akan  ada  seorang  pun  berani  berkendaraan  (menunggangi  binatang) 
seorang  diri  pada  waktu  malam  untuk  selamanya.  ”* 19 

1 18  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  tidak  shahih,  karena  Abdus- 
Salam  dianggap  sebagai  pendusta  oleh  Al  Fallas,  sedangkan  Utsman  layyin 

119  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


|  122  |  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


jj\j  C<s ^  C £ j  ^ a/y  t  ^  t 

-X^s>^  aJJI  Xs-  jj'\  LjJls-  l'yii  c^S""j^Jl  jjjjt?!-  J ^Ssj 
>  4jj|  AjcjP  Ijj c^LeAlil  wLo^>t^»  Attl  wL^P  LjJl>-  C(_£JUatil 

cL_^^-  ^  Cf>  J*  'u*  ‘f  J3'  M  'u *  ‘J)s 

' — ^J1  •'<-)_**!  'UaJcj  0*)U-j  _/~=^  ^  J^J 

«Uli  j  ^jIp  l ^Sli  cOIjU 2-Ji  01  :Jl5  tLLfti 

c — s\Sr  j — 1  ciiiiLCs  g*j>r  ^  ui  <uipij  c^Lji  jUl-j  aIIp  a»i 

j*-L — ^  j  a^Ip  au!  ^^lv3  ^~Jl  t5^  b-ta  *cJl*  iaJ!  Lgj  a3  ^jL/a7 

.  0  jl^Jl  ^^P  t^JJi  wLLP  AjJL>- 


2494/119.  Abu  Zakariya  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anbari 
dan  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ja’far  Al  Muzakki  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Abdillah  Muhammad  bin 
Ibrahim  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin 
Muhammad  An-Nufaili  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin 
Amr  Ar-Raqi  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  Karim,  dari 
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  #,,  dia  berkata,  "Seorang  laki-laki  keluar 
dari  Khaibar  dan  dua  orang  laki-laki  membuntutinya,  lalu  ada  seorang 
laki-laki  berkata  kepada  kedua  orang  ini,  'Kembalilah  kalian  berdua!' 
Dia  mendapati  mereka  berdua  dan  menahan  mereka  untuk  mengikuti 
orang  tadi.  Kemudian  orang  yang  menahan  ini  berkata,  'Kedua  orang 
tadi  adalah  syetan.  Sampaikan  salam  kepada  Rasulullah  f§  dan 
beritahukan  kepadanya  bahwa  kami  sedang  mengumpulkan  harta 


Al  Mustadrak  —  |  123  | 


zakat  kami.  Jika  memang  itu  bisa  diberikan  kepadanya  maka  kami 
akan  mengirim  orang  untuk  mengantarkan  harta  zakat  itu  kepada 
beliau'. 

Ketika  orang  tersebut  menghadap  kepada  Rasulullah  H,  dia, 
menceritakan  hal  itu,  maka  di  kala  itu  beliau  melarang  berjalan 
sendirian.”120 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


\£ J — 9-  tiy j.  Z*j  (jj  —  \  Y  •  /  Y  i  ^  ° 

^ _ jl  LjA>-  4J1I  £j3 

j*  ‘s-e*-5,  o*  J.A*  ^  ^ 

4 - lL>  4&I  ^ 4jil  J <J  JUi  c yL»  ^  j  DI  to-ti-  (ji- 

4J1I  J — «dil  J yjjj  jLfli  d-X?-l  c...«>wg  L*  ijLfli  ,y* 

j  AjS^JIj  tpUl)a.-S»  DU^I _^lj  tDUa~i  aIp 

2495/120.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul 
Hakam  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Abu 
Fudaik  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Harmalah 
menceritakan  kepadaku  dari  Amr  bin  Syu’aib,  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya,  bahwa  seorang  laki-laki  baru  tiba  dari  sebuah  peijalanan, 
maka  Rasulullah  f§  berkata  kepadanya,  "Siapa  yang  menjadi 
temanmu?”  Dia  menjawab,  "Tidak  ada  yang  menemaniku.” 
Rasulullah  bersabda,  " Orang  yang  berkendaraan  sendiri  adalah 

120  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


|  124  |  —  Al  Mustadrak 


syetan,  jika  berdua  berarti  dua  syetan,  dan  jika  bertiga  barulah 
pengendara.  ”121 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Syahid-nya  adalah  hadits  Abu  Hurairah  dengan  sanad  yang 
shahih  sesuai  syarat  Muslim: 


_ i-  cjiiil  J  J-plll. 1  \h 

_ St  «J _ *£■  tj _ ;  o  j. _ i^Jl  coy^~  yj  n£ds>r 

(3s— i'  ^  ^  y 

J : JlS  jUl*j  ^Ilp  aibi  ^^11^  aJil  J Di  c<up  <&l  j  5 jjy» 

.LSj  tDilUa^i  pUS^ftj  cDUali 

2496/121.  Ismail  bin  Muhammad  Al  Fadhl  mengabarkan 
kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Hamzah 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Mughirah  bin  Abdurrahman  Al 
Makhzumi  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Ajian  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Az-Zinad,  dari  Al  A’raj,  dari  Abu  Hurairah 
bahwa  Rasulullah  bersabda,  "Orang  yang  sendirian  itu  syetan,  dua 
berarti  dua  syetan,  dan  tiga  orang  adalah  berkendaraan.  ”122 


J» — yaj  j — >  y  wL» 'J*  jiior  —  \  YY/Y1^V 

LjJ _ >-  t  y »lp  yi  5  (A>Lj»I 

121  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  " 

122  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  125  1 


OlJIp-  <5si  ^3  d*  <X*jLs>  °y>  caIL.  j 

^  ‘ja  I  yP  (_5^  (£< j  <&'  j^3  Ail'  Jj-j  'j' 

.4-oJbst»Jlj  <— -> ^ j  , 

2497/122.  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Nushair  ; 
Al  Khaladi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Aswad  bin  Amir  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah, 
dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Rasulullah  §j|  melarang 
minum  dari  mulut  kendi  dan  mengendarai  hewan  jallalah  (hewan 
yang  memakan  kotoran)  dan  mujatstsamah  (yang  dilempar  sampai 
mati  atau  jatuh  ke  tanah).123 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Syahid- nya  adalah  hadits  dari  Abdullah  bin  Amr,  dengan 
tambahan  redaksi: 

J  ci  %  '  Y  r  h  t  *  A 

t Ljj£-  t J» y/2S>z}\  (3Wvl  J  iljwL?-  C (ji J 

JLP  oSd  ’je-  t4-J  Jf-  J  jJ**  °J&  J  ^ 

,'r  a  j,  A  „  ,  „  „  0  i, 

- gj  (J^-J  4ii'  Jj-'j  tU^^-  AlSl  J.  Aili 

J— i — ^ jST" j  abUJi  ^  j  jp  f ji 

123  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  " 


|  126  |  —  Al  Mustadrak 


2498/123.  Bakr  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Ubaidullah  bin  Idris  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Hadhrami  menceritakan  kepada  kami, 
Wuhaib  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Thawus 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Syu’aib,  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya  (yaitu  Abdullah  bin  Amr  bahwa  pada  Perang  Khaibar 
Rasulullah  #  melarang  daging  keledai  yang  jinak,  binatang  jallalah, 
serta  melarang  mengendarainya  dan  memakan  dagingnya.124 


i  Jilk^  ,v  «dsl  -Cp 


•.n/i — s  ii'j: — iiJi  j  ‘(jr' y  <y-  <y 


— >  Y  l/Y  t 


Jl\  JS>  J*  CC-JllU  Ji  13^- 

J*- J  jp  Jjj'  lli  cL-$Xp  a»1  y^j 

ia _ M,  j _ *  a^I*L  J d)l5^  'j*  -  ^ 

jf  4 _ k'!!  ^ — %-  aJ  c^' -r*  cy 

aSjI  J _ aJJI  J  y*' Jl  dJLJi  -ti  g  Jp  tiJJ3  Aj 


_^p  aJ)I  J_pli  4^ 


124  Hadits  ini  tidak  ada  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan,  "Amr  bin  Syu’aib  bin  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Amr  bin  Ash 
.bin  Wa'il  As-Sahi  dikatakan  oleh  Abu  Zur’ah,  'Mereka  (para  ulama) 
mengingkarinya  karena  dia  terlalu  banyak  meriwayatkan  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya.  Alasan  mereka  yaitu,  dia  hanya  mendengar  sedikit  hadits  dari  ayahnya 
itu,  lalu  dia  mengambil  lembaran  (catatan)  yang  ada  padanya  dan 
meriwayatkannya.”  (Al  Mizan,  3/264). 


Al  Mustadrak  —  1  127  | 


2499/124.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  mengabarkan  - 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Musa  dan  Yahya  bin  Al  Mughirah  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Jarir  menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  As- 
Sa'ib,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  «$>,  dia  berkata,  "Ketika 
Allah  %  menurunkan  ayat,  'Dan  janganlah  kamu  dekati  harta  anak 
yatim  kecuali  dengan  cara  yang  terbaik'.  (Qs.  Al  An’aam  [6]:  152) 
'Sesungguhnya  orang-  yang  memakan  harta  anak  yatim  secara 
zhalim...  api  neraka  yang  menyala'.  (Qs.  An  Nisaa'  [4]:  10)  maka 
yang  memiliki  anak  yatim  bergegas  pergi  dan  segera  memisahkan 
makanan  mereka  dari  makanan  anak-anak  yatim  tersebut,  demikian 
pula  minuman  mereka.  Jika  ada  sisa  makanan  mereka  maka  itu 
dibiarkan  (tidak  boleh  disentuh)  sampai  dimakan  lagi  oleh  anak  yatim 
itu,  atau  rusak  dengan  sendirinya,  barulah  kemudian  dibuang.  Hal  itu 
memberatkan  mereka,  maka  mereka  mengadukan  hal  itu  kepada 
Rasulullah  sehingga  turunlah  ayat,  ’...  dan  mereka  bertanya 
kepadamu  tentang  anak  yatim,  katakalah,  "Mengurus  urusan  mereka 
secara  patut  adalah  baik,  dan  jika  kamu  bergaul  dengan  mereka, 
maka  mereka  adalah  saudaramu...".'  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  220). 
Akhirnya  mereka  menggabungkan  makanan  dan  minuman  mereka 
dengan  makanan  dan  minuman  anak-anak  yatim  itu.” 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Para  Ikita  meriwayatkan  hadits  ini  sebagai  pembahasan 
keringanan  dalam  hal  pertengkaran  pada  peperangan. 

125  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


|  128  |  —  Al  Mustadrak 


Syahid-nya  yang  menjelaskan  secara  terperinci  adalah  hadits 
Wahsyi  bin  Harb: 


'  l  ^ ■>-  _ j  _ Jl  »A-P  j^\  —  ^  Y  o/y  o  •  • 

1'  Jl  -c.  (J j  OL*JLj  Uji-  Cl— ObJl 

U*  Cf-  'f  J’”  <y  O*  u*  'A^°' 

"  s  „  o-  «s*  o  ,•  s !  „  0  ^  £ 

J ll  :  JlS  DI  c4iP  attl  yjD* J 

lj__>t*j^rl  tj»^sj»ljtL  j^p  0_j5 jv5sJl*JL9  ;Jl5  .£~io  b*j  c4^ 

iijl^  ail  j*l>l  I j^Solj  caIIp 


2500/125.  Abu  Muhammad  Abdurrahman  bin  Hamdan  Al 
Jallab  mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Hatim  Ar-Razi  menceritakan 
kepada  kami,  Sulaiman  bin  Abdurrahan  Ad-Dimasyqi  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami  dari 
Wahsyi  bin  Harb  bin  Wahsyi,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  (yaitu 
Wahsyi  bin  Harb  ^),  bahwa  seorang  laki-laki  berkata,  "Wahai 
Rasulullah,  kami  makan  tapi  kami  tidak  merasa  kenyang.”  Rasulullah 
pun  bersabda,  "Mungkin  kalian  makan  secara  terpisah-pisah. 
Cobalah  berkumpul  jika  sedang  makan  dan  sebutlah  nama  Allah, 
niscaya  kalian  akan  diberkahi.  ”126 


Lil  ci— >jaxj  ^  ^LoJl  jj!  Lj-b>-  —  YY'i/Y0*  Y 

cD->jl - >dl  jjj  J^oP-  ^ j*>-\  CC—J&J  clH^  Cj*^Sx3l  J-P  'j!  aMI  JLP 

126  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Kami  meriwayatkannya  sebagai 
syahid." 


Al  Mustadrak  —  |  129  | 


y^  t/1  l£^'  y/  ^P 

tjjA. )l  lj—*  J»-L*>J  <J-P  A\J|  Alll  (J yjij  -01  C4JLP 

4 Af-  a\SI  ^1 s*a  AJll  (J y* j  ‘A  (Jl-fii  lO ^?rLfc  AlSl  (J J^>J  b  I  JIa9  , 

I(Jl 9  _L>-I  (JjJJ  iL^ScJ!  AJ^ij  l\  ^iJl  dJ  ^pjtA  A9  I^jL»>J 

cfJ — 1  lol  Ols  tl*.^  oL^li  ^rjij  :<JlS  t*y  i JlS  ?dJL5  Lol  : Jli  c<_£l jjI 

^lj  ItAlsni 

2501/126.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul 
Hakam  memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan 
(kepada  kami),  Amr  bin  Al  Harits  mengabarkan  kepadaku  dari  Darraj 
bin  Abu  As-Samh,  dari  Abu  Al  Haitsam,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  %, 
dia  berkata:  Seorang  laki-laki  berhijrah  kepada  Rasulullah  f§  dari 
Yaman,  dia  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  aku  telah  berhijrah." 
Rasulullah  ff)  berkata  kepadanya,  " Kamu  sudah  berhijrah  dari 
kesyirikan,  tapi  sekarang  ini  (yang  dibutuhkan)  adalah  jihad.  Apakah 
kau  masih  memiliki  saudara  di  Yaman?"  Dia  menjawab,  "Kedua 
orang  tuaku.”  Beliau  berkata,  "Apakah  mereka  berdua  telah 
mengizinkanmu?  ’’  Dia  menjawab,  "Tidak.”  Rasulullah  pun  bersabda, 
"Pulanglah,  mintalah  izin  pada  keduanya,  jika  mereka  berdua 
mengizinkan  maka  berjihadlah,  namun  jika  tidak  maka  berbaktilah 
kepada  keduanya!  ” 127 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini,  akan  tetapi  mereka  sepakat 
meriwayatkan  hadits  Abdullah  bin  Amr  dengan  redaksi:  ” maka 
berjihadlah  pada  keduanya  (orang  tua)!” 

,27  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Darraj  perawi  yang  lemah  sekali 
( waah 


[  130  |  —  Al  Mustadrak 


Agito  tf^-1  -UY/.Y  o  .  Y 

:pT^-  ^!l  Jli  :Jii  ^  lL^0^'  £>3'  ^ 

j _ p  tA_J  <-cy^")\  ^  ci  ^  ^  <y-  <y-  J^j> 


^Jx*  iil  JL^  yi  (Jl  aIp  AiSi  01  caIaU*-  jj  AjjIL. 

YSjl _ ilj  iiif  :Jli  C^i  01  oijl  :JUi  ij£-j 

.l^irj  Jklp  A^tJl  Ols  ll4>3^^  4—*^l  ‘3^*  -Jl^ 


2502/127.  Ismail  bin  Muhammad  Al  Faqih  mengabarkan 
kepada  kami  di  Riyy,  Muhammad  bin  Al  Faraj  Al  Azraq  menceritakan 
kepada  kami,  Hajjaj  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Ibnu  Juraij  berkata:  Muhammad  bin  Thalhah  mengabarkan 
kepadaku  dari  Abdullah  bin  Abdurrahman,  dari  ayahnya,  dari 
Mu’awiyah  bin  Jahimah,  bahwa  Jahimah  %  mendatangi  Nabi  #  dan 
berkata,  "Aku  ingin  beijihad,  maka  aku  mendatangi  engkau  untuk 
bermusyawarah  denganmu.”  Beliau  lalu  bertanya  kepadanya,  "Apakah 
kamu  mempunyai  ibu?”  Dia  menjawab,  "Ya.”  Beliau  bersabda, 
" Pergilah  kepadanya  dan  berbaktilah  padanya,  karena  surga  ada  di 
kedua  kakinya!  ”128 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


j _ j  'J*  \SjjS-  t  Ja*J1  jj  lLd>-  —  ^  Y  a/y  °  *  Y’ 

j>  l2o>-  cJ-pill-1  j>  J **y  i  jj  y6\  aIp 

ol^iil  ly  caIp  aJJI  J  A^Ji?  b!  01  caIp  aJJI  ,^Pj  ,j~i'  ^ 
128  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  131  1 


lUbl  1j  :l ^lUii  tUL-ij  L?1- I DI  c£jl  •  Jl-^  ^  — jjjj  Isli^- 

J^3  J N  (_5^^  £*J  (^  (*-^- J  LS^3  LS^'  t*  ^ 

j» — ^  ccjU  JUJl  DJIp  jj"  iD^3  c'-*-6^p  Aji'  ls^J  ' 

.^JJ  lli  :ju  i^bl  4*-!»  *^i  f jiD3^  f 

2503/128.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Mu'ammal  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  bahwa  Abu  Thalhah  % 
membaca  Al  Qur'an,  "Berangkatlah  dalam  keadaan  ringan  maupun 
berat"  (Qs.  At-Taubah  [9]:  41).  Dia  lalu  berkata,  "Aku  berpendapat 
kalian  diperintahkan  untuk  berangkat,  baik  yang  tua  maupun  yang 
muda.”  Mereka  (para  sahabatnya)  lalu  berkata,  "Wahai  bapak  kami, 
engkau  sudah  puas  beijihad  bersama  Nabi  H  sampai  beliau  meninggal 
dunia,  juga  bersama  Abu  Bakar  dan  Umar,  maka  biar  kami  saja  yang 
berperang  menggantikan  engkau.”  Tapi  dia  enggan,  dan  akhirnya 
mengarungi  lautan  (untuk  jihad)  sampai  dia  mati  (di  kapal).  Mereka 
tidak  menemukan  pulau  untuk  menguburkannya  kecuali  setelah  tujuh 
hari  berlalu,  namun  jenazahnya  tidak  berubah.129 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  mereka 
berdua  tidak  meriwayatkannya. 


'J  j,  j^l  jup  12j£-  J  y  <\  h  o.  i 

j l\U  j — I  J  J  J* 

aljlp  <3 i\  'J\  tzJC>  : Jli  J 

129  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  132  1  —  Al  Mustadrak 


:  J' — 9  ^  ^=Li^3  \j)j — fpJ  Ji-j  3^-  ^  Jj5 

tljisl _ iis  C jA\  f.Lp-1  W3”  j*-^“ J  ^JLf-  ^  (J^^j 

.J*4*Up  OlS'j  c  j*_$1p 

2504/129.  Abu  Al  Abbas  As-Sayyari  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdul  Aziz  bin  Hatim  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin 
Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Mukmin  bin 
Khalid  Al  Hanafi  menceritakan  kepada  kami,  Najdah  bin  Nufai’ 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  Ibnu  Abbas 
i%,  tentang  firman  Allah,  "Kalau  kalian  tidak  mau  berangkat  maka 
Allah  akan  mengadzab  kalian  dengan  adzab  yang  pedih.  ”  (Qs.  At- 
Taubah  [9]:  39).  Dia  berkata,  "Rasulullah  memerintahkan  salah 
satu  klan  (distrik)  bangsa  Arab  untuk  berangkat  jihad,  namun  mereka 
merasa  berat,  sehingga  hujan  ditahan  untuk  mereka,  dan  itulah  adzab 
untuk  mereka.”130 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


£j _ '■>-  j—Aiu  jl ^LjJI  —  \  Y  •  j  y  O  >  o 

j\ - 1p  tdlj Lif  CfST  ^  ^ 5>o  luJj-  lOUp  ^  ^Js-  ijj  Jl 

J J  y '  Jl  <&'  Jf\  'j* 

A^»  4il  AJLp 

2505/130.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan 
;  kepada  kami,  Yahya  bin  Adam  menceritakan  kepada  kami,  Syarik 

.  130  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  - —  [  133  | 


memberitakan  (kepada  kami)  dari  Amar  Ad-Duhni,  dari  Abu  Az- 
Zubair,  dari  Jabir  dia  me-rafa  ’-nya  kepada  Nabi  H,  bahwa 
bendera  yang  dipakai  ketika  memasuki  Makkah  adalah  (berwarna) 
putih.131  ' 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Syahid- nya  adalah  hadits  Ibnu  Abbas 


UjjL^  yj  y  JL Jsj  j)\  LjJL>-  — )  V )  /  y  °  •  *\ 

y _ j  J _ jJj  (3L?w>l  y  LoA?-  J* 


&  c/*1— **  u— i'  o*  ci  j? 

A  ^  "d^  cLo. g :p 


2506/131.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Musa  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Ishaq  As-Sailahini  menceritakan  kepada  kami,  Yazid 
bin  Hayyan  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Mijlaz  Lahiq  bin  Humaid 
mengabarkan  kepadaku  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata,  "Bendera 
Rasulullah  f|  berwarna  putih  dan  panjinya  berwarna  hitam.”132 


C  yA*J  y  y\  —  ^  Y  Y  /  Y  o  «Y 

^ — jl  y&  C jjI  y jpl-\  y\  Ljl  XS-  y  <0Jl  Xs-  y 

131  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

132  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Yazid  adalah  perawi  yang  dah’if.” 


1  134  |  —  Al  Mustadrak 


isi  ai^  J*  ‘j**  c?-  t f  <-iJ^'i 

j p  ^jt — li  cj — Zrj  yj' — ^  i^rl&  ^  : 3^ 

j*J  C4&1  ^  Ji*j  ui>-  J^l  3aI  cJ-A3  ^  U»li» 

^ _ ll  LJfcii  Js'  J^J?^  (*-^*^  Oj*^Uj  t<JlL3\ 

j p  <dll«i  <A%<  c-^»*J  j*j  i ^  ^  s-4^’  tl^  t_s^  ' 

j ll  I^Ip  CiJll-  c^Ju  :  Jli  ?yll3  J*  3  Jlis 

ijl  apSi!  LjoIS  :  Jli  ciut  J~l-  yi  j£>  uo-  JlkJl  :  JlSi 

cJlS"  01  <&lj  <dU  (%JLp  !Aj  ^-llli  {jJu  :Jl5  t^lj  «-^j 

^-yj  c  Jjjli  '[/j  pll-y  Yi  OlS''  U  j  cjtuJ  y£  ojjp  Jjf 

oL_jiVjJl^  l _ <Jl  ^U>x-v9  o>Ljil*Jl  Oj^o  t^a-SCs  iLAjull 


^  ^  t<j£?  <j}  3^A/^'  0?3  ‘3^>3J1  <J[  ir?  ^ 

c  Jj_5  ^p  op>*  J**  ‘^J'3^3  OiT  4[ 

J«  <^>  Ji  ^JJ 


2507/132.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul 
Hakam  memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan 
(kepada  kami).  Abu  Shakhr  mengabarkan  kepadaku  dari  Abu 
Mu’awiyah  Al  Bajali,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  #J3 
bahwa  dia  menceritakan  kepadanya:  Ketika  aku  sedang  duduk  di  Hijr 
(Hijr  Ismail),  seorang  pemuda  bertanya  kepadaku  tentang  Al 
’Aadiyaat  dhabhaa  {kuda-kuda  yang  berlari  kencang  dengan 
terengah-engah)  (Qs.  Al  ’Aadiyat  [100]:  1),  maka  aku  berkata 
kepadanya,  "Itu  adalah  kuda-kuda  yang  menyerang  di  jalan  Allah, 


Al  Mustadrak  —  |  135  I 


kemudian  kembali  lagi  pada  waktu  malam,  dan  mereka  (pasukan) 
membuat  makanan  serta  menyalakan  api." 

Dia  lalu  pergi  dariku  dan  mendatangi  Ali  bin  Abu  Thalib  % 
yang  sedang  memberi  minum  di  Zamzam.  Dia  bertanya  juga  kepada 
Ali  tentang  makna  Al  ’Aadiyaat.  Ali  berkata  kepadanya,  "Apakah  kau 
sudah  menanyakan  hal  ini  kepada  orang  lain  sebelum  aku?”  Dia 
menjawab,  "Sudah,  kepada  Ibnu  Abbas,  dan  dia  mengatakan  bahwa 
itu  adalah  kuda-kuda  ketika  menyerang  di  jalan  Allah."  Ali  berkata, 
"Pergilah  dan  panggil  dia  untuk  menemuiku." 

Ketika  aku  (Ibnu  Abbas)  sudah  berada  di  atas  kepalanya  (di 
tempat  yang  sedikit  tinggi,  sementara  Ali  di  tempat  yang  sedikit 
rendah),  Ali  berkata,  "Kamu  memberi  fatwa  kepada  manusia  tentang 
sesuatu  yang  tidak  Allah  beritahukan  kepadamu?  Demi  Allah,  perang 
pertama  dalam  Islam  adalah  Perang  Badar,  dan  kami  hanya 
mempunyai  dua  kuda,  yaitu  kuda  milik  Az-Zubair  dan  Miqdad  bin  Al 
Aswad,  jadi  bagaimana  mungkin  ada  beberapa  kuda  yang  terengah- 
engah?  Kuda-kuda  yang  terengah-engah  itu  adalah  yang  dari  Arafah 
ke  Muzdalifah,  dan  dari  Muzdalifah  ke  Mina,  mereka  menyisakan 
debu-debu  ketika  ladam  kaki  dan  kukunya  menginjak  tanah.” 

Aku  pun  mencabut  ucapanku  dan  mengikuti  apa  yang 
disampaikan  oleh  Ali.133 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.  Mereka  berdua  ber-hujjah 
dengan  Abu  Shakhr,  yaitu  Humaid  bin  Ziyad  Al  Kharrath  Al  Mishri 
dan  Abu  Mu’awiyah  Al  Bajali,  yang  merupakan  ayah  dari  Ammar  bin 
Abu  Mu’awiyah  Ad-Duhni  Al  Kufi. 


133  Adz-Dzahabi  dalam  At-TaUchish  berkata,  “Tidak,  demi  Allah,  tidak  ada  nama 
Abu  Mu’awiyah  dalam  Kutubuts-Sittah.  Al  Bukhari  juga  tidak  menjadikan  Abu 
Shakhr  sebagai  hujjah.  Khabar  ini  juga  munkar." 


1  136  1  —  Al  Mustadrak 


b\  iikii  ^  ^  r  r/  t  o .  a  , 

a  .a&  ^jJL?-  JLjt*»  a\jl  -A-P  ^jI  UjA>-  cOI-Aj j  aJjl 

<^1  ^  c5b*— I  1^“^“  o* 

4jutj  JlisJl  I jllp  jjC*1  c-aS””  :  Jl5  fji  1 3j^*  ‘5^'  0^ 

(JjU^  U  ;<Jl5  (JtlaJi  j*j2s>~  LJlS  t(Jlj  131  A-*  (J j-jJ  O ^ 

,J>  ijli  tjlirjl  oJU&  ^jip  ^ jIJl  UI  J  cjl*J  la^  U4  IC-J-a3  4jIj  C-4 
jJ ^  J  <uip  alil  (^giv3  aM'  J  y*  j  C~jI  J  ^1»  vii^_j5  4jI  J  C-jl  (3  jl^*  Ij 

. <> j5  4alj  C— ?xJ  (Ja- Jl  ^JjLaj  DI  D15"" 

2508/133.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Zaidan  memberitakan  (kepada  kami).  Abu 
Sa’id  Abdullah  bin  Sa’id  Al  Kindi  menceritakan  kepada  kami,  Uqbah 
bin  Al  Mughirah  Abu  Al  Ala'  Asy-Syaibani  menceritakan  kepadaku, 
Ishaq  bin  Abu  Ishaq  Asy-Syaibani  menceritakan  kepadaku  dari 
ayahnya,  dari  Mukhariq  bin  Sulaim,  dia  berkata:  Aku  pernah  beijalan 
bersama  Ammar  bin  Yasir  pada  Perang  Jamal,  dia  mempunyai  sebuah 
tanduk  yang  digantungkan  di  pelana  kudanya,  yang  digunakan  untuk 
kencing.  Ketika  tiba  di  tempat  pertempuran,  dia  berkata  kepadaku, 
"Wahai  Mukhariq,  bawalah  bendera  kaummu!”  Aku  berkata,  "Aku 
tidak  ikut  perang  dengan  keadaan  seperti  ini  pada  hari  ini.”  Dia 
berkata,  "Bawa  bendera  kaummu,  wahai  Mukhariq,  karena  aku 
melihat  Rasulullah  ||  mensunnahkan  agar  seseorang  berperang  di 
bawah  bendera  kaumnya.”134 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

134  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  " 


Al  Mustadrak  —  1  137  | 


tOj—sL'  'J  olki  ^iJJi  -  \rtho.<\ 

y — !  J*  ‘ _/^="  o^'  cr’^"  4 <j^  ^  tOUlL.  jj 

J'- — S  :  J' — »  tilp  Al  ^vsj  °ys>  <.Jj£  y  j~*  °y*  cS&jl 

cOj—ijy  ' — IjLs  s-U^-yaJ'  ^  ^  LS^5  ^ 

.  j*-£d  lii-vA;  Oj^vaJj 


2509/134.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan 
kepada  kami,  Bisyr  bin  Bakr  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Jabir 
menceritakan  kepadaku  dari  Zaid  bin  Artha'ah,  dari  Jubair  bin  Nufair, 
dari  Abu  Ad-Darda  «j&,  dia  berkata:  Rasulullah  g|  bersabda,  "Carilah 
aku  di  antara  orang-orang  yang  lemah,  karena  sesungguhnya  kalian 
diberi  rezeki  dan  tertolong  karena  orang-orang  lemah  di  antara 
kalian.  ”135 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini.  Akan  tetapi,  mereka  berdua 
hanya  meriwayatkan  hadits  Sa’d  bin  Abu  Waqqash  karena  dia 
(Sa'd)  mengira  bahwa  dia  memiliki  keutamaan  dibanding  yang  lain. 


\j Jf'j  y  IjjAs»-  t  JaiU-Jl  [js'  - 1  T' °/t  °  \  * 

l(_£  yti^ ]|  y  lljA^-  tJillll  y  bL>A>-  t  j  Jfa*S\ 

(2  ...-a-  y  (J!jpb*-w»l  y  bj  A>-  tC)\yS-  y  A»P  Uj  A?- 

L_^Ip  Al  —y>j  UJ[e  y*  C^jJl  y  ijj*  y*  id Ujj  y  A ,y„  y P 


135  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  “ 


|  138  |  —  Al  Mustadrak 


IjJ J  ^prLg^»Jl  jll oi  A^ip  CS^9  l)_J"’J  tJ*95"  •4'"'~^ 

.<dll  wLjlp  g- aUI  ^ 

2510/135.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Qasim  bin  Zakariya  Al  Mutharriz  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin 
Muhammad  An-Naqid  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin 
Muhammad  Az-Zuhri  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin 
Imran  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Ismail  bin  Abu 
Habibah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid  bin  Ruman,  dari 
Urwah  bin  Az-Zubair,  dari  Aisyah  «$,,  dia  berkata,  "Rasulullah 
menetapkan  syiar  (tanda  khas)  kaum  Muhajirin  pada  Perang  Badar 
Abdurrahman  dan  Aus  untuk  bani  Abdullah  sedangkan  Al  Khazraj 
untuk  Bani  Ubaidullah.”136 

Hadits  ini  gharib  dengan  sanad  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Dalam  hal  syiar  mereka  berdua 
mengeluarkan  hadits  Az-Zuhri  dari  Katsir  bin  Abbas,  dari  ayahnya, 
"Pada  Perang  Hunain  orang-orang  bertempur  dengan  dahsyat....”  Dia 
lalu  menyebutkan  hadits  panjang  itu  dengan  menyebutkan  syiar-syiar 
masing-masing  suku. 


1 Jl  jji  xL*>l  y\  ~  ^  Y“\/ Y  °  ^  \ 

.#»  i  yjj  j  ajj!  j -p  'j)  (JcpCL->1  ^  jlo^« 

:Jj — k  \j\  3 y/  u’.  ^4^  Cf-  s** 

a\J|  aJJI  j 


*  i*?  3*4  : 


;  Jil  AJU  Jpl  jX- j 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ya’qub  dan  Ibrahim  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  |  139  | 


a j  t£.loJ  c  1*1 y\  cLaj^rj  ^~yjt 

.jJj+y»  \j  ^ 

2511/136.  Syaikh  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ghalib  memberitakan  (kepada  kami), 
Ismail  bin  Abdullah  bin  Zurarah  Ar-Raqi  menceritakan  kepada  kami, 
Umar  bin  Shalih  bin  Abu  Az-Zahirah  Ar-Raqi  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Jamrah  berkata:  Aku 
mendengar  Ibnu  Abbas  berkata,  "Ada  400  keluarga  dan  400  laki- 
laki  dari  Azd  Syanu'ah  yang  datang  bertamu  kepada  Nabi  #,  dan 
beliau  menyambut  mereka,  'Selamat  datang,  wahai  Azd  manusia 
terbaik  dari  segi  paras,  terharum  bau  mulutnya,  paling  berani  bila 
bertemu  musuh,  dan  terjaga  bila  mengemban  amanah,  iyu  adalah 
syiar  kalian,  wahai  yang  ter kabulkan’.  ”137 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


2bi  £*  J  if>f  -)rv 

lljj _ tjL _ 1-  ji$  ^ 

J* QJ  Ji  jJ  Jn  yb  J)  Jn  y)  \2jZ-j 

_ p  cOLa-a.  Ljjl?-  :l _^15  c Jl?-  u^JIp  ^y.  L3l  i'illi 


137  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ismail  adalah  munkarul  hadits 

Saya  (Abdul  Qadir  Atha)  katakan,  "Tapi  dia  dianggap  tsiqah  oleh  Ibnu  Hibban, 
sebagaimana  dalam  Al  Mizan  (1/236)." 


nan  —  Al  Mustadrak 


^ — J3l  .  ^y  yjy1'  ‘«/v5  cji'  o*  s-^k*^  u*  ‘<3^-1  ^ 

.djj^i  y  ^ J^x-f  (j (%-^rf  <1)1  :J yj  (t-^-J  ^Jp  ^  cJ^3 

2512/137.  Abu  Abdirrahman  Muhammad  bin  Abdullah  At- 
Tajir  mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Hatim  Muhammad  bin  Idris 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Nu’aim  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Al  Abbas  Al  Mahbubi  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Sayyar  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Katsir 
menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Bakar  bin  Ishaq  dan  Abu  Bakar  bin  Abu  Nashr  Al 
Marwaazi  juga  mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Muhammad  bin  Ghalib  memberitakan  (kepada  kami),  Abu  Hudzaifah 
menceritakan  kepada  kami,  mereka  (Abu  Hudzaifah,  Muhammad  bin 
Katsir,  dan  Abu  Nu’aim)  berkata:  Sufyan  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Ishaq,  dari  Al  Muhallab  bin  Abu  Shufrah,  dia  berkata:  Ada 
orang  yang  mendengar  langsung  dari  Rasulullah  g|  yang 
mengabarkan  kepadaku  bahwa  beliau  bersabda,  "Jika  musuh  itu 
membuat  kalian  terpaksa  bermalam,  hendaknya  syiar  kalian  berupa 
Haamiim,  maka  mereka  (para  musuh)  tidak  akan  menang.  ”138 

Adapun  yang  diriwayatkan  oleh  Zuhair  bin  Mu’awiyah  dari 
Abu  Ishaq  adalah: 


^  cplC*»  ^  ^  Va/t  °  MT 

138  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Dikuatkan  oleh  Zuhair  bin  Mu’awiyah 
berdasarkan  syarat  Al  Bukhari-Muslim." 


Al  Mustadrak  —  [HTI 


:N' — i  LH  Cf-  (J?  &'^~J 

qi  uJ^Jl  c 3^-^i  yl  lljj^-  c ^‘^3“  c(_r*^J^  (IH  '^kJ>-^  \2ds>- 

:Jl5  jiil-j  4lip  Al  'JA  ^  :Jli  toyv?  gJ 

^  y>-  j^fy-S  l)U  |Jlj  01  :JUii  d)l 'Ju»  y\  vZj  (1M  (-3lk j  Jlij 

2513/138.  Muhammad  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami. 

Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
Al  Harasyi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ahmad  bin 
Yunus  menceritakan  kepada  kami,  Zuhair  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Muhallab  bin  Abu 
Shufrah,  dia  berkata:  Aku  mendengar  dari  seseorang  yang  mendengar 
langsung  dari  Rasulullah  bahwa  beliau  bersabda,  "Jika  mereka 
membuat  kalian  bermalam  maka  doa  yang  kalian  harus  ucapkan 
adalah  haamiim  laa yunsharuun  (mereka  tidak  akan  menang).”139 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
hanya  saja  dalam  sanad  ini  terdapat  mursal  karena  orang  yang  tidak 
disebutkan  namanya  oleh  Muhallab  bin  Abu  Shufrah  adalah  Al  Bara 
bin  Azib. 

cj^-ijill  Al  JuU  olki  J  iis>f  -\r<lro\i 

\2jlS-  ^1p  \2js>-  <y.  ^  ch 

J P  c^Ju  a  ya  ^1  (-JyJl  :Jl5  ^  J* 


139  Lih.no.  2512. 


|  142  1  —  Al  Mustadrak 


:  Ji — i  pi^oj  a&I  {J^>  j  Oi  caIp  <5ii  ,_5^j  vO^  (IH  *C*^ 

.Oj^va^j  S/  jl*^*  ^  ^ 

2514/139.  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Muzani 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Sulaiman 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Hakim  menceritakan  kepada  kami, 
Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  MuHallab  bin  Abu  Shufrah  menyebutkan  dari  Al  Bara  bin 
Azib  bahwa  Rasulullah  #  bersabda, " Kalian  akan  bertemu  musuh 
kalian  besok,  maka  hendaknya  yang  menjadi  syiar  kalian  adalah 
hamiim  laa  yunsharuun.  ”140 

Ada  pula  yang  mengatakan  dari  Abu  Ishaq,  dari  Al  Bara, 
sebagaimana  dikabarkan  kepadaku  oleh  Ahmad  bin  Muhammad  Al 
Anazi:  Usman  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar  bin 
Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Numair  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Ajlah,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Al  Bara  bin  Azib 
dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  " Sesungguhnya  kalian  akan  bertemu 
musuh  kalian  besok.... " 


4A1I  J _ &■  j>  auI  jlp  jA  U  \  i  •  /  y  o  \  O 

t  1'  jj  oLaJif-  jj  Ljl 

j — p  jj  jj\ 

:Jl — i  4-lp  <5sl  'jLp  C<UP  *Jjl  igfj  o* 

N  (*->■  '“tp  Ojilj 


Al  Mustadrak  —  |  143  1 


2515/140.  Al  Hakim  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah 
Al  Hafizh  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  Al 
Anazi  memberitakan  (kepada  kami),  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar  bin  Abu  Syaibah  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Ajlah,  dari 
Abu  Ishaq,  dari  Al  Bara  bin  Azib  dari  Nabi  f|,  beliau  bersabda, 
"Sesungguhnya  kalian  akan  bertemu  musuh  besok,  maka  hendaknya 
yang  menjadi  syiar  kalian  adalah  haamiim  laa  yunsharuun.  ” 


^ jS*  i-jf  talSl  JLP  Ljl  Lil  yt\  L3l 

j — gsi'  £-*  j*  CA  Oi 

J  AjIp  a\J1  J  j*** J  (j'* j  (^V3 j 


2516/141.  Abu  Muhammad  Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwaazi 
mengabarkan  kepadaku.  Abu  Al  Muwajjih  memberitakan  (kepada 
kami),  Abdan  memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  memberitakan 
(kepada  kami),  Ikrimah  bin  Ammar  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Iyas  bin  Salamah  bin  Al  Akwa,  dari  ayahnya  dia  berkata,  "Aku 
ikut  berperang  bersama  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  pada  zaman 

Rasulullah  #,  dan  waktu  itu  yang  menjadi  slogan  kami  — para 
sahabat  Nabi — adalah  "Amit,  amit  (matikanlah,  matikanlah ).”142 


Shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  mereka 
berdua  tidak  meriwayatkannya. 


141  Lih.no.  2512. 

142  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  144  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  memiliki  syahid  lain  sesuai  syarat  Muslim: 


AJilll  ^  j^su  jj!  ol 1  Y/Y  o  ^  V 

c^j-pUL^I  dJJb*  Ot 1*p  jjI  lUjb-  ^ 

^^P  C<LoJL*>  ^old  jjp  Aill  J-P  4^P  (jP  cdij 

C- _ a\  !j*J _ ~oj  <lLp  aMI  ^g~Jl  j  1x2»  015""  ijli  c4_lp  AJll  5^ 

/cJ 

2517/142.  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  menceritakan 
kepada  kami  di  Bukhara,  Sahi  bin  Al  Mutawakkil  menceritakan 
kepada  kami  di  Bukhara,  Abu  Ghassan  Malik  bin  Ismail  menceritakan 
kepada  kami,  Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Utbah  bin 
Abdullah  bin  Abu  Al  Umais,  dari  Iyas  bin  Salamah,  dari  ayahnya 
dia  berkata,  "Slogan  Nabi  ^  adalah  'matikardah,  matikanlah!'.”143 


01 — ^iP  <.(_£  jl*]l  JL +3*j>  JcL>-f  \  tr/Yo^  A 

f  0  '  i  •  \  , ✓fctf  /  ^  ^  j  S  |  /  >  i 

^1  ^^P  cc£j_j£JI  OLi-*  CjO  ^  JL *s»u*  LjJL>-  JLx-» 

a  ,  >  *  *  ,  '  '  '  ^  a,  ,,  o 

aJp  a1)I  Al)!  J  y*»  j  I(Jl5  {j*  J  ii3\s>x^Ai\ 

<JLp  aMI  aJII  (J y*» j  Jliii  c^l U  ^1  Ij  Iojljt^>  ^9 

. j!A?-  Ij  b' 

2518/143.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Katsir  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  Ats-Tsauri 

143  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  145  1 


menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  seorang  laki-laki  dari 
Muzainah,  dia  berkata:  Rasulullah  #  mendengar  seorang  laki-laki 
meneriakkan  slogarmya  (syiarnya)  ”Ya  Haram,  ya  Haram”  maka 
Rasulullah  H  berkata,  "Ya  Halal,  ya  Halal ....”144 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  .Bukhari-Muslim,  meski 
sanadnya  mur  sal. 

Orang  yang  tidak  disebut  namanya  oleh  Muhammad  bin  Katsir 
dalam  riwayatnya  dari  Ats-Tsauri  adalah  Abdullah  bin  Mughaffal  Al 
Muzani. 


tfjL-i-  ptS  J\  'J  f>.  y\ 

£>j\ — ^Ji  J — j  Ld — j***-  j*.  £***•* 

J*-  J*  ^  J*  J* 

*  's,  K  #,  „  A,  „  ,  ,  i 

.Ali.  jJCj  Up  4#l  ^  ^  ^  *»' 


2519/144.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Al  H  asan  bin  Muhammad  bin  Ja’far  Al  Qurasyi 
menceritakan  kepada  kami,  Minjab  bin  Al  Harits  Al  Qurasyi 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Amir  Al  Asadi  menceritakan  kepada 
kami  dari  Sufyan,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abdullah  bin  Mughaffal 
dari  Nabi  sama  seperti  hadits  tadi.14S 


o>  <y- 


fer  y\  -)  £o/w  . 


i  j v?*\  jLaaJI  CY 


144  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

145  Lih.no.  2518. 


|  146  1  —  Al  Mustadrak 


j  j  ‘  J  J-  J ^  cp^ 

j _ ]  j—^f-  01  :c-A _ ?4  jj  j)  yj I  j>  O-Ul^  01  t(_jl4^< 

Al  J_4»J  j  j  J  c/4^4  (,5?  ^  «-r'UaiJl 

(Al  J~ _ 1-  ^  ciCii  (Cf^Jl  j  A. j1  Oj^  4  p-*_J  (44  J  4^ 

j^Jfc^rl  ^  gi  (^?r- j  JtSj  C^L*^»  ^  I jSnJLa  aVSI  <JLo-P  (*-*>  ’(»-g-^  (J^  JyJ 

% _ °aa  ^1p  \°j\j  llis  cl^AS-l  ^  p-gJ  (44'  Asi  Jj4j  •^> 

j4 — Is'  £  :  Jlii  ^  g  Ap  (44  LSl>-  js-  J4l»  clySA*  aCUi-  \j^j!a 
J yu  cAl  J~4  J>  cJ4i  ^1  A_r^\  «A*  *_£&  l%"  :l ^  ?0_yb>Aj 
(4 — Ap  jjtiyrl  jAgJ  4Arj  4ij  ^AA*  ^  AjI  JiIp  :ly  JjL5 
j *  01  jiipf  Al  :'JS  Ju£  O \j?L£~\  A  jAgJ  (*-«-!  (44'  *&'  -jj  djij 

J A  01  j  col j\  *^l  0 jLjazlJ  'j*  JAiil  jAfAfc  01 J  Ojijli  4*  A  ^ll)! 

A>r J  f.\j£j\  OjAUb  4»1j  ylJl  CJ  Olj  C^Aa-^ij  f-Uj  OjlAflJ  L*>lj  ylA 

„  *  /  >  '  „**,'*,, £  'i'  * 

t.A A p  c->j1j  t^Ail  js-  O-AA  j»-^f  t£ y'  tfrl^4--Jl  dAJjl»  Al 

4jl  Uj  j*)  jJ  c^OJl  cJ^t^  'A4  l^J-  Jy-^*  '^4*  (j***’  c_£ j-4  4»  *n' j 
.jvJu» j  aJp  Al  jj  y4j  4»j  4Ji  y  ^J-aj  L»  4J  yP  Ai 


’  2520/145.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Abdullah  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Yunus 
Al  Qashshar  menceritakan  kepada  kami  di  Mesir,  Abdullah  bin  Shalih 
menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  menceritakan  kepadaku, 
Abdurrahman  bin  Khalid  bin  Musafir  menceritakan  kepadaku  dari 
Ibnu  Syihab,  bahwa  Malik  bin  Aus  bin  Hadatsan  menceritakan:  Umar 
bin  Al  Khaththab  %,  keluar  dari  sebuah  majelis,  waktu  itu  dia  berada 


Al  Mustadrak  —  |  147  1 


di  masjid  Rasulullah  f§  dan  mereka  sedang  membicarakan  tentang 
sebuah  pasukan  yang  terbunuh  di  jalan  Allah.  Ada  salah  satu  dari 
mereka  yang  berkata,  "Mereka  adalah  para  pekeija  Allah  yang  mati  di 
jalan-Nya,  dan  mereka  akan  mendapatkan  pahala  mereka  atas  dasar 
itu.”  Ada  pula  yang  berkata,  "Allah  lebih  tahu  tentang  mereka.” 

Tatkala  mereka  melihat  Umar  sedang  menghadap  mereka* 
dengan  bersandar  di  tongkatnya,  mereka  pun  terdiam.  Umar  lalu 
mendatangi  mereka,  lalu  memberi  salam,  dan  berkata,  "Apa  yang 
kalian  bicarakan?”  Mereka  menjawab,  "Kami  membicarakan  pasukan 
ini  yang  terbunuh  di  jalan  Allah.  Ada  di  antara  kami  yang  mengatakan 
mereka  mati  di  jalan  Allah,  maka  pastilah  mereka  mendapat  pahala, 
dan  ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  hanya  Allah  Yang  Maha  Tahu 
apa  yang  pantas  bagi  mereka.”  Umar  lalu  berkata,  "Allah  Maha 
Mengetahui.  Ada  sebagian  orang  yang  berperang  karena  memang 
hobinya  adalah  berperang  dan  mereka  tidak  tahu  hal  lain  kecuali  itu. 
Ada  orang  yang  berperang  karena  riya '  dan  sum  'ah.  Ada  pula  orang 
yang  berperang  hanya  mengharap  ridha  Allah,  dan  mereka  itulah  para 
syuhada.  Setiap  orang  dari  mereka  dibangkitkan  sesuai  dengan  niat 
mereka.  Demi  Allah,  tidak  ada  jiwa  yang  tahu  apa  yang  terjadi 
padanya,  termasuk  orang  ini,  yang  sudah  dijelaskan  kepada  kita 
bahwa  dia  telah  diampuni  dosanya  yang  telah  lalu  dan  yang  akan 
datang  (Nabi  Muhammad)  #.”146 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Mereka  hanya  sepakat 
meriwayatkan  hadits  Abu  Musa  ijgt,  yang  menyatakan  bahwa 
Rasulullah  #  bersabda,  "Barangsiapa  berperang  hanya 
mengharapkan  kalimat  Allah  menjadi  tinggi,  maka  dia  berada  dijalan 
Allah.  ” 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


|  148  1  —  Al  Mustadrak 


tJ£ji  J  fef  ^ 

(j _ i  JlL?-I  ^j3  4» I  JLp  Lji  j**^  C?- 

c  i _ _ jl  jj _ p  iSjlp  ^jjl  l'VlS 

: Jl5  c^^oiUl  s-liioJi  ^1  ‘jS-  id°j& 

{jr~»  J?  °>4  c5^tj  :  Jjid  m*  ji  j~* 


01  4_Ld j  iJL^i  0!^  cj\j>  jl  0!^i  jl  |*Ssj 

^ 9  ajbtciii  15 jJ  jl  L^S  4ll^-lj  J 15  jl  4jjb 

Ji5  ^  aIp  a&1  Jl5  llS"  l_jJy  (jpj  ^i"b  I^Jy: 

^5  j^3  <JL> jl  d)ll 


2521/146-  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami.  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad 
memberitakan  (kepada  kami), 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  keduanya  berkata:  Ismail  (yaitu  Ibnu 
Ulayyah)  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub,  Hisyam,  dan  Ibnu 
Aun,  dari  Muhammad,  dari  Abu  Al  Ajfa  As-Sulami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Umar  bin  Al  Khaththab  berkata,  "Sepantasnya  kalian 
tidak  mengatakan  siapa  yang  mati  dalam  peperangan  kalian  bahwa  dia 
mati  syahid  atau  si  fulan  syahid,  bisa  jadi  dia  menyimpan  emas  dan 
perak  di  kendaraannya  dan  sebenarnya  dia  ingin  berdagang.  Oleh 
karena  itu,  jangan  katakan  seperti  itu,  tapi  katakanlah  sebagaimana 


Al  Mustadrak  —  |  149  1 


yang  dikatakan  Nabi  $H,  "Barangsiapa  mati  atau  terbunuh  di  jalan 
Allah,  maka  dia  di  surga.  ”147 

Hadits  ini  penting  dan  shahih,  tapi  mereka  berdua  tidak 
meriwayatkannya  karena  ada  perkataan  Salamah  bin  Alqamah  dari 
Ibnu  Sirin,  bahwa  dia  berkata:  Diberitakan  kepadaku  dari  Abu  Al 
Ajfa. 

Insyaallah  akan  aku  sebutkan  dalam  pembahasan  nikah, 
dimana  hal  itu  dijadikan  dalil  untuk  menyatakan  ke-shahih-an  hadits 
ini. 


(  litl  r>x-  ll  i _ J^A*J  ^  Aji!  J--P  Jjl  \  tv/wr 

_ j  .jLA-  Ljl  tOjjL*  ^  -k>j>  U>1  au!  juS-  ijj 

oSCp  oJti-  *^p  ceS Cp  J>  *^P  Ca!^P  a1 St  “^p  caIL- 

Ij _ P  : Jli  j*lAj  aIIp  Al  jfc®  ^ill  of  caIp  Al  ^3  yj 

•c$jj  £  aII  ^up  *yi  ajijp-  Si 

2522/147.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  memberitakan  (kepada 
kami),  Hammad  bin  Salamah  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Jabalah  bin  Athiyyah,  dari  Yahya  bin  Al  Walid  bin  Ubadah,  dari 
kakeknya  (yaitu  Ubadah  bin  Shamit  %>),  bahwa  Nabi  bersabda, 
"Barangsiapa  berperang,  sementara  dia  tidak  memiliki  niat  lain 
selain  harta,  maka  ia  hanya  akan  mendapatkan  yang  ia  niatkan.  ”148 


147  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  Diriwayatkan  pula 
oleh  Salamah  bin  Alqamah  dari  Muhammad,  dia  berkata,  'Aku  diberitahukan 
dari  Abu  Al  Ajfa'." 

148  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


|  150  1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Syahid  hadits  tersebut  adalah  hadits  Ya’ la  bin  Umayyah: 


1&-  isp »  'y  lA/YoYr 

(3 — -Uli»  ^  jwj  i0\j  y  jj'  \3j*-  y. 

^ — J3l  OIS"  :  JlS  caIp  &\  v>l  ^  y>  cdljj-»  ^ 

J_Jrj  OlTj  c^y  ^15  (=s*£a  ^  jX- j  4^  &\ 

:J\ _ 5  :cJU  c lil  L 'a  :Jlii  c-i^a  u— *5”y 

4I1p  <5ll  yJjl  Jif-  05fl  ’.C-iS  ^  <J=>- 

y;  lila  c joIjS  4jS^  dJJj  tjj- jf  4JI  y  W  ^  (%-^> j 

4-Ip  aHI  JlSi  4-Ip  ^  {J^  <sj 

.4: rlj P  o?  A^“ 

2523/148.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Taubah  menceritakan  kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Nafi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Basyir  bin  Thalhah,  dari  Khalid  bin 
Duraik,  dari  Ya’la  bin  Umayyah  *$,,  dia  berkata:  Nabi  #  mengutusku 
dalam  sebuah  ekspedisi  beliau.  Pada  suatu  hari  beliau  mengutusku 
berperang,  dan  ada  orang  yang  sedang  mengendarai  kendaraannya, 
maka  aku  berkata  kepadanya,  "Ayo  pergilah  (berperang)!”  Dia 
menjawab,  "Aku  tidak  akan  ikut  bersamamu.”  Aku  bertanya, 
"Kenapa?”  Dia  menjawab,  "Kecuali  kamu  mau  memberiku  tiga 
dinar.”  Aku  berkata,  "Sekarang  setelah  aku  berpisah  dengan  Nabi  # 


Al  Mustadrak  —  |  151  | 


maka  aku  tidak  akan  kembali  lagi  kepada  beliau.  Baiklah, 
berangkatlah  dan  aku  akan  memberimu  tiga  dinar.” 

Ketika  aku  kembali  bersama  pasukanku,  aku  mengadukan  hal 
itu  kepada  Nabi  H,  dan  beliau  berkata,  " Berikanlah  kepadanya! 
Karena  sesungguhnya  itu  adalah  bagianrryp  dari  peperangan  ini.  ”149 


^  oilL  'J  JL^-f  &  J  if^-i  - ^ °u 

luJb-  t^lp  ^  OlliP  i  f  J \2jS~  tSUil  A;jia5l 


- flj  :Jl 9  C jCJ  J  Dlllil-  [jP  J  j >r 

Jil  aJ  JUs  iaIp  <&!  « ji'j*  (J' 

f  __  s,  A  *,  J,  , „  „  , 

c  1»  :JlS  aJLp  aJJI  Alll  j ^  Ait^*  ISjA?-  UJwb^ 


caACsJI  ^jj  a-s  'j'-hij  ^AJl  Jjf  aOp  aJ)1  aMI 

: J\ _ 5  ?aJ  oJLp  lis  : JlS  cL$i^Ai  ^Ai  J^j 


jJLs  JlSJ  dJLjli  jf^j  (Oj jiT"  :<Jts  tcJiis  viA-*  cuLlS 

jU"£  J*-jj  ts?  ls^  4-?— 3  5*  r  : ‘M 

\ _ a  :  Jl _ Si  cA$i a-Ip  aAju  as ^ts  Aj  ^Jli  Ol^Sil  l^sj  aAApj 

:  J jJLi  .01  dJLs  jij  AioJpj  j*-UJl  0-4s  :  Jli  ^A^s  c- L>p 

y&  :  JlSJ  cOl yiM  c-»l Jj  tj*-5lp  jP  JliJ  ^JUJl  c— «JjJ  a^jjS' 

(J  J ^  J  LS^  S-?*— i »  £  S?'  r’  C ^ 

ijjUis  cl^i j*. S  A^jti  AS ^jtS  Aj  ^Jls  c<jLjl  gj jjl  dliapls  Adp  aJSI 


149  Lih.  no.  2522. 


|  152  |  —  Al  Mustadrak 


oo°'  aJ  '{j^i  0>»1^  ^  •  (J^  cJ-j-P  t* 

C4 _ ,  'y>\  ^  i^Jjj  JLiii  il_j3s-  (JliiJ  C-Ax3  CCJ-i^  *cj^  .A^j 

■J^'  LS?  J* 

2524/149.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  bin  Al  Hasan  Al 
Faqih  mengabarkan  kepada  kami  di  Bagdad,  Al  Hasan  bin^Mukram 
menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Umar  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami,  Yunus  bin  Yusuf 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sulaiman  bin  Yasar,  dia  berkata. 
Orang-orang  berpisah  (bubar)  setelah  bertemu  dengan  Abu  Hurairah. 
Lalu  ada  seorang  teman  dari  Syam,  dia  berkata,  "Wahai  syaikh  (Abu 
Hurairah),  ceritakanlah,  kepada  kami  satu  hadits  yang  engkau  dengar 
dari  Rasulullah  Abu  Hurairah  berkata,  "Aku  mendengar 

Rasulullah  #  bersabda,  'Sesungguhnya  orang  yang  paling  pertama 
diadili  pada  Hari  Kiamat  adalah  orang  yang  mati  syahid,  dia 
didatangkan  dan  ditanyakan  nikmat-nikmatnya,  lalu  dia  mengakuinya. 
Dia  berfirman,  "Apa  yang  kamu  amalkan  di  dunia?"  Dia 
menjawab,  "Aku  berperang  sampai  mati  syahid".  Allah 
berfirman,  "Kamu  berdusta,  tetapi  kamu  berperang  agar  dikatakan 
sebagai  pemberani,  dan  itu  telah  dikatakan".  Kemudian  dia 
diperintahkan,  lalu  wajahnya  ditarik  hingga  dia  dilemparkan  ke 
dalam  neraka. 

Lalu  didatangkan  seseorang  yang  mempelajari  suatu  ilmu, 
lalu  mengajarkannya,  dan  membaca  Al  Qur  an.  Dia  mengakui 
nikmat-nikmat  yang  dikaruniakan  kepadanya.  Allah  lalu  berfirman, 
"Apa  yang  kamu  kerjakan  di  dunia?"  Dia  menjawab,  "Aku 
mempelajari  ilmu,  mengajarkannya,  dan  membaca  Al  Qur  an  karena- 
Mu".  Allah  berfirman,  "Kamu  berdusta,  kamu  mempelajari  ilmu  agar 
dikatakan  sebagai  orang  alim,  dan  kamu  membaca  Al  Qur  an  agar 
dikatakan  sebagai  seorang  qari,  dan  itu  semua  telah  diucapkan". 


Al  Mustadrak  —  |  153  | 


Kemudian  diperintahkan,  lalu  wajahnya  ditarik,  hingga  dicampakkan 
ke  dalam  neraka. 

Selanjutnya  adalah  orang  yang  diberi  kelapangan  oleh  Allah 
dan  diberi  berbagai  macam  harta.  Dia  mengakui  nikmat-nikmat  yang 
dikaruniakan  kepadanya.  Dia  berfirman,  "Apa  yang  kamu  kerjakan  di 
dunia?"  Orang  tersebut  menjawab,  "Aku  tidak  mengetahui  sesuatu  > 
yang  engkctti  senang  untuk  menginfakkannya  (harta)  melainkan  aku 
menginfakkannya  karena-Mu".  Dia  berfirman,  "Kamu  berdusta,  tetapi 
kamu  melakukannya  agar  dikatakan  sebagai  dermawan,  dan  itu  telah 
dikatakan".  Lalu  diperintahkan,  maka  ditarik  wajahnya,  hingga 
dilemparkan  ke  dalam  neraka. 150 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  Al 
Bukhari  tidak  meriwayatkannya. 

i'\\  —  N  ° 

_ *>\  J - d  bjJ - ^  Cf- 

4a3jI  j jz-  ^  ; JlS  ^  ^ 

01  ojlSl oJiaj  Ori  ‘J jA 

tlJjJl  ^  J jUjj  (JjLSj  Oli  OtAi  Jis 

J of  0 ^  J{*  J  c j^aJl  s-cS y  'y* J 

L^-  !)Ll5  »±4^  jU^  f  ji  ob  j ^  c-ju  4lip  <&!  amI 

Ss  01  I(Jl5  J*-J  C^lp 

150  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Bukhari  tidak  meriwayatkannya, 
padahal  hadits  ini  sudah  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim.” 


1  154  |  —  Al  Mustadrak 


Lp  ^ £3jj  iLv^j  Ih  Ujj  j»-$->}j  jt-^f  (*-^® 

•  ^  g^J  'j'*3  j  ^  f-fr»!  f*-^J^J  ^ 

2525/150.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami. 
Mahbub  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ishaq  Al  Fazari 
menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  As-Sa'ib,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Abu  Ubaidah  bin  Abdullah  berkata:  Abdullah  bin  Mas’ud 
^  berkata,  "Hindarilah  oleh  kalian  beberapa  kesaksian  berikut  dengan 
mengucapkan  kepada  seseorang,  'Si  Fulan  telah  terbunuh  sebagai 
syahid',  karena  ada  orang  yang  berperang  lantaran  mempertahankan 
kelompok,  ada  yang  berperang  karena  tujuan  duniawi,  ada  yang 
berperang  agar  dianggap  pemberani.  Aku  akan  sampaikan  kepada 
kalian  apa  yang  kalian  persaksikan,  suatu  ketika  Rasulullah 
mengutus  sebuah  pasukan  dan  hanya  sebentar  beliau  pun  berdiri  dan 
memuji  Allah,  lalu  bersabda,  "Sesungguhnya  saudara-saudara  kalian 
telah  bertemu  dengan  pasukan  musyrikin.  Lalu  mereka  saling 
membunuh  sehingga  tak  satu  pun  yang  tersisa,  dan  mereka  berkata, 
'Wahai  Tuhan  kami,  sampaikan  kepada  teman-teman  kami  bahwa 
kami  telah  ridha  dan  kami  juga  diridhai'.  Dan  aku  adalah  utusan 
mereka  kepada  kalian  untuk  menyampaikan  bahwa  mereka  telah 
ridha  dan  telah  diridha'i.  ”151 

Sanad  hadits  ini  shahih,  meskipun  mur  sal,  karena  para  syaikh 
kita  berbeda  pendapat  tentang  keadaan  Abu  Ubaidah  yang  mendengar 
hadits  dari  ayahnya  atau  tidak? 

Tapi  ada  syahid-nya,  yaitu  hadits  mauquf  sesuai  syarat  Al 
Rukhari-Muslim: 

151  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  Ada  perbedaan 
pendapat  tentang  pendengaran  Abu  Ubaidah  dari  ayahnya,  dan  hadits  ini 
memiliki  syahid.” 

Adz-Dzahabi  lalu  menyebutkan  hadits  no.  2526. 


Al  Mustadrak  —  |  155  | 


Jl  _^1  •ArP  ^  j^>-\  —  \ 

^ _ P  C 4_j<_«i  L)jJj>-  C^jvIjI  ^jI  ^j>  ^.sl  LjA?-  ^  UjA?- 

0!>1 — »  :\ji\Jii  tljkii  ^ ^  :Jl5  ^  JjIa  °^p  tLrls  ^\. 

Olj  <  ■  'i j  ^JjLSjj  cLJjJJ  Jf*- J  01  !au1  A*p  (JL*9  ..Ag-L^l ,' 

y*  p  <x^>  j*j  J* 

•  <f(  ’prJ  Xp  (t* 

2526/151.  Abdurrahman  bin  Hasan  Al  Qadhi  di  Hamdan 
memberitakannya  kepadaku,  Ibrahim  bin  Husain  menceritakan  kepada 
kami,  Adam  bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Qais,  dari  Hudzail  bin  Syurahbil, 
dia  berkata,  "Orang-orang  keluar  (berperang)  lalu  mereka  terbunuh, 
maka  orang-orang  berkata,  ’Si  fulan  syahid." 

Abdullah  lalu  berkata:  Sesungguhnya  ada  orang  yang 
berperang  karena  kepentingan  dunia,  ada  pula  yang  berperang  agar 
dikenal,  tapi  ada  orang  yang  mati  di  kasurnya  tapi  dia  mendapatkan 
pahala  syahid.  Allah  berfirman,  "Dan  orang-orang  yang  beriman 
kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  mereka  itu  orang-orang  Shiddiqien  dan 
orang-orang  yang  menjadi  saksi  di  sisi  Tuhan  mereka....  ”  (QS.  Al 
Hadid  [57]:  19).152 


J  J  psj.  'J  J-pO  JJJ-\ -\ ot/yoYV 

1 Jl  ciijll*Jl  ^1  p_jJ  llj t^yl _pzS\ 

<&'  J —Jjj  ^1  ,jP  °>p  P? 


152  Lih.  no.  2525. 


|  156  j  —  Al  Mustadrak 


CaBI  4^-j  jbjl  C-ftSI  (^il  lAjll  Ij  :J?rJ  cU-glp 

lii  jJL}  aIIp  2bI  Jl^  <&i  J ji>j  A&Vj'p&  isji  ^  ^j'j  ; 

zAjj  mU  £\jC±)Ij  li^ilv»  4W.  ^  *“* - ^  LS"^ 

.<G3- 

2527/1 S2.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  bin  Muhammad 
Asy-Sya’rani  mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada 
kami,  Nu’aim  bin  Hammad  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Al 
Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Abdul  Karim  Al  Jazari,  dari  Thawus,  dari  Ibnu  Abbas  #», 
dia  berkata:  Seorang  laki-laki  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  aku  berada 
dalam  sebuah  posisi  dengan  berharap  ridha  Allah,  dan  aku  ingin 
melihat  tempatku.”  Rasulullah  #  tidak  menjawabnya,  sampai  turun 
ayat,  "Barangsiapa  mengharap  perjumpaan  dengan  Tuhannya,  maka 
hendaklah  mengerjakan  amal  shalih  dan  jangan  menyekutukan 
seorang  pun  dalam  beribadah  kepada  Tuhannya.  "  (Qs.  Al  Kahfi  [18]: 
110).153 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


J»  'Ji  ^  or/WA 

C->jl _ pJl  ^  aBI  XP  i jLkP  tji 

l' J— ij*  J*  i<J  J*  tpJCo 

Jjl  : Jjij  abI  ^  Jj-" j  >  : Jl5  caip  abI 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  157  I 


— U}\£  ji—  ^Jlj  c/’^' 

'._jl  il jT  5.1 p- j  jLjjJlj  (JJJl  ^Ijl  AJl j!»  c-jL^JI  i—j j  ’.^jjLs 

^J\  aj  I iJJ  JlSj  c$ j15  viJS"  c-oiS"  :  JUJ 

P-rS — *'  5 — j  — ■*  ypjj  vj  ’Ajfe  j^.  j>}i  p>  cj^' 

ldJc~?rj  cfJjl _jJ  £.l?rj  ^jji  cJlo^>-j  Iij&'\m*mS\  ^ S’  Aj  C-5«X*/aj  j 

Ji Sj  liljar  £-«—>  <^i  L«j}  tCjiT  ijLS-S 

^ 9  C - 3r  J>-  t_Jj  I J  jaI»  dJli3b  f.U=J  p-J  t  jlJl  ,_Jl  Aj  tj;9 


>. *  1  ~  •  ->- j  i*1j1  ji  f\»~j  jt ^jp  ^Ljs>  oJh$  ciA-®  cJjLSi  viJX^“ 

tj _ J  JLij  c ^Uw-i  liJlil  JUL)  ^JjLSj  cuiS^  l^Jl  tc-jA5^  :  jLij 

.  jllJi  jjl  4j  I I 


2528/153.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa'id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Ammar  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Al 
Harits  Al  Jumahi  Al  Makki  menceritakan  kepada  kami,  Suhail  bin 
Abu  Shalih  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Hurairah  ^,,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  bersabda, 
“ Manusia  pertama  yang  masuk  neraka  ada  tiga  golongan:  Seseorang 
didatangkan  — atau  beliau  mengucapkan,  'Salah  satu  dari  mereka 
dibawa'—  lalu  dia  berkata,  'Tuhanku,  Engkau  telah  mengajarkan 
kepadaku  Al  Kitab  sehingga  aku  membacanya  pada  setiap 
pertengahan  malam  dan  siang  demi  mengharap  pahala  dari-Mu'. 
Dikatakan  kepadanya,  'Kamu  berdusta!  Kamu  shalat  hanya  karena 
ingin  dikatakan  bahwa  kamu  adalah  orang  pandai  membaca  Al 
Qur'an  dan  rajin  shalat  dan  semua  itu  sudah  kau  dapatkan.  Pergi 
bawa  dia  ke  neraka!'  Kemudian  dibawalah  orang  lain  dan  dia 


1  158  |  —  Al  Mustadrak 


berkata,  'Tuhanku,  Engkau  telah  memberikan  kepadaku  harta,  maka 
dengan  itu  aku  menyambung  silaturrahim,  menyedekahkannya  kepada 
orang-orang  miskin  dan  menanggung  kehidupan  ibnu  sabil  hanya 
berharap  pahala  dan  surga  dari-Mu’.  Lalu  dikatakanlah  kepadanya, 
'Kamu  telah  berdusta!  Kamu  bersedekah  dan  menyambung 
silaturrahim  hanya  karena  ingin  mendapat  gelar  sebagai  dermawan 
yang  murah  hati  dan  itu  sudah  kamu  dapatkan.  Pergi  dan  bawa  dia  ke 
neraka!'.  Kemudian  didatangkanlah  orang  ketiga  dan  dia  berkata, 
'Tuhanku,  aku  sudah  berperang  di  jalan-Mu  sampai  aku  terbunuh 
dalam  keadaan  berhadapan  dengan  musuh,  bukan  melarikan  diri,  itu 
semua  demi  mengharap  pahala  darimu'.  Lalu  dikatakan,  'Kamu  telah 
berdusta!  Kamu  berperang  hanya  agar  dikatakan  sebagai  pemberani 
dan  tangguh  dan  itu  sudah  kamu  dapatkan.  Pergi  dan  bawa  dia  ke 
neraka'.  ”154 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  redaksi  seperti  ini. 

2nl  JLp  ji  Jui-f  iT^f  ot/Yon 

c ■***  1  S^~  CP  CP 

j — \  CpZ~  j  j»  a5jI  xp  j» 

ca»I  (J "(Jl5  <il  aBI  CP 

I jt\ v?  dJjlS  Oi  ,y.  aBI  J LP  Ij  t  ,jP  ^ 

\  's'  s  \ 

abI  -j  1  -»»  1  J\ __x>»  U\ jA  oljls  0 \j  I 


154  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ’’ 


Al  Mustadrak  —  |  159  I 


S _ ois  °J  cJfli  J£-  U\  Js-  j  J»*  'c).  ^ 

.(JL?tJI  dJJj  ^Ip 

2529/154.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  ’ 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  , 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Abdurrahman  bin  Mahdi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abu  Al  Wadhdhah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Ala  bin  Abdullah  bin  Rafi,  dari 
Hanan  bin  Kharijah,  dari  Abdullah  bin  Amr  dia  berkata,  "Wahai 
Rasulullah,  kabarkan  kepadaku  tentang  jihad  dan  peperangan.”  Beliau 
menjawab,  "Wahai  Abdullah  bin  Amr,  jika  kamu  berperang  dalam 
keadaan  sabar  dan  muhtasib  (berharap  pahala  dari  Allah),  maka 
Allah  akan  membangkitkanmu  .dalam  keadaan  sabar  dan  muhtasib. 
Tapi  jika  kamu  berperang  dalam  keadaan  riya'  dan  mengumpulkan 
harta,  maka  Allah  membangkitkanmu  dalam  keadaan  riya  dan 
mengumpulkan  harta.  Wahai  Abdullah  bin  Amr,  apa  pun  keadaan 
(niat) mu  saat  berperang  atau  saat  terbunuh,  maka  seperti  itulah  Allah 
akan  membangkitkanmu.  ”155 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


J, 


J. 


’  jf  - 


o/ror- 


Cf-  Cf-  CA-  * 

Ji  ot  U*  ^ 

CA  ^  1}^J-  'j* 


155  Hadits  ini  gugur  dari  At-Talkhish. 

Saya  (Abdul  Qadir  Atha)  katakan,  "Hannan  bin  Kharijah  disebutkan  oleh  Adz- 
Dzahabi  dalam  Al  Mizan,  bahwa  dia  tidak  dikenal,  dan  hanya  Al  Ala'  bin 
Abdullah  bin  Rafi  yang  meriwayatkan  darinya.  Sedangkan  Ibnu  Al  Qaththan 
mengisyaratkan  ke-dha’if-mnya  karena  dia  majhulul  hal."  (Al  Mizan,  1/618). 


|  160  |  —  Al  Mustadrak 


c?-*  ^  t -f-  Js  o* 

Al  ^  Al  J ^»'j  db\  :  JlS  tilp  Al  ^po j  'Ca\  jj  (^jiL  d)f 

<_r^^  <^l  <_r^  C*^  JJ*^  r^-> 

jSf  £  :  Jlii  ^lit  cj^-^l  IjS  llii  t!>U- j  c-»A^-y  c<u4—  4J  c5 ^prlj 
ij—£j  J — i  jf  (14^'  ^  J  i*-^*  yz?^  ou4U'  £ 

<XJ^  «J  ^rl  jl  OOjI  ca!^  O» llij  C jdljS  aJ  C-IHj 

a  j _ l>\  4 _ I  jUA}  aIIp  Al  ^^1  c-£*j  4  juUjJI 

^j-Jl  OjoIjS  ^  Lijjl  ^jS  oii  Ajj^P  ^3  a!  -i^rl  \j>  ’.JUi 

2530/155.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  bin  Ahmad  bin 
Mihran  Ats-Tsaqafi  Az-Zahid  mengabarkan  kepadaku,  Ali  bin  Al 
Husain  bin  Al  Junaid  Al  Maliki  menceritakan  kepada  kami  di  Riyy, 
Ahmad  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami  di  Mesir,  Abdullah  bin 
Wahb  Al  Qurasyi  menceritakan  kepadaku,  Ashim  bin  Hakim 
mengabarkan  kepadaku  dari  Yahya  bin  Abu  Amr  As-Saibani,  dari 
Abdullah  bin  Ad-Dailami,  bahwa  Ya’la  bin  Umayyah  berkata, 
"Rasulullah  mengumumkan  (mengizinkan)  peperangan,  dan  waktu 
itu  aku  adalah  sudah  tua  dan  tidak  memiliki  cukup  biaya  untuk 
menyewa  pembantu.  Aku  lalu  mendapatkan  seorang  laki-laki  yang 
akan  aku  jadikan  orang  upahan  dengan  berbagi  ghanimah.  Ketika 
pasukan  sudah  mendekat,  dia  berkata  kepadaku,  "Aku  tidak  tahu 
berapa  besar  ghanimah  yang  akan  didapatkan,  maka  aku  hanya  minta 
upah  dengan  jumlah  tertentu,  baik  mendapatkan  ghanimah  maupun 
tidak.”  Akhirnya  aku  menyebutkan  angka  tiga  dinar  (sebagai 
upahnya). 

Tatkala  tiba  waktu  pembagian  ghanimah,  aku  ingin 
memberikan  bagian  ghanimahnya,  namun  aku  teringat  akan  tiga  dinar 


Al  Mustadrak  —  1  161  1 


itu,  maka  aku  mendatangi  Nabi  0  dan  menyampaikan  hal  tersebut, 
dan  beliau  berkata,  "Aku  tidak  menemukan  balasan  yang  akan  dia 
dapatkan  dari  peperangannya  di  dunia  ini  selain  tiga  dinar  yang  telah 
disebutkan  itu.  ”156 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Ql  ^ -C-  LjJL?-  C jlsdl  Ju*S*l*  ^  ^  ^  0  /  Y  °  ^ 

c4^Jl _ 1«  y*  ,y. 

^  'u* 

jp  llf 'j  L-sstp  j  <*1p  aSjI  a&l  j 

L5__S-  caIIp  G  Jir-*  0*  'u? 

Ji  i  J  y* 

,4>0  (Jj yhl  (_$*LP  h»-f  Aiiij  ^£00  ^s?  J 


2531/156.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami,  Atha  bin  As-Sa'ib  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Murrah  Al  Hamdani,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Tuhan  kita  &  kagum  dengan  orang 
yang  berperang  di  jalan  Allah  sementara  teman-temannya  telah 
tercerai-berai  karena  kekalahan.  Dia  mengetahui  apa  yang  akan 
menimpanya  (bila  tidak  ikut  tepi);  tapi  dia  tetap  berperang  sampai 
darahnya  tertumpah.  Allah  Tabaraka  wa  Ta’ala  berfirman  kepada 

156  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1 162  |  —  Al  Mustadrak 


para  malaikat-Nya,  'Lihatlah  hamba-Ku  itu,  dia  kembali  (ke  medan 
perang)  hanya  mengharapkan  apa  yang  ada  di  sisi-Ku  dan  rindu 
dengan  apa  yang  akan  Aku  berikan  sampai  bertumpah  darah'.  ”157 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayaticannya. 

Syahid  hadits  tersebut  adalah  hadits  dari  Abu  Dzar 

ife.  c^uii  J  J^)\  *£*  S1S5* f -\oy/yory 

c  'J*  c'Co-  J.  f  ST  \Z%-  cjjjo  ^ 

ji  Jl  iSij  tOllS  yj  ^  J  (J!*J  ’J* 

Aill  5^  ^  L5^  L5^'  a* 

C^Jt _ llj  Ajll  Si  fjf  oljaidi  j^jLapt  Jx- j  .jdkli  t4^j 

1  J'j  CL.  [^1  LJ-i  f>Ji  oisr"  bi  ^  'jj1^  fyj 

^ Wj  fUs 

- ll  AjSWIj  caJ  jl  Jli  ^5^  Oj-Caj 

jJDaJl  J  £sbjl  f  $  v3»;! 

2532/157.  Abdurrahman  bin  Husain  Al  Qadhi  mengabaikan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Dizil  menceritakan  kepada  kami,  Adam  bin 
Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Manshur,  dari  Rib’i  bin  Khirasy,  dari  Zaid  bin  Zhibyan, 
yang  mengangkat  pemberitaannya  dari  Abu  Dzar  4&,  dari  Nabi 
beliau  bersabda,  "Tiga  orang  yang  dicintai  Allah  dan  tiga  orang  yang 

157  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  |  163  1 


dibenci  Allah.  Adapun  yang  dicintai  Allah  adalah  orang  yang 
mendatangi  suatu  kaum  dan  dia  meminta  sesuatu  kepada  mereka 
dengan  menyebut  nama  Allah  dan  dia  tidak  meminta  kepada  mereka 
karena  ada  hubungan  kerabat  antara  dia  dengan  mereka,  lalu  ada 
salah  satu  dari  kaum  itu  yang  memberinya  apa  yang  dia  minta  secara 
sembunyi-sembunyi,  tidak  ada  yang  tahu  kecuali  Allah  dan  orang 
yang  dia  beri.  (Yang  kedua  adalah)  Suatu  kaum  yang  melakukan 
perjalanan  di  malam  hari  sampai  ketika  tidur  menjadi  hal  yang  paling 
mereka  sukai,  mereka  singgah,  lalu  meletakkan  kepala  mereka  (tidur), 
tapi  salah  seorang  (dari  mereka)  yang  bangun  membaca  ayat-ayat- 
Ku.  (Yang  ketiga  adalah)  Orang  yang  berada  dalam  sebuah  pasukan, 
lalu  berhadapan  dengan  musuh,  lantas  mereka  dikalahkan,  akan 
tetapi  dia  menghadapi  musuh  dengan  dadanya  sampai  terbunuh  atau 
menang.  Sedangkan  tiga  orang  yang  dibenci  oleh  Allah  adalah  orang 
tua  yang  berzina,  orang  miskin  yang  sombong  dan  orang  kaya  yang 
zhalim.  ”158 


01 _ liP-  o»  j ^  o  a/  T  °  VT 

ciaJ _ 1*  CA 

01  aSsI  Ojij»  ^  jp  CA 

4oJl _ of  AjIaUsJI  ^9  J  a)  OlS”"  'j* 

?00^ _ #  _ jI  ; (jLii  ^>1  ijJ-LSs  (ji 

jj  r i^3V5  ?0^i  ’J^9  1 1_^3V5 

^  i'  “JlS  t_Jj-»-P  1j  Up  vfJJl  I t^lV5  fll j  L*J9  C|»^l>9  A^rjJ 

SUt*  £jt  JuuA  0S.lstt9  tb»eJ y>r  41a( 

158  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


1  164  1  —  Al  Mustadrak 


jf  cdi Ljjii  4^-  4;ll>  '4^-Sl  jLa» 
4»  C»J  C->^  Jj  ^  :<J^ 

2533/158.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah  %>,  bahwa  Amr 
bin  Uqaisy  mempunyai  riba  (piutang  berbunga)  pada  masa  jahiliah, 
dan  dia  tidak  mau  masuk  Islam  sebelum  mendapatkan  piutangnya  itu. 
Pada  Perang  Uhud  dia  datang  dan  bertanya,  "Ke  mana  Anak-anak 
bibiku?”  Mereka  menjawab,  "Di  Uhud.”  Dia  bertanya  lagi,  "Di  mana 
si  fulan?”  Dijawab,  "Di  Uhud.”  Dia  bertanya  lagi,  "Kalau  si  fulan?” 
Mereka  juga  menjawab,  “Juga  di  Uhud.” 

Akhirnya  dia  memakai  perisai  dan  persenjataannya,  kemudian 
berangkat  menuju  Uhud  dengan  mengendarai  kudanya.  Ketika  kaum 
muslim  melihat  kehadirannya,  mereka  berkata,  “Pergi  kamu,  wahai 
Amr,  kami  tidak  membutuhkanmu!”  Dia  berkata,  “Aku  sudah 
beriman.” 

Akhirnya  dia  ikut  berperang  sampai  terluka.  Kemudian  dia 
dibawa  kepada  keluarganya  dalam  keadaan  terluka,  lalu  datanglah 
Sa’d  bin  Mu’adz  dan  bertanya  kepada  saudara  perempuannya, 
“Tanyakan  kepadanya  apakah  dia  berperang  karena  membela 
kaumnya  atau  karena  membela  Allah  dan  Rasul-Nya!?”  Dia 
menjawab,  “Karena  membela  Allah  dan  Rasul-Nya.” 

Dia  lalu  mati,  dan  dia  masuk  surga,  padahal  belum  sempat 
melaksanakan  satu  shalat  pun  untuk  Allah  f|.159 

159  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  165  1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meri wayatkannya. 


— >  .a~^p  2  ^Ip  ^  o  ^  /  Y  o  T'! 

t-Jj — ^ ^ y>  jA  ^  tjlj3l  cllj 

Jl — S  :Jl — 5  c<Jp  <&!  jul.  ^  J**- 
~ Oli jJ  L»  J5  : Jl5  jl —  Oli N  Obaj  aJp-  awI  am! 

.lya«;  g  ■  >>» ;  {j£~  ~ (_/'l3l  *AlP  jl—  Cf-IADl  JSP  s-lpjJl 

-  •  <S  .  •  -  f  e  *.•  'u*  -  s  ,  *.•'*•  ' ■  *  'u' 

CS^-J — J1  ^  O3.  ■^J‘  CH  <Jj J  O3.  LS^y  0b 

^  ^  ^  ^  ^  ^  #y  A  ^  ^  #  ^  0  8  ^  o  ^  ^  ^  O  x  j  /  /  0 

LS^  ^  AIP  AJll  jU-a.  yj  jP  pU-  yA  ^jP 

.^kUl  : Jli  aJLp 


2534/159.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Ubaid  bin  Syarik  Al  Bazzaz  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abu 
Maryam  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ya’qub  Az-Zam’i 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hazim,  dari  Sahi  bin  Sa’d  4$,,  dia 
berkata:  Rasulullah  %  bersabda,  “Dua  doa  yang  tidak  akan  ditolak, 
yaitu  doa  ketika  selesai  adzan  — atau  ketika  mendapatkan  kesulitan — 
dan  doa  ketika  sedang  berkecamuknya  pertempuran.  ” 

Musa  bin  Ya’qub  berkata:  Rizq  bin  Sa’id  bin  Abdurrahman  Al 
Madani  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Hazim,  dari  Sahi  bin  Sa’d 
dari  Nabi  fj§,  beliau  bersabda,  “...  dan  ketika  hujan.”160 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  wayatkannya. 


160  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


]  166  1  —  Al  Mustadrak 


jup  1&-  tj>  ^  'J  %  if>( n  ./Y oro 

yiL>r-  Jjl  L2a^-  t(^ XjJ  ^  jjli-  LjJ^“  ^  wUktsiil 

&  J  J*  J  :JI5  caIp  4»i  Jj>j  ^jJ\  J  C  ^  j*  ijfy' 

>tJJJlj  (_£ jjau  Ol#  AsbJjJIj  j»^JLp  ^1 

2535/160.  Bakr  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  mengabarkan 
kepada  kami,  Abdushshamad  bin  Al  Fadhl  Al  Balkhi  menceritakan 
kepada  kami,  Khalid  bin  Yazid  Al  U  mari  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Ja’far  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ar-Rabi  bin  Anas, 
dari  Anas  dia  berkata:  Rasulullah  #•  bersabda,  "Hendaknya  kalian 
berjalan  pada  waktu  malam,  karena  bumi  dijadikan  dekat  ketika 
malam.”m 

Saya  sudah  mendiktekan  (Al  Mustadrak,  pembahasan:  Al 
Manasik)  hadits  Ruwaim  bin  Yazid  Al  Muqri,  dari  Al-Laits,  dari  Aqil, 
dari  Az-Zuhri,  dari  Anas.  Di  sana  aku  juga  sudah  berusaha  maksimal 
untuk  menemukan  syahid-nysL,  namun  belum  juga  aku  temukan. 
Hadits  tersebut  mungkin  syahid- nya  apabila  Khalid  bin  Yazid  Al 
Umari  kredibel  dalam  hadits. 


^•.r.  \ii  L^Jc^'J  -n\/Y°rn 

>  o  \  .S.A  •'  *  *  *  >  •'  >  l'**'  +*'  *  \'**'  *•  ' 

_ i  l)LjLou  c UjJj>- 

»X*  J  J'  J  J  J 

_ ;  1 _ J**3  ^  «J  J"* J 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Kalau  saja  Khalid  ini  selamat  (dari 
cacat  yang  men-dhai'f-kan)  maka  sanod-oya  bagus.” 


Al  Mustadrak  —  |  167  1 


o*  ^"S9  a* J  t-r^9  ^  u*^  ^3  u^S9 

•  J^*3  J$S  (j^i  <3'  <j*\ 

2536/161.  Abu  Abdullah  Muhanunad  bin  Ya’qub  Asy-  . 
Syaibani  menderitakan  kepada  kami,  Yahya  menceritakan  kepada 
kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Hushain  bin  Numair  ' 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Husain  menceritakan  kepada 
kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  Abu  Hurairah 
dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Barangsiapct  memasukkan 
kuda  di  antara  dua  kuda  sementara  tidak  ada  jaminan  pasti  menang, 
maka  itu  bukan  judi.  Namun  jika  ada  yang  memasukkan  kuda  antara 
dua  kuda  (berlomba)  dan  diyakini  menang,  maka  itu  adalah  judi.  ”162 
Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Sa’id  bin  Basyir,  dari  Az- 
Zuhri,  dan  meluruskan  sanadnya: 


tf&i.  cJiilki  ^  Jl  'j*  J  -\  ‘W'/YoV'V 

IjjJ !>-  I  jJli-  fji  3 \jj^~  O «-"Ji  ,y. 

j — »  ^ — 1-  °^p  J*  ‘ jir^  ,y.  u* 

jU— j  &  *^\  j*  «X*  O*  t«rr4Hii 


2537/162.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Yusuf  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami, 
Mahmud  bin  Khalid  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Basyir 
menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Sa’id  bin  Al 


162  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  dan  dikuatkan 
{mutabi’)  oleh  Sa’id  bin  Basyir  dari  Az-Zuhri.” 


|  168  1  —  Al  Mustadrak 


Musayyab,  dari  Abu  Hurairah  %,  dari  Nabi  #,  dengan  makna  hadits 

163 

yang  sama. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  karena  meskipun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkan  hadits  Sa’id  bin  Basyir  dan  Sufyan  bin 
Husain,  namun  kedua  orang  ini  adalah  Imam  di  Syam  dan  Irak. 
Mereka  berdua  juga  termasuk  orang  yang  mengumpulkan  hadits.  Bagi 
saya,  mereka  berdua  berpegang  kepada  hadits  Ma’mar  yang  mursal, 
karena  dia  meriwayatkannya  dari  Az-Zuhri  secara  mursal. 


4__JLaJI  jj  'j)  ~  N'W'/YoV'A 

:Jl5  tJilki  O*- 

^ — 9  jUl»  j  a!1p  4ill  j)  'J»  XS-  ^ 

2538/163.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Ismail  Al  Faqih 
mengabarkan  kepadaku  di  Riyy,  Muhammad  bin  Al  Faraj  Al  Azraq 
menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Ibnu  Juraij  berkata,  “Hai  orang-orang  yang 
beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  RaSul(Nya),  dan  ulil  amri  di 
antara  kamu.... "  (Qs.  An-Nisaa'  [4]:  59).  Abdullah  bin  Qais  bin  Adi 
diutus  oleh  Nabi  fH  dalam  sebuah  pasukan  ekspedisi. 

Ya’la  bin  Muslim  mengabarkannya  kepadaku  (Ibnu  Juraij)  dari 
Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas.”164 


163  Lih.  no.  2536. 

164  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  169  1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


C  4 _ Jjilj  _ i  y  -A'lt/Y0VA 

JuJUit  Jilp  c ,jj  L5^J  cc£ 

_ fc  LjJj>-  lOjji-oJl  jjJ  OLo-jh»  \jjJs>-  j\ jUp  ^jJ. 

L$li\  c-ju  :Jii  caIp  *bl  ^  ^  ^  \2js>~ 

^ _ !j  [Zts-rj  lili  cLLl-  *^=>rj  C^*dl~9  4j ^Ip  4ili  KJ^> 

s,  \  *,  \  *  ,  ,  ,  *,  „  S,  *  *,  \  *  „ 

:<jis  4-Ip  ^  J  y*  j  j%-^J  ^IIp  ^  (_ ^  u^j 

^  4jI^L»  i d)f  iS _/*Sf  ^>r j  t— (*“* 


2539/164.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Mu’adz  bin  Al  Mutsanna  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ma’in  menceritakan  kepada 
kami,  Abdushshamad  bin  Abdul  Warits  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Al  Mughirah  menceritakan  kepada  kami,  Humaid  bin 
Hilal  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Ashim  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ugbah  bin  Malik  %,  dia  berkata:  Nabi  0  mengirim 
sebuah  pasukan,  dan  aku  mempersenjatai  salah  seorang  dari  mereka. 
Ketika  kami  pulang  kepada  Rasulullah  0,  beliau  mengecam  kami 
dengan  berkata,  "Apakah  kalian  tidak  sanggup  apabila  aku  mengutus 
salah  seorang  dan  dia  tidak  mengerjakan  apa  yang  aku  perintahkan, 
lalu  kalian  menggantikannya  mengerjakan  perintahku  itu? T165 

165  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  170  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


J LjJLp-  £cJL/5  fji  \  *\  0 1 Y  °  i  ' 

\y)\  1&-  oilii  J  yi  Jsf^M  O* 


i j(  ^  ‘J j  c/-  ^  y 

015"  :JtS  cllp  <oil  jj!  LSwtp-  cajjI  j-p 

aSji  j — v?  Aiii  ls?  'yS^  'M 

^ _ *  °->  535  i _ 1?!  «y  <M  ;(*^j 

(_s — =>-  ya — *j  Xp  3335  ^  tpUal^Ji 

.^..glaJ  I~>y  p-j*"  ^ 


2540/165.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Mihran  menceritakan  kepada 
kami,  Amr  bin  Usman  Al  Himshi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Al 
Ala  bin  Zabr,  bahwa  dia  mendengar  Muslim  bin  Misykam  Abu 
Abdullah  berkata:  Abu  Tsa’labah  Al  Khusyani  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata,  "Biasanya  apabila  orang-orang  singgah  di 
suatu  tempat,  maka  mereka  berpencar  di  jalan-jalan  setapak  dan  di 
lembah-lembah,  maka  Rasulullah  #  bersabda,  'Sesungguhnya 
berpencarnya  kalian  di  jalan-jalan  (perbukitan)  dan  lembah-lembah 
adalah  dari  syetan.  ” 


Al  Mustadrak  —  1  171  1 


Setelah  itu,  mereka  selalu  berkumpul  ketika  singgah  di  suatu 
tempat,  bahkan  sampai  dikatakan  kalau  dibentangkan  satu  kain 
niscaya  bisa  memuat  mereka  semua.”166 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Al  j _ L3l  y.  y)  ^ — N'l'l/v© i\ 

ilij _ ^  <X&  y\  'y*  tgj'  <y-  y 


£ll  '^—yj  Al  y  'j>S^  of  c JjjJl  J\  y>  cOlliP  y 

_ p  4-1p  ls^9  ^  Jj"* j 

<J4*^aJl 


2541/166.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  memberitakan  (kepada  kami), 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Ismail  (yaitu  Ibnu  Ulayyah) 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hajjaj  bin  Abu  Usman  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Az-Zubair,  bahwa  Jabir  bin  Abdullah  % 
menceritakan  kepada  mereka,  dia  berkata,  "Rasulullah  ||  terlambat 
dalam  perjalanan,  maka  beliau  menggiring  yang  lemah  dengan 
membonceng  mereka  dan  berdoa  untuk  mereka.”167 

Hadits  $hahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


166  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 

167  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  172  |  —  Al  Mustadrak 


(.Jj - <c?  JluJl  ~  ^^V/ToIT 

cc- — ^  -W>^  ^UJa  jjf  L5-b-  ti_-j ^  c_JLp  ,jj  A*^»  LS-b» 


- P  t<— -> ^-/2-a  iJJ  Ajjl?-  ^  OlI<L*  Uj.A^- 

-  -f  -  -  S,  \  \  ",  *  -  *  f  J,-  a,  -  ''.  t'  •  -f 

J *l  jdU»J  A^lp  CS^9  ^  U J^J  <-^'  CACP  4l)l  J^V5 ^  Out-  ^  cjI 

tp4 — v*v«  ^3}  :<JU»  tjCa.J'ill  Olli— -  Lup  OIS^j  4b£> 

4J|  lljiLSi  j»JL«J  ^ip  l^-pdi 

•  L>L>;  ^  ^'S*  p-f^f  ‘p-*5^  cJi  J  p^f  ^i  •  JLSi 


2542/167.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Hatim  Al  Adi 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Muhammad  bin  Ghalib  bin  Harb 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Hammam  Muhammad  bin  Habib 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Sa’id  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Haritsah  bin  Mudharrib,  dari  Furat  bin 
Hayyan  %>,  bahwa  Rasulullah  #•  pernah  memerintahkan  untuk 
membunuhnya,  dan  memang  dia  adalah  mata-mata  untuk  Abu  Sufyan. 
Dia  kemudian  melewati  majelis  kaum  Anshar  dan  berkata,  "Aku 
muslim.”  Mereka  lalu  membawanya  menghadap  Rasulullah  g|  dan 
berkata,  "Dia  mengaku  sebagai  muslim.”  Beliau  bersabda, 
"Sesungguhnya  di  antara  kalian  ada  beberapa  orang  yang  kita 
percayakan  dia  dengan  imannya,  salah  satunya  adalah  Furat  bin 
Hayyan.  ”168 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  [  173  | 


UJjb-  tJjjJl  ^  ^Lp  _^jI  Lj Jj>-  —  ^*^v/Y0£V, 

;Sn — i  c^lLiJl  iLi-  ^  ^>-^1  ^  ‘g^'  ^  gi*' 

_ P  toSl _ 3  lIjJl^-  ^CiA  li»A^-  C|*-Al^ji  ^ 

^ — ~Ji  i_jlr»t — v^l  <1)15""  !(Jli  <4ip  aJII  {^y°j  gj 

,  •  ,  ,  ,  „  JS  "  ,  „  *,  ,  A 

.  Jlliil  AiP  Cj j./oll  d) ^A^5o  JL- J  4jp  aUI  (_jW5 

2543/168.  Abu  Al  Hasan  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  Al  Makki  dan  Musa 
bin  Al  Hasan  bin  Abbad  Al  Ghassani  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Muslim  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  Ad-Dastuwa'i  menceritakan  kepada  kami,  Qatadah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Hasan,  dari  Qais  bin  Ubadah 
beliau  berkata,  "Para  sahabat  Nabi  ^  tidak  suka  berteriak  dalam 
peperangan.”169 


aU-I  UjaJ  iAiLai\  jJ^Jl  jjl  oli 

— Jl  A^P  LjA?-  (.{£ Cfi  A.»P  LjA^-  A~P  ^ 

*—J>  cS3 j  ^p  cSSlS  ^P  <^aJ  Cflli  jP  t^A^. 

Aip  o <1)15”"  aJp  au!  ^gLyg  aJjI  <1)1  c4jlp  «0)1 

.Jlsjil 

2544/169.  Abu  Al  Walid  Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami, 
Ahmadbin  Hasan  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Ubaidullah  bin  Amr  Al  Qawariri  menceritakan  kepada  kami, 

169  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 

Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


Abdurrahman  bin  Mahdi  menceritakan  kepada  kami  dari  Hammam, 
Mathar  menceritakan  kepadaku  dari  Qatadah,  dari  Abu  Burdah,  dari 
ayahnya  bahwa  Rasulullah  #  membenci  teriakan  ketika 
berperang.170 

Sanad  hadits  ini  shahih-  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  Hisyam  Ad-Dastuwa'i  adalah  syahid  hadits  tersebut, 
dan  itu  lebih  terpelihara  (ke-s/ia/zi/i-annya). 

^3  \2  - W  •  /  Y  o  £  o 

'jit-  j 

jjl - 4 - jip  Aiil  ^ ^  ^S\  3  Lj  I  Jli  4ill  j  f.\ {jp- 

2545/170.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepadaku,  Musaddad  bin 
Qathan  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Abu  Syaibah 
menceritakan  kepada  kami,  Waki  menceritakan  kepada  kami  dari 
Isra'il,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Al  Bara  bin  Azib  dia  berkata,  "Ketika 
Nabi  #  bertemu  dengan  kaum  musyrik  pada  Perang  Hunain,  beliau 
turun  dari  bighalnya,  lalu  beijalan  kaki.”171 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Tidak  ada  keterangan  yang  shahih  bahwa  beliau  beijalan  kaki 
dan  berperang  dalam  keadaan  beijalan  kaki  kecuali  hadits  ini. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  lebih  shahih .” 

Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  175  i 


01 — «Op  \2j&-  c(^j!*Jl  fji  ^ j f^l  — ^V^/ Y  o  t  'l 

j _ d  IIjJl^-  c^Ui-  ^jj  UaA?-  c^jIjJI  <jj 

0j _ a»  j _ >  OLojiJI  01  t^yj-oJl  <dil  wL»P  ^  4-o-aip  jf-  C)\j*& 

JjUj  j%J  lil  a^Lp  aMI  <0)1  I  c<up  aw!  j 

.^-L^Jl  ^-1-iJl  Jjjj  Jliiit  j>-\  j0\  Jjl  j* 


2546/171.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Imran  Al  Jauni  menceritakan  kepada  kami  dari 
Alqamah  bin  Abdullah  Al  Muzani,  bahwa  An-Nu’man  bin  Muqarrin 
berkata,  "Aku  bersama  Rasulullah  fj§,  biasanya  apabila  beliau  tidak 
berperang  di  awal  siang  (pagi  hari)  maka  beliau  mengundurnya 
sampai  tergelincir  matahari  dan  angin  berhembus.”172" 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


^jIpj  cAi^iJl  ji  jj!  ^  V Y / Y  °  IV 

^1 _ ;kj>-  i(£ jilll  jjj*Jl  J-P-  ^lp  1-il  lS/15  cJjiJl  JJ 

Aijl  ^  -ji J  _ >1  jS>  cC-qC  c^JL»  jj  iCS-  tjLgJu«Jl  JJ 

aii\  J  y»j  (_$Jy  jmj  Jl?-I  ^ jj  ^  y  015"”  c4JLP  aWI  i^y°j  bl  01  c4JLP 

J _ j|  C)\S~ J  cAaL>-  aJlP  A)ii  a)J1  (J j  aILp  aAJ! 

AWl  (^1  l^i  0l5”j  cL^I J  A=rLs 

172  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  176  1  —  Al  Mustadrak 


'<sj\  cojXo  ji  4^=ii»  Ois" j  £A!  Ji' 

Sj _ J  4^di?  Jjl  OVST’j  cii Oji  c£ ^  tAM' 

lif  t<5il  J Ij  :  J j4»  jU^-j  <&  <&!  LSiv>  -&1  J_^j  lsX.  fjti 


-  ^  y^y 


jJU-I 


2547/172.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  dan  Ali  bin 
Hamsyad  Al  Adalah  mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Ali  bin  Abdul  Aziz  Al  Baghawi  memberitakan  (kepada  kami),  Hajjaj 
bin  Minhal  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami,  Tsabit  menceritakan  kepada  kami  dari 
Anas  4fc,  bahwa  Abu  Thalhah  memanah  pada  Perang  Uhud  di 
hadapan  Rasulullah  f§  yang  berada  di  belakangnya.  Abu  Thalhah 
memang  seorang  pemanah,  dan  jika  dia  memanah  maka  Nabi  ^§- 
mengangkat  tubuh  untuk  melihat  dimana  panahnya  itu  mendarat,  tapi 
Abu  Thalhah  justru  meninggikan  dadanya  dan  berkata,  "Demikianlah 
ayahku  menjadi  tebusan  untuk  engkau,  wahai  Rasulullah,  jangan 
sampai  engkau  terkena  anak  panah.  Leherku  akan  berada  di  depan 
leher  engkau.” 

Abu  Thalhah  menginginkan  dirinya  berada  di  depan 
Rasulullah  #,  dia  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  aku  adalah  orang  yang 
paling  kuat  di  antara  kaumku,  maka  perintahkan  aku  apa  saja  yang 
engkau  mau.”173 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  narfiun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


173  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  177  | 


Cf.  Cr~^s  <y-  CS-  jf  L /j^S  -  wr/ Y  o  i  A 

^  a\J1  JuP  IIjJi?-  C^jjl IIjAp-  C (_5^^f" 
(j_J  .1  ^v->,  A  I  :tj  ->-  <UJLn  LjJj>-  C^jji  ^>cJl  (J^ 

(j - p  j - i\  ,ji  tO^P  ijj  cc3^*^i 

J — i  4 — -  J15  t^Ip  aJ)1  g->j  ^  ^  ‘^ri' 

J _ ?r ^31  jj _ *  4]*^!  JLP  U  iLo^j-bl)  Jp  4Ij1  Cj^-J  ^*ii  ^Ij 

j _ jp  lj _ j  ty±>-  iili  :cul3  iJlS  jpl*j  (*-^f 

I  Uj  ^jjii  (_£ dJl  iili  ItJtS  ct_-iii*Jl 


2548/173.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Mu'ammal  bin  Al 
Hasan  bin  Isa  mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy- 
Sya’rani  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin 
Nufail  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Salamah  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Wahid  bin  Abu  Aun  menceritakan 
kepadaku  dari  Sa’d  bin  Ibrahim,  dari  ayahnya,  dari  Abdurrahman  bin 
Auf  %>,  dia  berkata:  Umayyah  bin  Khalaf  berkata  kepadaku  ketika  aku 
sedang  berada  antara  dia  dan  anaknya  Ali.  Aku  memegang  tangan 
keduanya,  lalu  berkata,  "Wahai  Abdul  Ilah,  siapa  di  antara  kalian  yang 
di  dadanya  ada  tanda  bulu  burung  merpati?”  Aku  menjawab,  "Itu 
adalah  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib.”  Dia  berkata,  "Dialah  yang 
melakukan  kepada  kami  berbagai  hal.”174 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

174  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim. 

Diriwayatkan  pula  oleh  Ibnu  Khuzaimah.” 


|  178  |  —  Al  Mustadrak 


Al  Tmam  Abu  Bakar  bin  Khuzaimah  meriwayatkannya  (bab: 
Keringanan  bagi  Orang  yang  Akan  Duel  untuk  Memberi  Tanda  pada 
Dirinya  agar  Posisinya  Diketahui). 


J*  <y-  o*  ^  v  i/y  ©  t 

^ j  <±j ^i?di  i$\ij  ’J>  <y- 

,.*J.  *J>\  Jii  :  Jis  tA-jf  ^  u* 

J>  ^  jX.j  A^P  ^  AJll  <V3 1*  t<UP  4111 


\ — &  t jC^lj  _r>:'4^'  lir?  ^'■J  ***  ‘u*^  ^ 

iil  Jj!f  ^jJJI  jUj  ^jiil  jU^y  jJ j  Oy^  o?  4?**^  l5^ 

cAifc  Jp  jJLj  aIIp  4iJl  Jv»  a»1  J :  Jl5  cAi-^Lll 

caJJI  dli»j  0 j £. ‘AsU»  c^Sl?»3  L*Ji 

^ !pf  !Ai>1 — i  j  Aj  O  J^a3  aJ j&  <oljJ  O?  :<-^ 

J, _ gj  09“'  :JlS  tlli  jli  :cis  ?jCa&lj  ^  lUly 

.jUjijSf  0 jIsJLll  Jjj  U^'  4^  p-4^?  ^  'jj^ 


2549/174.  Dia  meriwayatkannya  dari  Muhammad  bin  Yahya, 
dari  An-Nufaili,  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ishaq  bin  Al  Hasan  Al  Harbi  menceritakan 
kepada  kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
Wahid  bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami,  Al  Harits  bin  Hashirah 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Qasim  bin  Abdurrahman  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Ibnu  Mas’ud  %,  berkata,  aku 


Al  Mustadrak  —  |  179  1 


pernah  bersama  Rasulullah  g|  di  Perang  Hunain,  orang-orang  di 
sekitar  beliau  sudah  berlarian,  tinggal  sekitar  80  orang  yang  tersisa 
bersama  beliau  dari  kalangan  Muhajirin  dan  Anshar.  Kami  waktu  itu 
berada  di  atas  kaki  kami  (yang  beijumlah)  sekitar  80  pasang  kaki  dan 
tidak  mundur  dari  musuh.  Mereka  inilah  yang  diberikan  ketenangan 
oleh  Allah. 

Ketika  itu  Rasulullah  H  berada  di  atas  baghalnya  dan  beliau 
pun  turun  beijalan  kaki  sehingga  baghalnya  miring  dari  pelana  dan 
beliau  menguatkan  lehernya.  Aku  berkata,  "Naiklah,  semoga  Allah 
mengangkat  engkau!”  Beliau  berkata,  "Ambilkan  aku  segenggam 
tanah!”  Aku  pun  mengambilkan  segenggam  tanah  untuk  beliau,  dan 
beliau  melemparkannya  ke  wajah-wajah  musuh,  sehingga  wajah 
mereka  dipenuhi  dengan  tanah.  Beliau  lalu  bersabda,  "Di  mana  kaum 
Muhajirin  dan  Anshar?”  Aku  menjawab,  "Mereka  di  sini.”  Beliau 
berkata,  "Panggilah  mereka!”  Mereka  pun  datang  dengan  membawa 
pedang  di  tangan  kanan  bagaikan  meteor  yang  menyerang  sehingga 
kaum  musyrik  lari  tunggang  langgang.175 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


UjJ _ J  6*1  Jj\  ^  y  o/y  o  O  * 

/-  .  a  a  *  o  a  6  *  a  ,  a  •*  •  ^ 

j  j  j*  j 

Jyj  J*  ^  'J*  ^  'J* 

A  J  O  i  '  '  o  s  ***  *  o'*  \  *s  N,  *  A  *  '  '  '  '  AO*  \ 

auI  _ »*>l  J 15  aJLp  aJj!  adI  iJ j* j  J15  :Jli  iaip  amI 

175  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Harits  dan  Abdullah  memiliki 
riwayat-riwayat  munkar,  dan  ini  salah  satunya.  Selain  itu,  ada  mursal  dalam 
sanadnya.” 


V-L-T^ 


1  180  j  —  Al  Mustadrak 


OIS"  Oij  J*  L» ^ jfiil  y>  VI  aJI  S/  c^  jJl 

•i^S5'  O?  'j^ 

2550/175.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ali  bin  Maimun  Ar-Raqi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Yusuf  Al  Firyabi 
menceritakan  kepada  kami,  Isra'il  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abu  Sinan,  dari  Abu  Al  Ahwash,  dari  Ibnu  Mas’ud  dia  berkata: 
Rasulullah  ||  bersabda,  "Barcmgsiapa  mengucapkan  ’astaghfirullah 
alladzi  laa  ilaaha  illa  hual  hayyul  qayyum  wa  atuubu  ilaihi’  (Aku 
minta  ampun  kepada  Allah,  tiada  tuhan  selain  Dia  Yang  Maha  Hidup 
dan  Maha  Berdiri  sendiri,  aku  bertobat  kepada-Mu)  sebanyak  tiga 
kali,  maka  akan  diampuni  dosanya  meski  dia  pernah  lari  dari  medan 
perang.”176 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


OlliP  ,y.  y. j>~  of  OllIJl  :  JlS  ‘^jl^l  <y. 

:J' 9  — ol^Jl  CO ^  xs- 

4J1P  <0ll  Utf  <CJl  J  yjtj  4JLP  Ajsl  ^5 P  j  Zy* »Sll  il^ioJl  CUjSlj 

j — lliap  ‘  c-jly  o?  Js-  LJl^-  jJI-j 

.OjiJil  oli  :  J  lis  «.cfJLJl  <&!  jip-f  .AjjJ  :c-la9  j. 

.  .jb !_yJl  0 ^  liliir  Ji-J  0^  Jl* 

■  176  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  181  | 


2551/176.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darfmi  menceritakan  kepada  kami, 
dia  berkata:  Aku  membaca  di  hadapan  Ibnu  Al  Yaman  bahwa  Hariz 
bin  Usman  menceritakan  kepadanya  dari  Abdurrahman  bin  Maisarah, 
dia  berkata:  Abu  Rasyid  Al  Hubrani  menceritakan  kepadaku,  dia 
berkata:  Aku  berpapasan  dengan  Miqdad  bin  Aswa,  salah  satu 
pasukan  berkuda  Rasulullah  H  yang  sedang  duduk  di  atas  sebuah  peti, 
lalu  dia  memotong  bagian  dari  peti  (seperti  dari  tulang)  itu  untuk 
berperang.  Aku  kemudian  berkata  kepadanya,  "Allah  telah  memberi 
engkau  keringanan  untuk  tidak  ikut  perang.”  Dia  berkata,  "Coba  kamu 
buka  surah  At-Taubah  ayat  41,  'Dan  berangkatlah  kalian  baik  dalam 
keadaan  ringan  maupun  berat’.  ”177 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

tO, ... ’**>  j>  -wv/yoot 

Jt S-  j>  Joj  luJj-  ^»1* Jl  OUp  j)  ijs*  j) 

<&'  y7”'  CJ*  C/- 

d ^lSl &  'yJl  j*  ^  j  ^ 

j^jli — p  6l — 5^"  :  Jli  ^ 

Lr^- 

2552/177.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami,  Zaid  bin  Al  Hubab  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Mukmin  bin  Khalid  Al  Hanafi  menceritakan  kepada 

177  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


|  182  1  —  Al  Mustadrak 


kami,  Najdah  bin  Nufai’  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abbas 
bahwa  Rasulullah  #  meminta  suatu  perkampungan  (distrik)  dari 
kalangan  Arab  untuk  berangkat  berperang,  namun  mereka  merasa 
keberatan,  sehingga  turunlah  ayat,  "Kalau  kalian  tidak  mau  berangkat 
maka  Dia  akan  mengadzab  kalian  dengan  adzab  yang  pedih.  ’’  (Qs. 
At-Taubah  [9]:  39). 

Adzab  bagi  mereka  adalah  tertahannya  hujan  untuk  mereka.178 
Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  mereka  berdua  tidak 
meriwayatkannya. 

Abdul  Mukmin  bin  Khalid  Al  Hanafi  termasuk  orang  tsiqah 
yang  berasal  dari  Marwaazah. 

01 — liP  ln  j>  J j «^-1  —WklY00^ 

jj\  iJl  y  j)  LoAs-  jj 

j—°>  p jl^Jl  J*  i£>f  tpty*- 

'j)*)  J*  0V5T”  jJC  j  ^Jlp  <oil  <&!  J  yj  0*  CS-  ^ 

J)  015"  lili  ofy»V  Xs-  &y  j*  «y-bb 
:  JlS  L»  :JlS  :Jli  ?0^1i  ijbii  iaJp  j*-L**>  y- 

01 _ *  La y>-  13  l$Jl  :  Jli  ■  Ji®  ctJJ  cOif  ijli  tO-L*^ 

c^LJl  Ig.lp  lyilj  L$Jl  J>  0^  o-»  01  lJ^oj  Sl  jA-p  ji  viiiL» 

•Jl*  ^jIp  I y>  0^  y»l  y*  a»1  :  c-JLai  i Ia y>&  l^J} 

jlaIsbj  ^>rjl  :cJli 

178  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  I  183  I 


2553/178.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami. 
Mahbub  bin  Musa  Al  Anthaki  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ishaq 
Al  Fazari  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Ibnu  Juraij,  Abdullah  bin 
Abu  Umayyah  mengabarkan  kepadaku  dari  Al  Harits  bin  Abdullah 
bin  Abu  Rabi’ ah,  bahwa  Rasulullah  H  dalam  sebagian  peperangannya 
melewati  beberapa  orang  dari  Muzainah,  lalu  ada  seorang  budak  milik 
seorang  wanita  menyusul  beliau.  Sesampainya  di  sebuah  jalan,  budak 
tersebut  memberi  salam  kepada  kepada  beliau,  maka  Rasulullah  H 
bertanya,  " Apakah  kamu  si  fulan?”  Dia  menjawab,  "Iya.”  Beliau 
berkata,  "Apa  urusanmu?”  Dia  menjawab,  "Aku  ingin  beijihad 
bersamamu.”  Beliau  berkata,  " Apakah  majikan  perempuanmu  itu 
sudah  mengizinkanmu? "  Dia  menjawab,  "Tidak.”  Beliau  bersabda, 
"Kembalilah  kepadanya  dan  beritahu  dia  bahwa  orang  sepertimu 
sama  dengan  orang  yang  tidak  shalat  apabila  kau  mati  sebelum 
kembali  padanya.  Sampaikan  juga  salamku  untuknya .” 

Budak  itu  pun  pulang  dan  menyampaikan  hal  itu  kepada 
majikannya.  Majikannya  lalu  berkata,  "Demi  Allah,  apa  benar  dia 
yang  memberintahkanmu  untuk  menyampaikan  salamnya  untukku?” 
Budak  tersebut  menjawab,  "Benar.”  Majikannya  lalu  berkata,  "Kalau 
begitu  kembalilah  kepadanya  dan  berjihadlah  bersama  beliau.”179 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


'j!  pJ.Cs»  ^  —  W^/Y0ot 

{j — >  'j;  Ojijj  CjC  c^I yCjl  JuC  ^ 

amI  j — alp  J*  ciJCai 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


I  184  1  —  Al  Mustadrak 


aIIp  4&I  4>ll  J  y*  J  of  cU^Ip  4j5l  C5?^J  llH  {f. 

•jjjjJl  Y1  ^ 

2554/179.  Muhamad  bin  Shalih  bin  Ilani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani  menceritakan  kepada 
kami,  Yazid  bin  Mauhib  Ar-Ramli  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Fadhl  bin  Fudhalah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyasy  bin  Abbas 
Al  Qatbani,  dari  Abdullah  bin  Yazid,  dari  Abdul lah  bin  Amr  bin  Ash 
bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  "Orang  yang  mati  syahid  itu 
diampuni  seluruh  dosanya,  kecuali  utang.  ”180 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Syahid  hadits  ini  adalah  hadits  dari  Sahi  bin  Hunaif. 

UjJ _ s-  j  Aju  y  ^Ladl  _yjl  0l2jb - U‘/ToO£> 

y>^~  JUP  y yX  j  ^  y  A»1  -tip  y 

'o*  CF*  J +*  I 'J  y\  y  J> 

:Jl5  aJlp  aUI  dli  J  y*  j  01  t<iP  aJiI  j  od^-  ye- 

X.y*  iJ  o?  &A3-  ^ 

2555/180.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul 
Hakam  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Abdurrahman  bin  Sa’d  Al  Mazini  mengabarkan  kepadaku  dari 
Sahi  bin  Abu  Umamah  bin  Sahi  bin  Hunaif,  dari  ayahnya,  dari 

180  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  Shahih .” 

Syahid- nya,  lalu  dia  menyebutkan  hadits  no.  2555. 


Jjf  01 


Al  Mustadrak 


kakeknya  bahwa  Rasulullah  H  bersabda,  "Sesungguhnya  hal 
pertama  yang  tertumpah  dari  darah  seorang  syahid  adalah 
penghapusan  dosa-dosanya.  ”181 


d)l — LjLl>-  n£y>* Jl  ^  j+>-\  —  \  A  \  /  Y  o  o 

j — °  01 — of  ji-*Q 

£2^*  lljji-  :  Jli  c^Jp-  jllo  ^  ^  jL*!. 

t—Jj — j!  c5 — jI  ^ — P  c4^iip  ^  Js> 4-^-1  ^  cA-a^lp  ^*aj  ^ 

4J^  ^  ls^9  ^  (Jj*-" j  <Jk5  :  Jli  iass-  a))1  ^pj  lS 

•«J5  ^  cM  p  s4**  </*-  lf$ 


2556/181.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Ishaq  bin  Ibrahim  Az-Zubaidi  menceritakan  kepada  kami,  bahwa 
Usman  bin  Sa’id  bin  Katsir  bin  Dinar  menceritakan  kepada  mereka, 
dia  berkata:  Abu  Muthi’  Mu’awiyah  bin  Yahya  menceritakan  kepada 
kami  dari  Nashr  bin  Alqamah,  dari  Abu  Ayyub  Al  Anshari  <$b,  dia 
berkata:  Rasulullah  %  bersabda,  "Barangsiapa  bertemu  (musuh)  lalu 
dia  bersabar  hingga  dia  terbunuh  atau  menartg,  maka  dia  tidak  akan 
difitnah  di  alam  kuburnya.  ”182 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


181  Lih.  no.  2554. 

182  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Mu’awiyah  dha'if.” 


1  186  |  —  Al  Must^drak 


'J  !u^\  iJSJ\  J  -  \  A  y/y  o  O  y 

j _ i\  IjjJb-  4(_5*^ ^y.  *—•> yp*-*  bjA?~  tiy- 

cJi* — 1-  :  Jl5  cj-j^  ^1  ^  ^  o^  ‘c£jO^°'  <3^1 

4 _ llp  ajjI  ^ — vs  <5il  J jLj  jJai  : Jji  a!p  au!  j  <&l  jIp  ^  ^jli- 

di _ \j  J _ !p  olj  iJ^r-j  JU*  ^  uij“  oj^>-  jti-j 

1 — 1_*  dXJ|  CJ, .y* j  <0Jl  JL»I  rf  iJj-Hj  tol j^-^A 

f-^J 8>  ^  -,^>  t-  ^  ^  jJl^pl _J  4jb>tivslj  OL>b*  f-N J-*  Aj  s-b»r 

A . ;l3r  (_£lj  bJb  0 j*-Ll»J  aJLp  AJll  AMi  <J_^ J 

0 — ?  J — i- j  S/*  :  JlS  |%-j’  ^  J^4  ^  <^j  ‘<_s^ 

^jli-‘  Ij  : JUi  tA-Ip  i—j yj  ^y'j*  ca^Ip  <_->jij  ls*-^ 

j, — j  cA-Ip  oj-*j»o  «.^=>r  ^  loy*-*-  <— 

Sj^J>-  iijij  £« jj  j*J  t^givJ-i  oj-*^>-  v—Jl^r  £->^s  cs-lA^iJU  e-Uo 

^  ^  : l(»y^  *Lx4-'^'  ^  (_sCs 

A _ JLp  4Ul  - y3  4Ul  bdi  C 'yb^'J  bji 

cl _ <*0^  A - liS^ j  iibl  (_5f=*-l  ^jJbuj  iijlJ  Aili  01  ^jb>r  Ij  ijlafl  (%-^J 

^ _ ?-jj  .ij _ j  01  :Jbai  i(y»j  :a3  JV5  :Jl5  ?L»*)\S"  a^JS^j  :c-i5 


J-JaC  ^il  J>  JjlSli  iO  Ji  c^yj  ^  cs^-  Lsr^'3 

aIIp  Aill  {Jifi  Jlij  :JU  tOjJOr^j  S?  p-fri'  C-4^*  LS5'  -J^  ‘(-5 >>■'  0^* 

^  ^  ^  O  ^  o  s  s  ^  0  *  S  &  JI  ft,  ^  ^  ^ 

.0^0^-  A^LjJl  4^1  *-XJLP  ^.IwL^JmJI  wLw^ 


Al  Mustadrak  —  |  187  1 


2557/182.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi 
mengabarkan  kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami.  Mahbub  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Ishaq  Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hammad  Al 
Hanafi,  dari  Ibnu  Aqil,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Jabir  bin 
Abdullah  <&,  berkata:  Rasulullah  kehilangan  Hamzah  ketika  orang: 
orang  telah  selesai  dari  pertempuran,  lalu  seseorang  berkata,  "Aku 
melihatnya  di  pepohonan  itu."  Hamzah  berkata,  "Aku  adalah  singa 
Allah  dan  singa  Rasul-Nya.  Ya  Allah,  aku  berlepas  diri  kepadamu  dari 
apa  yang  dibawa  oleh  mereka.  Abu  Sufyan  serta  teman-temannya,  dan 
aku  memohon  ampun  kepada-Mu  dari  apa  yang  mereka  lakukan  (para 
sahabat  Nabi  #)  karena  melarikan  diri.” 

Rasulullah  0  kemudian  mendekat  ke  arah  itu,  dan  ketika 
beliau  melihat  Hamzah  di  sampingnya,  'beliau  menangis.  Setelah 
beliau  melihat  sayatan  (pada  badannya),  beliau  menangis  tersedu- 
sedu,  lalu  beliau  berkata,  " Ambilkan  kafan!" 

Lalu  berdirilah  seorang  sahabat  Anshar  dan  melemparkan  kain 
di  atas  tubuh  Hamzah,  kemudian  yang  lain  pun  berdiri  lalu 
melemparkan  kain  di  atas  tubuhnya.  Rasulullah  #  berkata,  "Wahai 
Jabir,  ini  pakaian  ayahmu  dan  ini  pakaian  pamanku  Hamzah.  ” 

Kemudian  beliau  menshalati  Hamzah.  Selanjutnya 
dibawakanlah  jenazah  para  syuhada  yang  lain,  lalu  diletakkan  di 
samping  Hamzah  dan  beliau  menshalati  semua  syuhada  tersebut. 
Kemudian  Hamzah  diangkat  sehingga  beliau  menshalati  para  syuhada 
yang  lain  seluruhnya. 

Jabir  melanjutkan,  "Aku  pulang  dengan  beban  karena  ayahku 
meninggalkan  hutang  dan  tanggungan.  Ketika  sampai  di  waktu  malam 
Rasulullah  #  mengutus  orang  kepadaku  dan  menyampaikan.  'Wahai 
Jabir,  sesungguhnya  Allah  Tabaraka  wa  Ta’ala  menghidupkan 
ayahmu  dan  berbicara  kepadanya  dengan  suatu  pembicaraan'.  Aku 


1  188  |  —  Al  Mustadrak 


bertanya,  'Bicara  padanya  dengan  suatu  pembicaraan?',  beliau 
menjawab:  Allah  berfirman  padanya,  'Berharaplah!'.  Dia  (ayahmu) 
menjawab,  'Aku  berharap  ruhku  dikembalikan,  tubuhku  kembali 
seperti  semula  dan  Engkau  mengembalikanku  kepada  Nabi-Mu  agar 
aku  bisa  berperang  lagi  di  jalan  Allah  dan  aku  terbunuh  sekali  lagi'. 
Allah  berfirman,  'Aku  sudah  memutuskan  bahwa  mereka  tidak  akan 
dikembalikan  (ke  dunia)'.  "Nabi  #  bersabda,  "Penghulu para  syuhada 
di  Hari  Kiamat  adalah  Hamzah.  ”183 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


C<— J jZju  J)  y)  ^  AV’/y ooA 

cJ — jj  j — ;  XaC»\  J ypA  cc_~»j  j>)  bf  J-p-  j)  Aiil  j) 

'J  o ji£  :  Jli  iaIp  4Ui  'jJpj  S&a  J)  ^1  *^P  'J), 

^ _ Lp  lijJt _ A  131 J  CO y&rj  C~^r- J  \j\£’  IOjaJ 

c5_ip  U jJuJ  Df  ^11 "J  a!1p  4jjl  J l*>  ^Jjl  iZjj  j 

4 !lp  aX>1  J k»  J  Jmj  JlSj  C  J*  *jb- J  t*-"!  J 

o'j  ..I?-  'jj-  iliJd  ojk>-  UsT^3  DI  S/j3 

jljah  p^k>  j* 

2558/183.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul 
Hakam  memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan 
(kepada  kami),  Usamah  bin  Zaid  mengabarkan  kepadaku,  Az-Zuhri 

183  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Abu  Hammad  adalah  Al  Fadhl  bin 
Shadaqah." 

An-Nasa'i  berkata,  "Abu  Hammad  adalah  perawi  yang  matruk  ” 


Al  Mustadrak  —  |  189  | 


menceritakan  kepadaku  dari  Anas  bin  Malik  dia  berkata,  "Hamzah 
dikafankan  dengan  kain  namirah  yang  apabila  diulurkan  sampai 
kepala  maka  kakinya  tersingkap,  namun  apabila  diulurkan  ke  kaki 
maka  kepalanya  kelihatan.  Nabi  !§■  pun  memerintahkan  mereka  untuk 
mengulurkan  kain  itu  ke  kepalanya,  lalu  kakinya  ditutup  dengan  dauri 
idzkhir.  Rasulullah  #  bersabda,  'Kalau  saja  bukan  karena  Shafiyyah. 
akan  histeris,  maka  kami  akan  membiarkan  Hamzah  dan  tidak 
menguburkannya  sampai  Hamzah  tersebar  di  perut  burung-burung 
dan  binatang  buas'.  ”m 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


jl  *ljll  jlp  j>  4&1  Jup  j)\  U  — )  A  i/\  o 

j — Ip  J)  xs-  jp  <fis J?-  ji  ***&>  Jt 


J.  J*  M  J  'J*  ‘f' 

CJ <J  ,  'S'A  p  4)4'  J <■** 

p  SJ  p  f J-1'*  (Jdlkli 


0-4^  JG  ^  P  iJ** 

jf  olSTjl'  d yjjj  0^Cai\  ^ 


184  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhis. 

Saya  (Musthafa  Abdul  Qadir)  katakan,  "Usamah  bin  Zaid  Al-Laitsi  Al  Madani. 
Ahmad  berkata  tentang  dirinya,  'Bukan  apa-apa  (lemah)’.  Putranya  (Abdullah) 
mengkritiknya  dalam  hal  ini,  tapi  Ahmad  menjawab,  ’Kalau  kamu  teliti  secara 
cermat,  maka  dalam  haditsnya  ada  kemungkaran’.  Ibnu  Ma’in  berkata,  Tsiqah’. 
Al  Qaththan  menganggapnya  dha'if.  An-Nasa'i  mengatakan  bahwa  dia  tidak 
kuat.  Ibnu  Adi  berkata,  'Tidak  ada  masalah’.  Abu  Hatim  berkata,  'Haditsnya 
dapat  ditulis,  namun  tidak  bisa  dijadikan  hujjati.”  (Al  Mizan,  1/174). 


|  190  1  —  Al  Mustadrak 


2559/184.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid 
Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  bin 
Khalid  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin 
Musa  menceritakan  kepada  kami,  Thalhah  bin  Khair  Al  Anshari 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Muththalib  bin  Abdullah,  dari 
Mush’ab  bin  Abdurrahman,  dari  Abdurrahman  bin  Auf  dia 
berkata,  "Rasulullah  H  menaklukkan  Makkah,  lalu  pergi  ke  Tha'if 
dan  beliau  mengepung  penduduknya  selama  delapan  atau  tujuh  hari, 
kemudian  beliau  masuk  ke  pedalamannya  pada  pagi  hari  atau  siang 
hari,  dan  turun,  lalu  betjalan  di  panas  terik.  Beliau  lalu  bersabda, 
'Wahai  sekalian  manusia!  Sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang  akan 
meninggalkan  kalian,  dan  aku  berwasiat  kepada  kalian  terhadap 
keluargaku  agar  berbuat  baik  kepadanya.  Janji  pertemuan  kita 
adalah  di  telaga  (telaga  di  surga).  Demi  yang  jiwaku  berada  di 
Tangan-Nya,  hendaknya  kalian  mendirikan  shalat  dan  menunaikan 
zakat,  atau  akan  kukirim  seorang  laki-laki  dariku  atau  seperti  diriku 
kepada  kalian  untuk  menebas  batang  leher  kalian  dan  memperbudak 
para  wanita  kalian'.  ” 

Dia  berkata,  "Orang-orang  mengira  bahwa  orang  yang 
dimaksud  oleh  beliau  adalah  Abu  Bakar  atau  Umar,  maka  beliau 
meraih  tangan  Ali  dan  berkata,  'Ini  ( dia  orangnya)'.  ”185 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

185  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Thalhah  tidak  menjadi  pegangan.” 


Al  Mustadrak  —  1  191  | 


i(J J - j,  y\  -  • 

Lijb»  ^jJ  *XaS>x^j  ci»lA9  jj\  ^ji  l’-J- 

J - P  iJ - «Jl  ^J\  ^jj  pJll-  °Je-  toSlS  <y.  ^ 


1 4 _ i  4&I  ^ _ v3j  j^JL-Jl  pi^o  tjC'  (.Is 4=»*lls>  ^1 

jiJ 1-j  4 _ IIp  «&I  <5)1  J jl.j  Udlkll  JUs  b .:  J'i 

(^  p4-“‘i  ^  (*4^  l^*j  Cr* 

,Lg-/  4X^  dJtLs  t4JL»Jl  A^rjS  4ii  4\jl 


2560/185.  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Muhanunad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Qudamah  dan  Muhammad  bin  Al  Mutsanna  menceritakan 
kepada  kami,  Mu’adz  bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku  dari  Qatadah,  dari  Salim  bin  Abu  Al  Ia’ d,  dari 
Ma’dan  bin  Abu  Thalhah  Al  Ya’mari,  dari  Abu  Najih  As-Sulami  %, 
dia  berkata,  "Kami  mengepung  istana  (benteng)  Tha'if  dan  aku 
mendengar  Rasulullah  #  bersabda,  'Barangsiapa  menembakkan  satu 
anak  panah  di  jalan  Allah,  maka  dia  mendapat  pahala  sama  dengan 
membebaskan  seorang  budak.  Barangsiapa  anak  panahnya  sampai 
(sasaran)  di  jalan  Allah,  maka  dia  akan  mendapat  satu  derajat  di 
surga'.  Hari  itu  aku  menembakkan  anak  panah  sebanyak  enam 
belas.”186 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim. 


Abu  Najih  adalah  Amr  bin  Abasah  As-Sulami. 


186  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  192  |  —  Al  Mustadrak 


t J2_9\_P"cJ)  4JJl  »A-*-P  U j^-1  —  ]  /\  \f  \  u  \  \ 

Ujjb-  c<_£ijjL*Jl  .A-J^il  ijj  jJlLttJl  LuJl^-  C^jJLaII  iyjSd\  LjJj-- 

Jj|  'jj-k*-  i<s ■^yj>  C/.  LS?5^  ^ 

<5ll  Jy~<  j  £*  ^  *&1  J  ^  C/.  jS=*  "J*  t jiijJ' 

4v2J  ^x3  4jl ^«tdl  ^JL)  LoJU  {j^~  (_5*  tOdliallj  j*-il«j  5^"  ^ 

'tTl 


Gl 


2561/186.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  Al  Qabbani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Mundzir  bin  Al  Walid  Al  Jarudi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  A’la  bin  Abdul  A’la  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  Al  Anshari  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Az-Zubair  menceritakan  kepadaku  dari  Jabir  bin  Abdullah  «$,,  dia 
berkata,  “Kami  bersama  Rasulullah  di  Tha'if  pada  Perang  Hunain. 
Ketika  sampai  di  Ji’ranah,  beliau  membagikan  perak  kepada  orang- 
orang.”187 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


-uitv»  jjt  ^ —  >av/t°*\x 

GjL»  y\  <.{$ Jjgliill 


t ij jl — 'j)  Jp'O?  ^  «&1  A-P  ^ <-<S jCaiNi 

Lili  j*zs-  ^1)1  ^9  Jy-'-" j  01  c<-j1  ^p 


187  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  [  193  1 


A '  J  j — "'j  t  f  ji  A^lkl'  J*'  o* 

.£j^!ll  4)  (^°y  LS^~  J?  ^  (^J  ^  LS^5 

2562/187.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Tamim 
Al  Qanthari  mengabarkan  kepadaku,  Abu  Qilabah  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  biil 
Abdurrahman  Al  Anshari  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin 
Iyadh  bin  Al  rfarits  Al  Anshari  mengabarkan  kepadaku  dari  ayahnya, 
bahwa  Rasulullah  0  mendatangi  Hawazin  dengan  12000  pasukan. 
Penduduk  Tha'if  yang  terbunuh  pada  Perang  Hunain  sama  banyaknya 
dengan  yang  terbunuh  pada  Perang  Badar.  Maka  Rasulullah  0 
mengambil  segenggam  tanah  lalu  melemparkannya  ke  muka  kami 
sehingga  kami  bercerai-berai.”188 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


«5sl  JL  *c-  Jllj-t  j)  ^ lnA>-  —  ^  AA/Y  ®  "lY* 

J L*l.  j>  Lil  cOjjIa  jj  Ajjj  p  j  j  y 

:  J' — 5  c4_I*  <5il  5^*-  o*  ‘^4  °u*  A*  cP  s-s»^  Cf 

ji-jj  UI  (4**  J  ^  <_s^  4ii' 

:  Jl ii  tl!4 ^  14 — A  ‘(4^ 

4  Oif >liu  Si  u?u  :Jii  cN  :ds  ?il£J4u 

f--  IrS»  <5sl  jJUtf  «5ll  J  UwLg^._j  cll4L<li 


188  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  shahih." 


1  194  |  —  Al  Mustadrak 


^ - irj  N  JJI9  J*-^'  c/O^J 

.jl3l  iiljf  J^-  cu»^  Sf  :c-li»  <.£-\J>^\  lii  di=^- j 


2563/188.  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Rauh  Al  Madayini  menceritakan  kepada  kami, 
Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Al  Mustalim  bin  Sa’id 
Ats-Tsaqafi  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Khubaib  bin 
Abdurrahman.,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  %>,  dia  berkata:  Rasulullah 
H  keluar  dalam  salah  satu  peperangan  beliau,  maka  aku  dan  seorang 
laki-laki  mendatangi  beliau  (saat  itu  kami  belum  masuk  Islam).  Kami 
berkata,  "Sesungguhnya  kami  malu  (tidak  ikut  perang)  sementara 
kaum  kami  andil  dalam  peperangan."  Beliau  bertanya,  "Apakah 
kalian  berdua  telah  masuk  Islam?”  Kami  menjawab,  "Tidak.”  Beliau 
bersabda,  "Sesungguhnya  kami  tidak  akan  meminta  bantuan  kepada 
kaum  musyrik  untuk  menghadapi  kaum  musyrik  ” 

Akhirnya  kami  masuk  Islam,  lalu  kami  ikut  perang  bersama 
Rasulullah  H,  dan  aku  berhasil  membunuh  seseorang,  tapi  dia  juga 
berhasil  memukulku.  Aku  kemudian  menikahi  anak  orang  yang  aku 
bunuh  itu,  dan  dia  berkata  kepadaku,  "Kamu  tidak  akan  dapat 
melupakan  orang  yang  telah  memberimu  bekas  pukulan  ini.”  Aku  pun 
berkata  kepadanya,  "Kamu  tidak  akan  melupakan  orang  yang  telah 
menyegerakan  ayahmu  ke  neraka.”189 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Khubaib  bin  Abdurrahman  bin  Al  Aswad  bin  Haritsah 
kakeknya  adalah  seorang  sahabat  yang  terkenal. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Abu  Humaid  As-Sa’idi: 


189  Adz-Dzahabi  dalam-  At-Talkhish  berkata,  "Kakek  Khubaib  bin  Aswad  bin 
Haritsah  adalah  sahabat  Nabi 


Al  Mustadrak  —  1  195  1 


^ -C-  »LaJ>-l  ^  A  ^/\  0  'l  i 

(jJ  JvaAlt  cc£ jj^J'  i-^Ji  ‘(_£fj'^'  {f. 

Cji — Ilil  Jj  c^^iip  ^  jJJe-  jjj  ^y* 

Al  Al  (J  y*j  £■  j>-  ‘tJb>  (_s v’  j  (^ApL-JI  <^'  Of 

:ljj\ _ 5  °y»  :Jli  <13"  'M  &  '*J&-  'M  p^j.^ 

jj*  Jj  cN  :1_j3V5  * jiiL-lj  :JU  c^SC  Al  xs-  -k %j  y>j  £[a±»  y* 

. JjS' Oi *£Li  Sl  bB  tlj«r ^  ^  j*  :  Jl^  ‘p-fr^:?  <J* 

2564/189.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Yusuf  bin  Isa  Al  Marwaazi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin 
Musa  As-Sinani  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Amr 
bin  Alqamah,  dari  Sa’d  bin  Al  Mundzir,  dari  Abu  Humaid  As-Sa’idi 
^  dia  berkata:  Rasulullah  #  pernah  keluar  (untuk  berperang),  dan 
ketika  beliau  sampai  di  puncak  bukit  Wada’,  tiba-tiba  ada  sebuah 
brigade  pasukan,  maka  beliau  bertanya,  " Siapa  mereka?”  Mereka 
menjawab,  "Bani  Qainuqa’,  dan  itu  adalah  kelompok  Abdullah  bin 
Salam.”  Beliau  bertanya,  " Apakah  mereka  sudah  masuk  Islam?” 
Mereka  menjawab,  "Tidak,  mereka  tetap  pada  agama  mereka.” 
Rasulullah  0  pun  bersabda,  "Katakan  kepada  mereka,  'Hendaknya 
kalian  pulang!  Karena  kita  tidak  akan  meminta  bantuan  kepada  kaum 
musyrik'.  ”190 

190  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini. 

Saya  (Musthafa  Abdul  Qadir  Atha)  katakan:  Adz-Dzahabi  berrkata  dalam  Al 
Mizan,  "Tentang  Al  Fadhl  bin  Musa  As-Sinani,  tidak  saya  temukan  adanya 
sebuah  kelemahan  (i layyin )  kecuali  yang  diriwayatkan  oleh  Abdullah  bin  Ali  bin 
Al  Madini,  'Aku  mendengar  ayahku  ditanya  tentang  Abu  Tamilah  dan  As-Sinani, 
dan  ternyata  dia  lebih  mengedepankan  Abu  Tamilah.  Dia  juga  mengatakan 
bahwa  Al  Fadhl  biasa  meriwayatkan  hadits-hadits  munkar'.”  {Al  Mizan,  3/360). 


1 196  [  —  Al  Mustadrak 


J^pC, jlS—  cj JjJI  ^  IuAs —  \  *\  *  / Y  °  *\  ° 

j^>-^]l  jIp  ‘(j^ij'  (_si'  ^  (31^-4  ,y. 

* — ^ — ^-'  4p^>  ti^  £V^'  o*  o*  c/- 

\'y P  ^JlIjj  aJIp  4&I  aMI  J J-"J  01  ta 'j-^l  l^“ljJ  0~Xs>r  01 

^ _ Lp  ajLs^v»! j  £- Ijj  C^4S^  (0*  ^Js-  01^"  ®J0^ 

IgsI^.  ^  O^nJ^j  Lglip  1 cA^jJilJl  c- jUtfl  iL;  aJ jxL*  o\ jA 
:Jl2$  tlfJl  (_s^>~  4!  lj3r jii  aJp  aUI  <JiLp  aUI  J j~»j 

jsdl  JUi  4f!?^l  (Jt  J**  (*^c  Ji^  5^*  ^ 

.UL*«p  3^5  j^liSj  *>\i  AjJ^Jl  ^yi  -tJl^ 

2565/190.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Abu 
Uwais  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Abu  Az-Zinad 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Al  Muraqqa  bin  Shaifi 
bin  Rabah,  saudara  Hanzhalah  Al  Katib,  bahwa  kakeknya  (yaitu 
Rabah)  mengabarkan  kepadanya:  Rasulullah  fH-  pernah  berada  dalam 
suatu  peperangan  yang  saat  itu  menjadi  panglima  di  barisan  depan 
adalah  Khalid  bin  Al  Walid.  Rabah  dan  para  sahabatnya  kemudian 
melewati  seorang  wanita  yang  terbunuh  akibat  serangan  pasukan 
barisan  depan.  Mereka  berdiri  di  sekitar  mayat  wanita  itu,  mereka 
kaget  dengan  (keadaan)  tubuhnya  sampai  Rasulullah  #  mendapati 
mereka,  lalu  mereka  memberi  jalan  kepada  beliau  sehingga  beliau 
dapat  melihatnya.  Beliau  lalu  bersabda,  "Wanita  ini  tidak  sepantasnya 
diperangi.  ”  Beliau  lalu  melihat  wajah  orang-orang  (yang  berada  di 
tempat  itu),  maka  berkatalah  beliau  kepada  salah  satu  dari  mereka. 


Al  Mustadrak  —  1  197  | 


"Susul  Khalid  dan  sampaikan  jangan  sampai  membunuh  keluarga 
(anak  keturunan)  dan  pekerja  biasa.  ”191 

Demikian  yang  diriwayatkan  oleh  Al  Mughirah  bin 
Abdurrahman  dan  Ibnu  Juraij  dari  Abu  Az-Zinad,  sehingga  hadits  ini 
menjadi  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  mereka 
berdua  tidak  meriwayatkannya. 


/jjl  y\ 

bjJii-  j)  J)  i^ilLJl  J)  aWI  Ji  ^as^a 

iil  £- s*  J  cj  ij^\  J*  tSSlS  'J*  :  J  oUl 

>  ,,  *.  i.  ",  >'  **  >•' 

I jljl ai  j  fj)  4j j**  J  aJLp  aJSI  a»1  U_^*> j  <1)1  t*UP 

JL  ^  yit  Jli  d lili  Jl  d^'  rf!  ‘cttf . 

\ UJi  ca»I  J J-»'j  1*  :1  jibai  vSU*^  d^  l5^  ^  5^"  4ji' 

^jJij  ?Oif >ii'  ftjf  ^  d*>  :J«  oOlii  sVjf  »jAr 

_*j  O^kill  (Jip  Ml  oJjJ  aIIj  ja  (a  ojli  Xaj>^a  ijJu 

.4AU 


2566/191.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ubaidullah  bin  Al 
Munadi  menceritakan  kepada  kami,  Yunus  bin  Muhammad  Al 
Muaddib  menceritakan  kepada  kami,  Aban  bin  Yazid  menceritakan 
kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Al  Aswad  bin  Sari  <$,, 
bahwa  Rasulullah  #  mengutus  sebuah  pasukan  di  Perang  Khaibar, 
lalu  mereka  berperang  dengan  kaum  musyrik  sampai-sampai  mereka 


191  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  ibnu 
Juraij  dan  lainnya  dari  Abu  Az-Zinad  berdasarkan  syarat  Al  Bukhari-Muslim.” 


1 198  1  —  Al  Mustadrak 


membunuh  anak  keturunannya.  Ketika  mereka  datang  kepada  Nabi 
H,  beliau  pun  bertanya,  "Apa  yang  membuat  kalian  membunuh  anak 
keturunan?”  Mereka  menjawab,  "Wahai  Rasulullah,  mereka  adalah 
keturunan  kaum  musyriki”  Beliau  berkata,  "Bukankah  orang-orang 
terbaik  dari  kalian  dulunya  juga  anak-anak  kaum  musyrik?  Demi 
yang  jiwa  Muhammad  berada  di  Tangan-Nya  tidak  ada  jiwa  kecuali 
akan  terlahir  dalam  keadaan  fitrah  (Islam)  sampai  lidahnya 
diarahkan.  ”m 


— i y.  J*  o3- 


13j£-  /J** 

&\  ^ ,'j  g J*  : J'j  J*-  cy. 

.ojku  Ji  Sjjp  Jt  & 


2567/192.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Mu'ammal  bin  Al 
Husain  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy- 
Sya’rani  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Aun  menceritakan 
kepada  kami,  Husyaim  menceritakan  kepada  kami,  Yunus  bin  Ubaid 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Al  Hasan,  dia  berkata:  Al  Aswad 
bin  Sari  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  "Kami  pernah 
berada  di  sebuah  peperangan  ...”  Lalu  dia  menyebutkan  makna  hadits 
yang  senada  dengan  yang  tadi. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


192  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhis,  "Hadits  ini  dikuatkan  oleh  Yunus  dari  Al 
Hasan.  Al  Aswad  menceritakan  kepada  kami  dengan  sanad  ini,  sesuai  syarat  Al 
Bukhari-Muslim.” 

193  Lih.  no.  2566. 


Al  Mustadrak  — 


C^J J AmS**J*  ^jI  \jjA^-\  —  \  ^  y/ T  °  'l  A 

Ljl  I  cjLptJl  A-p  iLji- 

j — i  — >\  t^^UJl  ^  0^)^  'M-  ^ ^■'j 

(j _ >  tfj _ i^Jl  jlp  ^^p  (Oti  l2jl>-  t^ljl  ^  ^oT  ILl^- 

aJJI  J  J — t-j  <J*  LL^9  ^  :3^  cilp  4&I  O*  4  JZ** 

4 JLp  aJJ|  J ^5  (_5^'  y ‘l*  I J^J^5  4^2^  f  Ji  ^  ls^3 

ijy^-  *<Jl  'jj^®  J*  lJi  hJ^i  ^  r^j 

•<5***^  i^^'j  J* 


2568/193.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  An-Nadhr  bin  Syumail  menceritakan  kepada  kami, 
Syu’bah  memberitakan  (kepada  kami). 


Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi  juga  mengabarkan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami,  Adam 
bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abdul  Malik  bin  Umair,  dari  Athiyyah  Al  Qurazhi 
dia  berkata,  "Aku  ditawarkan  kepada  Rasulullah  #  pada  Perang 
Quraizhah,  dan  mereka  mengeluh  tentang  diriku.  Nabi  i||  lalu 
memerintahkan  orang  untuk  memeriksa  apakah  diriku  sudah  tumbuh 
(bulu  kemaluan,  sebagai  pertanda  dewasa).  Mereka  lalu 
memeriksanya,  dan  ternyata  belum  tumbuh  bulu,  maka  beliau 
melepaskanku  dan  menempatkanku  bersama  para  tawanan  lainnya.”194 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  200  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  jamaah  dan  kalangan  Imam  kaum 
muslim,  dari  Abdul  Malik  bin  Umair,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya.  Ada  kemungkinan  mereka  berdua  tidak 
memperhatikan  adanya  mutaba’ah  (penguatan  riwayat)  Mujahid  bin 
Jubair  terhadap  riwayat  Abdul  Malik  dari  Athiyyah  Al  Qurazhi. 


t _jf  cO & y  J tir 

_ U  J — jl  ^  {f. 

^ _ C  j _ a  Ji-j  4^p  ^p  o*'  t4^p  csh 

_ 'j  o  Jij _ ^ll-j  4^P  <0ll  ^Ssl  <J  y*  j  t-jUtvsl  01  0^-' 

0 ~#p  Jyr  J* 


2569/194.  Diceritakan  kepada  kami  oleh  Abu  Al  Abbas 
Muhammad  bin  Ya'qub,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Malik 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Ibnu  Juraij  dan  Ibnu  Uyainah  mengabarkan  kepadaku  dari  Ibnu 
Abu  Najih,  dari  Mujahid,  dari  Athiyyah  salah  seorang  dari  bani 
Quraizhah  yang  mengabarkan  kepadanya  bahwa  para  sahabat 
Rasulullah  #  menelanjanginya  pada  hari  pengusiran  bani  Quraizhah, 
dan  mereka  menemukan  bahwa  bulu  kemaluannya  belum  bisa  dicukur 
dengan  pisau  silet,  maka  mereka  membiarkannya  untuk  tidak 
dibunuh.195 


193  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  201  1 


Dengan  begitu,  hadits  ini  menjadi  shahih  karena  adanya 
mutabi  dari  Mujahid  sesuai  syarat  Ai  Bukhari-Muslim,  namun  mereka 
berdua  tidak  meriwayatkannya. 


j— >  jf\  -  \  <\  o/Y  o  Y  • 

(3b>wil 

pjl  V?  I^flS  J-pll-*»!  J 

‘4^  O3-  '^J‘  O3-  O*  ilH  5^  4J^' 

LS^-  LS^J  i*1"  u3-  ^ 

d) - J i  X1 - *  ‘f*4oCpJ  4C5^-^'  i>* 

4isl  p. 5^*0  f jIJl  ^S’  ^  ^  (J 

c3_>»  <^iJl 


2570/195.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ubaid  Al  Asadi  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami  di  Hamdan,  Ibrahim  bin  Husain  bin  Dizil 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Muhammad  Al  Farawi  dan 
Ismail  bin  Abu  Uwais  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Muhammad  bin  Shalih  At-Tammar  menceritakan  kepada  kami  dari 
Sa’d  bin  Ibrahim,  dari  Amir  bin  Sa’d  bin  Abu  Waqqash,  dari  ayahnya, 
bahwa  Sa’d  bin  Mu’adz  4$,  menetapkan  hukuman  bagi  bani 
Quraizhah,  bahwa  semua  laki-laki  yang  bulu  kemaluannya  sudah  bisa 
dicukur  dengan  pisau  silet  (sudah  dewasa),  harus  dibunuh,  lalu  harta 
dan  keturunan  mereka  dibagi-bagikan. 


1  202  1  —  Al  Mustadrak 


Hal  itu  lalu  dilaporkan  kepada  Rasulullah  #,  dan  beliau 
bersabda,  "Hari  ini  dia  (Sa’d)  telah  menetapkan  suatu  hukum  sesuai 
dengan  hukum  Allah  yang  Dia  tetapkan  langsung  dari  atas  langit.  ”1% 


{  U»\  ii  i ■>  jjjju  Uj  ^  OVN 

c ^  C 15 1^1*1 

ti - Ip  <&i  0^  '-r>'x^>r  £>*  ij*  ^  (4^*  0^ 

^  3  ^£Ui  ^  JLP  jUl.j  4llp  4&I  AWl  J_4- J 

^  Js-  Sjliit  01  cJs"j  j£r* 

^-Ui  «-C^ ^  fjj  Oj jlitJi  'M  (S^ 

in  JL^  &  j _4-j  ji  cJG  ‘f&f  V  ^  ^ 

oij  aIIJj  i>jj  i3s»1j j  ^ _/**>  J4  ^4~“*  i(44j  ^1p 

.ISIjj  oloJLij  cdllj  — ‘  '-4^ 

2571/196.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Hasan  Al  Hilali  menceritakan 
kepada  kami,  Ibnu  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Ya’qub  bin 
Utbah,  dari  Muslim  bin  Abdullah  bin  Khubaib,  dari  Jundab  bin  Makits 
dia  berkata,  "Rasulullah  #  mengutus  Abdullah  bin  Ghalib  Al- 
Laitsi  dalam  sebuah  pasukan,  dan  aku  termasuk  di  dalamnya.  Beliau 
memerintahkan  mereka  untuk  mengepung  bani  Mulawwih  dari  segala 
penjuru  guna  mempersiapkan  serangan  di  Al  Kadid.  Ketika  kami 
sampai  di  Al  Kadid,  kami  bertemu  dengan  Al  Harits  bin  Barsha  Al- 
Laitsi,  maka  kami  menangkapnya.  Dia  berkata,  'Sesungguhnya 
kedatanganku  untuk  masuk  Islam,  dan  aku  ingin  menemui  Rasulullah 

196  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ’’ 


Al  Mustadrak  —  I  203  1 


H'.  Kami  lalu  berkata,  'Apabila  kamu  memang  ingin  masuk  Islam 
maka  tidak  ada  masalah  bagimu  jika  kami  beijaga  di  sini  selama  satu 
hari  satu  malam.  Tapi  apabila  ternyata  tidak  seperti  itu  kenyataannya, 
maka  kami  akan  minta  kepastian  darimu’.  Kami  pun  minta  kepastian 
kepadanya  dan  kami  benar-benar  teliti  dalam  meminta  kepastian  itu 
darinya."197 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


iLh LjJl  OlJL-JU-  jIp  lf^-1  -nv/x°vY 

UjJ C  J OJOr  <0)1  J-P  J\  Uj-t?-  C(l)l~Lo_gJ 

o — *  *  o — j  J**  'J*  ‘W'  J  j  £y'c?’  J  f' 

ojI^p  <d  '^\2&  01  'j***  ^  ii \s*Jab\  31  jf  :Jli 

t  -i U  J-  3  (3  J (J lis  ^(l)L»iP  4ullS  LUL  I'UaP  ^ 

au!  J <l)f  ^i-jJb»Jl  t5 ^  ^  *))1  ~Lp 

c-s-v9j  Jts  jUi  :Jls  :JlS  t<jji  (Jis  Si ji 

<JL p  <0)1  4#1  ^  ^ 

2572/197.  Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  mengabarkan 
kepada  kami  di  Hamdan,  Hilal  bin  Al  Ala'  Ar-Raqi  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami, 
Ubaidullah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami  dari  Zaid  bin  Abu 
Unaisah,  dari  Amr  bin  Murrah,  dari  Ibrahim,  dia  berkata,  "Adh- 
Dhahhak  bin  Qais  ingin  menugaskan  Masruq  (mengangkatnya  sebagai 
pejabat),  lalu  Umarah  bin  Uqbah  berkata  kepadanya,  'Apakah  kamu 

197  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  204  |  —  Al  Mustadrak 


ingin  menugaskan  orang  yang  merupakan  salah  satu  tersangka 
pembunuh  Usman?'  Masruq  lalu  berkata  kekepadanya,  'Abdullah  bin 
Mas’ud  menceritakan  kepada  kami,  bagi  kami  haditsnya  tepercaya, 
bahwa  ketika  Rasulullah  #  hendak  membunuh  ayahnya,  dia  berkata, 
"Siapa  yang  memiliki  bayi  perempuan  ini?"  Dia  menjawab,  "Api,  Aku 
telah  ridha  kepadamu  atas  apa  yang  diridhakan  Rasulullah  #.”198 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


c  Juit  J  \Z%-  cJjbJi  'J  ->  W*  ovr 

l23b-  c^Ji  iijCJi  'J  ^  :SlU  y 

j — ‘J*  <<_r^l  ‘V1-5’  Cf- 

't',',,,*,,  i',  A  X  SS..  o 

Jil  Adi-  4$il  LS1^  01  ^  oh' 

.4jL»  £_)jf  jJu  ^jj  AjLfcLsOl 


2573/198.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Al  Mutsanna  dan  Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Abdurrahman  bin  Al  Mubarak  Al  Aisyi 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Habib  menceritakan  kepada 
kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Anbas,  dari 
Abu  Asy-Sya’tsa,  dari  Ibnu  Abbas  %,  bahwa  Nabi  #  menetapkan 
tebusan  (tawanan)  orang-orang  jahiliah  di  Perang  Badar  sebesar 
empat  ratus  (dirham).199 


198  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

199  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  205  1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


J _ A  Jjjill  Z-JjZaj  jJvaiJl  Jjl  \SjAs> - )  ^  O  V  t 

csA _ jap  Xs-  1 ^  ijj  tAj^" 

*»'  ^0  ^  O*  ‘ls&  ls^'  ^  ‘J*  t?' 

(j ,•  j zt-\  01  aJlp  aMI  <Jj-" J  _/*'  *cH*  c«UP 

t  L»  g««;>  AJ  A-Ip  aJSI  aMI  <J_^>  j  tl~Jl 

(3j _ flj  Nj  L®-£*j  iJlS  C|*->u  iijuis  YL>-g-^j  c-9^  ijl-ai 


2574/199.  Abu  Al  Fadhl  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi 
menceritakan  kepada  kami  dari  asli  kitabnya,  Yahya  bin  Abu  Thalib 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Wahhab  bin  Atha  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Al  Hakam, 
dari  Abdurrahman  bin  Abu  Laila,  dari  Ali  •%>,  dia  berkata:  Rasulullah 
«UI  memerintahkanku  untuk  menjual  dua  orang  bersaudara  yang 
merupakan  tawanan  perang,  maka  aku  menjualnya.  Aku  lalu 
mendatangi  Rasulullah  H  dan  melaporkan  hal  itu  kepada  beliau. 
Beliau  bertanya,  ” Apakah  kau  menjualnya  secara  terpisah?”  Aku 
menjawab,  "Ya.”  Beliau  bersabda,  "Ambil  kembali  mereka,  lalu 
juallah  secara  bersamaan  (kepada  satu  majikan),  jangan  pisahkan 
mereka  berdua!  ”200 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

200  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  206  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  tersebut  memiliki  sanad  lain  dari  Al  Hakam  bin 
Qutaibah  yang  juga  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim. 

ij-Jai  ^  -T*  •  /y  °  Vo 

<_s — l  Ji  P ‘J*  ^  ^  dr*  d^ 

ol$^  431  t<up  LS^J  y^-  d^ 

•  t,,  ,  o'  s  *  s, 

.^Jl  ^ jj  dlJi  ^  (J ^ 

2575/200.  Ali  bin  Yahya  menceritakan  kepadaku,  Musaddad 
bin  Qathan  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Abu  Syaibah 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Manshur  menceritakan  kepada 
kami,  Abdussalam  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid  bin 
Abdurrahman,  dari  Al  Hakam  bin  Qutaibah,  dari  Maimun  bin  Abu 
Syabib,  dari  Ali  %>,  bahwa  dia  memisahkan  seorang  budak  wanita 
dengan  anaknya,  maka  Nabi  #  melarang  hal  itu  dan  jual  belinya 
dibatalkan.201 

£Jl_J  4il  J  -Y  .  \/y®vv 

UjJt _ >-  <j***^'  C/-  ■S***’  cSlJkil» 

j — £  — d^kll  di*  c^iSfjssJl  -M- 

[j — p  tj — ^  J*  tpJC»  O*  di*  c/. 

'tij—*-  cilp  .oii  s4^  y/  o5  d^1  dJ 

201  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  207  1 


t^cJL _ ^ai\  (J _ «3  4-lp  LS^3  iJ J  l_$^} 

^j__9  4___»P'j  liJJl  I  ^5f j>  L*  Aiiij  lj  ll^llS  C  j»  Q*\\jA  4_J| 

ia&I  J  J k»  j  Ij  IjiJi v?  I,_/>Ij  JUs  .13^'  by*  ^  y*  ^ij  t<dA~o. 

p — !vtjl  I - »  ijLaa  AjIp  AJil  (_5^v3  aWI  J  j-»  j  i_.v?x3  j*-*0  J* 

^ ^  j  ‘-r’ 4>*  (-Jr>-j  T~**  ^ 

.<&!  ^_A>  :J lis  of  lii 

2576/201.  Abu  Abdillah  Ahmad  bin  Qani’  hakim  Al  Haramain 
di  Bagdad  mengabarkan  kepadaku.  Abu  Syu’aib  Abdullah  bin  Hasan 
Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Yahya  Al 
Khaulani  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Salamah  Al 
Harrani  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari 
Iban  bin  Shalih,  dari  Manshur  bin  Al  Mu’tamir,  dari  Rib’i  bin  Hirasy, 
dari  Ali  bin  Abu  Thalib  dia  berkata,  "Ada  dua  orang  budak  laki- 
laki  yang  menemui  Rasulullah  %  pada  hari  terjadinya  Hudaibiyah, 
sebelum  dilaksanakannya  peijanjian,  lalu  majikan  mereka  menulis 
surat  kepada  beliau,  'Wahai  Muhammad,  mereka  tidak  mendatangimu 
karena  ingin  ikut  agamamu,  melainkan  melarikan  diri  dari 
perbudakan'.  Orang-orang  berkata,  'Mereka  benar,  wahai  Rasulullah, 
kembalikan  mereka  kepada  majikan  mereka'.  Rasulullah  #  pun  marah 
dan  bersabda,  'Wahai  orang  Quraisy!  Aku  tidak  melihat  kalian 
berhenti  sampai  Allah  mengutus  orang  untuk  menebas  leher  kalian 
gara-gara  ini’.  Beliau  tidak  bersedia  untuk  mengembalikan  mereka, 
dan  bersabda,  'Mereka  adalah  orang-orang  yang  dimerdekakan  oleh 
AUah'.  ’’202 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhkari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

202  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  208  |  —  Al  Mustadrak 


•  C 4 _ $ 

ji  jyh  &  <-^5*  <y- 


'j£r  jjf  oli^-f  -X  ‘Y/\°YV 
4&I  JlIp  UjJ^-  ^jj  -^>-1  iSdi- 


Jj _ Irj  Jl5  :  Ju  <&l  ^->3  5tri'  ‘“^L*  ^  <&'  -LP  ”^P  C^-l^* 

t^l_r  j-un  o^r  iai  j4i5i  jajtj  ^lip  aU'  ls^3  aJS' 

fy  ^  Nj  <CioUi  fy  <y 

^  g.g-  aMI  S15"jJi 


2577/202.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ali  Asy-Syaibani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  Al  Ghifari 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  Basyir  bin  Muhajir  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Abdullah  bin  Buraidah,  dari  ayahnya  dia  berkata:  Rasulullah  # 
bersabda,  "Tidak  ada  suatu  kaum  yang  melanggar  perjanjian  kecuali 
akan  terjadi  peperangan  di  antara  mereka.  Tidak  akan  merajalela 
kemaksiatan  pada  suatu  kaum  kecuali  Allah  akan  menjadikan  mereka 
terkurung  dalam  wabah  kematian.  Tidak  ada  suatu  kaum  yang  tidak 
mau  membayar  zakat  kecuali  Allah  akan  menahan  hujan  untuk 
mereka.  ”203 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


&  £-JJl  'j*  J  Vfib-  -T  *  ih  °  VA 

[2 J&-  cAj  jUti  y\  \2j2-  y\  \2j2-  oC&r't  j*  ^  <0Sl  Xs- 

C/-  <&!  jlp  Iyc-  ,y.  ^ 


203  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  209  I 


J — ^ — 9  ^UJaJl  C) j** :c-i5  :  Jli  cAif-  ajs!  j  ^jt 

01— 5”"^  t  i  (_J V_a3  a^p  4J1I  ^ Lso  ani 

.tw^^val;  j*j  4-i^j  l>  jiA£*j  4»  d^-G  J^-^' 

2578/203.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Najiyah  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Mu’awiyah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ishaq  Asy-Syaibani 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Abu  Mujalid,  dari 
Abdullah  bin  Abu  Aufa  dia  berkata:  Aku  bertanya,  "Apakah  kalian 
membagi  bahan  makanan  sebanyak  seperlima  pada  masa  Rasulullah 
H?”  Dia  menjawab,  "Pada  Perang  berupa  Khaibar  kami  mendapatkan 
rampasan  perang  berupa  bahan  makanan,  lalu  setiap  orang  dibagikan 
sebanyak  yang  mencukupinya  saja,  lalu  pergi.”204 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  karena  dia 
menjadikan  Muhammad  dan  Abdullah  kedua  putra  Abu  Al  Mujalid 
sebagai  hujjah,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


(3 — j)  aw!  wLp  ^1  U —Y  •  i/x oy^ 

.  fof  Ji  J,  1&- 

j _ ^  ilK  y \  U 

'j»  <0)1  LjJb-  i'illS  cSlJLili  yiaor  iji  A*-5*-' 

204  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.  Al 
Bukhari  berhujjah  dengan  Muhammad  dan  Abdullah.  Keduanya  adalah  putra 
Abu  Mujalid.” 


|  210  1  —  Al  Mustadrak 


_ P  <.iyu^rS\  CoSllS  tjp  C jAJU»  UI  -LP  VjjwV^-  C^gjl 

4 _ LnJl  ^cjj  I  Jli  jt-Uj  UU  ^  (_5^vS>  <_S^  ^  C4iP-  <*i)l  J  j^l 

Ajll  _ 3-  *b/l  aJL&ljt^  LU  Up  L*  J  t^lp  4jU  Ojy~*  j*  UrjJ 

0}  J^il  4lil  20 y)  Jli  cli-U«J  (1)1  lfc>J)jj  4^nJl  aIIp 
.iJUh  J_^2j  ULp  4»i  <0)1  (J C^x-*~** 


2579/204.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Ibad 
Ash-Shan’ani  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan 
kepada  kami. 

Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih  di  Naisabur 
dan  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ja’far  di  Bagdad  mengabarkan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Qatddah,  dari  Al  Hasan,  dari  Abu  Bakrah 
bahwa  Nabi  g|  bersabda,  "Bau  surga  itu  sungguh  akan  tercium  sejauh 
seratus  tahun  perjalanan,  dan  tidak  ada  seorang  hamba  yang 
membunuh  orang  kafir  mu’ ahad  (dalam  perjanjian  damai  dengan 
Islam)  kecuali  akan  diharamkan  baginya  surga,  bahkan  wanginya 
sekalipun.  ” 

Abu  Bakrah  berkata,  "Allah  akan  menulikan  telingaku  jika  aku 
tidak  mendengarnya  dari  Rasulullah  g|  langsung.”205 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


205  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


Al  Mustadrak  —  [  211  | 


Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Abdullah  bin  Umar  dengan 
sanad  yang  shahih. 


\ - Jl  ^^Ip  ^ip  J  —  T  «  o  /  Y  o  A  • 

l2a__>-  c(_5 — -- jkJt  (j*  (Jf  tc£ (j'  * 

ISj — 3-  _}j — «-P  ^  1-il  cc£jO^  (j'. 

LS^J  ^  ^  ‘V1  J  (j'.  ®-5^- 

^V-is  Ju  <JLp  au!  4J1I  Jl5  1JI3  t4ip  Aiii 

.LiS^ j  1 JLS^"  JL?r l4^=J  01 J  £h!j  £"  jJ  3^**^ 


2580/205.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Uwais  Al  Anshari  memberitakan  (kepada 
kami),  Ali  bin  Muslim  Ath-Thusi  menceritakan  kepada  kami, 
Marwaan  bin  Mu’awiyah  Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Amr  Al  Fuqaimi  memberitakan  (kepada  kami).  Mujahid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Junadah  bin  Umayyah,  dari  Abdullah 
bin  Amr  bin  Al  Ash  %>,  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda, 
"Barangsiapa  membunuh  seseorang  dari  kalangan  ahli  dzimmah, 
maka  dia  tidak  akan  mencium  wangi  surga,  padahal  wanginya  dapat 
tercium  dalam  jarak  sekian  dan  sekian.  ”206 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  Syahid  berupa  hadits  Abu  Hurairah  yang 
shahih  sesuai  syarat  Muslim: 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  212  |  —  Al  Mustadrak 


J  JJ  'i/' j  jf  -Y  *  'i/YoA’I 

ifj _ ^  ij — '//*&  */>  ^  <■//  J  u3- 

Ai  J/j  *'//  J  °/  l*J  °/  <■'&/**■  o*'  &-k>-  c oO^  t y.  Is/' 

caU)  io  <3  lAiUli  JS  ^  S/(  :Jl5  aIIp  aSil  /a  c^- 

irj5  \^k j  01  j  CA^JI  0» J  Sl J  ^  ‘5b-J 


.  Ljj  j>-  ,'fijt^n  a 


2581/206.  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Nashr  bin  Ali  Al  Jahdhami  menceritakan  kepada  kami, 
Ma’di  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Ajian 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dan  Abu  Hurairah,  dari  Nabi 
0,  beliau  bersabda,  ” Ingatlah !  Barangsiapa  membunuh  seorang 
mu’ahad  (yang  memiliki  perjanjian  dengan  kaum  muslim)  yang 
baginya  jaminan  dari  Allah  dan  Rasul-Nya,  maka  dia  telah  melanggar 
perjanjian  dengan  Allah,  dan  dia  tidak  akan  mencium  wangi  surga, 
padahal  wanginya  ■  bisa  tercium  dalam  jarak  tujuh  puluh  tahun 
perjalanan.  ”207 


c  Jail— <_J  jJbu  Xos><la  aJJI  Jl^P  U  —  Y  *  v/  Y  °  A  Y 

■i.«  J  //>  ojuJ.  [2j^~  ^  iSoS- 

c0&~  J  J/i  J  Cf-  'u*  u3-  J/j 

J - A  of  ;*},&■  J  / 

J  h*/^ — *  ‘t J/  f  y  Jy  O*  cs^' 

207  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  213  | 


_ Jl  oj — ?r-j  ^Js-  I jCs  :JLa3  j*-^j  ^Ip  ^ 

\jj>-  UJI»? ji  4s\z»  licuiis  c  <0)1  jJp  I<_)Ui®  cdU5jJ 

<4 ^  r’J^'  j^1  o? . 

2582/207.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  , 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Sa’id  dan  Bisyr  bin  Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami 
dari  Yahya  bin  Sa’id,  dari  Muhammad  bin  Yahya  bin  Hibban,  dari 
Abu  Amrah,  dari  Zaid  bin  Khalid  Al  Juhani  bahwa  seorang  laki- 
laki  dari  kalangan  sahabat  Nabi  #  wafat  pada  Perang  Hunain,  maka 
mereka  mengadukan  hal  itu  kepada  Rasulullah  g|,  dan  beliau  hanya 
bersabda,  "Shalatilah  sahabat  kalian  itu!”  Wajah  orang-orang  pun 
berubah  karena  ucapan  beliau  tersebut,  maka  beliau  bersabda, 
"Sesungguhnya  sahabat  kalian  ini  telah  melakukan  pencurian  harta 
rampasan  perang  di  jalan  Allah.  ” 

Kami  pun  menyelidikinya,  dan  ternyata  kami  menemukan  satu 
bungkusan  Yahudi  yang  nilainya  tidak  mencapai  dua  dirham.208 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
menurutku  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


jj  OtliP  j>  \j —  Y  *  a/y  °AY' 


coJu j)  jj  aJII  XS-  j&  J Js-  j)  jAs*  j)  <0)1  Xs- 

A  <  \  f  f  s  s  '  '  S  )  as  \  S  as  a  i  as  a  s 

<01 1  <0)1  J  y*  j  :  Jl5  <0)1  j  ji  <d)l  j& 


208  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.  Aku  mengira  mereka  tidak  meriwayatkannya.” 


|  214  1  —  Al  Mustadrak 


;_\j  _ x5l  ^ <_jC^I  13}  (%Il< j  ^!ip 

t yt—^>  °j _ <•  ^C»jj  -t*J  j 

*^*Aj  :Jl5  .4^-Jtll  ^  oL^/Jl  t^*  ULa  IAa  tdiil  J j-x J  1j  ijLii 

<ojI  Jji-j  Ij  :Jl5  s.(j>xj  01  dX*^  tli  :Jl5  :Jl5  ?£Aj  ^SlT 


.ojip  ioi  y5 


C-*  *  >i/f 


J  Ciil  ^  : Jli  tjA^pls 


2583/208.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami. 
Mahbub  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ishaq  Al  Fazari 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abdullah  bin  Syaudzab,  Amir  bin 
Abdul  Wahid  menceritakan  kepadaku  dari  Abdullah  bin  Buraidah, 
dari  Abdullah  bin  Amr  4&,  dia  berkata,  "Apabila  Rasulullah  # 
mendapatkan  ghanimah,  maka  biasanya  beliau  memanggil  Bilal  untuk 
memanggil  orang-orang,  dan  mereka  pun  datang  menyerahkan 
ghanimah  mereka.  Beliau  lalu  menyisihkannya  seperlima,  lalu 
membagi  sisanya.  Kemudian  seseorang  datang  membawa  tali  kekang 
dari  bulu  dan  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  inilah  yang  kami  dapatkan 
dari  ghanimah'.  Beliau  berkata.  Tidakkah  kau  mendengar  Bilal  telah 
memanggil  tiga  kali?'  Dia  menjawab,  'Iya'.  Beliau  bertanya  lagi,  'Lalu 
apa  yang  menghalangimu  untuk  datang  kepadanya?'  Dia  menjawab, 
'Wahai  Rasulullah,  aku  mohon  maaf.  Beliau  bersabda,  'Kamu  akan 
datang  dengan  harta  itu  pada  Hari  Kiamat.  Aku  tidak  akan 
menerimanya  darimu'.’a09 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


209  Adz-Dzahabi  dalam  At-Tcdkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  — 


o jl  c ^ip  LuA>-  Y  •  ^/Y ^ Al 

— •>-  CwU^a  ^  -UP  lljji-  ^  cts5^,S^ 

^5  J*- ^  gJ^  fj^Jl  Ji-S  :  JlS  colljlj  ^  JJ 

I  jl  )^->rll  ^  j^-P-  (j^  <-L>Jlj>*J  (_jjl  I  <J Li®  4JLP  LaJll*  J^-**3  C  J* 

Ji  J^r- ^1  lil  ‘. JlS  j%-ll»J  aWl  LS^5  (j^"  iA~f'  ^  LS^ J 

_ «J  cli>w2»  <pb£  ^j3  liwbr-ji  :  JlS  iOjj j*3\j  <pll^  IjS 

,4JL«^j  (JJLyaJj  4-*j  ijlii  <UP 

2584/209.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Najdah  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Manshur 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  Shalih  bin  Muhammad  bin  Za'idah  menceritakan 
kepadaku,  dia  berkata:  Maslamah  memasuki  negeri  Romawi,  lalu 
didatangkan  kepadanya  orang  yang  telah  mencuri  harta  rampasan 
perang,  maka  dia  bertanya  kepada  Salim  tentang  orang  ini.  Salim 
menjawab:  Aku  pernah  mendengar  ayahku  menceritakan  dari  Umar 
bin  Al  Khaththab  ■•%,  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  "Jika  kalian 
mendapati  seseorang  telah  mencuri  harta  rampasan  perang,  bakarlah 
harta  rampasannya  itu  dan  pukul  dia.  ”  Ternyata  kami  mendapati 
bahwa  yang  dia  curi  adalah  mushaf  Al  Qur'an.  Lalu  ditanyakanlah 
kembali  kepada  Salim,  dan  dia  berkata,  "Jual  mushaf  Al  Qur'annya 
dan  sedekahkan  hasil  (penjualan)nya.”210 

210  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 

Saya  (Anshari)  katakan,  "Justru  sanad  ini  tidak  shahih,  karena  ada  nama  Shalih 
bin  Muhammad  bin  Za’idah,  yang  dianggap  munkarul hadits  oleh  Al  Bukhari." 
Ibnu  Ma’in,  An-Nasa'i,  dan  Ad-Daraquthni  menganggapnya  dha'if. 

Ibnu  Adi  berkata,  "Dia  haditsnya  dha'if,  tapi  masih  boleh  ditulis." 

Bahkan,  Adz-Dzahabi  sendiri  menukil  hadits  ini  sebagai  hadits  munkar  yang 
diriwayatkan  oleh  Shalih  ini. 

Al  Bukhari  menganggapnya  hadits  batil. 


|216  |  —  Al  Mustadrak 


PEMBAGIAN  HARTA  RAMPASAN 


Dasarnya  ada  dalam  Kitab  Allah 

^  cOyL: y  ^  J  ^  ^ 

oii_ uSlj-  y  ^  on£-  y 

<5sl  Jj5  cJCi  : Jl5  <y.  u**s®  l/5, 

*  !&»  < 

:Jl _ 5  ifs—?-y\j  ^  ^  i»t  ^  ^li.  lii  :  JUi 

4_jb  Jl...  ^  ^  <J y^-j  5^j  ^  c/^1 

JUj  cfi-j  ^  jb*  y*'  $£  Jj&  ^  ^  ‘r^J 

jU_.l,j  4^  Sil  jb>  y  :0jtl5  Jlii  C^llkll  tf'Jl  :0jil5 

Lih.  Mizan  Al  I’tidal  (3/411-412,  cet  Dar  Al  Kutub  Al  llmiyyah,  1995).  Penj. 


Al  Mustadrak  —  |  217  | 


^ - 9  i J  ^>-li  C0;Uj  ^  3ji4^1 

J—^'j  J&  l_s^  3^^?L  LS?  ^-4^  L5^  \j\£i  ‘Al  ^5?  o!u)lj 

.114^-  Al 

2585/L  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Harun  bin  Sulaiman  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Abdurrahman  bin  Mahdi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
Ats-Tsauri  menceritakan  kepada  kami  dari  Qais  bin  Muhammad,  dia 
berkata:  Aku  bertanya  kepada  Al  Hasan  bin  Muhammad  tentang 
firman  Allah  Tabaraka  wa  Ta  ’ala,  "Dan  ketahuilah  bahwa  yang 
kalian  dapatkan  berupa  rampasan  perang  maka  untuk  Allah  dan 
Rasullah  seperlimanya.... "  (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  41)  Dia  menjawab,  "Ini 
adalah  kunci  firman  Allah  Ta  ’ala  apa  yang  ada  di  dunia  dan  akhirat.” 

Dia  berkata,  "Orang-orang  berbeda  pendapat  tentang  dua 
saham  (bagian)  ini  setelah  wafatnya  Rasulullah  #.  Ada  yang 
mengatakan  bahwa  saham  kerabat  adalah  untuk  kerabat  Nabi  #.  Ada 
yang  mengatakan  bahwa  itu  untuk  kerabat  khalifah.  Ada  pula  yang 
mengatakan  bahwa  saham  Nabi  H  adalah  untuk  para  khalifah  setelah 
beliau.  Akan  tetapi,  mereka  sepakat  bahwa  kedua  saham  ini  digunakan 
untuk  pembelian  kuda  dan  persiapan  perang  di  jalan  Allah.  Seperti 
itulah  yang  dilakukan  pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar  dan  Umar 


LJl  fji  — 

j  j»-*-  j _ >\  UjJj-  CA 

1  .lg-  \  Jli  ^  Cf.  0* 

«  S  A  *,  N  t  f  *,*.*,»•*  \  s  * 

'j* _ (Jj"1 J 


1  218  |  —  Al  Mustadrak 


Jn  ij'j  (i- j  c i  ^ 

.U-^lt-  aJSI 

2586/2.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada 
kami,  Ya’qub  bin  Yusuf  Al  Qazwini  memberitakan  (kepada  kami), 
Muhammad  bin  Sa’id  bin  Sabiq  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Ja’far  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami  dari  Mutharrif,  dari 
Abdurrahman  bin  Abu  Laila,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ali  ^ 
berkata,  "Rasulullah  #  menugaskanku  untuk  mengambil  seperlima 
dari  seperlima  bagian  ghanimah,  dan  aku  menempatkannya  sesuai 
tempatnya  pada  masa  hidup  Rasulullah  g|.  Abu  Bakar,  dan  Umar 
.a,  »211 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


iSjlp-  jlp  ’J*,  ^  ^ -y h  °AV 

:'y\ _ s  c/. 

c£p  &\  J  ’y  ’y  «;>  y*  ^  J*  b*X9“ 

IcJlS 

2587/3.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Hudzaifah  dan  Abu  Nu’aim 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Sufyan  menceritakan 

211  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  1  219  1 


kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah 
dia  berkata,  "Shafiyyah  adalat  termasuk  yang  terpilih.”212 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


i  UI  ^  ^Ldl  —  l/x°AA 

CA^jf  ^  ^  dri'  AW'  ^ 

:  J' — S  cil^-  cs^ j  t‘Mp  CS-  ^ 

^ _ jl  Jli  .jJu  jUill  IS  4jL1*  j*JAj  aU'  ^ 

Al  AWl  Jj-»j  ot  dJJij  tAj>-l  fji 

Al  JlJj  Al  J jl-j  OlT  jU-1  OjS" ^AJl  es-li-  lll 

\j-Jj£j  J, _ 1  :^AJ  aJ  JUi  ^  3^^^  (*-*£  ^  ^ 

^  J^lll  ^L-j  a11p  Al  ^jlA»  Al  1j  & 

Ij _ llj  I _ ls  ?jJb  Ja(  '^jcj\  C»  3JLUa.aH  l_^AJ  0?  I y>r jj  c  Aj-b 

J Ij  :i ‘i y^  <_r^  i^9  aJJ' 

^  *-->  L»  aAp  <USl  4#l  J_^< j  J'-**  .ciijlj  c£l^l®  pJ^  ^iil 

:  Jl _ S  cojJtP  'J?) j  AUj  Al  DI  Aju  AjlSl  £-saJ  01 

J.J  lji  di  jJJ*  •jyy  p-^*  j  aIp  l s^9  ^  j  f*-&^  J^®  ois^j 

dls"  c aLaUi  £,j£  y£  ls3'  ^'j  <yi :<5'^' 

212  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  220  1  —  Al  Mustadrak 


_ 9  y >  Js  jUiJi  b  L>\  c-jI jj  i_r^" 

Attl J  jJL*3  i ji>-  Ajjlj  ji&  C£tjdj  ' j*i  J  J 

2588/4.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Ibnu  Abu  Az-Zinad  mengabarkan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari 
Abdullah  bin  Abdullah  bin  Utbah,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata, 
"Rasulullah  fj§e  mencari  pedangnya  (Dzul  Faqar)  pada  Perang  Badar." 

Ibnu  Abbas  berkata:  Beliau  bermimpi  ketika  Perang  Uhud 
yaitu  Rasulullah  0  didatangi'  kaum  musyrik  di  Perang  Uhud,  maka 
Rasulullah  #  berpendapat  hendaknya  mereka  tetap  berada  di 
Madinah  dan  berperang  melawan  mereka  di  sana.  Tapi  orang-orang 
yang  tidak  ikut  dalam  Perang  Badar  mengusulkan,  "Apakah  engkau 
akan  keluar  bersama  kami  wahai  Rasulullah  untuk  memerangi 
mereka?”  Mereka  berharap  agar  mendapat  kemenangan  seperti  yang 
didapatkan  pada  saat  Perang  Badar.  Mereka  senantiasa  mengusulkan 
itu  kepada  Rasulullah  #  sampai  akhirnya  beliau  mengenakan 
perlengkapan  perangnya.  Hal  itu  membuat  mereka  menyesal  dan 
berkata,  "Wahai  Rasulullah,  berdiamlah  di  Madinah,  kami  akan 
menuruti  pendapat  engkau  semula.” 

Rasulullah  0  bersabda,  "Tidak  pantas  bagi  seorang  Nabi  bila 
sudah  mengenakan  pakaian  perang  untuk  meletakkannya  kembali 
sampai  Allah  memutuskan  apa  yang  akan  terjadi  antara  dia  dengan 
musuhnya.  ” 

Ibnu  Abbas  berkata:  Sebelum  mengenakan  pakaian  perang  dan 
mengucapkan  hal  itu  Rasulullah  #  bersabda,  "Sesungguhnya  aku 
bermimpi  bahwa  aku  mengenakan  pakaian  perisai  yang  melindungi 
badan  dan  aku  menakwilkan  itu  adalah  Madinah.  Lalu  aku  melihat 
bahwa  aku  memboncengi  seekor  domba  jantan  dan  aku  takwilkan  itu 


Al  Mustadrak  — r  [  221  1 


adalah  pasukan.  Aku  juga  melihat  bahwa  pedangku  yaitu  Dzul 
Faqqar  tumpul  maka  aku  takwilkan  itu  adalah  kekalahan  kalian,  dan 
aku  melihat  seekor  sapi  disembelih,  maka  sapi  itu  demi  Allah  lebih 
baik,  sapi  itu  demi  Allah  lebih  baik”213 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


j£L>  —  o/ Y  o  A4! 

dJLLJl  -t-P  ^y* 

j — ]  — 1*  °^p  Je-  c4jIj^p  y\  \2fe- 

il  ^ — >1  ^  ,^1  :<JiS  0A1  ^  Aiil  xs-  L5^^~  toArt^ 

C _ 1T  :  Jui  ^Us  14J  Ojiji»  c«UP  aSll  J  Qp 

ch*  {j.  o*  :$**■  £*  gr^  y£j  g^- 

OlS"j  ia*~jL}  2. j  j ^5l  j^Ip  -1^*9 

J _ Jli-  CJ*^p  Jiij  dJb^5 e.XA  JU9  (jsij  ,_s£ 

Ji  :  J1*  J*  ^5 

y&rj  <cJJb^9  aJIp  ls^3  <5^^^  c<i  «iAJi  £'$Xa 

o> jTi _ 9  C—*ij  cC-^yf  cLL!>^ 

c - Jjy  y>f  aJ  c^So  ^  yd  aIp  a&I  LSill 

Jl — 5  :Jl5  to Ji  ^  «Oli  Jj-x j  J 


3  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  ’ 


|  222  1  —  Al  Mustadrak 


L-iij  t ifj j  Qp  ou  aSj  cJs"  ^  j  <J^> 

.aIIp  (S^Ju 


2589/5.  Abu  Ahmad  Bakr  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Ash- 
Shairafi  menceritakan  kepada  kami  dari  asal  kitabnya  di  Marwa,  Abu 
Qilabah  Abdul  Malik  bin  Muhammad  Ar-Raqqasyi  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Hammad  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Awanah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Sa’d  bin 
Ubadah,  Abdullah  bin  Buraidah  Al  Aslami  menceritakan  kepadaku, 
dia  berkata:  Aku  pernah  berjalan  bersama  ayahku,  tiba-tiba  dia 
melewati  suatu  kaum  yang  menghina  Ali,  maka  dia  pun  mendatangi 
mereka  dan  berkata,  "Dulu  aku  juga  pernah  sakit  hati  kepada  Ali,  aku 
pernah  bersama  dengan  Khalid  bin  Al  Walid  dalam  sebuah  pasukan. 
Mereka  mendapatkan  banyak  ghartimah.  Lalu  Ali  mengambil  seorang 
budak  wanita  yang  termasuk  harta  khumus  dan  dia  mengambil  budak 
itu  untuk  dirinya  sendiri.  Dan  antara  Ali  dan  Khalid  sendiri 
sebenarnya  tidak  terlalu  akur.  Khalid  berkata,  'Sekarang  giliranmu'. 
Khalid  tahu  apa  yang  aku  pendam  terhadap  Ali.  Aku  pun  berangkat 
menemui  Nabi  #  dan  melaporkan  hal  itu.  Aku  mendatangi  Nabi  # 
dan  aku  bicara  kepada  beliau  dengan  menundukkan  pandangan,  dan 
aku  memang  orang  yang  suka  menunduk  bila  bicara.  Aku  lalu 
mendongakkan  kepala  dan  melaporkan  perbuatan  Ali  kepada  Nabi  #, 
tapi  ternyata  roman  muka  Rasulullah  fj|  memerah  dan  beliau 
bersabda,  'Barangsiapa  menjadikan  aku  sebagai  pemimpinnya  maka 
Ali  adalah  pemimpinnya  pula'.  ” 

Sejak  itu  hilanglah  semua  yang  ada  di  dalam  hatiku  tentang 

Ali.”214 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim,  dan  dia  meriwayatkannya  dengan  redaksi  yang  ringkas.  Diriwayatkan 
pula  oleh  Waki  dan  Al  A’masy  dengan  redaksi  yang  panjang.” 


Al  Mustadrak  —  1  223  1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini.  Al  Bukhari 
hanya  meriwayatkan  hadits  Ali  bin  Suwaid  bin  Manjuf  dari  Abdullah 
bin  Buraidah,  dari  ayahnya,  secara  ringkas. 

Dalam  masalah  ini  tidak  ada  yang  lebih  shahih  daripada  hadits 
Abu  Awanah  dari  Al  A’masy  ini,  dari  Sa’d  bin  Ubaidah. 

Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Waki  dari  Al  A’masy  adalah: 


jf'j  USj _ =»-  ^  j>  aSsl  jlp  (3^*! 

4 _ 3l  cA-jI  jS  j>l  jS  coJ^S-  j)  jS 


2590/6.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  Musa  bin  Ishaq  Al  Qadhi  memberitakan  (kepada  kami), 
Abdullah  bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Waki 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Sa’d  bin  Ubaidah, 
dari  Ibnu  Buraidah,  dari  ayahnya,  bahwa  dia  melewati  sebuah  majelis. 
Kemudian  dia  menyebutkan  hadits  tersebut  seluruhnya.215 


j>  i&l  J upj  tj-uil  j)  {Js  iSai-  — v/ Y  °  ^  \ 

toil _ s  j _ j  j>  :*yii 

jS  c4j>tJLh>  j)  aD)  -LP  j)  <3L>t~ol  jS  c4^L*>  j)  iLki- 

tOlIIvallj  j~>-  tDjl j*  01  (.vs  aw!  j  OAjU  ty. 


2,5  Lih.  no.  2589. 


1  224  |  —  Al  Mustadrak 


4_4ip  4S'  4»»  J*  t^0'j  J^'j 

i ir  c|jj o _?lil-iJi  cOjT i(^-> 

^  ^  :{U^j  ^  (_S^  ^ 

j, J  j  ^5”  JzSd\  <0)1  ca5_^<  jj  <0)1  wUp  UI  tjCaj^l  U  :  Jl5j 

^JH-3  aIIp  <0)1  L5ivs  (_5;Jl  <JLa$  s-,^y  p-b  o ^aj- 

j _ ^fj  !)l _ i-j  ^ — °A^  di-ji  eSlS  _^1  jii  ^  dr4 

jjLjJl  j£-  Jp  ?Ai-j  c4S^  J^-j  ^  ‘f+b^ 

.^1  iSy*j  Ij  'j*  [y  caX-  -WF  01  aIp  oLxPli  cJ  4lipj 
^.<jT  ~1..«  I  g.:UfcU  I  g :  j  A^Jjli  LgjjjAl  u(  1<0)I  i}j^> j  U  "(J^"j  (JUis 

(!:  <  j(  oUa^f  N|  Ul^.  JC-j  Sf  OUT- j  _ 

i^Jb>dda i  ci^Jhjuj  coO-^t  ^  J^>l  ^Js-  <0)1  t-^c£i  ^  Aillj  M  .y*«P 

aIIp  <0)1  [J^}  <0)1  <J_^ j 


2531/7.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  dan  Abdullah  bin  Al  Husain 
Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Al  Harits  bin 
Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami,  Rauh  bin  Ubadah 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari'IsriSq  b«vAhdullah  bin  Abu  Thalhah,  dari  Anas  bin 
Malik  igt,  bahwa  Hawazin  datang  pada  Perang  Hunain  dengan 
membawa  para  wanita,  anak-anak,  unta,  dan  kambing.  SAT*ma  itu 
mereka  bariskan  dengan  rapi  supaya  terlihat  banyak  di  hadapan 
Rasulullah  #.  Ketika  kaum  muslim  dan  kaum  musyrik  ini  bertemu, 
kaum  muslim  lari  ke  belakang,  sebagaimana  difirmankan  oleh  Allah 
Ta  ’ala.  Rasulullah  #  pun  bersabda,  "Aku  adalah  hamba  Allah  dan 
Rasul-Nya.  Wahai  kaum  Anshar!  Aku  adalah  hamba  Allah  dan  Rasul- 


A1  Mustadrak  —  1  225  I 


Nya.  ”  Seketika  orang-orang  musyrik  dikocar-kacirkan  oleh  Allah, 
padahal  mereka  tidak  ditusuk  dengan  tombak  dan  tidak  ditebas  dengan 
pedang. 

Nabi  #  bersabda,  "Barangsiapa  membunuh  orang  kafir,  maka 
dia  berhak  mendapatkan  harta  bawaan  si  kafir  itu.  ” 

Abu  Qatadah  membunuh  dua  puluh  orang  pada  perang  itu,  dan 
dia  mengambil  salab  (harta  yang  ada  di  badan)  mereka. 

Abu  Qatadah  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  aku  telah  memukul 
seseorang  pada  urat  pundaknya  dan  dia  punya  sebuah  baju  besi,  tapi 
aku  terlambat  mengambilnya.  Cobalah  lihat  siapa  yang  telah 
mengambilnya.” 

Seorang  laki-laki  lalu  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  akulah  yang 
telah  mengambilnya,  buat  dia  ridha  terhadap  ini  dan  berikanlah  baju 
besi  itu  untukku."  ' 

Nabi  #  terdiam,  karena  kebiasaan*  beliau  ketika  ada  yang 
meminta  sesuatu  maka  beliau  akan  memberi  atau  diam  saja.  Lalu 
berkatalah  Umar,  "Tidak.  Demi  Allah,  Allah  tidak  akan 
menganugerahkan  harta  rampasan  perang  kepada  salah  satu  dari 
singa-singanya  kemudian  justru  memberikannya  kepadamu.” 

Mendengar  itu,  Rasulullah  H  hanya  tertawa.216 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

aUl  JLjP  JU aJSI  XS-  y\  \j — 1  V/lY 

2,6  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  226  1  —  Al  Mustadrak 


caJ  ’J*  J  o*  y  ^ 

I^Ipj  Jm  lifj  jJLj  aIIp  <&1  &y  Jj~»j  LVS-  &\  y£>J  aJ^r 
.0 jj y^j  i<J^'  j 

2591A/7A.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Al 
Ashfahani  Az-Zahid  mengabarkan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin 
Bahr  Al  Barri  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Al  Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Zuhair 
bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Syu’aib,  dan 
ayahnya,  dari  kakeknya  bahwa  Rasulullah  f§-,  Abu  Bakar,  dan 
Umar  membakar  barang-barang  pencuri  ghanimah  (rampasan  perang), 
tidak  memberikan  bagiannya,  serta  memukul  pelakunya.217” 

Hadits  gharib  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslimm  tidak 
meriwayatkannya. 

J LS-  JJ  AlUl  \j -a/X0<\Y 

jbj  ^  ,y.  j*  4 Cf-  •A^“' 

cjv^l  Jy  ^  \ 

^'J,\ — ‘t  jiJ — Ivj  aII p  «Si!  {J^»  <&1  J  y  j  4^^  £* 

3?  *yr*^  J'  'jf  ^ 

2592/8.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  Bisyr  bin  Al  Mufadhdhal, 
Muhammad  bin  Zaid  (yaitu  Ibnu  Muhajir  Al  Anshari)  menceritakan 
kepada  kami,  Umair  maula  Abu  Lahm  menceritakan  kepadaku,  dia 

217  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  gharib  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  227  j 


berkata,  "Aku  ikut  dalam  Perang  Hunain  bersama  para  majikanku. 
Mereka  berbicara  kepada  Rasulullah  fH  tentang  diriku,  lalu  beliau 
memerintahkanku  ikut  berperang.  Lantas  aku  menyandang  pedang  dan 
aku  sampaikan  bahwa  aku  adalah  budak.  Beliau  lalu  memerintahkan 
untuk  diberikan  kepadaku  beberapa  perkakas  rumah  (yang  didapat 
dari  ghanimah ).”  # 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


y.\  dP  a»p  j ° ^ Y* 

■  1  ^r>rji  jA*S>r  Jj\  c  J  jli  JJV***'' 

InJ — ^  (ji  l51p  ll&J-  C^0a3l  ^  i-A—jJ  dr* 

d; — i  £— ‘U djji  dP  d^  v. <y. 

:<Ju  tOi yi3'  ijjy  d^^  *L>-f 

^-iSl  31  l^-  dl»  cjiil-J  jUlp  aS»I  <&l  J ys>j  £*  aLjA?JI 

^ !l  Jl-aa 

^gJjl  [jj&r'ji  ii^AS>; ■  jj  (j»L5l  £-«  4-ip  aMI  tjyp  'di'  <Jj~“ J 

dia  JUP  USl^  Alll 

Jj — ^  j»  1 'y  c^ldl  aJp 

.-■1  Aji  o-d  wLoj^»  (j~ii  c£AJ'j  tA^' 

^ _ Lp  jJL.  J  aJlP  aVJI  \*p  aUI  l  g  o., «a»  (4^jAtcJI  (_5^ 


218  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ’’ 


|228  1  —  Al  Mustadrak 


3 %  — i  ‘f&i  tASl>  Uil  J  c'^4^*  .A* 

J^O'  (J^^j  ’-Cj^r^  cTJ^'  C^-jU 

2593/9.  Abu  Ja’far  Abdullah  bin  Ismail  bin  Ibrahim  bin 
Manshur  Amirul  Mukminin  menceritakan  kepada  kami  secara  imla  di 
rumah  Al  Manshur,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Yusuf  bin  Ath-Thabba 
menceritakan  kepada  kami,  pamanku  (yaitu  Muhammad  bin  Isa  bin 
Ath-Thabba)  menceritakan  kepada  kami,  Mujammi  bin  Ya’qub  bin 
Mujammi  bin  Yazid  Al  Anshari  menceritakan  kepada  kami  dari 
pamannya  (yaitu  Mujammi  bin  Jariyah  Al  Anshari,  salah  seorang  qari 
yang  membacakan  Al  Qur'an),  dia  berkata,  "Kami  menyaksikan 
peristiwa  Hudaibiyyah  bersama  Rasulullah  fH,  lalu  tiba-tiba  orang- 
orang  berguncang  dengan  unta-unta,  maka  mereka  saling  bertanya. 
Ada  apa  dengan  orang-orang  ini?’  Ada  yang  menjawab,  Telah  turun 
wahyu  kepada  Rasulullah  Kami  pun  keluar  bersama  beberapa 
orang,  dan  kami  dapati  Nabi  sedang  berada  di  atas  kendaraan 
beliau  di  Kura’  Al  Ghamim.  Ketika  orang-orang  sudah  berkumpul, 
beliau  membacakan  ayat,  'Sesungguhnya  Kami  akan  memberikan 
kemenangan  kepadamu  dengan  kemenangan  yang  nyata’.  (Qs.  Al  Fath 
[48]:  1).  Seseorang  kemudian  bertanya,  'Wahai  Rasulullah,  apakah  ini 
sebuah  kemenangan?'  Beliau  menjawab,  'Ya,  demi  yang  jiwa 
Muhammad  di  Tangan-Nya,  itu  sungguh  sebuah  kemenangan'. 

Khaibar  pun  dibagikan  kepada  orang-orang  yang  menyaksikan 
peristiwa  Hudaibiyyah.  Rasulullah  f§  membaginya  menjadi  tiga  belas 
bagian,  sedangkan  jumlah  tentara  waktu  itu  seribu  lima  ratus  orang, 
tiga  ratus  diantaranya  adalah  pasukan  berkuda.  Beliau  memberikan 
pasukan  berkuda  dua  bagian  dan  pasukan  yang  berjalan  kaki  satu 
bagian.”219 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  1  229  1 


Hadits  ini  penting,  dengan  sanad  shahih,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

CC $  yj  <y.  tjf'  ^  '  h  0<\t 

C aJsj  ^  c_~ ftj  ^  . 

^ — j1  j*  ‘J*  cjlft  ^  Sjb  cAl  ^  jj  AJli- 

IjAj  a^Ip  c5^>  <J_^-" j  clo-^-P-  aJJI  i^y°J 

AsxIIiUl  OL^J'  :  Jl5  cliS'j  135"  JiiJl  {j*  aB  '35"j  J*a 
jJ  j^3  fej  ll5"  3^  **1  clij^~ j*j  °^S& 

^  V*-*-  :1  jll5 j  0Ljca31  ^li  c^yi-jj  lj^35  l^i 

3j&  ^  j£*j  4*  f' 

(_3l  ^  A  3^^  <J* 

U^jI  dJJ»x5o  j»_^J  I j^f>-  dJJi  01^3  ^ 

•  l3i  3^5^  (*^'  C5^«® 

2594/10.  Ali  bin  Isa  bin  Ibrahim  Al  Hiri  menceritakan 
kepadaku,  Ahmad  bin  An-Nadhr.bin  Abdul  Wahhab  menceritakan 
kepada  kami,  Wahb  bin  Baqiyyah  Al  Wasithi  menceritakan  kepada 
kami,  Khalid  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami  dari  Daud  bin 
Abu  Hind,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  4§fc,  dia  berkata:  Rasulullah 
^  bersabda  pada  Perang  Badar,  "Barangsiapa  melakukan  begini  dan 
begini,  maka  dia  akan  mendapatkan  rampasan  perang  sejumlah 
sekian  dan  sekian.  ’’ 


|  230  |  —  Al  Mustadrak 


Saat  itu  para  pemuda  yang  maju,  sementara  yang  tua  menjaga 
bendera  dan  tidak  meninggalkannya.  Ketika  Allah  memberikan 
kemenangan  kepada  mereka,  maka  yang  tua  berkata,  "Kami  adalah 
penopang  kalian  jika  kalian  kalah  dan  lari  kepada  kami,  maka  jangan 
kalian  ambil  semua  harta  ghanimah.”  Tapi  para  pemuda  tidak  mau 
melakukan  itu,  dan  mereka  berkata,  "Rasulullah  #  sudah 
menetapkannya  untuk  kami.” 

Kemudian  turunlah  firman  Allah,  " Mereka  bertanya  kepadamu 
tentang  anfal  (apa  yang  didapat  sebagai  rampasan  perang)." 

. sebagaimana  Tuhanmu  mengeluarkan  kamu  dari  rumahmu 

dengan  kebenaran  meski  ada  sebagian  kaum  mukminin  yang  tidak 
suka.  ”  (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  1-5). 

Maksud  ayat  ini  adalah,  itulah  yang  terbaik  buat  mereka,  maka 
taatlah  kepada-Ku,  karena  Aku  yang  lebih  tahu  tentang  akibat  itu 
semua  daripada  kalian.220 

Hadits  ini  shahih.  Al  Bukhari  menjadikan  Ikrimah  sebagai 
hujjah,  sedangkan  Muslim  menjadikan  Daud  bin  Abu  Hind  sebagai 
hujjah,  namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


jl_£  'Uki  Al  £*  J  jLflkil  £jb-  -A \ho<\0 
c  K ‘L*  — ij  pCJ  j^NI  J, 

t^*jlj3l  0 ^ yst- 1 

J  J  J.  ‘C5,  ^  Q  OlliPj  Jn  y) 
&*  Al  Je>  ^*Jl  Jl  c-ta-  :  Jl5  ’J-  cjul-  jj 
JLstil  £jA  ^jJl  t J**  4AMl  J  j-* j  IC-LlS 


0  Adz-Dzahabi  da\am  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


Al  Mustadrak  —  [  231  | 


1 _ f\j  'cJjbSi  cCfJLS  Nj  yl  ^  .LaIJI  yl 

L :J\2  J M  ^  V>:  J*  ?  *  ^  ^ 

%\  JL_^  Cy^AS'  f-y^  ^5?  As  ciii 

Ji  <5il  Oij  ccfJ-i  Slj  ^  j-*  (_r^j  ls^^1 

Ji  *(  J/5'j  k  <3&&i  ^  j>M'  ^  '>  p  ji  ^  j  ii^- 

•3^'  jA 

2595/1 1 .  Al  Hakim  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdillah  Al 
Hafizh  menceritakan  kepada  kami  secara  imla  di  bulan  Rabi  Al  Akhir 
tahun  398  H,  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Bakar  dan  Usman  (kedua  putra  Abu  Syaibah) 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar  bin  Ayyasy  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Mush’ab  bin  Sa’d,  dari  ayahnya,  dia 
berkata:  Aku  datang  kepada  Nabi  ^  pada  Perang  Badar  dengan 
membawa  sebilah  pedang,  aku  berkata  kepada  beliau,  "Wahai 
Rasulullah,  dadaku  sudah  sembuh  hari  ini  akibat  luka  dari  musuh, 
maka  berikanlah  pedang  ini  untukku!”  Beliau  menjawab,  " Pedang  ini 
bukan  untukku  bukan  pula  untukmu.  ” 

Aku  pun  pergi  sambil  berkata,  "Hari  ini  mungkin  beliau  akan 
memberikannya  kepada  orang  yang  tidak  merasakan  apa  yang  aku 
derita.” 

Ketika  aku  bergumam  seperti  itu,  datanglah  utusan  Rasulullah 
kepadaku  untuk  menyuruhku  menghadap.  Aku  mengira  telah  turun 
wahyu  kepada  beliau  atas  ucapanku  tadi.  Nabi  H  bersabda,  "Kau 
meminta  pedang  itu  kepadaku  dan  aku  jawab  itu  bukan  milikku  dan 
bukan  pula  milikmu.  Sesungguhnya  Allah  sudah  menetapkannya 
untukku,  dan  sekarang  pedang  itu  menjadi  milikmu.  ” 


1  232  |  —  Al  Mustadrak 


Beliau  kemudian  membaca  ayat,  ” Mereka  bertanya  kepadamu 
tentang  anfal. . . .  "22 1  . 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


J LoJ-sj»  jl~0-  jjjll  y\  Y/ Y  °  ^  3 

JLP  15j JL^-  C<_£ pJC»  ,ji  cSjli  jd  i2wb>- 

Al  J— 1p  JP  J\  J&>~  CS^J  & 

f Jj  £ J>-  LS^5  <Jj-" J  ^  tU-g^P  AWl  ^^3 J 

4_dp  aill  4ill  J  y*  j  (jLai  ijJiS-  4jI>  (_g®  jAj 

^1 - f-gDl  Cj»  g-^li  ol^f-  j*-g-Ul  t^_gl«j>-l9  olib-  j»_gjl 

J U- j  p-frA  U*  J  J  4jll  £c£a9 

.  t^JLo-Pr  jl  Aij 

2596/12.  Al  Ustadz  Abu  Al  Walid  Hassan  bin  Muhammad  Al 


Faqih  mengabarkan  kepadaku.  Abu  Bakar  bin  Abu  Daud 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Shalih  Al  Mishri  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Wahb  menceritakan  kepada  kami,  Huyay 
menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Abdirrahman  Al  Hubuli,  dari 
Abdullah  bin  Amr  %,  bahwa  Rasulullah  0  keluar  pada  Perang  Badar 
dengan  membawa  pasukan  sebanyak  315  orang.  Rasulullah  #  berdoa, 
"Ya  Allah,  mereka  tak  beralas  kaki,  maka  bawalah  mereka.  Ya  Allah, 
mereka  telanjang,  maka  berilah  mereka  pakaian.  Ya  Allah,  mereka 
lapar,  maka  kenyangkanlah  mereka.  ” 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  233  | 


Allah  pun  memberi  mereka  kemenangan  pada  Perang  Badar. 

Mereka  lalu  kembali,  dan  tidak  ada  seorang  pun  dari  mereka 
kecuali  membawa  satu  atau  dua  unta.  Mereka  mendapatkan  pakaian 
dan  merasa  kenyang.222 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.  Keduanya  sepakat  untuk 
menjadikan  Abu  Abdurrahman  Al  Madzhaji  maula  Sulaiman  bin 
Abdul  Malik  sebagai  hujjah. 

J\  'J>  &  y\  U3b-  JyA  -MT/Y 

— s?  jJ>-  tOuJJl  y.  AjP  \1jJp~  tSjlS 

^ — £  J*  ^  {f.  ^  o**  O*  ‘Jaf*  O* 

01 r  ^5  J  aIIp  <0)1  J  j—  j  0»  cL4lp  4»1  J  yS’ 

JiSl  2r?  Or* 

2597/13.  Al  Ustadz  Abu  Al  Walid  mengabarkan  kepadaku, 
Abu  Bakar  bin  Abu  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Malik 
bin  Syu’aib  bin  Al-Laits  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku  dari  kakekku,  dari  Aqil,  dari  Ibnu  Syihab,  dari 

222  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

Saya  (Anshari)  katakan:  Justru  tidak  sesuai  dengan  syarat  mereka,  karena  Huyay 
yang  ada  dalam  sanad  ini  adalah  Huyay  bin  Abdullah  Al  Mishri  Al  Mu’afiri.  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkan  darinya,  dan  dia  dianggap  jujur  tapi 
punya  keraguan  oleh  Ibnu  Hajar,  sebagaimana  dalam  At-Taqrib  (1/176).  Bahkan, 
Al  Bukhari  dalam  At-Tarikh  Al  Kabir  (3/76)  mengatakannya  fiihi  nazhar  (ada 
yang  perlu  ditinjau  padanya),  dan  itu  merupakan  celaan  yang  keras  bila  berasal 
dari  Al  Bukhari,  sebagaimana  diketahui  dalam  ilmu  jarh  wa  ta’dil.  Penj. 


1  234  1  —  Al  Mustadrak 


Salim  bin  Abdullah  bin  Umar,  dari  Abdullah  bin  Umar  <$>,  bahwa 
Rasulullah  #  biasa  memberikan  harta  rampasan  perang  secara  khusus 
untuk  orang-orang  yang  ikut  dalam  pasukan  selain  yang  menjadi 
bagian  mereka  (dari  ghanimah )  yang  biasa  diberikan  kepada  seluruh 
pasukan.  Sedangkan  khumus  (seperlima)  dalam  hal  ini  adalah 
kewajiban  seluruhnya.223 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


d!^  t £  juU  j!  jI Ji:  jf\  d5b-  i/yo^a 

01  j j j  Ji ^-1  ^  4&1  JL p  OK  od^' 

‘l'/aW  ju Olj^*  OK  *  T 

$  k-**-*  'Ji 

j _ A  c _ JjJti  ^  ofy^l 

JS'  l^iT^  fdtJl  p  Q  d*  jJ?  46 

Ajj  jd*  o^-  jLv!  ildli 

Ybl _ Ji  cdii  Ajjli-  ok  ^ 

:  J  j — Sj  4 — ip  aMl  (^v,j  i£  ok  .  Jlii 

ilJiJlj  coti3l  ^  (jd  ls^  ^ 


2598/14.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Syabib  Al  Ma’mari 

223  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim,” 


Al  Mustadrak  —  1  235  | 


menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Dzakwan  dan 
Mahmud  bin  Khalid  (keduanya  orang  Damaskus)  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Marwaan  bin  Muhammad  Ad- 
Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Hamzah 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Wahb 
berkata:  Aku  mendengar  Makhul  berkata,  "Dulu  aku  seorang 
hambasahaya  di  Mesir,  milik  seorang  wanita  dari  Hudzail,  namun  dia 
lalu  memerdekakanku.  Aku  tidak  keluar  dari  Mesir  kecuali  setelah 
menyerap  ilmu-ilmu  yang  ada  di  sana  sesuai  yang  kutahu.  Kemudian 
aku  mendatangi  Syam,  menyaring  para  tokoh  di  sana.  Semua  itu  aku 
lakukan  untuk  bertanya  tentang  nafi  (hasil  rampasan  perang),  namun 
aku  tidak  menemukan  orang  yang  dapat  memberikan  jawaban  itu, 
sampai  aku  bertemu  dengan  seorang  syaikh  bernama  Ziyad  bin 
Jariyah  At-Tamimi.  Aku  bertanya  kepadanya,  "Apakah  engkau 
mendengar  sesuatu  tentang  nafi?”  Dia  menjawab,  "Ya,  aku  mendengar 
Habib  bin  Maslamah  Al  Fihri  %  berkata,  'Aku  menyaksikan 
peperangan  bersama  Rasulullah  Beliah  membagi  seperempat 
bagian  saat  permulaan  perang,  lalu  membagikan  sepertiga  bagian 
ketika  sudah  kembali'.”224 


J - )1  Uj iji  ^Ljdl  y\  ILJLs-  o/\ 

— P  ojwi*  UjJj*-  t 'j*  aUl  JLp  [g 

U — !  °u r*  ‘J 'J*  Ji  \y.  Cf. 


224  Ad  Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  daiam  At-Talkhish. 

Saya  (Musthafa  Abdul  Qadir)  katakan:  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  Al  Mizan, 
"Yahya  bin  Hamzah  Al  Hadhrami  dikomentari  oleh  Ibnu  Ma’in,  'Shadaqah  bin 
Khalid  lebih  aku  sukai  daripada  dia'.”  Abu  Hatim  menganggapnya  shaduq. 
Abbas  berkata,  dari  Yahya,  “Dia  dituduh  berakidah  Qadariyyah.”  Ibnu  Sa’d 
berkata,  "Shalihul  hadits.”  (Al  Mizan,  4/369). 


|  236  1  —  Al  Mustadrak 


2599/15.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Al  Bukhturi  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Syakir 
menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin  Al  Miqdam  menceritakan 
kepada  kami  dari  Sufyan,  dari  Yazid  bin  Yazid  bin  Jabir  Asy-Syami, 
dari  Makhul,  dari  Ziyad  bin  Jariyah  At-Tamimi,  dari  Habib  bin 
Maslamah  Al  Fihri,  dia  berkata,  "Rasulullah  #  membagikan  sepertiga 
setelah  mengambil  seperlima  (untuk  Allah  dan  Rasul-Nya). 

Sanad  hadits  inr  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


t  ‘  Jj  y  <dll  A-P  y  l  Uj  —  \  /  X  *\  *  * 

y\  \2jS~  Ojlw*  C <y.  CS-  L s^- 

_ 5  ^ >1  y  cj'j-*  y  tLouilj  \ 

Olp  4&i  (Jlv?  <yj'  y'  y'  fj\ 

:J15  tdlii  ’y-  y 

a1*  1&.  Sijf  'M  OlS'j  cdiJi  y?  Ji'  e)lS"  cS/ 

2600/16.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami, 
-  Husyaim  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ishaq  Asy-Syaibam  dan 
Asy’ats  bin  Sawwar  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Abu  Mujalid,  dia  berkata,  "Pengurus  masjid  mengutusku  untuk 

225  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  I  237  1 


menemui  Ibnu  Abu  Aufa,  guna  bertanya  tentang  tindakan  Nabi  H  atas 
bahan  makanan  Khaibar.  Aku  pun  mendatanginya  dan  menanyakan 
hal  itu,  "Apakah  makanan  itu  diambil  seperlima  terlebih  dahulu 
(i khumus)T  Dia  menjawab,  "Tidak,  karena  lebih  sedikit  dari  jumlah 
itu.  Jika  ada  salah  seorang  dari  kami  yang  memerlukan  sesuatu,  maka 
dia  mengambilnya  sesuai  kebutuhannya.”226 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


jJL?-!  J-**»  .  li ' 1  —  N  Y/ Y  ^ 

Jua  jj  Jj 

ajjI  «jy  (J'  O*  ‘ 

L_lB  3^Jl  jsrl 

tCiJu — i.  ^ — x>-  I4L;  oiS'ts  cl^Iip  tuaiaj  Cr* 

ji  ^&p  ^ 


2601/17.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
mengabarkan  kepada  kami,  Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Hanbal  dan  Mu'ammal  bin  Hisyam  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ismail  menceritakan  kepada  kami 
dari  Yunus,  dari  Al  Hasan,  dari  Abu  Barzah  Al  Aslami  dia 
berkata,  "Orang  Arab  biasanya  berkata,  ’Barangsiapa  memakan  roti 
maka  dia  akan  gemuk’.  Ketika  kami  menaklukkan  Khaibar,  kami 
melarang  teman-teman  untuk  memakan  roti.  Aku  duduk  menghadap 


226  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  238  1  —  Al  Mustadrak 


roti  dan  memakan  beberapa  potong  hingga  kenyang,  kemudian  aku 
melihat  sisi  perutku  apakah  gemuk  atau  tidak.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j _ ]  Inj/  y.  ^  ^  ^ 

y  ij /'j  \fe-  :V15  OliCi.  ^ 

y  /i  iSSb-  cAl/jf  J\  J>  gj  jP  v!rJ'  y  f'  «*«* 

^3  ojj/i  :Jl5  cilp  <ost  //  ^  CL5&  /'  ^  d^ 

L_/Sj  cf/1  } 'y£\  &&  ‘j/*  J  4*  Al  J/  f  1  (J/j  £•  ^ 

jJS  c^i/il  />J  :lj  Jli  tj/  / 
iii  jL^  i»i  j /3  <^'j  ^  4 0'  o?  L^H  ^J- 

.Sli  0>p  /J  ££  j/i  p  ctiiiHs  >'  ji-j  £p 

2602/18.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ghalib  dan  Muhammad  bin  Syadzan  Al  Jauhari 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Zaknya  bin  Adi 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Amr  Ar-Raqi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Zaid  bin  Abu  Unaisah,  Qais  bin 
Muslim  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin  Abu  Laila, 
dari  ayahnya  dia  berkata:  Aku  turut  serta  dalam  penaklukan 
Khaihar  bersama  Rasulullah  #.  Ketika  kaum  itu  (penduduk  Khaibar) 
sudah  lari,  kami  menempati  rumah-rumah  mereka  dan  orang-orang 
'  mengambil  apa  saja  yang  mereka  dapatkan  berupa  hewan  sembelihan. 
Zaid  berkata,  "Itu  adalah  hewan  ternak." 

227  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  1  239  1 


Ketika  Rasulullah  g§|  melihat  hal  itu,  beliau  memerintahkan 
untuk  menghentikan  masakan  yang  sudah  ada  di  dalam  panci  sehingga 
semuanya  ditumpahkan.  Beliau  kemudian  membagi  semua  ,itu  dan 
satu  orang  mendapatkan  sepuluh  ekor  kambing.228 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


c y\  ^  Y  *\  *  y 

j*_yS>Lp  jj! 

lAlP  aMI  ^  t 

.  L>*j  ^  j  jJL. j  Adp  4ijl  ^gl v3  Aill 


— ? - .  :  JlS  4-.  ^ 

.  jjJliJl  I ' 


26Q3/19.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ashim  Adh-Dhahhak  bin  Makhlad  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Simak  bin 
Harb,  dari  Tsa’labah  bin  Al  Hakam  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  H  bersabda,  "Barang  yang  dirampas  tidak  halal,  buang 
semua  yang  ada  di  dalam  belanga  (panci)!’’229 

Demikian  pula  yang  diriwayatkan  oleh  Ghundar  dan  Ibnu  Abu 
Adi  dari  Syu’bah,  mereka  menyebutkan  pendengaran  langsung  oleh 
Tsa’labah  dari  Nabi  H,  dan  itu  merupakan  hadits  yang  sanadnya 


228  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  “ 

229  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Demikian  pula  yang  diriwayatkan 
oleh  Ghundar  Abu  Ashim  dan  Ibnu  Adi  dari  Syu’bah.  Sedangkan  Asbath  bin 
Nashr  meriwayatkan  dari  Simak  bin  Harb,  dari  Tsa’labah  bin  Al  Hakam,  dari 
Ibnu  Abbas  RA,  dia  berkata,  'Orang-orang  merampas  kambing  pada  peperangan 
Khaibar,  dan  mereka  menyembelihnya,  lalu  memasaknya.  Kemudian  datanglah 
Rasulullah  #,  yang  memerintahkan  untuk  menumpahkan  semua  yang  ada  di 
belanga,  'Tidak  boleh  ada  perampasan'?'' 


1  240  1  —  Al  Mustadrak 


shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya, 
lantaran  masalah  pada  hadits  Simak  bin  Harb,  karena  terkadang  dia 
meriwayatkannya  dari  Tsa’labah  bin  Al  Hakam,  dari  Ibnu  Abbas  %>, 
dari  Nabi  #. 


_ i  jA  Y  *  / Y  Y  »  t 

^  taji-  C  J-/»'  JL \2)Js>~  t  jbC-3  il 

^  “^P  iikL-  °^P  C JUi  ,y.  Ci&ll  Akiis 

f  j — J  1 — «up  :  cL-$1p  <dll  c/1^  Ch' 

4_J1p  a&I  J  j— j  d4~?  0 

^Jyoj  ^  <dl  :Jl5j  jjASJb 


2604/20.  Abu  Ahmad  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Ahmad 
bin  Ishaq  Al  Adi  Ash-Shaffar  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Muhammad  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Thalhah 
Al  Qannad  menceritakan  kepada  kami,  Asbath  bin  Nashr 
menceritakan  kepada  kami  dari  Simak  bin  Harb,  dari  Tsa’labah  bin  Al 
Hakam,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia  berkata,  "Orang-orang  merampas 
kambing  saat  Perang  Khaibar,  lalu  mereka  menyembelih  dan 
memasaknya.  Kemudian  datanglah  Rasulullah  fll,  dan  beliau 
memerintahkan  untuk  menumpahkan  semua  yang  ada  di  dalam 
belanga.  Beliau  bersabda,  'Tidak  boleh  ada  perampasan'.”230 


-I jl _ LO  ^  aJSI  JuP  dUl  .X»P  Y  \/Y  *\  •  O 

j _ ;!  laJ _ OLiP  Ia laai- 


A1  Mustadrak  —  |  241  1 


&\  ls—^j  cr[ — ^  'J*  J'  o3-  °cf 

jl  1 1  -  g"1'  J*  h-4  Ij*-L>»_J  J-v®  ^  •  Jl®  C  La^gJ-P 

.  i^JLJL  jLii  jl  c<_J->^ 

2605/21.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Dinar 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Balkhi 
menceritakan  kepada  kami,  AfFan  bin  Muslim  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Kudainah  menceritakan  kepada  kami  dari  Qabus  bin  Abu 
Zhibyan,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  <$>,  dia  berkata:  Rasulullah  H 
bersabda,  " Bukan  termasuk  golongan  kami  orang  yang  merampas 
atau  merampok,  atau  memberi  petunjuk  untuk  aksi  perampokan.  ”23\ 

Al  Bukhari  menjadikan  Abu  Kudainah  bin  Al  Muhallab 


Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Jl  ji  j! ^  jM&Sl  jjI  -T  T/n  *  1 

iJi _ L==»  jj  Jl^tjajl  jj  l2>A>- 

Aj jl j — >  ^Jl  C-2j  fl  jj  S— *J 

jj ^ j  4Jl i-  JjI  'JjLp  JjI  J DI  ^1  :cJli  cU^p  amI  j 

^ 9  I A  j*.  y2J  ^5^-  VjL** Jl  Ih» jJ  Dlj  tioJbx<Jlj  AlU^JI  j& 


231  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Bukhari  menjadikan  Abu 
Kudainah  sebagai  hujjah.” 


|  242  1  —  Al  Mustadrak 


2606/22.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Mu’adz  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ashim  Adh-Dhahhak  bin  Makhlad  menceritakan 
kepada  kami,  Wahb  bin  Khalid  Al  Himshi  menceritakan  kepadaku, 
Ummu  Habibah  binti  Irbadh  bin'Sariyah  menceritakan  kepadaku,  dia 
berkata:  Ayahku  menceritakan  kepadaku,  bahwa  Rasulullah  # 
melarang  hasil  copetan,  hewan  yang  jatuh  dari  atas,  serta  menyetubuhi 
budak  wanita  hasil  rampasan  perang  (yang  sedang  hamil)  sampai 
mereka  melahirkan  apa  yang  mereka  kandung.232 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


'i  >  dfc  'J  jpJ  -yrh n  •  v 

j — ]  oili-  J ,y.  ^  <y- 

^UL_3l  Lj ’jd  J\  J  J  J  c J  tc3^' 

j \  oSCp  J  Al  J  y  j  s 

Al  Al  <J yj  Opt y-  \  4j1  l aIp  Al  ljV’J 

ovj...  Uji  ^  ‘ 

cJy. _ Llj  iJJLJj  aIIp  Al  Ja  Al  J  y  ji  UtjJ  cJ^-1  J 

ji!)i  d  :i ijJis  ^ jd  ^JJi  Jjj  j^ii  Ai  LSis'  iIb  t  usiL 
•  i yj _ Ui  i ijji _ r  ^.JJi  Jiij  ^  o5^3 


232  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ’’ 

Di  dalamnya  juga  terdapat  redaksi  "Dan  melarang  menyetubuhi  sabaya  (budak 
wanita  yang  didapat  sebagai  rampasan  perang)  sampai  mereka  melahirkan.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  243  1 


^  'j*  ^  Jp-'b  ^  ls^3  ^ 

'jjj _ Si  Jl _ 5 j  ca^P  aL  j-A^Jl  JUj  ^  {*-^J  ^lip  J-**3  aM'  ilj^J 

^ _ &  ’CSy.  ..!■'  iL  <j  j^-L  l>  <&!_}  : ^loJl  ^jip 

JA3t>  A  «3&V»  <>  4b&'  J  J—^'j  3* 

c/  -^oiy  Ji  •(  j^=i^ j  \j^u4s  ^  !>£» 

J  o^  ^  *,  J,  *  J  , 

.<jtj3  ^  ^  CS^3 

2607/23.  Da’laj  bin  Ahmad  As-Sijistani  mengabaikan 
kepadaku,  Abdul  Aziz  bin  Mu’awiyah  Al  Bashri  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Al  Jahdham  Al  Khurasani  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin 
Al  Harits  menceritakan  kepadaku  dari  Sulaiman  bin  Musa  Al  Asydaq, 
dari  Makhul,  dari  Abu  Sallam,  dari  Abu  Umamah  Al  Bahili  % 
(sahabat  Rasulullah  #),  dari  Ubadah  bin  Ash-Shamit  dia  berkata: 
Aku  keluar  bersama  Rasulullah  #  menuju  Badar  untuk  menghadapi 
musuh.  Ketika  mereka  berhasil  dikalahkan,  sekelompok  (pasukan) 
muslimin  bertugas  mengejar  dan  membunuh  mereka,  sekelompok 
muslimin  lain  bertugas  mengawal  Rasulullah  #  dan  sekelompk 
lainnya  bertugas  mengurus  pasukan.  Ketika  Allah  mengalahkan 
musuh,  sementara  pasukan  yang  tadi  menyerang  mereka  sudah 
kembali,  mereka  pun  berkata,  "Kamilah  yang  berhak  mendapatkan 
rampasan  perang,  karena  dengan  perantaraan  kamilah  Allah 
memusnahkan  dan  mengalahkan  mereka.”  Sedangkan  pasukan  yang 
bertugas  menjaga  Rasulullah  !§■  berkata,  "Demi  Allah,  kalian  tidak 
lebih  berhak  daripada  kami.  Harta  itu  milik  kami,  karena  kamilah 
yang  mengawal  Rasulullah  |j|,  sehingga  tak  ada  musuh  yang  dapat 
menyentuh  beliau.”  Kemudian  pasukan  yang  bertugas  mengurus 


—  Al  Mustadrak 


pasukan  berkata,  "Demi  Allah,  kalian  tidak  lebih  berhak  daripada 
kami,  karena  kami  yang  mengurus  pasukan.”  • 

Allah  pun  menurunkan  ayat,  “Mereka  menanyakan  kepadamu 
tentang  (pembagian)  harta  rampasan  perang.  Katakanlah,  'Harta 
rampasan  perang  kepunyaan  Allah  dan  Rasul,  oleh  sebab  itu 
bertakwalah  kepada  Allah  dan  perbaikilah  perhubungan  di  antara 
sesamamu;  dan  taatlah  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  jika  kamu  adalah 
orang-orang  yang  beriman'. "  (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  1). 

Rasulullah  #  lalu  membagi  harta  rampasan  perang  itu  dengan 
cepat  (kira-kira  waktu  jeda  di  antara  dua  kali  menghisap  susu). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Ibnu  Ishaq  Al  Qurasyi  yang 
juga  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya: 


IjjJ ll>-  X< ^LjJl  jj!  olllA?-  —  X  t/  Y  1  *  A 

(j p  ct3V^— 'i  ^  \3js>-  i ijj  bj t jLs -Jl  wLp  ^ 

cj J*  OUlL»  cd-> ^ 

:Jl as  tJlfljS?'  jp  c-^Calt  oSCp  cJc<  :jl5  o* 

J}  i  coJjJ  j  jJu*.»  b-i 

2608/24.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin  Al  Harits,  dari 

233  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  245  | 


Sulaiman  bin  Musa  Al  Asydaq,  dari  Makhul,  dari  Abu  Umamah  Al 
Bahili,  dia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  Ubadah  bin  Ash-Shamit 
tentang  anfal  (rampasan  perang),  lalu  dia  menjawab,  "(Ayat  itu)  turun 
berkenaan  dengan  kami,  para  peserta  Perang  Badar.”  Dia  lalu 
menyebutkan  hadits  itu.234 


0 L>4p  <.tS AA>-I  —  ^  °/V 'l »  ^ 

ai  ± ‘J*  cs-  o*  <y- 

®  'A  /  >  *,,,<?  ''*•**),* 

ojj — p  ^  j*H-j  aIIp  Al  Al  Jj— j  ^  \£  :  Jli  t-up  *»l 

^ _ jl  4 _ j  IjjlsstS  clilpjj  j»-LP  4jJ»  ULwJl  Iji^-li  l4j 

s.Ci  jdA»  j  aJp  <uiSo  a-Ip  anI  {J^>  aJjI  J j**j 

r_a  <j  ojbv  CAj  iL  oA*T  ui  ^  :  ji-^Jl  aJ  JUi  01  Al 

tj _ ^  OUUsJlj  oLiJl  (^J  A^j  1-$^*  ^a^I  cJj"' j  ^ 

jl  4^al*  £f*. J  ^b* j*  J 

^ - !l  ol - 'j>  J5"  cJ^-S  ^  cs^S® 

A  (jAy  j*Jj  Aiii  4j  C(»JwaJi  (^pi 
f.1^-  J^oli  t&L^Jl  o _p^ol  aAp  a1)I  aNI  J  j*" j  Jj-^ 

4__JlP  Al  ^jlv3  Al  J  j— j  ^^9  ISI  (*iAj  A-ip  A»1  ^jCs»  Ali!  (J  j**  j 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Saya  (Musthafa  Abdul  Qadir)  katakan:  Ahmad  berkata  dia  matrukul  hadits.  Ibnu 
Numair  berkata,  “Aku  tidak  berani  meninggalkan  haditsnya.”  Abu  Hatim 
berkata,  “Dia  syaikh.”  Ada  pula  yang  berkata,  “. Shaduq .”  An-Nasa'i  berkata, 
"Tidak  kuat."  {Al  Mizan,  2/5554). 


1  246  1  —  Al  Mustadrak 


2609/25.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb 
menceritakan  kepada  kami,  Haywah  bin  Syuraih  mengabarkan 
kepadaku  dari  Ibnu  Al  Had,  dari  Syurahbil  bin  Sa’d,  dari  Jabir  bin 
Abdullah  %>,  dia  berkata,  "Kami  bersama  Rasulullah  f§  pada  Perang 
Khaibar.  Pasukan  lalu  menemukan  seorang  laki-laki  yang  sedang 
menggembalakan  kambing,  maka  mereka  membawa  orang  tersebut 
beserta  kambing-kambingnya  kepada  Rasulullah  |H.  Nabi  !§■  lalu 
berbicara  kepada  si  penggembala  kambing  ini,  dan  dia  berkata  kepada 
Nabi,  "Aku  beriman  kepada  engkau  dan  apa  yang  kau  bawa,  lalu 
bagaimana  dengan  kambing-kambing  ini,  karena  mereka  adalah 
amanah,  ada  yang  punya  satu  kambing,  ada  yang  punya  dua  kambing, 
dan  ada  yang  punya  lebih  dari  itu.”  Nabi  bersabda,  "Lempar 
wajahnya  dengan  kerikil,  niscaya  kambing-kambing  itu  kembali 
kepada  tuannya.  ” 

Dia  pun  mengambil  segenggam  kerikil  atau  tanah,  lalu 
melemparkannya  ke  muka-muka  kambing  tersebut,  dan  benar  saja 
mereka  berlarian  dengan  kencang  sampai  masing-masing  kambing  itu 
kembali  kepada  tuannya  masing-masing. 

Orang  itu  lalu  masuk  ke  dalam  barisan  pasukan,  dan  dia 
terkena  panah  yang  menyebabkannya  mati,  padahal  dia  belum  sempat 
melaksanakan  satu  kali  shalat  pun.  Rasulullah  ^  berkata,  "Masukkan 
dia  ke  dalam  tenda!” 

Dia  pun  dimasukkan  ke  dalam  tenda  Rasulullah  Ketika 
Rasulullah  sudah  menyelesaikan  urusan  beliau,  beliau  masuk  melihat 
jasad  orang  ini  dan  keluar  kembali,  kemudian  berkata,  " Islam  teman 


Al  Mustadrak  —  1  247  1 


kalian  ini  sudah  bagus,  aku  masuk  menemuinya  sementara  di  sisinya 
sudah  ada  dua  istri  dari  bidadari.  "235 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

jLo Ljjl?-  ^  jji  - t*i /y 'W  ' 

j _ p  J\  c^Ip  J  d\Ji-  jj 

&  Ja>j  J*  “Jj*  'J*  ^  O3- 

0  •”  A  **  e'  y  ■*>  '  ^  \  "  }  s  *  t  /t/ 

c3^c^l  ^  3>  LS3'  ^llp  JJ*  AiJ'  ^y*->  c 

.£.1 yjt  £y\j  OjS>ti\  'j*!  L 

2610/26.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan 
kepada  kami,  Usman  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu 
Dzi'b  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Qasim  bin  Abbas,  dari 
Abdullah  bin  Niyar,  dari  Urwah,  dari  Aisyah  «$,  bahwa  Rasulullah  # 
dibawakan  sebuah  karung  berisi  harta  rampasan  perang,  lalu  beliau 
membaginya  kepada  wanita  merdeka  dan  budak  wanita  dengan  jumlah 
yang  sama.236 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


235  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Syurahbil  itu  justru  tertuduh  berdusta, 
sebagaimana  disampaikan  oleh  Ibnu  Abi  Dzu'aib.” 

236  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


|  248  1  —  Al  Mustadrak 


Jup  'J*  ^  a*  ^  o3-  xs^-  u* 

^  :JIS  ^  J»  ^  ‘PT  ^ 

^  ,,il-  ^  f  y  ife  £*  ^  f' 

£jj  yjli  :  JV5 3  c^J>:  ^  6  j£*  (A  ^  °'  J1^*1  «# 

u^lJ  c^i  js'  ^ki  °y>j  1 f-p^  o*i 


•5: 


CJi 


2611/27.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Hamawaih 
mengabarkan  kepadaku,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Ahmad  bin 
Hafsh  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Thahman  menceritakan  kepadaku  dari  Yahya 
bin  Sa’id  Al  Anshari,  dari  Amr  bin  Syu’aib,  dari  Abdullah  bin  Abu 
Najih,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata,  "Pada  Perang 
Khaibar,  Rasulullah  #  melarang  untuk  menjual  ghanimah  sampai 
ghanimah  tersebut  dibagikan  terlebih  dahulu,  dan  melarang 
menyetubuhi  budak  rampasan  perang  yang  hamil  hingga  dia 
melahirkan  terlebih  dahulu.  Beliau  berkata  dalam  hal  ini,  'Apakah 
kamu  mau  menyirami  tanaman  orang  lain?'  Beliau  juga  melarang 
makan  daging  keledai  jinak,  dan  melarang  memakan  setiap  binatang 
buas  yang  bertaring."237 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  tapi 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 


237  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  1  249  1 


oi_j>Ji  ^  ^S5'  ^  ^  ^  J  ^  ‘v^r1 

Cp,_^J  «^-J  J  <&'  ^  J  J  o^y  ^  y^ 
2bl  JL^  ibl  J J^J  Jv  :  al^Ip  -&I  ^0  0^'  o* 


'J*  ^jUuJI  £d  ^ 


-  f-* 


jJLi  j  aJLp 


2612/28.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan 
kepada  kami,  Ubaid  bin  Syarik  memberitakan  (kepada  kami),  Sa’id 
bin  Abu  Maryam  memberitakan  (kepada  kami),  Abdurrahman  bin 
Abu  Az-Zinad  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Al  Hants 
menceritakan  kepadaku  dari  Abdullah  bin  Abu  Najih,  dari  Mujahid, 
dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata,  "Pada  Perang  Khaibar  Rasulullah  # 
melarang  jual  beli  ghanimah  hingga  dibagikan  terlebih  dahulu.”238 

Sebagian  matan  hadits  ini  diriwayatkan  dengan  sanad  yang 
shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim. 


'J  ^  k*>f  -nh-wr 
iOC  JA  fol  y  'J  &  ‘}y^  'J 

J  J*  J  :  JV5  J  J’  J 

*Ciii  J  j  c  cJl  J  'J-  }J  'J*  j  J  A'  J  1 

j — a  vb'  (S)  J  J  j  <J?M  J,  ^  J**-  J*~ 

238  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


|  250  1  —  Al  Mustadrak 


2613/29.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Syaiban 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Al  A’masy,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu 
Abbas  %>,  dia  berkata,  "Pada  Perang  Khaibar  Rasulullah  #  melarang 
daging  keledai  yang  jinak,  (menggauli)  wanita  yang  sedang  hamil 
sampai  dia  melahirkan  apa  yang  ada  di  dalam  perutnya,  melarang 
memakan  binatang  buas  yang  bertaring,  dan  melarang  jual  beli  harta 
khumus  (seperlima  dari  ghanimah )  sebelum  dibagikan.”239 

J _ P  cdJb ^  fji  ^ 

^L_»l  di  : Jli  J  o* 

\j  :1  jJUi  jSj  jjl. j  a!1p  «&I  <&' 

^  b?i 

:  Jl — si  °fjbj — ^  d  cU-ip  <y?  by  djjj 

Jl^  t JC  <Jy  jL  JUi  'ttsji  U  : 

J  f\  Jl 03  ^Jip  <— -> jV3;9  ^ 

:  Jis  J jdj  Ij  ^  J jdj  ^  y>  'j'  •  Jn 

^ _ lp  ^ _ il  41*3  015^  *tij  tJj»!*— dJl  ^9  4l£jj  tN 

239  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  251  I 


L^j i S/  : Jji  ^1  ^«1  : Jli  pJ  l^L/sUu 


2614/30.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaibani 
mengabarkan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Gharzah  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Sa’id  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami, 
Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Rib  i  bin 
Khirasy,  dari  Ali  dia  berkata:  Ketika  Rasulullah  #  menaklukkan 
kota  Makkah,  datanglah  beberapa  orang  kepada  beliau  dan  kalangan 
Quraisy,  mereka  berkata,  "Wahai  Muhammad,  sesungguhnya  kami 
adalah  sekutumu  sekaligus  kaummu  sendiri.  Ada  beberapa  anggota 
keluarga  kami  yang  lemah  bergabung  denganmu,  padahal  sebenarnya 
mereka  tidak  ingin  masuk  Islam,  melainkan  hanya  ingin  lari  dari 
pekeijaan.  Oleh  karena  itu,  kembalikanlah  mereka  kepada  kami!” 

Abu  Bakar  lalu  bermusyawarah  dalam  urusan  ini.  Abu  Bakar 
berkata,  "Mereka  benar,  wahai  Rasulullah.”  Beliau  lalu  bertanya 
kepada  Umar,  "Bagaimana  menurutmu,  wahai  Umar?”  Umar 
menjawab  sama  dengan  Abu  Bakar.  Rasulullah  kemudian  berkata, 
”  Wahai  orang  Quraisy!  Sungguh  Allah  akan  membangkitkan  kepada 
kalian  seorang  laki-laki  dari  kalangan  kalian  sendiri  (kaum  Quraisy), 
yang  Allah  menguji  hatinya  dengan  iman,  sehingga  dia  akan  menebas 
leher  kalian  atas  dasar  agama.  ”  Abu  Bakar  berkata.  Apakah  itu  aku, 
wahai  Rasulullah?”  Beliau  menjawab,  "Bukan.”  Umar  bertanya, 
"Apakah  itu  aku,  wahai  Rasulullah?”  Beliau  menjawab,  "Bukan.  Dia 
adalah  seorang  penambal  sandal  di  masjid.  Beliau  telah 
menyerahkan  sandal  beliau  kepada  Ali  untuk  ditambal. 


Kemudian  aku  mendengar  beliau  bersabda,  "Janganlah  kalian 
berdysta  kepadaku!  Karena  barangsiapa  berdusta  atas  namaku,  maka 
dia  akan  masuk  api  neraka.  "240 


240  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.’ 


1  252  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


J  bf  c J  J  -n/rn  o 

jf  ^  :  Jli  jM’  oi  ^ 

yj'  ^  cs^  jV  O*  O4*  r^-i 

^  j^-5  jjt-j  ^  i»  jb>  ^  i>f  ‘^4^  ^'- 

•Os-4-*  J»98,  f  J* 

2615/31.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  dia  berkata:  Yahya  bin  Ayyub  berkata  kepadaku,  Ibrahim  bin 
Sa’d  menceritakan  kepadaku  dari  Katsir  maula  bani  Makhzum,  dari 
Atha,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Nabi  #  memberikan  bagian  kepada 
dua  ratus  pasukan  berkuda  pada  Perang  Khaibar  sebanyak  dua  bagian- 
dua  bagian.241 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  mereka 
berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

Al  Bukhari  menjadikan  Yahya  bin  Ayyub  dan  Katsir  Al 
Makhzumi  sebagai  hujjah. 


Sjl  %w  jl_>  'J  olki  &\  £*  J  -r y/y  m 

jU-  J  Jijrji  o3-  'i4^A  Cf- 

241  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


Al  Mustadrak  —  1  253  1 


d) ^  O3.  ^  •  J^  (_si' 

Jj~- j  J 13  :  Jl3  tof  "'j*  ils yt-i'yi  j*\s-  ^A  jj  ^Ip  ^p  cpj^w  ^ 

l_S - ?  Oj^ij  Sf  lOjJ LS^'  f*""  •(*~^"J  ^  LS^2"  ^ 

•  UI  J  ^  cdji^cJ  Slj  Jl^' 


<5ll  J  j _ ^>j  Jli  Cj!  iIJiSCa  !  Jlii  4j_jVjL«  4j  CU>Ast3  :  Jli 

er— J  'o~)  \cJis  c^lj  ^  jU  :f£*j  *s&  Al  jv* 

^g. — ^  !»_«>  * J_^ij  LS^3  ^  Jj^1  J  C— I Jli  43 1  dr^J 

.dJLd  d-J jJpI  13  j  C-jli  I  Jli  Ulj 


2616/32.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mahdi  bin  Rustum 
menceritakan  kepada  kami,  Wahb  bin  Jarir  bin  Hazim  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Abdullah  bin  Maladz  menceritakan  dari  Numair  bin  Aus, 
dari  Malik  bin  Masruh,  dari  Amir  bin  Abu  Amir  Al  Asy’ari,  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Rasulullah  f§  bersabda,  "Sebaik-baik  klan 
adalah  bani  Asad  dan  Asy’ari,  mereka  tidak  pernah  lari  dari 
peperangan  dan  tidak  pernah  kosong.  Mereka  bagian  dariku  dan  aku 
bagian  dari  mereka.  ” 

Aku  lalu  menceritakan  kepada  Mu’awiyah,  dan  dia  berkata, 
"Bukan  begitu,  tapi  Rasulullah  0  berkata,  'Mereka  dariku  dan 
kepadaku'.  ”  Aku  berkata,  "Tidak  demikian  yang  diceritakan  ayahku, 
melainkan  dia  berkata,  ‘Aku  mendengar  Rasulullah  fg>  bersabda, 
“ Mereka  dariku  dan  aku  dari  mereka”.’’  Mu’awiyah  berkata,  "Kalau 
begitu,  kamulah  yang  lebih  tahu  tentang  hadits  ayahmu.”242 


242  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


[~254~~1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


\2%-  c OjL'  ^£1»  j?  ife-  -rrh  t  >  v 

4»t  Jlp  cJb}l<  *J»  v»jjf  12^-  oH 

i'4'J  Jt  &  XP  c^l^l  ^  ^  O*  -‘V^ 

jJL-L/,  Olp  2ul  ^lt  015"  :  Jl5  tllilp  <&'  S**  J>  ^  '&’ 

*  %  p  t\jcJ  c.  y,i! ii  ^  iiSaj  im 

J _ %  c<l^l  ti-L-5  !x5j  y^  o?  fC*y  J^-j  °C"li  tLrlkis 

?4j  of  dJ£>  lli  :  Jl5  :  JB  c5^Cj 

.'S^  c^&J'  f  y  cJ'  C?  : ^  <-^ 

2617/33.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  bin  Sabiq  Al  Khaulani  menceritakan 
kepada  kami,  Ayyub  bin  Suwaid  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah 
bin  Syaudzab  menceritakan  kepada  kami  dari  Amir  bin  Abdul  Wahid, 
dari  Abdullah  bin  Buraidah  Al  Aslami,  dari  Abdullah  bin  Umar  4fr, 
dia  berkata,  "Apabila  Nabi  #  mendapatkan  ghanimah,  beliau  akan 
memerintahkan  Bilal  untuk  menyeru  sebanyak  tiga  kali,  lalu  orang- 
orang  pun  menyerahkan  apa  yang  mereka  dapatkan.  Kemudian  beliau 
akan  memerintahkan  untuk  memisahkan  seperlima  (dari  ghanimah 
yang  terkumpul).  Seseorang  lalu  datang  kepada  beliau  untuk 
menyerahkan  sebuah  tali  kekang  dari  bulu  setelah  pembagian 
ghanimah  selesai.  Rasulullah  #  kemudian  berkata  kepadanya, 
'Apakah  kamu  tidak  mendengar  Bilal  menyeru  sampai  tiga  kali?'  Dia 
berkata,  ’Tidak’.  Rasul  bertanya,  'Apa  yang  menghalangi  untuk  datang 
dengan  membawa  tali  kekang  itu?'  Dia  lalu  minta  maaf  kepada 


Al  Mustadrak  - —  |  255  | 


Rasulullah  #,  namun  beliau  hanya  berkata,  ‘  Jadilah  kamu  orang  yang 
akan  membayarnya  pada  Hari  Kiamat  nanti,  karena  aku  tidak  akan 
menerimanya  lagi  darimu.  ”243 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

jIp  olki  jf\  —T' t/x  *\  \  A  ' 

cSjL/23  ^  t-g  1'  ^ 

O _ iS""j  UI  C-Ota-a»  iJlS  J-*-*  ^jp  C^xkP  Ali!  J-~P 

dUl  aMI  (J y’ J  O. «  <>. »«  I4JLP  Ali!  ajij^  <_5V_S®  co-iiP  U-Jli- 

of  S\ _ ST  lil  t5^>-  jiljJi*  J-*l  (Jjli  ^  LJ  0)  I  Jji  ^Dp 

— *  OjLil  L^-i'  ’-ty  JUi5  tjj— *-iJl  L-> j*j  <l)f 

4»1  \4l~Zxi  :  Jl5  c  J$\  '{j*  apII-  cJy^'j  VJ  Y  s**  1 

jllll  o>*l5*i  cpU ^1  ,^5  Lajj J»  tal 

U  :l jlUii  jUl  ^5to  OU jii\  I i\y\y\  Lois  clgd^ls 

^  jir  DI  d  L^Tj  :l  _jJli  <  J  P-  :Jl5  TlLVj  ji  V 13  £  iiil 

[/j  ijlj  cO^Laa^  Ijjl  OiAlP 

.  ^Jsr- j  OlS^J  ^Jl  twi^”  0-5  jii  iJlS  C  J1?;-*»  ^  (_/»! J  4*jl?9 

!<JlS  T _jJ&  - (^1  -Op  j*Jpl  01  ijLftd  t(J^i*Jl  ii-iup  i<i  JUs 

243  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ini  sudah  berlalu." 

Saya  katakan,  "Yaitu  no.  2583,  dan  di  sana  Adz-Dzahabi  berkata,  'Hadits  ini 
shahih'.” 


1  256  |  —  Al  Mustadrak 


(J^rj  C-ijli  I <_JV5  l^k?r J  ^k>r j 

<5llj  y*j$  -dil  l5Ju<s>  ’s-*^  t)^  c<dL5"li  jtJl  C->f.ljRi 

{J^>  0 jiS*  ^  (^  c$'jj^'  L5?  LS^  L5? 

.C) j >  ^ji  £j*Ji  I'—* *S""  (Jl3  ijl*  ?(l)l^"  ^ip  ^ 

.VpxjjI  0~L«  !  JlS  .*il  IjJlS  ^(_5^  .(Jl5 

2618/34.  Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Ishaq  Al  Khurasani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Bagdad,  Ibrahim  bin  Al  Haitsam  bin 
Jamil  menceritakan  kepada  kami.  Mubarak  bin  Fadhalah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ubaidullah  bin  Umar,  dari  Sa’id  Al  Maqburi,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Abu  Hurairah  berkata  saat  aku  duduk 
bersamanya:  Aku  mendengar  Rasulullah  #•  bersabda,  "Ada  seorang 
nabi  di  antara  nabi-nabi  Allah  yang  memerangi  penduduk  sebuah 
kota.  Sampai  kemudian  khawatir  akan  terbenamnya  matahari,  maka 
dia  berkata  kepada  matahari,  'Wahai  matahari,  sesungguhnya  engkau 
diperintahkan  dan  aku  pun  diperintahkan,  dengan  penghormatanku 
kepadamu,  janganlah  kamu  terbenam  pada  beberapa  saat  di  waktu 
siang'. 

Akhirnya  Allah  menahan  matahari  sampai  nabi  itu  berhasil 
menaklukkan  kota  tersebut.  Setiap  kali  mereka  mendapatkan 
ghanimah,  mereka  mempersembahkannya  kepada  Allah,  dan 
datanglah  api  yang  membakar  ghanimah  itu  sebagai  bentuk 
penerimaan  Allah.  Kali  ini  mereka  mempersembahkan  ghanimah, 
namun  tidak  ada  api  yang  membakarnya,  maka  mereka  berkata, 
'Wahai  nabi  Allah,  mengapa  Kurban  kami  kali  ini  tidak  diterima?' 
Sang  nabi  menjawab,  'Di  antara  kalian  ada  yang  melakukan  ghulul 
(pencurian  terhadap  rampasan  perang)'.  Mereka  pun  bertanya, 
'Bagaimana  caranya  kami  bisa  tahu  siapa  yang  melakukan  itu  di 
antara  kami?' Saat  itu  mereka  ada  dua  belas  klan.  Nabi  itu  menjawab, 


Al  Mustadrak - [  257  1 


'Setiap  kepala  Man  dari  kalian  membaiatku'.  Lalu  setiap  kepala  klan 
menyalami  sang  nabi  dan  tangan  sang  nabi  lengket  dengan  salah  satu 
mereka.  Nabi  lalu  berkata,  'Dari  kelompokmu  yang  melakukan 
ghulul'  Dia  berkata,  'Bagaimana  aku  bisa  tahu  siapa  di  antara 
mereka  yang  melakukan  itu?'  Nabi  menjawab,  'Bai’atlah  mereka  satu 
per  satu!'.  Dia  pun  melakukan  itu,  dan  tiba-tiba  tangannya  lengket  ke 
salah  satu  dari  mereka  dengan  harta  rampasan  perang  itu  sehingga 
api  pun  membakarnya'.  ” 

Ka’b  berkata,  "Benarlah  Allah  dan  Rasul-Nya.  Demi  Allah, 
memang  demikian  adanya  yang  terdapat  dalam  Kitab  Allah 
(ihaksudnya  adalah  Taurat).” 

Dia  berkata  lagi,  "Wahai  Abu  Hurairah,  apakah  Nabi  # 
menceritakan  kepadamu  siapa  nabi  itu?”  Abu  Hurairah  menjawab, 
"Tidak.”  Ka’b  berkata,  "Dia  adalah  Yusya’  bin  Nun.”  Ka’b  bertanya 
lagi  "Apakah  beliau  juga  menceritakan  kepadamu  negeri  mana  yang 
dimaksud?”  Abu  Hurairah  menjawab,  "Tidak.”  Dia  berkata,  "Itu 
adalah  kota  Ariha'  .”244 

Hadits  ini  gharib  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


J.  y)  -r<>/Y*m 


j »1  Gj^-  A*-*  ^  jA jl  oye- ^  ijj 

^ aw!  j  J*  J*  co-Gp  ’J-  J-  tO 

Olj  01  : fjj  (J jG'in  ^  j  aJp  <5il 


244  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  shahih  gharib.  ’’ 


1258  1  —  Al  Mustadrak 


OL—S^i  tf&i] U 

,  J*  .,  „  *  »,  *,  - 

.^L«L»-J\j  g  ajlp  <dil  , 


-*>l  i 


ij 

-V’  1  -j  C-j1j 


2619/35.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Zakariya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
Asy-Syahid  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin 
Muhammad  bin  Ari  arah  As-Sami  menceritakan  kepada  kami,  Azhar 
bin  Sa’d  As-Samman  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Aun 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad,  dari  Ubaidah,  dari  Ali 
dia  berkata:  Nabi  #  bersabda  tentang  para  tawanan  Badar,  "Kalau 
kalian  mau  maka  kalian  boleh  membunuhnya,  dan  kalau  kalian  mau 
maka  kalian  boleh  meminta  tebusan  dan  menikmati  tebusan  itu,  dan 
kalian  akan  syahid  sejumlah  itu  pula.  ” 

Orang  yang  terakhir  syahid  di  antara  ketujuh  puluh  orang  itu 
adalah  Tsabit  bin  Qais  %,  pada  Perang  Yamamah.245 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


y _ f\  IjjJb-  :^15  ^  ^ 

jjl  jp-  ^jI  jP-  CKmJm  \2Ss-  y tj 

(<r_3  jiJl* j  4lip  &\  <5ll  J yL>j  :  Jl5  cL^Ip  A»i 

.AjL» 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Ai  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  259  1 


2620/36.  Abdullah  bin  Sa’d  Al  Hafizh  mengabarkan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Ali  dan 
Ahmad  bin  Miqdam  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Abu  Bahr  Al  Bakrawi  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Anbas  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Asy-Sya’tsa',  dari  Ibnu  Abbas  #>,  dia  berkata,  "Rasulullah 
%  menetapkan  tebusan  bagi  tawanan  katun  jahiliah  sebesar  empat 
ratus."246 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

^  ^  ALki  J\  -rv/Y'm 

\2js~  £ J)  ^ p  tOli jJjll  ^  jiu&r  ijj 

^  ci 


cJUa  iji  * ,ji  All^s-  CjA^-  c {ji  (Jb'*-*'} 
f  y.  iS Cr?  ^  :  cU^Ip  <&l  ^ j  J* 

01  - j  ^  J  (3*^*  tf-lAS  jAj 

tAjjl  :  Jl5  i4j03\  SSljt 

jJi _ j  I <_JV5  ?d»ljLi  L»  : 

.0  <Jj  S/  -&0 

2621/37.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Attab  Al 
Anazi  mengabarkan  kepadaku,  Yahya  bin  Ja’far  bin  Az-Zibriqan 

246  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


|  260  1  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Ashim  menceritakan  kepada  kami, 
Daud  bin  Abu  Hind  menceritakan  kepada  kami. 

Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al 
Musayyab  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Syahin  menceritakan 
kepada  kami,  Khalid  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Daud  bin  Abu  Hind,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata, 
"Ada  beberapa  orang  tawanan  dari  Perang  Badar  yang  tidak 
mempunyai  barang  untuk  tebusan,  maka  Rasulullah  fjj|  menetapkan 
tebusan  bagi  mereka  adalah  mengajarkan  baca  tulis  kepada  anak-anak 
kaum  Anshar.  Lalu  datanglah  seorang  anak  kecil  dari  kalangan  Anshar 
kepada  ayahnya,  lalu  ayahnya  bertanya.  Ada  apa  denganmu?'  Dia 
menjawab,  'Aku  dipukul  oleh  guruku  (tawanan  perang  Badar)'.  Dia 
berkata,  'Orang  keji  itu  meminta  pemasukan  dari  Badar,  demi  Allah 
jangan  kamu  datangi  lagi  dia'.”247 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukkhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


j-1  s  y  alU  jf\  -r  a  /t 

y}  \2As>~  Ji  C/  jii 

j>.  o*  '<y. 

01 _ r  :Jl5  Ajll  jt  c-ijP  J&  J&  4 

{Ja£’  1 - #  cAjjJ  J*  f.y  os-li-  131  j »-£-_}  A-lp  aWI  AJll  J  y»  j 

.U 

2622/38.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ubaid  bin  Ibrahim  Al  Asadi 
menceritakan  kepada  kami  di  Hamadan,  Ibrahim  bin  Husain  bin  Dizil 

247  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ’’ 


Al  Mustadrak  —  1  261  1 


menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Yaman  bin  Al  Hakam  bin  Nafi 
menceritakan  kepada  kami,  Shafwan  bin  Amr  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdurrahman  bin  Jubair  bin  Nufair,  dari  ayahnya,  dari  Auf 
bin  Malik  Al  Asyja’i  dia  berkata,  "Apabila  Rasulullah  # 
dibawakan  bagian  beliau  di  hari  peperangan,  maka  beliau  memberikan 
kepada  yang  sudah  berkeluarga  dua  bagian,  sementara  yang  masih 
bujangan  satu  bagian.”248 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim.  Dia  meriwayatkan 
empat  hadits  dengan  sanad  ini,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  hadits  ini. 

Jti>\  ife-  'J,  J  -W'rur 

^>1  'j*  •J-**- 

J _ 'y  <05l  JbP  ili  Ji 

^P  c^^UJl  ,jP  coSlS  ^P  j*  t 

^/0  S-41^  ^  J’-  ’ij?  J*  ^  cr^5 

4 _ Ilp  -aS>\  (JL- ^  <011  J J*  tJliJ'  fjJ  aIp  <051 

lil _ »  4ill<  ^  tSl  :  JUa 

^Jlp  ju  jjbj  t^lHsl 

2623/39.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan 

248  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  262  1  —  Al  Mustadrak 


kepada  kami,  Rauh  bin  Ubadah  dan  Abdul  Wahhab  Al  Khaffaf 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Sa’id  bin  Abu  Arubah 
menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  juga  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Yahya  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa  id, 
dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Qais  bin  Ubadah,  dia  berkata:  Aku 
dan  Al  Asytar  masuk  menemui  Ali  bin  Abu  Thalib  %  pada 
peperangan  Jamal,  dan  aku  bertanya  kepadanya,  "Apakah  Rasulullah 
f§  menjanjikan  sesuatu  kepadamu  sebuah  janji  selain  janji-janji 
umum?”  Dia  menjawab,  "Tidak,  kecuali  ini.”  Dia  lalu  mengeluarkan 
sesuatu  dari  sarung  pedangnya,  dan  di  dalamnya  tertulis,  "Orang- 
orang  mukmin  itu  darahnya  saling  terjaga,  tanggungannya  mengalir 
kepada  yang  paling  bawah  dari  mereka,  dan  mereka  harus  menjadi 
satu  tangan  bila  menghadapi  orang  lain.  Orang  mukmin  tidak  boleh 
dibunuh  karena  telah  membunuh  orang  kafir,  dan  orang  yang  punya 
perjanjian  juga  tidak  boleh  dibunuh  karena  membunuh  orang  kafir.’ 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dan  Abu  Hurairah  dan  Amr  bin  Al 

Ash. 

Hadits  Abu  Hurairah  adalah: 


249  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
.  Muslim.”  Dia  lalu  menyebutkan  syahid- nya,  yaitu  no.  2624. 

Maksud  "tanggungannya  mengalir  kepada  orang  terbawah  di  antara  mereka" 
adalah,  bila  ada  orang  yang  paling  rendah  kedudukannya  sekalipun  dari  kalangan 
kaum  muslim  menjamin  keamanan  salah  seorang  kafir,  maka  itu  berlaku  dan 
haramlah  bagi  muslim  yang  lain  untuk  mengganggu  orang  kafir  tersebut — Penj. 


Al  Mustadrak  —  j  263  1 


ifj _ ^  cJvaiJ'  <y.  1  »/Y*\Y  1 

‘f  j^-  <^'  ^  ^  ^  r?Q  ^  t(^ 

01  <&1  1^>J  '»'}-)“  J1  °U^  ‘p^J  cR  U*  c^j  C^  ^  ^ 

.jjklftf  J*  J&i  *•  jJLj  A^p  Al  &\  J  A; 

2624/40.  Ismail  bin  Muhammad  Al  Fadhl  mengabarkan 
kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Hamzah 
Az-Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bm  Abu  Hazim 
menceritakan  kepada  kami  dari  Katsir  bin  Zaid,  dari  Al  Walid  bin 
Rabah,  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  &  bersabda,  “Orang 
paling  rendah  di  kalangan  umatku  ini  bisa  menjamin  keamanan  siapa 
saja  yang  dia  kehendaki.  ”250 

:  Jl_J  Y J*  'J>  A  '<y&  ‘A  S**  ^  A-  J}  & 

&  il  jk  &\  J  j  &  fc^r  oA  :J15  cp 

AjjCo  lll53  o_riUi  A’j 

2625/41.  Hadits  Amr  bin  Ash  cukup  terkenal,  yaitu  kisah 
pembunuhan  Muhammad  bin  Abu  Bakar  ketika  dia  menemuinya.  Amr 
bertanya  dulu,  “Itu  Muhammad  bin  Abu  Bakar?”  Dia  menjawab, 
“Iya.”  Dia  bertanya  lagi,  “Apakah  kamu  datang  dengan  membawa 
jaminan  keamanan?”  Dia  menjawab,  “Tidak.”  Amr  pun  berkata:  Aku 
mendengar  Rasulullah  $  bersabda,  “ Orang  Islam  terjaga  darah 
mereka  satu  sama  lain.  ” 


250  Lih.  no.  2623. 


|264  1  —  Al  Mustadrak 


'J  isck  135^  ctfjSai  juii  ^  JL^-f  -i T/nn 

— iJl  t5l**l*1  jjf  \2ji-  ij^y  ji  y>  yy^ 

:cJl5  cl^p  Al  c<^^’  ls*'  i/  ts^  0^  Cf" 

•  s*  '  0  «  ^  ../a,  »„  \  ■*  .,  „  -.  ; 

Ols  coJb-lj  io  ^  Al  Jye  *»'  uy*j 

XQ3l  "fjJ  4j  Lj^J  S-fjJ  j£j  OU  tlij^ikj  S'i  ijl&r 

2626/42.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami. 
Mahbub  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ishaq  Al  Fazari 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Murrah,  dari  Abu  Al 
Bakhtari,  dari  Aisyah  «fr,  dia  berkata,  Rasulullah  &  bersabda, 
“Tanggungan  (jaminan)  kaum  muslim  itu  satu,  maka  bila  ada  salah 
satu  yang  memberi  izin  (kepada  orang  kafir  untuk  aman)  maka 
janganlah  kelompok  (muslim)  yang  lain  merusaknya,  karena  setiap 
yang  berkhianat  akan  memperoleh  bendera  pada  Hari  Kiamat,  yang 
dengan  itulah  dia  dikenali.  ”251 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini.  Mereka  hanya  sepakat  dalam 
penyebutan  kalimat  ghadir  (pengkhianat). 


juki  ife.  jl  y\  ^ -trhM V 

toSlls  c^^-jj^I  ,y.  <ji 

jJLl-j  aI1p  Al  Jt*  yP  Al  '^fp'j  ’u *  ‘Cr~^v  C/' 

251  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  ” 


Al  Mustadrak  —  1  265  1 


j'  ^ j  cjif lyfllJ  ^  : Jli 

.Ll* 

2627/43.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan 
kepada  kami,  Ishaq  bin  Idris  menceritakan  kepada  kami,  Hammam 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Samurah 
i$,  dari  Nabi  beliau  bersabda,  ‘‘Janganlah  kalian  tinggal  serumah 
dengan  orang-orang  musyrik,  dan  jangan  pula  berkumpul  dengan 
mereka,  karena  barangsiapa  tinggal  dengan  mereka  atau  berkumpul 
dengan  mereka,  maka  dia  bukan  dari  kami.  ”252 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

J  ^  y  Jilki  l2Jb-  -it/TIY A 

L/Z*>-  '&'£>-  J&Z'y*  jj  I  :Slli  o*. 

^  dC’fs-  J)  J>  o*  vj  0* 

j — — jj'  1*3  ^  Js>rj  01^  : iLo^Ip 

*  ;Ic  aIii  <&i  j oi  ^i  jii  t-*!/?} 

252  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

Saya  (Anshari)  katakan:  Sanad  ini  tidak  sesuai  dengan  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim,  serta  sangat  lemah,  karena  ada  nama  Ishaq  bin  Idris,  yang  Adz-Dzahabi 
sendiri  dalam  Mizan  Al  1‘tidal  menyebutkan  penilaian  para  ulama  terhadapnya; 
Ibnu  Al  Madini  menganggapnya  matruk.  Abu  Zur’ah  menganggapnya  sangat 
lemah  ( waah ),  Al  Bukhari  meninggalkannya,  Ad-Daraquthni  menganggapnya 
munkarul  hadits,  dan  Ibnu  Ma’in  menganggapnya  pendusta. 

Lihat  Mizan  Al  l’tidal  (1/334). 


—  Al  Mustadrak 


jJo  'C^  4n\  y  :  ?4jy  o?  ls!  (*-^J 

4is\  5^  i^UA,  liil'j  l*>\s  CjJ^\  ^  -5 — l°J*  lJ*  *f(  p1^4> 

.jjL»li  't» _ji  4JI  jli  :  Jli  ^  JL*>^ 

2628/44.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  dan  Ibrahim  bin 
Ishmah  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
As-Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Hafsh 
bin  Ghiyats  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami  dari  Daud.bin  Abu  Hind;  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  dia 
berkata,  “Seseorang  dari  kaum  Anshar  masuk  Islam,  kemudian  dia 
murtad  lalu  bergabung  dengan  kaum  musyrik.  Namun  dia  merasa 
menyesal,  maka  dia  menulis  surat  kepada  kaumnya  untuk 
menanyakan  masalahnya  (apakah  dia  masih  bisa  bertobat)  kepada 
Rasulullah  #?  Lalu  turunlah  ayat,  'Bagaimana  mungkin  Allah  akan 
memberi  petunjuk  kepada  kaum  yang  kafir  setelah  sebelumnya 
beriman...  kecuali  mereka  yang  bertobat  setelah  itu  dan  memperbaiki 
kesalahan  mereka,  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha 
Penyayang'.  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  86).  Kaumnya  kemudian 
mengirim  orang  untuk  menyampaikan  hal  itu,  dan  dia  pun  masuk 
Islam  kembali.”253 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

cjuil  y\  d  131^1  y.  f>.  £  lT£.f  -lo/yn^ 
i'Sj  ^1  coSlS  {jz  ca  \2^ 

a!1p  <5>1  of  aIp  <5jI  *<$  a»'  CA 

253  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  1  267  | 


\j  «fj  ^  UI  j^Ol  :Jl5  tU*j5  C3li-  lil  <1)15"  (*i^«j 

2629/45.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad 
menceritakan  kepada  kami,  Mu’adz  bin  Hisyam  menceritakan  kepada 
kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  Qatadah,  dari  Abu  Burdah 
bin  Abdullah  bin  Qais,  bahwa  ayahnya  %  menceritakan  dari  Nabi  #, 
bahwa  apabila  beliau  khawatir  (terhadap  gangguan)  suatu  kaum,  maka 
beliau  membaca  doa,  “Allahumma  inna  naj'aluka  fi  nuhuurihim  wa 
na'udzubika  min  syurutihim.:  (Ya  Allah,  sesungguhnya  kami 
menempatkan  Engkau  di  leher  mereka  dan  berlindung  kepada-Mu 
dari  kejahatan  mereka).254 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  tapi  kuat 
dugaanku  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


{ji  (ji  i  *\/ Y  IV*  • 

(ji  (^lAc-  c^lsttJl 

J of  a»I  O*  ^  °Cj*  u* 

^.!v  ^  J»£»l  _ gJdi  015"  a^I 

^  p4^'  Whorij  t isJWj 

•  (J  jIj 


2630/46.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajali  menceritakan  kepada 

254  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  268  |  —  Al  Mustadrak 


kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin 
Salamah  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr 
menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah 
bahwa  Rasulullah  H  berdoa  dengan  mengucapkan,  “Ya  Allah,  jadikan 
aku  bisa  menikmati  pendengaranku,  pandanganku,  dan  jadikan  dia 
pewaris  dariku.  Ya  Allah,  tolonglah  aku  menghadapi  musuhku  dan 
perlihatkan  kepadaku  proses  aku  mengalahkan  musuhku  itu. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


j 1  i {£ tji  (_S^  1V/ Y  *\  T'  N 

ji _ j _ j  2  ,^1  ,y.  oilip 

°jp  ^sl  -&1  J JlS  :  JvS  ^  ^ 

.aS-JI  a!1p  <5il  £*-  jIp  yi 


2631/47.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepada  kami, 
Musaddad  bin  Qathan  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Abu 
Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  W  aki  menceritakan  kepada  kami 
dari  Uyainah  bin  Abdurrahman,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Bakrah,  dia 
berkata:  Rasulullah  ^  bersabda,  “Barangsiapa  membunuh  seorang 
mu’ ahad  (orang  kafir  yang  dalam  perjanjian  dengan  kaum  muslim) 
tidak  pada  tempatnya,  maka  Allah  mengharamkan  surga  untuknya.  "256 
Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 
Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  " 


Al  Mustadrak  —  1  269  | 


4jLiJl  4j  ^  j-yaj  t  a/ Y 't  Y' Y 

jJLp  <y  l2jd>-  Jii*  ,jj  _yi 

j °  j Iki  c cy.  kk  tpj jj 

.jUl-j  aIIp  <&l  Jfca  <&!  J ji-j  jjl  Lis"  'iCSL^  tik  : JlS  tc3^-i 

j — p  c^*= — li^ll  Jjli  ^  ”^p  cl3l^l-i  jjl  g^>-  °^5j 

: Jl — i  tilp  <&!  ^si>j  J*4"  <k\  ^  ^  JJ  alL. 

Ij _ i  (Jvj-  <J_?A  5^-  'di'  t5^  ^ 

'y jl  iSiij  C«l  :  JlS  cjt5  lls^  <J ji. J  :SllS  pV_^>  'd  :^u-Lw> 
.llSolIpl  J^ai  j£i?  Sl 


2632/48.  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  bin  Hamdawaih  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami  di  Bukhara,  Ibrahim  bin  Mughaffal  An- 
Nasafi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  Ar-Razi  yang 
digelari  Zunaij  menceritakan  kepada  kami,  Salamah  bin  Al  Fadhl  bin 
Al  Abrasy  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Musailamah  menulis  surat 
kepada  Rasulullah  g|.” 

Ibnu  Ishaq  jug^  menceritakan  kepadaku  dari  Sa’d  bin  Thariq 
Al  Asyja’i,  dari  Salamah  bin  Nu’aim  bin  Mas’ud  Al  Asyja’i,  dari 
ayahnya  (yaitu  yaitu  Nu’aim  #,),  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  gl  bersabda  kepada  utusan  Musailamah  setelah  beliau 
membaca  surat  Musailamah,  "Apa  pendapat  kalian  berdua  (tentang 
isi  surat  itu)?"  Mereka  menjawab,  “Kami  mengatakan  seperti  yang 
dia  katakan.”  Beliau  berkata,  " Demi  Allah,  kalau  bukan  karena  utusan 


1270  |  —  Al  Mustadrak 


itu  tidak  boleh  dibunuh,  maka  pasti  sudah  kutebas  batang  leher  kalian 
berdua!.  ”251 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

j  c  'Ji  £  J  v  n  rr 

J _ J  epifit  <&l  A-P  \2^~ 

4j)i  ^ ^gip  ^  Jj'  IIjAp- 

aSll  J L5^j  <^*~  'M  ^  : cA^ 

.4^«  ^  jill  J^gjl 

2633/49.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Mu'ammal 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  An-Nufaili 
menceritakan  ' kepada  kami,  Zuhair  bin  Mu’awiyah  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Haritsah  bin 
Mudharrib,  dari  Ali  %,  dia  berkata,  "Apabila  kami  dirundung 
kemalangan  dan  dua  pasukan  sudah  bertemu,  maka  kami  berlindung 
di  belakang  Rasulullah  H  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang  lebih  dekat 
kepada  musuh  (jaraknya)  dari  beliau.”258 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  mereka  berdua  tidak 
meriwayatkannya. 


257  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

258  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  1  271  1 


^ji  \jj+>-\  —o. /\ *\\“ i 

_ p  Llj  JL=»—  C^cjLySS  ^jl  <0)1  .AjP  C^jjl'tjl 

,_/»' *3l  jjJ  xA-^  tl^  ^  P'  P  4 jPi  O3.  P  CjP*  Cf-  LS^ 

'J*  ojjp  :jiil<j  ;*P  <oj!  LSU<a  aSjI  Jj-- j  JlS  : Jl5  <jl  cL-glp  a«I  {jipj 

)l — P  I — U&i  p3'  jP  ’p  tj3l  ^  pp  P*  °o*  P 

.A^S  ^  p^Pir  4j  jupo  Pp 

2634/50.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Sa’id,  dari  Atha  bin  Yasar, 
dari  Abdullah  bin  Amr  bin  Ash  %»  dia  berkata:  Rasulullah  # 
bersabda,  "Perang  di  lautan  lebih  baik  daripada  sepuluh  perang  di 
daratan.  Barangsiapa  menyeberangi  lautan,  maka  seolah-olah  dia 
menyeberangi  lembah-lembah  secara  keseluruhan.  Orang  yang  mati 
karena  mabuk  laut  (dalam  peperangan  di  lautan)  sama  dengan  orang 
yang  berlumuran  darah.  ”259 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

.\  a  z'CivMS*-  'j»  {Jf-  l —o  \j Y  “W' o 

J _ J IjjJI?-  t^vsLall  (jl»w>l  UjA?-  iNIS  I 

^ — jf  'J&  cp*  j*  i'J. *  j  J-fP  P  i  p-  J>.  &X>-  t^Jl^ll 

a!p  <ojI  \$?'j  c)U^  'J>  OUIp  Pp-  :  JlS  tOlif-  jj  OUIp  ,Jy  pP 

259  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


mr\  —  Al  Mustadrak 


2635/51.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  dan  Bakr  bin  Muhammad 
Ash-Shairafi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ismail  bm 
Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Walid  Ath- 
Thayalisi  menceritakan  kepada  kami,  Laits  bin  Sa’d  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Aqil  Zuhrah  bin  Ma’bad,  dari  Abu  Shalih 
maula  Usman  bin  Affan,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Usman  bin 
Affan  berkata:  Aku  mendengar  Nabi  #  bersabda,  "Bersiap  siaga 
(di  perbatasan  negeri)  satu  hari  di  jalan  Allah  lebih  baik  daripada 
seribu  (hari)  ibadah  lain.  ”260 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


cii-  4 p  c* 

<y-  o*  ji  ^  ^  iA 

4 _ le-  «Oli  Olip  OlliP 

^ _ ji  tJa _ 5  o °^5i  y>j 

<&l  — 1.  1>Ij J  ^ 

J®  o?  ^ 


2636/52.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
'kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad:Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits 
menceritakan  kepadaku  dari  Zahrah  bin  Ma’bad,  bahwa  dia 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 


Al  Mustadrak  —  1  273  1 


mendengar  Abu  Shalih  berkata:  Aku  mendengar  Usman  bin  Affan 
yang  sedang  berada  di  Mina  berkata,  "Aku  akan  menceritakan  kepada 
kalian  suatu  hadits  yang  belum  pernah  aku  ceritakan  kepada  kalian 
sebelumnya.  Aku  telah  mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  'Bersiap 
siaga  (di  perbatasan  negeri)  satu  hari  di  jalan  Allah  lebih  baik 
daripada  seribu  hari  selain  itu'.  Apakah  aku  sudah  menyampaikannya 
kepada  kalian?"  Mereka  menjawab,  "Sudah.”  Dia  berkata,  "Ya  Allah, 
saksikanlah!”261 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


cfgji!  Iji  jl  jU-uii  'j&s  y\  if^Uf  -  o  r/  x  n  r v 

— i  o J jptA  lAlll  XS-  Lii  t  jl-UP  Lil  jj! 

cj  d*  ^  y^  £ 

<C)\  J  j _ mjj  _ p  <up  a\iI  ^  ^  0 

d. _ *j  t«—Ji odi  ^  aIj y  Js-  ja  :Jl5  JJ 


Jff  IjJ Joj  j*JLw J  aJLp  <OJl  ASJl  J j  ;<5Lva9  J 15 

aIIp  $1  C4»!  ^5  Uajl^i  aIIp  c-!* 

<^j£>  3^'  f  J4 


2637/53.  Abu  Al  Abbas  Al  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyari 
mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Al  Muwajjih  menceritakan  kepada 
kami,  Abdan  memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  memberitakan 


261  Lih.no.  2635. 


|  274  |  —  Al  Mustadrak 


(kepada  kami),  Haywah  bin  Syuraih  mengabarkan  kepadaku,  Abu 
Hani  Humaid  bin  Hani  Al  Khaulani  mengabarkan  kepadaku  dari  Amr 
bin  Malik  Al  Janbi,  bahwa  dia  mendengar  Fudhalah  bin  Ubaid 
menceritakan  dari  Rasulullah  #,  beliau  bersabda,  ” Barangsiapa  mati 
dengan  salah  satu  tingkatan  dari  tingkatan-tingkatan  ini,  maka  pada 
Hari  Kiamat  akan  dibangkitkan  untuknya  ribath  atau  haji  atau  yang 
lainnya.  ” 

Aku  juga  mendengar  Rasulullah  ^  bersabda,  Setiap  yang 
mati  akan  ditutup  dengan  amal  terakhirnya,  kecuali  yang  mati  dalam 
keadaan  bersiap  siaga  (menjaga  perbatasan  negeri)  di  jalan  Allah, 
maka  amalnya  akan  berkembang  sampai  Hari  Kiamat  dan  akan 
diamankan  dari  fitnah  kubur.  ”262 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


taf  ciiiii  36-4  ci  ^  &  jif  -  o  t/rirA 

j _ ]  .\  .^w  jlp  'je- 

J — J  4 — JJ&  J*  4^4»  ,jj  ^  ^  ^  ^  ‘j*** 

allp  isi  Jb»  ii'  J :  ^  ^  O* 

:  J t*  ^  LrP  ji- J 

.Ol  4jC*j  Alif  t_J>-f  ^ 

2638/54.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Al 


762  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Sudah  disebutkan  sebelumnya.” 

Aku  berkata,  "Sudah  disebutkan  pada  no.  1260A,  dan  hadits  ini  hilang  dari 
naskah  asli  Al  Mustadrak  di  tempat  tersebut,  lalu  kami  sertakan  saja  di  sana." 


Al  Mustadrak  —  1  275  | 


Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abdul  Hamid  bin  Ja’far,  dari  Yazid  bin  Abu  Habib, 
dari  Sa’id  bin  Qais,  dari  Mu’awiyah  bin  Khadij,  dari  Abu  Dzar  4*,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  H>  bersabda,  "Setiap  kuda  Arab 
akan  diizinkan  untuk  berdoa  di  setiap  Fajar  dengan  dua  doa,  yang  dia 
selalu  berkata,  'Ya  Allah,  sebagaimana  Engkau  berikan  kepadaku 
tuan  yang  menjagaku,  maka  jadikanlah  aku  termasuk  salah  satu  harta 
dan  keluarga  yang  paling  dia  cintai'.  ”263 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  -o  o/ Y  IYA 

ca  iSt*M  <y- 


01  C4_ 


&  Jl  0*  Jl  O*  4 1^3'  ^  J)  ‘o* 

cy  ^  ^  W11 


2639/55.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Musa  bin  Sahi  menceritakan  kepada  kami,  Marwaan  bin  Mu’awiyah 
Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hayyan  At-Taimi,  dan 
Abu  Zur’ah,  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Nabi  #  menamakan  kuda 
betina  juga  dengan  sebutan  faras2(A 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


263  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 

264  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


[276  1  —  Al  Mustadrak 


^  ^  j,j»  ^  ^  'j  f^A  ^  ^ 

J  j.  I4j,(  C;^  j.  j!  jA^"!  O*  d  j 

j_jji  &i  jk  &  J _^S  J'* :J>*  *"*■ Al  y*G  ^  <> 

^1  jSvii.  /ftU  fi'  ^  fST  ^“'f'  ^ 

;jUi  cJJC-M  ’Jrjk,  ‘B^1  sr-B'  :fS1 

,'jIji  LJrpO  wjIJi  stB'j  ‘55*31  o^31  :fs1  o'1 

2640/56.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya  rani 
mengabarkan  kepada  kami,  kakekku  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Hamzah  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bm 
Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Abu 
Humaid,  dari  Ismail  bin  Muhammad  bin  Sa’d,  dari  ayahnya,  dan 
kakeknya  (yaitu  Sa’d  bin  Malik  +),  dia  berkata:  Rasulullah  * 
bersabda,  "Kebahagiaan  keturunan  Adam  itu  ada  tiga,  dan 
kesengsaraannya  juga  ada  tiga.  Di  antara  kebahagiaan  keturunan 
Adam  adalah  istri  yang  shalihah,  tempat  tinggal  yang  baik,  dan 
kendaraan  yang  bagus.  Sedangkan  kesengsaraan  keturunan  Adam 
adalah  tempat  tinggal  yang  sempit,  istri  yang  jahat  (buruk  akhlaqnya) 
dan  kendaraan  yang  buruk  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


265  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  —  1  277  | 


L_Jl  c L'£s\  y\  bl  lUjC- J'  J  v/x  n  1  \ 

^  Juj  {f-  A>ji  Cf.  Cr^'j^  M'  caM'  “-M1  M'  tO'J-P 

ok* — k  :Jli  caIp  <&i  s-iSjlli  ^  jp  ‘js"  ^  o*  t5^j' 
llf}  c^JUksb  ^  (MMM  (MMj  aIIp  <&'  a»'  J^j 

I^aj  Oj^iUj  OjSjy. 


2641/57.  Abu  Al  Abbas  As-Sayyari  mengabarkan  kepada 
kami.  Abu  Al  Muwajjih  memberitakan  (kepada  kami),  Abdan 
memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  memberitakan  (kepada  kami), 
Abdurrahman  bin  Yazid  bin  Jabir  memberitakan  (kepada  kami),  Zaid 
bin  Artha'ah  menceritakan  kepadaku  dari  Jubair  bin  Nufair,  dari  Abu 
Ad-Darda'  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  #  bersabda, 
"Carilah  aku  di  antara  orang-orang  lemah  di  kalangan  kalian,  karena 
sesungguhnya  kalian  diberi  rezeki  dan  kemenangan  disebabkan 
orang-orang  lemah  di  antara  kalian.  ”266 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


tc_ — ^ dkk-  OUlL.  jj  Jpy-* 

O  N  e  o  ^  °  ^  ^  „  j  ^  „ 

^  u* 

4jL»  jjJ  pil»  j  aJp  4»l  (_5C»  aJJ|  j  01  All' 


266  Hadits  ini  tidak  ada  dalam  naskah  At-Talkhish. 

Saya  (Abdul  Qadir)  berkata:  Dalam  Al  Faidh  disebutkan,  “At-Tirmidzi  dan  Al 
Hakim  menganggapnya  shahih.  Hal  ini  telah  disepakati  oleh  Adz-Dzahabi. 
Sedangkan  dalam  Riyadh  Ash-Shalihin  dikatakan,  'SanadnyayaKy/d' 


1  278  1  —  Al  Mustadrak 


iul  J — Ci"  caULJ»  ^ 

J4ii  5^  J4^  J*4^'  c^S^-  Oir  j.  ^ 

cj*4  fy  J4^  c^  ‘r^T’^  L^T  r^t  r^1  cr*~^  °'^  r^* 

.1  r^irr,  jf  jiio.  <^-3  ^  ^1  r^ 

2642/58.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Sulaiman  Al  Ju’fi  menceritakan  kepadaku,  Ibnu  Wahb 
menceritakan  kepadaku,  Huyay  menceritakan  kepadaku  dari  Abu 
Abdurrahman  Al  Hubuli,  dari  Abdullah  bin  Amr  *,  bahwa 
Rasulullah  #  keluar  pada  Perang  Badar  dengan  membawa  315 
pasukan,  sebagaimana  halnya  Thalut  keluar  (dengan  pasukannya). 
Rasulullah  #  berdoa,  "Ya  Allah,  sesungguhnya  mereka  bertelanjang 
kaki,  maka  bawalah  mereka.  Ya  Allah,  mereka  telanjang,  maka 
berilah  mereka  pakaian.  Ya  Allah,  mereka  lapar,  maka 
kenyangkanlah  mereka.  ” 

Akbimya  mereka  dimenangkan  oleh  Allah  pada  Perang  Badar. 
Mereka  kembali  dan  tidak  ada  satu  orang  pun  melainkan  pulang 
dengan  membawa  seekor  atau  dua  ekor  unta,  serta  mendapat  pakaian, 
dan  mereka  pun  menjadi  kenyang.267 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


267  Hadits  ini  juga  hilang  dari  naskah  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Huyay  bin  Abdullah  bin  Syuraih  Al  Mu’afiri  dikatakan  oleh  Al 
Bukhari  "Perlu  ditinjau  ulang.”  Ibnu  Ma’in  berkata,  "Tidak  ada  masalah 
dengannya.”  An-Nasa'i  bericata,  "Tidak  kuat.”  Ahmad  berkata,  "Hadits- 
haditsnya  banyak  yang  munkar.”  {Al  Mizan,  1/624). 


Al  Mustadrak  —  1  279  | 


^  ^ j^>-\  —  o^/YltV 

4j ^jl J  t^y>- D Lo^p 

J — l  Jj,\j  {j'J^-\  i^^>-  }/■  |*^'  ‘^5^'  O* 

Jjy  *&£■  a&I  J  OUjJ  f-lkl-f  Jjl  c^jjUCaJl  SjlS 

4jl  aIJL 's-  aIII  'JCjO  aJJI  J  y»j  y£-  CjUk'J  ^lip  aMI  ljW?  aMI  J_^-  j, 

1  '-'■*&  fj^ji  tJljtJ  amI  f .Li  0}  aJLUI  O^b^l»  UI  iaJ  ^  <J^® 

C-SJ _ jli  Jaiki  cijikf  aJ  a51j  (J^-j  i_aav^* 

j«-J  01  aJLp  A Jii  ^LyS  aUI  (J_^» j  Aaip 

'a,  "s,  •  *  / 

.^ysUJ  V  aL*J|  0)  !(^SlIs 


2643/59.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Al  Jamahir  Muhammad  bin  Usman  At-Tanukhi  dan  Abu  Taubah 
Ar-Rabi  bin  Nafi  Al  Halabi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya 
berkata:  Al  Haitsam  bin  Humaid  menceritakan  kepada  kami,  Rasyid 
bin  Daud  Ash-Shan’ani  mengabarkan  kepadaku.  Abu  Asma'  Ar-Rahbi 
menceritakan  kepadaku  dari  Tsauban  maula  Rasulullah  #,  bahwa 
beliau  pernah  bersabda  dalam  sebuah  peijalanan  beliau,  "Insyaallah 
kita  akan  berjalan  pada  malam  hari  ini,  maka  jangan  ada  yang  ikut 
bersama  kita  orang  yang  membuat  lemah  dan  susah.  ” 


Ternyata  ada  seseorang  yang  ikut  dalam  keadaan  kesusahan, 
sehingga  dia  terjatuh  dan  lehernya  patah,  yang  membuatnya  tewas. 
Rasulullah  #  pun  memerintahkan  agar  dia  dikuburkan,  lalu  menyuruh 
BilaTIhenyeru,  "Sesungguhnya  surga  itu  tidak  halal  bagi  yang  tidak 
patuh^erintah  pimpinan).”268 

268  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


|  280  1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Saya  katakan:  Tenteng  Al  Haitsam  bin  Humaid  Al  Ghassani,  Duhaim  berkata, 
"Dia  adalah  orang  pertama  dan  terakhir  tentang  perkataan  Makhul.”  Abu  Daud 
berkata,  "Tsiqah,  tepi  seorang  Qadari.”  Abu  Mushir  Al  Ghassani  berkata,  "Dia 
seorang  yang  dha’if  dan  Qadari.”  (Al  Mizan,  4/321). 

Sementara  itu,  Rasyid  bin  Daud  Ash-Shan’ani  dianggap  tsiqah  oleh  Duhaim  dan 
Ibnu  Ma’in,  tepi  Al  Bukhari  berkata,  "Fiihi  nazhar ”  (ada  yang  perlu  ditinjau 
ulang).  Sedangkan  Ad-Daraquthni  berkata,  "Dha’if,  haditsnya  tidak  menjadi 
iktibar .”  (Al  Mizan,  2/35). 


Al  Mustadrak  —  |  281  | 


KITAB  MEMERANGI  PEMBERONTAK 
(BAGIAN  AKHIR  KITAB  JIHAD) 


12V-  n£ 'j*  jj-LaJl  jj\  IIjJj-  —  ^  /t  *\  i  1 

iji  Xje-  l ZjJs*-  cOl y^>-  ijj  <0)1  JLP  IIjJl?-  c jljjbl  OlL*  ^  Jui*J» 

y—!  Jj~- **  J1-  J*  y*  O*  v'  g^S^’  ‘>**- 

+  o''  \  "'  \  '  J''  '  >  O'  \  ''  *  ,* 

aIIp  <0)1  a\J|  J ^yl  :Jl3  iLo-^f-  <0)1  ^p j 
jj — -  J  :Jli  .  JapI  1j  :  JUi  <.  jtP~  fji  ^  j«— Jb  jAj 

1JI3  j*->  (Ja*JI  ^«<<t..>li  -Ulp  —  ^JapI  j«J  ISI  iiJLjlp  (Jjiju 

OjJj — Sj  toJlJ — pI  jv-»j  <0)1  g-iliS"  OjJbo  iIJla  Ji»  d)l  dJLijj 

.j^jlij  Ijj l_pr ISls  jjj  iSls-c*  <0)1  i_jliS" 


2644/1.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Umawi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sinan  Al  Qazzaz 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Humran  menceritakan 


—  Al  Mustadrak 


kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  mengabarkan  kepadaku  dari  Umar  bin  Al  Hakam,  dari 
Abdullah  bin  Amr  bin  Ash  dia  berkata,  "Ada  seorang  laki-laki 
Hatang  kepada  Rasulullah  #  ketika  beliau  sedang  membagi-bagikan 
kurma  pada  Perang  Khaibar,  orang  itu  berkata,  'Wahai  Muhammad, 
berbuat  adillah!'  Beliau  menjawab,  'Gila  kamu!  Siapa  yang  akan 
berbuat  adil  jika  aku  tidak  dapat  berbuat  adil  —atau:  kepada  siapa 
kamu  akan  mencari  keadilan-?!'  Setelah  itu  beliau  bersabda, 
'Dikhawatirkan  akan  datang  suatu  kaum  seperti  ini,  membaca  Kitab 
Allah  padahal  mereka  adalah  musuh-Nya,  dan  membaca  Al  Qur'an 
dalam  keadaan  kepala  mereka  tercukur.  Apabila  mereka  muncul  nanti 
maka  tebaslah  leher  mereka ’.”269 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

]*j  -ul-f  $  — t/ Y  i  ° 

p j — f\  l£jt>-  -i'  ^ 

10 J 00*i£- 

0}  * — i-  Al  Al.  <Jj~> j  Jvi  :  Jli  t«ui-  Al  d* 

'ja  0 J  jjl ^  Al (*  Uli  oJJ>\  ja  b»lyl 

oli  ijjbjliali  lili  CCa)\  'j*  l 

2645/2.  Abu  Ahmad  Bakr  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Abdul  Malik  bin  Muhammad  bin 

269  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Muhammad  bin  Sinan  dianggap 
pendusta  oleh  Abu  Daud  dan  lainnya.” 


Al  Mustadrak  —  I  283  | 


Abdullah  Ar-Raqqasyi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ashim  Adh- 
Dhahhak  bin  Makhlad  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Asy- 
Syahham  menceritakan  kepada  kami,  Muslim  bin  Abu  Bakrah 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya  dia  berkata:  Rasulullah  || 
bersabda,  "Sesungguhnya  suatu  kaum  dari  umatku  ada  yang  sangat 
keras  kepala,  dan  lidahnya  sangat  lancar  membaca  Al  Qur'an,  tapi 
tidak  melebihi  kerongkongan  mereka.  Mereka  melesat  dari  agama 
sebagaimana  melesatnya  anak  panah  dari  busurnya.  Jika  kalian 
bertemu  mereka  maka  bunuhlah  mereka,  karena  yang  mendapatkan 
pahala  adalah  yang  membunuh  mereka.  ”270 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Diriwayatkan  pula  oleh  Hammad  bin  Zaid  dari  Usman  Asy- 
Syahham: 

c^jL—jAs-j  4 — jiiJl  y}  oli -Y' / Y  *l  t  *\ 

_ j  jUJL,  gyi |^Jl  y\  cJail^Jl 

_ P  iJjj  oJLP  jji  c^SoJl  SjlS 

lll^-Jt 9  Ai jSj  CO I  I  Jl5  C^Ue-iJl  (SC>2£- 

ijt#  Y^aJI  C-JwL>-  ^9  *IILa5  4-lp 

. 270  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Tentang  Usman  Asy-Syahham  Abu  Salamah  Al  Bashri,  Yahya  Al 
Qaththan  berkata,  "Ada  haditsnya  yang  baik  dan  ada  pula  yang  diingkari.” 
Ahmad  berkata,  "Tidak  ada  masalah  dengannya.”  Adz-Dzahabi  berkata,  "Dia 
punya  satu  hadits  dalam  Shahih  Muslim  (pembahasan:  Fitnah)  yang  diriwayatkan 
hanya  sebagai  syahid." 

Ibnu  Adi  berkata,  "Saya  tidak  melihat  ada  masalah  pada  dirinya.” 

An-Nasa'i  berkata,  "Dia  tidak  kuat.”  (Al  Mizan,  3/60). 


1  284  1  —  Al  Mustadrak 


j»jS  {Jl» I  ^  :J yk  ^  (_s^  ^  -<-l>A 

,°  ij^'.U  I3B  cO  1  4^33 


2646/3.  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  mengabarkan 
kepada  kami  di  Bukhara,  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ar-Rabi  Sulaiman  bin  Daud  Al  Ataki 
dan  Ahmad  bin  'Abdah  Adh-Dhabbi  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Hammad  bin  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari 
Usman  Asy-Syahham,  dia  berkata:  Aku  bersama  Farqad  bin  As- 
Subkhi  mendatangi  Muslim  bin  Abu  Bakrah,  kami  masuk 
menemuinya  dan  kami  berkata,  "Apakah  kamu  mendengar  ayahmu 
menyebutkan  hadits  tentang  fitnah?”  Dia  menjawab.  Ya,  aku 
mendengar  ayahku  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  ^  bersabda, 
'Akan  ada  dari  kalangan  umatku  ini  sekelompok  orang  yang  menjadi 
musuh  yang  keras,  yang  lidah  mereka  lancar  membaca  Al  Qur  an. 
Jika  kalian  bertemu  mereka,  bunuhlah  mereka!  ”271 


J  juUf  'J  31 ki  jj  J  tfSi-t/mY 

J _ J  SCU-  iply  (j'-  fjj  iji 

:J15  (y.  <1 J*  ‘0*4»  c/. 

J*  ji-1 1>  j  aIIp  «Oli  jjp  A»1  ^y» J  J*  y&rj  Cfj'  <31 

'j—*  j£  ^  A3y>  f  J  J)  aIp  4»1  M  ^4*  : 

4>»l  Jyp  4)Jl  <Sy*j’{ji  '‘£y>  lS4>-  toj^j  bl  leiii 

ofjj  tc5l — 3if  :  Jl5  ^  (Jjij 

271  Lih.  no.  2645. 


Al  Mustadrak  —  1  285  1 


'  -  '  „  i  „  __  i  *.  f  *  *  -t  s  SOS 

Ol_!xi  ,j _ ■?  jdlij — ;  |*L»j  ^  uj~* j  {‘<S'^f' 

aI^P  'J*  puy  aIIp  C  jZai\  :>j^  J^-J  «*^f. J  U^A! 

typrj  Ji  {y*  oLli  4-Ip  aMI  (J_^*v 'j},  u^j*^  j>\ 

ijL^s  cAii>-  olJli  cltjli  a^2jo  |»JU  aJLw<  (_|t*  oUli  cltjii  5}**^  (%-^9 

AiJl  J _ '+p  ^J3l  L-jiaia  1  Ai*  C-Jap  b  X*^»  lj  aMIj 

^ J  cUtAj  JjlpI  tJi>-i  Oj^wj  *bl  :JUi 

y  cOT yii I  \a£j*  tfe  f  y  Js  'j*  ^jr*^ 

N  J—f  c^i  ^  r^11  ^  «ji^1  ^  <^y^  ‘J43*y  jj1^ 

Oj Slj^  ^  t  J iU3l  - ?  C  Oj!w>  6^j  £->JJ 

K  aCU-  4Jli  tjj» jj> jisfj  bu  tj*i^-T  j£-  Oyrj*H 

dj—**r‘Ji  N  Ciaj'  Jb  :  Jlij  iStf  tisikilj  jfecJl  ^ 


2647/4.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Al  Hasan  bin  Maimun 
menceritakan  kepada  kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami,  Al  Arzaq  bin 
Qais  menceritakan  kepada  kami  dari  Syarik  bin  Syihab,  dia  berkata: 
Aku  berharap  bisa  melihat  seorang  laki-laki  dari  kalangan  sahabat 
Rasulullah  #  yang  menceritakan  kepadaku  tentang  khawarij.  Lalu 
aku  bertemu  dengan  Abu  Barzah  i%  pada  hari  Arafah  bersama 
beberapa  orang  sahabatnya.  Aku  berkata  kepadanya,  "Wahai  Abu 
Barzah,  tolong  sampaikan  kepada  kami  sebuah  hadits  yang  kau  dengar 
langsung  dari  Rasulullah  |H  tentang  Khawarij.”  Dia  berkata.  Aku 
akan  sampaikan  kepadamu  apa  yang  aku  dengar  sendiri  dengan  kedua 


|  286  1  —  Al  Mustadrak 


telingaku  dan  aku  lihat  langsung  dengan  dua  mataku.  Rasulullah  # 
membawa  beberapa  dinar,  dan  beliau  membagi-bagikannya.  Di  sisi 
beliau  ada  seorang  laki-laki  berambut  tebal,  dia  memakai  dua  pakaian 
putih,  dan  di  antara  kedua  matanya  ada  bekas  sujud.  Dia  mendatangi 
Rasulullah  £  dari  depan  beliau,  tapi  beliau  tidak  memberinya.  Dia 
datang  lagi  dari  kanan  beliau,  tapi  beliau  tidak  memberinya.  Dia 
datang  lagi  dari  belakang  beliau,  tapi  beliau  tidak  pula  memberinya. 
Dia  akhirnya  berkata,  'Demi  Allah,  wahai  Muhammad,  sejak  hari  ini 
kau  tidak  berlaku  adil  dalam  pembagian'.  Nabi  f§  pun  marah,  dan 
beliau  bersabda,  'Kalian  tidak  akan  mendapatkan  seorang  pun  yang 
adil  terhadap  kalian  setelah  diriku  ini!’  Beliau  mengatakan  itu  sampai 
tiga  kali.  Beliau  lalu  bersabda,  'Akan  keluar  dari  arah  Timur  suatu 
kaum  yang  slogan  mereka  seperti  ini,  mereka  membaca  Al  Qur'an 
tapi  tidak  melebihi  kerongkongan  mereka,  mereka  melesat  dari  agama 
sebagaimana  melesatnya  anak  panah  dari  busurnya  dan  tidak  akan 
kembali  lagi  padanya  —beliau  meletakkan  tangan  ke  dada—.  Tanda 
mereka  adalah  mencukur  rambut.  Mereka  akan  terus  keluar  sampai 
yang  terakhir  dari  mereka  keluar.  Jika  kalian  melihat  mereka, 
bunuhlah  mereka’!  — Hammad  mengucapkan  itu  tiga  kali.  (Rasulullah 
bersabda)—,  'Mereka  adalah  seburuk-buruk  makhluk  dan  tabiat’. 
— Hammad  mengucapkannya  tiga  kali,  dan  beliau  bersabda,  'Mereka 
tidak  akan  kembali  ke  dalamnya’.  272 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


272  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Syarik  bin  Syihab  dalam  Al  Mizan  dikatakan,  "Tidak  dikenal 
"■  kecuali  dengan  riwayat  Al  Azraq  bin  Qais  darinya."  (Al  Mizan,  2/269). 


Al  Mustadrak  —  1  287  | 


:Jli  .13  c«5»l  J h' 

.^jJl  JCJsld  £l~A*3G  JUa£~*i 


2648/5.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Bahr  Al  Barn 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Yusuf  Ash-Shan’ani  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ma’mar,  dari  Qatadah,  dari  Anas  Hgfe,  bahwa  Nabi  #  bersabda,  "Akan 
ada  perselisihan  antar  umatku  ini,  dan  akan  datang  suatu  kaum  yang 
kalian  terpesona  dengan  mereka  dan  mereka  pun  bangga  dengan  diri 
mereka  sendiri.  Orang  yang  membunuh  mereka  lebih  utama  daripada 
mereka.  Mereka  bagus  dalam  perkataan  tapi  buruk  dalam  perbuatan. 
Mereka  mengajak  kepada  Allah  tapi  mereka  bukan  siapa-siapa  di 
hadapan  Allah.  Apabila  kalian  bertemu  mereka,  maka  bunuhlah 
mereka!"  Mereka  lalu  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  beri  tahukanlah 
tanda  mereka  kepada  kami.”  Beliau  menjawab,  "Tanda  mereka  adalah 
cukur  rambut  dan  berambut  cepak  ”273 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

273  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  288  1  —  Al  Mustadrak 


Al  Auza’i  juga  meriwayatkan  hadits  ini  dari  Qatadah,  dari 
Anas  <>&,  dengan  sanad  yang  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


J _ )l  LjJl _ ■>-  oljjtu  jlj3l  tl)La-iP  ^  — *v/Y  *\  1  ^ 

C  cc$jI3i 

J d)f  «&I  j*,  o-j'  o*  o* 

^ j _ i  t4 _ S (,5^*  (^5  ^ ^  ls^4* 

jj  jjlio  t£)T  _^Jl  OjJybj  (_)i^ 

_ ii  2; _ *  o £*  Cj%-fpc»  &k>p  ^ '4»-t 

ji>  <yy  f4^!  y  ^  ^  4^'  ^  r^1 

I Al  «->&''  Jl  D jPJb  i« jiS}  °p4&  ^13  ^ tUdkJl}  jikll 

1 — >  cawI  J  Ij  :I^Jl3  AL  J  J  l)IS"  ^  tf.^ 

.j-&Jll  :JU 


2649/6.  Ahmad  bin  Usman  Al  Bazzaz  menceritakan  kepada 
kami  di  Bagdad,  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Al  Haitsam  Al  Baladi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Katsir  Al  Maishshishi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Auza’i  menceritakan  kepada  kami  dari 
Qatadah,  dari  Anas  bin  Malik  <&>,  bahwa  Rasulullah  H  bersabda, 
"Akan  ada  perselisihan  di  kalangan  umatku.  Lalu  ada  sekelompok 
orang  yang  bagus  perkataannya  tapi  jelek  perbuatannya.  Mereka 
membaca  Al  Qur'an  tapi  tidak  melampaui  tenggorokan  mereka.  Ada 
di  antara  kalian  yang  merasa  minder  bila  membandingkan  shalatnya 
dengan  shalat  mereka,  atau  membandingkan  puasanya  dengan  puasa 
mereka.  Mereka  keluar  dari  agama  layaknya  anak  panah  melesat  dari 


Al  Mustadrak  —  |  289  | 


busurnya  dan  tidak  akan  kembali  sampai  panah  itu  kembali  ke 
fuuqnya  (belahan  pada  pangkal  panah  tempat  meletakkan  tali  busur). 
Mereka  adalah  seburuk-buruk  penciptaan  dan  tabiat.  Beruntunglah 
siapa  saja  yang  membunuh  mereka  atau  dibunuh  oleh  mereka. 
Mereka  menyeru  kepada  Kitab  Allah  tapi  sebenarnya  mereka  bukan 
apa-apa  dalam  hal  itu.  Siapa  yang  membunuh  mereka  maka  lebih 
baik  daripada  mereka.  ” 

Mereka  lalu  bertanya,  "Wahai  Rasulullah,  apa  tanda-tanda 
mereka?”  Beliau  menjawab,  "Mencukur  rambut .”274 


_ j  oil zs  4^p1  jj^/1  UjJl?-  ( 

01  :l — j  (J i  i 'j* 

c4 — syj  :J15  *wl  ^1  J  y»  j 

y  OTyJl  CijjfjAjj  Oy— =*h  f  y 

<jr— £  ^  o?  r^5'  o^1  ^ 

-MT  Jl  Oy^'  to^Jhsj  c^Sy 


274  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Muhammad  bin  Katsir  Al  Mashishi  dianggap  dha'if  oleh  Ahmad, 
sedangkan  Ibnu  Ma’in  menganggapnya  shaduq.  Sementara  itu,  An-Nasa'i  dan 
lainnya  berkata,  "Tidak  kuat.”  Abdullah  bin  Ahmad  berkata,  "Muhammad  bin 
Katsir  disebutkan  kepada  ayahku,  dan  dia  menganggapnya  sangat  lemah,  lalu 
berkata,  'Dia  biasa  meriwayatkan  hal-hal  munkar'."  Dia  juga  berkata,  "Dia  biasa 
meriwayatkan  hadits-hadits  rnunkar  yang  tidak  ada  asalnya.”  Al  Bukhari  berkata, 
"Sangat  lemah.” 

Abu  Daud  berkata,  "Dia  tidak  paham  hadits.”  (Al  Mizan,  4/18,  19). 


[~290~1  —  Al  Mus  t  ad  rak 


J Ij  :i a)lb  (_Jjf  DlS"  y*  cs-y-i  ^ 

! (J  15  L*3  C<$i 

LoJl  c •A^jl***  o^liS  <*i**j*A>Jl  l*AJ& 

LS*'  O*  ‘yr*^'  ls*'  O? 

2650/7.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr 
bin  Bakr  menceritakan  kepada  kami,  Al  Auza’i  menceritakan  kepada 
kami,  Qatadah  bin  Di’amah  menceritakan  kepadaku  dari  Anas  bin 
Malik  dan  Abu  Sa’id  Al  Khudri  %,  bahwa  Rasulullah  #  bersabda, 
"Akan  ada  perselisihan  dan  perpecahan  di  kalangan  umatku,  yaitu 
suatu  kaum  yang  bagus  perkataannya  namun  buruk  perbuatannya. 
.Mereka  membaca  Al  Qur'an  tapi  tidak  melampaui  kerongkongan 
mereka.  Mereka  lepas  dari  agama  sebagaimana  melesatnya  anak 
panah  dari  busurnya  dan  tidak  akan  kembali  lagi  sampai 
dikembalikan  ke  belahan  pangkal  anak  panah  itu  (fuuq).  Mereka 
adalah  seburuk-seburuk  makhluk  dan  tabiat.  Beruntunglah  yang 
membunuh  mereka  atau  dibunuh  oleh  mereka.  Mereka  menyeru 
kepada  Kitab  Allah,  padahal  mereka  bukan  bagian  darinya  dalam  hal 
apa  pun.  Dan  siapa  yang  memerangi  mereka  maka  lebih  baik  bagi 
Allah  daripada  mereka.  ” 

Mereka  lalu  bertanya,  "Apa  tanda  mereka,  wahai  Rasulullah?” 
Beliau  menjawab,  "Mencukur  rambut.  ”275 

Qatadah  tidak  mendengar  hadits  ini  dari  Abu  Sa’id,  namun 
hanya  mendengarnya  dari  Abu  Al  Mutawakkil  An-Naji,  dari  Abu 
Sa’id. 


275  Hadits  ini  hilang  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  — 


<LJlo}\  JL 'j!  J&t-S  ~  a/y  *\  °  ^ 

JL>-I^jl  JUP  ^  Julpj  lol^J  (IH  IcM j)Wlj 

c^- j__3l  OI^p  ^  -u^*  ^nUjfJl  jjI  IIjA>-  :Y15  tSUil  dAj j-i  ,jj 


JuiL_J-  y—jf  P  C^-Iili  ^jip  ^p  toSlS  °^P  ^  J-*!»»  £!b~ 

J - ^  (♦-fr^1-4  •  (*-^J  Aii'  [J^3  LS^'  (.S^J 

jji  c4iy  ^Ji  'j&A  aji-ll  t^Sj  ti-s-  1»-^'  ‘Vj  {jj£j*-  J^J 

3^1  p  t  Co  Yj  <J  'y.  jU»  t<ri J  (^i  ']&  ^  ji 

j, _ ojjJl  A  S-l^J  *i  C«^  M  J  U^l-S  4j  p-i®  aL/^J  lsH 

.f!>C*<Yl  ^  (J  c^jJI j 


2651/8.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Yusuf 
Al  Faqih  di  Thabiran  menceritakan  kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad- 
Darimi  di  Hirah  dan  Ubaid  bin  Abdul  Wahid  bin  Syarik  di  Bagdad 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Al  Jamahir 
Muhammad  bin  Usman  At-Tanukhi  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id 
bin  Basyir  menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Ali  An-Naji, 
dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  4&>,  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda, 
"Perumpamaan  mereka  adalah  seperti  orang  yang  melepaskan  anak 
panah  dan  anak  panah  itu  pun  menuju  sasaran.  Lalu  orang  itu 
mengambil  anak  panahnya  dan  dia  tidak  menemukan  ada  bekas  luka 
atau  darah  di  kepala  anak  panahnya,  lalu  dia  melihat  ke  bulu  anak 
panah  tapi  tidak  juga  menemukan  bekas  luka  atau  pun  darah,  lalu  dia 
melihat  ke  batangnya  tapi  tidak  juga  melihat  bekas  luka  atau  darah. 
Sebagaimana  tidak  ada  luka  dan  darah  yang  menyangkut  di  anak 


|292  |  —  Al  Mustadrak 


panah  itu,  maka  begitu  pula  mereka  tidak  ada  satu  pun  ajaran  Islam 
yang  mengena  pada  perbuatan  mereka.  ”276 


p_4  di _ c.  d!» _ ^  oup  ^ 

a_J^  ^  (4^  o*  Ji  Ji 

JLP  d  ll  :di3  iiJJb-  J[p  jL*I-  Jjlj  uf  :  JlS 

Jl _ 5  iju-aJl  ^  dp  4$jl  (Jlia  4&I  i}j^j  <J*  \^>-  <&' 

2»l  £•  ijjp  dd  <&l  iul  J_d-j  Jli 

Siii.lj^Jl  : jLSi  ?OjSd  ’p  £1»  La^i  :da  0&  c* 


j _ ]\  Ja'j  iCr-ds  :Jli  £•  ai»  <y\ 

c  ->■  ^  jdi  :Jl5  tyJ  &  J  : Jli 

OJ J _ «J  p  CpUaiJl  bl  Ij  ; jL*jd  J 4-ip  'di'  L5^  *^' 

.*  ,  J>  >'  •  „  //^  ^ 

.  jj  pai  ^  ajo  diHa  cs^>- 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Tentang  Sa’id  bin  Basyir  ini,  dikatakan  oleh  Abu  Mushir,  "Tidak 
ada  di  negeri  kami  yang  lebih  hapal  hadits  daripada  dia,  akan  tetapi  dia  munkarul 
hadits.”  Abu  Hatim  berkata,  "  Mahallush-shidqC’  Al  Bukhari  berkata,  "Mereka 
mempersoalkannya  dari  segi  hapalan.”  Baqiyyah  berkata,  "Aku  bertanya  kepada 
Syu’bah  tentangnya,  dan  dia  menjawab,  'Dia  jujur  dalam  perkataan'.”  Usman 
berkata  dari  Ibnu  Ma’in,  " Dha’if. !”  Abbas  berkata  dari  Ibnu  Ma’in,  "Bukan  apa- 
apa.”  An-Nasa'i  berkata,  "Dha’if r  Ibnu  Al  Jauzi  berkata,  "Syu’bah  dan  Duhaim 
menganggapnya  tsiqah.n  Ibnu  Numair  berkata,  "Dia  meriwayatkan  hadits-hadits 
mungkar  dari  Qatadah.” 

Abu  Zur’ah  menempatkannya  dalam  perawi-perawi  dha’if  Dia  berkata,  "Dia 
tidak  dapat  dijadikan  hujjah.” 

Hal  yang  sama  juga  dikatakan  oleh  Abu  Hatim,  "Diganti  dari  kitab  Adh- 
Dhu  ’afa '.”  {Al  Mizan,  2/128-130). 


Al  Mustadrak  —  |  293  | 


2652/9.  Ishaq  bin  Muhammad  bin  Khalid  Al  Hasyimi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Muhammad  bin  Ali  bin  Affan  Al 
Amiri  menceritakan  kepada  kami,  Malik  bin  Ismail  An-Nahdi 
menceritakan  kepada  kami,  Israil  bin  Yunus  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Muslim  Al  A’war,  dari  Khalid  Al  Urani,  dia  berkata:  Aku 
dan  Abu  Sa’id  menemui  Hudzaifah,  maka  kami  berkata,  "Wahai  Abu 
Abdillah,  ceritakan  kepada  kami  apa  yang  kau  dengar  dari  Rasulullah 
#  tentang  fitnah.”  Hudzaifah  menjawab,  "Rasulullah  %  bersabda,- 
'Ikutilah  Kitab  Allah  kemanapun  dia  berada’!  Kami  bertanya,  'Jika 
orang-orang  berselisih,  maka  kepada  siapa  kami  harus  bergabung?' 
Beliau  bersabda,  'Lihatlah  kelompok  yang  di  dalamnya  ada  putra 
Sumayyah,  bergabunglah  dengannya,  karena  dia  selalu  berada 
bersama  Kitab  Allah'!  Aku  bertanya,  'Siapa  itu  putra  Sumayyah?' 
Beliau  berkata,  'Tidakkah  kamu  mengenalnya?'  Aku  berkata,  'Beritahu 
aku'.  Beliau  berkata,  'Dia  adalah  Ammar  bin  Yasir'. 

Aku  mendengar  Rasulullah  %  berkata  kepada  Ammar,  'Wahai 
Abu  Al  Yaqzhan,  kamu  tidak  akan  mati  sampai  kamu  dibunuh  oleh 
kelompok  yang  membangkang  dari  jalan  kebenaran’.  ”277 

Hadits  ini  memiliki  beberapa  jalur  dengan  sanad-sanad  yang 
shahih.  Al  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  sebagiannya,  namun 
tidak  dengan  redaksi  tersebut. 

lljJb-  yj  «Uj»!  jj\  —\  »/x  't  o  Y' 

.  a\K  yi\  yi  aUl  A»P 

yp  i4j> j^P-  ,jP  jdLP  l CjliA-dl  y>  Jjjadl  AjP 

J_jt — lo  ^ — d  LaljaJl  I^glp  ^  tLo^JP 

277  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Muslim  bin  Kaisan  riwayatnya 
ditinggalkan  oleh  Ahmad  dan  Ibnu  Ma’in.” 


|  294  1  —  Al  Mustadrak 


4 _ 1  JaJl _ 'jJt>  lili  Laiiajli  C <P^i  <J  ^ 


tAp  Ji>-  bu!l  p  c^^S-l  (^  tes^j  -^'  ^'j  ^  ‘C^2^ 
lYj  iJ£S  JJJ  JJ>4  jll*J  y  ^  :d^  y^ 

L4  :  J j_ hTj  ^  c^  i^' 

jiip  Juj  j i :  jii  y  y  ^ 

;J| _ 5  c4 _ Ipdl  4*ijl  tjdi  £JJ  :<j j*ij  J^-  d^*  iAji' 

.'JJ I  ^  aV>W  ijpl  : jllp  dj^ij 


2653/10.  Abu  Ahmad  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Al  Qasim  Abdullah  bin  Muhammad 
Al  Baghawi  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Kamil  Al  Jahdari 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Al  Mukhtar  menceritakan 
kepada  kami,  Khalid  Al  Hadzdza  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  dia  berkata  kepadanya  dan 
anaknya  (yaitu  Ali),  "Pergilah  kepada  Abu  Sa’id  dan  dengarkan  apa 
yang  dia  sampaikan  tentang  Khawarij !” 

Mereka  berdua  kemudian  berangkat,  dan  ternyata  Abu  Sa’id 
berada  di  perkebunannya.  Ketika  dia  melihat  kami  (Ikrimah  dan  Ali), 
dia  mengambil  mantelnya  dan  berselimut  dengan  itu.  Kemudian  dia 
mulai  bicara  kepada  kami,  sampai-sampai  suaranya  terdengar  lantang 
di  dalam  masjid,  "Kami  membawa  batu  bata  satu  per  satu,  tapi  Ammar 
membawa  dua  sekaligus.  Hal  itu  dilihat  oleh  Nabi  maka  beliau 
menyapu  debu  dari  kepala  Ammar  dan  berkata,  'Wahai  Ammar, 
mengapa  kamu  tidak  membawa  bata  satu  per  satu  saja  sebagaimana 
teman-temanmu  yang  lain?1  Ammar  menjawab,  'Aku  ingin 
mendapatkan  pahala  di  sisi  Allah'.  Beliau  lalu  menyapu  debu  (yang 
menempel  di  tubuh  Ammar)  ,  dan  bersabda,  'Kasihan  Ammar,  dia 


Al  Mustadrak  —  1  295  1 


akan  dibunuh  oleh  kelompok  pemberontak'.  Ammar  berkata,  'Aku 
berlindung  kepada  Allah  dari  fitnah'.”278 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

Ji\  y>  'J)  y\  Ij jyt-\  —  ^  ^  / T  'l  o  1 

t^l^P  <*ill  .A»P  ly>  ^lwLu>>  Aa 4jjj  jj>- 

^ — lp  Ci — »'j  j — i!p  <&!  ^  '■  JlS 

LgJl5  jUl  <*_-*> 

dJLi j3  c-jljl  (XjJC*  1  Ijf  U  d  JUi  coLlp  c-jiaS j  to y»  5 

jl  tjJI-j  a^Ip  a\i!  aJJI  Jj~* j  ^  jUl  f-S/ji 

Aiil  ^jl — vs  amI  (J_^- j  ^  «u^if  j*J  jl  151  :Jl5  ?i£l^ j 

J 15  ca y*£JjjS>~  l>  C^l jA  JLP j  jf  _/•  |*J£- j  aJLp 

(jUAj — «  IjjI — 5^  l^J  ljl5  clilup  c~*>o  As  dJbjtfj  aJ 

C  'Ah“  ££^  [£  JrO ^ j  ^  :'j — 5  ^  ^4  'jS^J 

■J&  r«J  i}i  •(  cJ&Vf'Z. 

2654/11.  Abu  Al  Husain  bin  Musa  Al  Hunaini  mengabarkan 
kepada  kami,  Abu  Hudzaifah  An-Nahdi  menceritakan  kepada  kami, 
Ekrimah  bin  Ammar  menceritakan  kepada  kami  dari  Syaddad  bin 
Abdullah  Abu  Ammar,  dia  berkata,  "Aku  bersama  Abu  Umamah  Al 
Bahili  ^  ketika  dia  berdiri  di  atas  kepala  oang  Haruri  di  pintu  gerbang 
Damaskus,  dan  dia  berkata,  'Mereka  adalah  anjing  neraka!'  Dia 

278  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


|~296l  —  Al  Mustadrak 


mengucapkan  itu  sampai  tiga  kali,  dan  melanjutkan,  'Sebaik-baik 
orang  yang  terbunuh  adalah  yang  dibunuh  oleh  mereka'.  Kemudian  air 
matanya  mengalir,  sampai  ada  yang  bertanya  padanya,  'Wahai  Abu 
Umamah,  ucapan  engkau  "anjing  neraka",  apakah  sesuatu  yang  pernah 
kau  dengar  dari  Rasulullah  £?  Ataukah  itu  pendapat  pribadimu?'  Dia 
menjawab,  'Kalau  begitu  betapa  lancangnya  aku  bila  tidak 
mendengarnya  langsung  dari  Rasulullah  0,  bahkan  bukan  hanya 
sekali,  dua  atau  tiga  (dia  menyebutkan  sampai  tujuh  kali)'.  Lalu  ada 
yang  bertanya  kepadanya,  'Aku  melihat  kedua  matamu  basah  oleh  air 
mata?'  Dia  menjawab,  'Sesungguhnya  mereka  itu  (Khawarij 
Haruriyyah)  beriman,  namun  kemudian  kafir  lagi  setelah  sebelumnya 
beriman.  Allah  berfirman,  'Dan  janganlah  kalian  menjadi  seperti 
orang-orang  yang  berpecah-belah  dan  berselisih  setelah  datang 
keterangan-keterangan  kepada  mereka...'.  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  105) 
Itu  untuk  mereka.  Dia  mengucapkan  itu  dua  kali."279 

j 1  J — ^  -  >  Y h"\o° 

J _ \  12ju~  (J.  *L*j*-f  [LjS-  i&j y>- 

:  Jl5  ijCs-  yh  au!  -lp  SlJL i  \2&  t jllp 

3 U'/}!)  J*  /*s  ^  Ip*-)  ^ 

y»  jlSl  LStef  jV5 1  L :  J */  'a^T 

.  4jjj  Jj>- 

279  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  297  | 


2655/12.  Abu  Muhammad  bin  Ziyad  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Yusuf  As-Sulami  menceritakan  kepada  kami,  An- 
Nadhr  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ikrimah  bin 
Ammar  menceritakan  kepada  kami,  Syaddad  bin  Abdullah  Abu 
Ammar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abu 
Umamah  berkata  saat  dia  berdiri  menghadap  kepala-kepala 
kelompok  Haruriyyah  di  pintu  Himsh  atau  pintu  Damaskus,  "Anjing- 
anjing  neraka,  anjing-anjing  neraka,  seburuk-buruknya  orang  yang 
dibunuh  di  kolong  langit  ini,  sebaik-baiknya  orang  yang  terbunuh 
adalah  yang  dibunuh  oleh  mereka....”  Kemudian  dia  menyebutkan 
hadits  tadi  seluruhnya,  sama  dengan  hadits  Hudzaifah.280 

.Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  Muslim  dalam  Al  Musnad  Al  Jami’  dari  Nashr  bin  Ali 
bin  Umar  bin  Yunus  bin  Al  Qasim,  dari  Ikrimah  bin  Ammar  dari 
Syaddad  Abu  Ammar,  dari  Abu  Umamah  dari  Nabi  ||  beliau 
bersabda,  Allah  berfirman,  "Wahai  anak  Adam  sesungguhnya  kalian 
akan  memberi  keutamaan...  ”  Sampai  akhir  hadits. 

Kami  hanya  menerangkan  perkataan  di  dalamnya  karena 
umumnya  matan  ini  bersumber  dari  jalur  Abu  Ghalib,  dari  Abu 
Umamah  dan  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


<P'  j*  s-'py  ,y-  y)  \2j^~  -i Y'/Y'lo't 

280  Lih.  no.  2654. 


I  298  1  —  Al  Mustadrak 


ll3  :  Jis  d Al  yy>  y  Al  aIp  ifji-  cyl^Ji  J~*j 
L'  :ciii  \ip-  lzdf\  <.c_>S/T  aL  jlS  y  Ijil^l 
J\  : JlS  .f4^  fj2*  pSlji  yT  yiJ  y^l*  °V°'  'jJ 

yj-f  cJLJj  yiil  :,_/<&■  jjl  JlS  :cis  .S$* 

Xj&*  %^r  J&  y»  OlT  :J^j  yf  Jtf  y*  ^ 

oAili  iO^IjIS  ^fcjlS  y  ‘p-gV^  :u',C*  y' 

L.  :cJ»  :JlS  ?*liJl  oJA  lli  y^p  yi  Ij  dd-y  :iyui  (»-gip 
d  yj»l  jUAj  aIIp  Al  yAs  Al  J  y*  j  yi  cujIj  Xz\  1  (Js’ 
c£&ti(s  tj?*  ^  (*y-  cy*  J»  )h  :°cJjjj  tjL>Jl  y  dj£ j 

tjLp  y!n  yp-  y?  ^  :'y^  ^  y 

cA  0  yy=Aji  o  yy*  £  j  1^  (^Aj  ***' 

yAj^.:jyf  y-S^  r^1  r*J  oT^'  J  J'  rf^*3 

J*^-  Al  Ols  llio  'j  Sy^fds^l  S/  g*3ju  Jlii  ^0^-1  |«-^» 


I  ^  \  g  Tra—  I  JLil  Jai  L*  jj  jt  j*J  L»j5  C~y_J  ’.(_/' ,j^l  (Jl5  ^  y  ^ 

'  f';  t  f  S  >  s  *  ,(  *  ('  ,**,  »*****'•*•*• 

cj-feip  ys  j#"jj  yyy'  a»  ty~"  y  yi? 


lijs  .j_^  c.  oyj3j  au^j  ‘y*^-  y  y^*3 

$yy>  jJLj  yip  ai  y^  ai  jyo  y»  J*  y->yA 

<3l>  yr^-l  l^l  :l yiS  l*  :cJi  .IjSlj  :iyu  ? jCaj^llj  ,jj 

Jl^yi  C.J  {0l^\  ol>  :J^  Al  Jlij  c  Al  yf  y  Jl^y  (J^- 


A1  Mustadrak  —  1  299  1 


AJli  l»fj  :IjJU  .5ji>-Ij  o  J Li  :  cJUi  L»j 

O^J  J^“  ^  IjUS^  ^JjIS  015"  jJj 

<ul  :Jli  ^asJUJI  lli  4pl£5l  oJii  ;oli  C»  I_pl5" 

(_£ yyi  pS' J-LC-f  ■  dJ5  jL/»f  jja'  <j^®  'OjL» 

amI  ^  j*SsJp  of _?  01  iji  gl  c-lSi  .IJla  ULJ>-  iljjlS 

.j*-*J  lljJlS  ?0 y>& Ji\  _j5  4j  2jJ  L*  j*JL*> j  aJLp  aUI  (^V5  4-J  4JLu» 
Ji  L*  I yl  Uls  aJjI  ja\  ^i  (Jli-^jl  ij»^jj5  L*l  ic-JUb 

coltaJl  ^  V_jj*  p^J;?  £0  Ji  <&- 

**  ^S^y  *\j*  (_Ji  ^  ^-j>-  psAj  oliJl  [jbi  i£«L  c^i  t^fcj  y  :  JUi 
jltaJl  2^  vo'  yi  J^\^'  ^ 

y  aSi!  01  \j*i*5  Olj  oli  ^  (%-fr^>-  f'  Jvai' 

jp  a\jI  Jli  \^rjjj  «f ^1  Jli- OJJi  ^v2J  jJj  s-li 

0[  VS^~j  LS3-  ijljols  U^jooIa-^  jl  j  ^  :J^-j 

<L«  A)J'  ^  <&'  C£-&,  ^V_Jf 

^Jj  (——o  pj  JjIS  U**j  :Jli  cp-*j  :ljJU  ?oii  °^p-  oj>t j>-\ 

^jils  ?l_® L»  Lg_L*  O^i^o^j  «uiolp  0 c^»-Uu 
dil  Oli  ^ ^  U>l  cuLJ  :j35  j»j ^iS"  ai  j»jiii 

^  (>f7^  £>f 

‘u^  t_Ji  f-6-^H  ^^9  aJ^Caj  J*J jyff  j»J ^=>  tj3oO’ 


I  300  |  —  Al  Mustadrak 


jJ\  ‘j*  ilAl  :JtS  :\ji\3  ?o Xk  j*  iz~=>rj^\  :cJs 

Al  jfcs  of  Ji  <3j^v  c>4  ^  C°V^' 

cu^-  Dli-  IjIj  Jj^  y  J^*  fji  (i" J  ^ 

iii  ^  u;  Liri  :o^?>ii  ^  jJfc-3  ^ 

di!»  Jjfo  c*  Aij  Si  :o/* >iS»  <J ^-3  y^1  ^ 

Al  JtL?  Al  J JUi  ciillfeis  U  Al  J_^-j  Ai^i  (►&  y 
C»  IJA  :^Ip  ^'L-J^l  tAl  J^-j  gj'  y*1  (*-6^'  :y^j 

C.j  Al  J jL>'J  Aly  tAl  jIp  jj  x*^j>  &&  yW>' 

f^Sii  ^  y-y  :«y^  ^  i»'  2lp  Jli  til^I  i^A  0^  $_^'  y  ^3^' 
.3jSCi>  Js-  °<J*J)^  J?3  puii 

2656/13.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami  dari  asal  kitabnya,  Abu  Umayyah  Muhammad  bin 
Ibrahim  Ath-Tharasusi  menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Yunus 
bin  Al  Qasim  Al  Yamami  menceritakan  kepada  kami,  Ikrimah  bin 
Ammar  Al  Ijli  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Zumail  Simak  Al 
Hanafi  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Abbas  ^ 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  "Ketika  Haruriyyah  (kaum 
Haruriyyah)  keluar  (memberontak  dari  Ali)  mereka  berkumpul  di 
sebuah  rumah  dengan  jumlah  enam  ribu  orang.  Aku  pun  mendatangi 
Ali  dan  berkata,  'Wahai  Amirul  Mukminin,  tunggulah  waktu  Zhuhur 
dingin,  supaya  aku  bisa  mendatangi  mereka  dan  berdiskusi  dengan 
mereka'.  Ali  berkata,  'Aku  khawatir  dengan  keselamatanmu'.  Aku 
berkata,  'Tidak  akanteijadi  apa-apa'. 

Aku  pun  keluar  menemui  mereka  dengan  memakai  pakaian 
terbaik,  yang  berhiaskan  permata  dari  Yaman." 


Al  Mustadrak  —  |  301  | 


Abu  Zumail  berkomentar,  "Ibnu  Abbas  itu  orangnya  tampan 
dan  bersuara  lantang.” 

Ibnu  Abbas  berkata,  "Aku  mendatangi  mereka  ketika  mereka 
sedang  berkumpul  di  rumah  mereka.  Lalu  aku  memberi  salam. 
Mereka  berkata  kepadaku,  'Selamat  datang,  wahai  Ibnu  Abbas, 
mengapa  pakaianmu  seperti  ini?'  Aku  menjawab,  'Mengapa  kalian 
mengecamku?  Aku  bahkan  pernah  melihat  Rasulullah  H  memakai 
permata  yang  lebih  bagus  daripada  ini'. 

Lalu  turunlah  firman  Allah,  'Katakan,  siapa  yang 
mengharamkan  perhiasan  Allah  yang  telah  Dia  keluarkan  untuk  para 
hamha-Nya,  begitu  pula  rez&ki  yang  baik-baik?!'  (Q s.  Al  A’raaf  [7]: 
32). 

Mereka  berkata,  'Apa  yang  membuatmu  datang  kemari?'  Aku 
berkata,  'Aku  mendatangi  kalian  sebagai  perwakilan  dari  para  sahabat 
Nabi  H,  baik  dari  kalangan  Muhajirin  maupun  Anshar,  untuk 
memberitahu  kalian  apa  yang  disampaikan  orang-orang  pandai,  karena 
kepada  merekalah  Al  Qur'an  diturunkan  dan  mereka  lebih  tahu  wahyu 
Allah  daripada  kalian  dan  kepada  mereka.  Diturunkan  "Tidak  ada 
seorang  pun  dari  mereka  yang  bergabung  dengan  kalian".' 

Lalu  ada  sebagian  mereka  yang  berkata,  'Janganlah  kalian 
berdebat  dengan  orang  Quraisy,  karena  Allah  telah  berfirman  tentang 
mereka,  "Sesungguhnya  mereka  adalah  kaum  yang  suka  berdebat. " 
(Qs.  Az-Zukhruf  [43]:  58). 

Ibnu  Abbas  berkata,  "Aku  mendatangi  suatu  kaum  yang  belum 
pernah  aku  lihat  kesungguhan  mereka  (dalam  beribadah),  wajah 
mereka  terlihat  rajin  bangun  malam  (untuk  shalat)  seakan-akan  tangan 
dan  lutut  mereka  memuji  mereka.”  Tapi  ada  salah  seorang  dari  mereka 
yang  hadir  berkata,  'Aku  akan  berdiskusi  dengannya  dan  hendaknya 
kalian  perhatikan  apa  yang  akan  dia  (Ibnu  Abbas)  sampaikan'.” 


1  302  |  —  Al  Mustadrak 


Aku  (Ibnu  Abbas)  berkata,  "Beritahu  apa  alasan  kalian  dendam 
kepada  sepupu  sekaligus  menantu  Rasulullah  0  dan  juga  kepada 
kaum  Muhajirin  dan  Anshar?”  Mereka  menjawab,  "Ada  tiga.”  Aku 
berkata,  "Apa  ketiga  hal  itu?”  Mereka  berkata,  "Salah  satunya  adalah 
bahwa  dia  sudah  melakukan  tahkim  dengan  pendapat  orang  dalam 
urusan  Allah,  padahal  Allah  #  sudah  berfirman,  'Hukum  itu  hanya 
milik  Allah'.  (Qs.  Yuusuf  [12]:  40).  Dan  tidak  milik  manusia  dan  tidak 
pula  milik  suatu  hukum.”  Aku  berkata,  "Ini  satu."  Mereka  berkata 
lagi,  "Adapun  yang  lain  adalah  karena  dia  berperang  tapi  tidak 
memperbudak  dan  tidak -pula  mengambil  ghanimah.  Kalau  saja  yang 
dia  perangi  itu  adalah  orang  kafir  berarti  halallah  mengambil  budak 
dari  anggota  mereka  ( sibayah )  dan  halal  pula  menjadikan  harta 
mereka  sebagai  ghanimah.  Tapi  jika  yang  diperangi  itu  orang-orang 
mukmin,  maka  tidak  dihalakan  untuk  memerangi  mereka.”  Aku 
berkata,  "Itu  yang  kedua,  lalu  apa  yang  ketiga?”  Mereka  berkata,  "Dia 
juga  menghapus  namanya  sebagai  Arnirul  Mukminin,  maka  dia 
menjadi  Arnirul  Kafirin  (pemimpin  orang-orang  kafir).”  Aku  bertanya 
lagi,  "Ada  lagi  alasan  lain  selain  itu?”  Mereka  menjawab,  "Tidak, 
cukup  itu  saja  bagi  kami.”  Aku  lalu  berkata  kepada  mereka, 
"Bagaimana  menurut  kalian  jika  aku  bacakan  kepada  kalian  apa  yang 
ada  dalam  Kitab  Allah  dan  dari  Sunnah  Nabi-Nya,  yang  membantah 
pendapat  kalian  itu,  apakah  kalian  akan  meridhainya?”  Mereka 
menjawab,  "Ya.”  Aku  berkata,  "Mengenai  pendapat  kalian  tentang 
penghukuman  manusia  dalam  hal  urusan  Allah,  akan  aku  bacakan 
kepada  kalian  ayat  yang  menjelaskan  penyerahan  hukum  kepada 
manusia  berupa  harga  seperempat  dirham  dalam  masalah  kelinci  dan 
hewan  buruan  lain  semisalnya.  Dalam  hal  ini  Allah  berfirman, '  Wahai 
orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kalian  membunuh  hewan 
buruan  ketika  kalian  sedang  ihram...  hal  itu  diputuskan  oleh  dua 
orang  yang  adil  di  antara  kalian...'.  (Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  95).  Aku 
tanya  kepada  kalian,  apakah  keputusan  manusia  dalam  hal  kelinci  dan 


Al  Mustadrak  —  |  303  1 


semisalnya  lebih  baik  daripada  penghukuman  kalian  terhadap  darah 
manusia  dan  masalah  perdamaian  antar  sesama?!  Bukankah  kalian 
juga  tahu  bahwa  jika  Allah  mau  maka  Dia  akan  memutuskan  sendiri 
hukumnya  tanpa  menyerahkannya  kepada  pendapat  manusia?!  Juga 
dalam  masalah  wanita  bersama  suaminya,  Allah  &  berfirman,  'Dan 
jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka 
kirimlah  seorang  hakim  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakim 
dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakim  itu  bermaksud 
mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami- 
istri  itu...'.  (Qs.  An-Nisaa'  [4]:  35)  Di  sini  Allah  menyerahkan 
keputusan  kepada  pendapat  manusia.  Bukankah  ini  adalah  ketentuan 
yang  tepercaya?  Apa  aku  sudah  selesai  menjelaskan  ini?”  Mereka 
menjawab,  “Ya.”  Dia  berkata  "Adapun  pendapat  kalian  tentang 
pembudakan  dan  pengambilan  ghanimah,  apakah  kalian  tega  ibu 
kalian  (Aisyah  «§*,)  sebagai  budak,  kemudian  kalian  menghalalkan 
pada  dirinya  apa  yang  juga  halal  pada  wanita  lain?  Jika  kalian 
melakukan  hal  itu  maka  kalian  kafir,  karena  dia  ibu  kalian.  Tapi  kalau 
kalian  berpendapat  bahwa  dia  bukan  ibu  kami,  berarti  kalian  pun  kafir, 
karena  Allah  sudah  berfirman,  'Nabi  lebih  utama  bagi  orang-orang 
mukmin  daripada  diri  mereka  sendiri  dan  istri-istrinya  adalah  ibu-ibu 
mereka'.  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  6).  Kalian  berada  dalam  dua  kesesatan, 
kemanapun  kalian  pergi  maka  kalian  tetap  sesat." 

Mereka  saling  pandang,  lalu  aku  katakan,  "Apakah  aku  sudah 
selesai  menjelaskan  ini?"  Mereka  berkata,  "Ya." 

Aku  katakan,  "Adapun  mengenai  pendapat  kalian,  bahwa  Ali 
menghapus  namanya  sebagai  Amirul  Mukminin,  maka  aku  bawakan 
kepada  kalian  sesuatu  yang  kalian  ridhai.  Bukankah  kalian  sudah 
mendengar  bahwa  Nabi  H  mengadakan  perjanjian  tertulis  dengan 
Suhail  bin  Amr  dan  Abu  Sufyan  bin  Harb  ketika  peristiwa 
Hudaibiyyah?  Rasulullah  fH  berkata  kepada  Amirul  Mukminin  saat 
ini,  'Wahai  Ali  tulislah,  "Ini  adalah  perjanjian  damai  antara 


1  304  |  —  Al  Mustadrak 


Muhammad  Rasulullah"...  Kaum  musyrik  lalu  interupsi,  'Tidak,  kami 
tidak  mengetahui  kalau  kau  adalah  utusan  Allah.  Kalau  kami  tahu  kau 
utusan  Allah,  maka  tidak  mungkin  kami  memerangimu'.  Rasulullah  f§ 
laluy  berkata,  'Ya  Allah,  sesungguhnya  Engkau  Maha  Tahu  bahwa 
aku  adalah  utusan  Allah.  Wahai  Ali ,  tulislah,  "Ini  adalah  perjanjian 
damai  yang  dibuat  oleh  Muhammad  putra  Abdullah".'  Demi  Allah, 
Rasulullah  #  lebih  baik  daripada  Ali,  tapi  hal  itu  tidak  membuat 
beliau  mengeluarkannya  dari  kenabian  ketika  menghapus  gelar 
Rasulullah  dari  perjanjian  tersebut.” 

Abdullah  bin  Abbas  berkata,  "Akhirnya  dua  ribu  orang  dari 
mereka  bertobat,  kemudian  seluruhnya  diperangi  karena  kesesatan 
mereka.”281 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

dj£-  ^  1&-  t/xnov 

j-J  iiJLA  2ul  Ji  CA  ^  ‘^0  CA  f' 

liolp  j  ^  :<Jli  014)1 

J_i  olli  'J>  Jh\  Jup  :cJli  ii  Jjy  yjCi  o?  4*^ 

.^1p  jp  ^p  cJl 

ll)  Qp  01  .f  ,jp  :cJs  ^didwC^l  N 

c'^1 Dl  f.Q>  'j*  ^Ip  £ j>-  Aj jl*»  i_Jli^ 

281  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  305  1 


C4 _ tS-' V*^  O?  '^’->'  '-?^® 

r-  siu’i  J _ i  1 4 _ ;  iiC. _ °Ji J  ^1  Kljf  :lj3\ii 

4__Iip  | l>»  Ll^  <l)t  L*ls  .4i>  ^  <ji *  1^ 

J^-  ji  Ji-J  J-'  ^  3#  ^  ‘»y>j 

V  T  ^  _Uc  IpS  «.IjiJl  ^  jljJl  pf  Uis  “AlJiJl 

oiSl _i  cjA-Jil  ji»Jb-  l^f  :Jy£>  Jiki  ££ 

Jklj  oIjl/j  tijj  y>  Cji  aIp  a](1j  C»  j^f'  Ij  ^-llll 

^ _ £  ij _ i~'^-  JJAt  :  JlS  ?Jjy  blli  a!«  UjIj  llj  j*i^O 

jiL^lS  ).  :J-J^3  ^  J>  >3  >  i»  i*  ^ 

jLyS»  Jllki  oli  ^  tS3-J  <-*$  Isi  \2^-  CjUJ.5^ 

•J^-jj  jtA1  <y?  r^1  r^J  ^  ' 

jl_Sj  ^  cs-  ^  v^"j  c-^  ^  J*  'y^j 
aAJjJjL  jjt-j  £&■  ajjI  jJ?  iui  J_^-j  £•  jy^  i y  Ji*-- 

ibi  (j-o  :jJLj  ^1p  <&i  jk  &  J j^-'j  ^S5  ^*y  c5^  ^ 

:JU  .J^S5'  o^J1  ^  :c&i-  -rrS1'  u^-S5' 

<uIp  «isi  ^  J y^j  :  Jl5 

iiJjl  ji  :1  j3\i  c<&!  J  y*  j  ^  :  Jl5  ^  •p-^j 

Al  J _ ^P  ^y  JLo^x>»  aJIp  ^tJLs4>  L»  ijj*>  I*_^Ss3  Aili  (J y* j 

A^4p  Z>?j£  }  :*i}2f  J  J>i  &i'J 


|  306  |  —  Al  Mustadrak 


^  r«S  ^ 

tfS.  u:  :  JUi  ^l3»  L-W  y  r*£~*  'H  ^ 

•#  £jf  ufi  4  >:  •£  p  ^  f'  ^ IAi  H  ^ 

c^-L_  Ji  S#  {  6>^^>i>  ci  &  ^  ^  ‘f' 
&»j  H  :\j&  ‘-J1*  -^'  “A2^ 

'  --<:•'  ji,du  coO^-i  ^  ya?  <.& 


'{—Sr'j»  tfd  Sc  iiil  <AdA  Js>  6 ji^ly  Jl  **A  5^?^ 

*^_ii  Jfc  J4ii.it  Ji  j£ii  Cii'  f4S  v?5  r«^  ^  ^ 
JU-^'j  ji  C.  tf 'y.f  V^  dl5T  43  :  Jl2  iJ^S£  jVL^  ^ 

lj ijjj  tjJl. j  aJlp  A»t  ur*~  r^ 


i JL^:  jf  i ijil£  JJ  £  £-£j  (^st j  ^  r^  ^ 

Si  &»  oj  c^'>  j^3i  0jii 

•jl_2  ill_i  ^_4»  \i  :4^  ^  c^J  M1*  •^lkJ’ 


JL  frlijJl  I jSi,j  1  ji*  J>-  [*S  ^  ^  f  0  :  ^  •  V^9 

ijil  ;cJi5  ^<UT  :cJU5  ia^UI  Jil  v’C^  o*'  '-^®J  <-^>' 

<_,  o/j^4  Jl^  J*f  j*  ^  ^  ^  ^  f  ^  «^#' 

*J£  dp  cJi5  j  j  i5f 3  0jLi  ‘<^'  J3  :0-^-^ 


ji  :J_^  ^  D15n5  OjiyJ  J*  :J^  es^' 

jJS  cJW  ^  Jt  <Sfjj  ‘J&  P  J'  °-'J 


Al  Mustadrak  —  I  307  1 


'CS  aIIp  ^1S  p  Jy  Ci  :cJU  tdiii  'i/}  i_3yu  ojIj 

4-L«I-  J i  j  iliJlS  <&!  c3*W»  ij_y>  ,'^1  :cJ^  ?(jl^x]l  J_a>l 

.<J <0Jl  15-Co  Ji-I  IdJli  .'V  ;c-is  jS'  Jli  cJl 

2657/14.  Ali  bin  Hatnsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Ali  As-Sadusi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Katsir  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sulaim  dan 
Abdullah  bin  Waqid  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin 
Usman  bin  Khutsaim,  dari  Abdullah  bin  Syaddad  bin  Al  Had,  dia 
berkata:  Aku  datang  kepada  Aisyah  Ketika  kami  sedang  duduk  di 
majelisnya,  saat  dia  baru  datang  dari  Irak  pada  malam-malam 
berperangnya  Ali,  dia  berkata,  "Wahai  Abdullah  bin  Syaddad,  apakah 
kamu  akan  menjawab  dengan  jujur  kalau  aku  bertanya  kepadamu? 
Ceritakan  kepadaku  tentang  mereka  yang  diperangi  oleh  Ali!"  Aku 
menjawab,  "Mengapa  aku  harus  berbohong  kepada  engkau?”  Dia 
berkata,  "Kalau  begitu  ceritakan  kepadaku!”  Aku  berkata:  Ketika  Ali 
menulis  surat  perjanjian  dengan  Mu’awiyah  dan  menetapkan  adanya 
dua  orang  hakim,  maka  ada  8000  orang  yang  merupakan  para 
pengajar  Al  Qur'an.  Mereka  membuat  markas  di  sebuah  tempat 
bernama  Harura'  dan  mereka  mengingkari  kebijakan  Ali.  Mereka 
berkata,  "Engkau  (Ali)  telah  melepaskan  pakaian  yang  telah  diberikan 
Allah  kepada  engkau,  dan  gelar  yang  telah  diberikan  Allah  kepada 
engkau.  Engkau  juga  pergi  dan  berhukum  dengan  manusia  pada 
urusan  agama  Allah,  padahal  tidak  ada  yang  berhak  menetapkan 
hukum  selain  Allah."  Ketika  hal  itu  sampai  ke  telinga  Ali,  Ali  pun 
memerintahkan  seorang  untuk  mengumkan  bahwa  tidak  ada  yang 
boleh  masuk  menemui  Amirul  Mukminin  kecuali  orang  yang  telah 
hapal  Al  Qur'an.  Setelah  ruang  pertemuan  dipenuhi  oleh  para 
penghapal  Al  Qur'an,  Ali  minta  diambilkan  sebuah  mushaf  yang 
besar,  lalu  meletakkan  mushaf  itu  di  depannya.  Beliau  lalu 


1308  1  —  Al  Mustadrak 


mengusapnya  dengan  tangannya  seraya  berkata,  Hai  mushhaf,  ajak 
bicara  manusia!”  Orang-orang  pun  berkata,  “Hai  Amirul  Mukminin, 
apa  yang  engkau  tanyakan  padanya?  Dia  hanyalah  kertas  dan  tinta, 
sedangkan  kami  berbicara  dengan  apa  yang  kami  riwayatkan  darinya, 
jadi  apa  yang  engkau  inginkan?”  Dia  berkata,  Teman-teman  kalian 
yang  telah  keluar  (dari  AU),  di  antara  aku  dengan  mereka  ada 
Kitabullah,  Allah  berfirman  tentang  perempuan  dan  laki-laki,  'Dan 
bila  kalian  takut  perpecahan  di  antara  keduanya,  maka  utuslah  hakam 
dari  keluarganya...'  (Qs.  An-Nisaa'  [4]:  35)  Sedangkan  umat 
Muhammad  #  lebih  agung  kehormatannya  daripada  seorang 
perempuan  dan  laki-laki." 

Mereka  juga  berang  kepadaku  karena  aku  mengadakan 
kesepakatan  dengan  Muawiyah,  dan  aku  menulis:  Ali  bin  Abu  Thalib, 
sedangkan  telah  datang  Suhail  bin  Amr  ketika  kami  bersama 
Rasulullah  #  di  Hudaibiyyah,  tatkala  beliau  mengadakan  perjanjian 
dengan  kaumnya  Quraisy,  kemudian  Rasulullah  menulis 
"bismillahirrahmanirrahiim."  Maka  Suhail  berkata,  "Jangan  tulis 
"bismillahirrahmanirrahiim."  Maka  dia  berkata,  "Lantas  apa  yang 
harus  aku  tulis?"  Dia  berkata,  "Tulis!,  bismikallah."  Maka  Rasulullah 
H  berkata,  "Tulislah!"  Kemudian  beliau  berkata,  "Tulis!,  'Dari 
Muhammad  Maka  dia  berkata,  "Seandainya  kami  mengetahui 
bahwa  kamu  ini  Rasulullah,  tentulah  kami  tidak  menyelisihimu." 
Maka  dia  menulis,  "Ini  adalah  yang  disepakati  Muhammad  Ibnu 
Abdillah  dengan  Quraisy.  Sedangkan  Allah  berfirman  dalam  Kitab- 
Nya,  'Sungguh  telah  ada  bagi  kalian  pada  diri  Rasulullah  itu  suri 
tauladan  yang  baik,  yaitu  bagi  orang  yang  mengharap  Allah  dan  hari 
akhir'."  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  21).  Kemudian  Ali  Ibnu  Abu  Thalib 
mengirimkan  Abdullah  Ibnu  Abbas  kepada  mereka,  maka  aku  keluar 
bersamanya  hingga  kami  masuk  ke  tengah  markas  mereka,  lalu  Ibnu 
Al  Kuwwa  berdiri  berkhutbah  di  hadapan  manusia,  dia  berkata,  'Hai 
para  pembawa  Al  Qur'an,  sesungguhnya  ini  adalah  Abdullah  Ibnu 


Al  Mustadrak  —  i  309  1 


Abbas,  siapa  yang  belum  mengenalnya,  maka  aku  akan 
memperkenalkan  dia  dari  Kitabullah,  ini  adalah  orang  yang  telah  turun 
tentang  dia  dan  kaumnya  dalam  firman-Nya,  "Sebenarnya  mereka 
adalah  kaum  yang  suka  bertengkar.  Maka  kembalikanlah  dia  ke 
temannya  dan  jangan  sampai  kalian  mempersilahkan  dia  menjelaskan 
Kitabullah  Dia  berkata,  "Maka  para  ahli  ceramah  mereka  berdiri 
dan  berkata,  'Demi  Allah,  sungguh  kami  akan  mempersilahkan  dia 
menjelaskan  Kitabullah,  kemudian  bila  dia  datang  kepada  kami 
dengan  kebenaran  yang  kami  ketahui  maka  kami  akan  mengikutinya, 
dan  apabila  dia  datang  dengan  kebathilan,  maka  kami  akan 
membungkamnya  dengan  kebathilannya  dan  akan  kami  kembalikan 
dia  kepada  temannya."  Kemudian  mereka  membiarkannya 
menjelaskan  Kitabullah  tiga  hari,  sehingga  4000  orang  dari  mereka 
kembali  dan  bertaubat,  maka  Ibnul  Kuwwa  membawa  mereka 
sehingga  memasukkannya  kepada  Ali  «%,  lalu  Ali  mengutus  utusan 
kepada  yang  lain,  dia  berkata,  "Sungguh  masalah  kita  dan  masalah 
orang-orang  adalah  seperti  yang  kita  lihat,  ambillah  sikap  sesuai 
kehendak  kalian  sehingga  umat  Muhammad  H  kembali  bersatu,  dan 
diamlah  di  dalamnya  sesuai  kehendak  kalian,  di  antara  kami  dan 
kalian  ada  jaminan  kami  akan  menjaga  kalian  dari  tombak-tombak 
kami  selama  kalian  tidak  membegal  dan  menumpahkan  darah,  karena 
sesungguhnya  bila  kalian  melakukan  hal  itu,  maka  berarti  kami  telah 
mengumumkan  perang  terhadap  kalian  sesuai  pengetahuan  kita 
bersama,  sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang 
khianat."  Kemudian  Aisyah  berkata,  "Hai  Ibnu  Syaddad,  sungguh 
dia  telah  memerangi  mereka?"  Maka  dia  berkata,  "Demi  Allah  beliau 
tidak  mengirim  pasukan  sampai  mereka  membegal  dan  menumpahkan 
banyak  darah  tanpa  hak  dari  Allah,  bahkan  mereka  membunuh  Ibnu 
Khabbab  dan  menghalalkan  Ahli  Dzimmah." 

Aisyah  berkata,  “Demi  Allah,  seperti  itu?”  Aku  menjawab, 
“Demi  Allah  yang  tiada  tuhan  selain  Dia,  seperti  itu.” 


1  310  1  —  Al  Mustadrak 


Aisyah  berkata,  “Telah  sampai  kepadaku  dari  penduduk  Irak 
tentang  Dzu  Ats-Tsady,  apa  itu?'  Aku  menjawab,  “Aku  sudah 
melihatnya  dan  aku  menyaksikan  mayatnya  bersama  Ali  di  antara  para 
korban  tewas.  Saat  itu  Ali  memanggil  orang-orang  dan  bertanya, 
'Apakah  kalian  tahu  siapa  ini?'  Kebanyakan  orang  mengatakan,  'Aku 
melihatnya  shalat  di  masjid  Bani  Fulan',  lalu  ada  lagi  yang  berkata, 
'Aku  juga  pernah  melihatnya  di  masjid  Bani  Fulan  sedang  shalat  di 
sana'.  Tidak  ada  yang  keterangan  pasti  kecuali  itu.” 

Aisyah  bertanya  lagi,  “Lalu  apa  yang  dilakukan  Ali  ketika 
melihat  mayatnya  sebagaimana  disangkakan  oleh  penduduk  Irak?.” 
Aku  berkata,  “Aku  mendengar  dia  berkata,  'Benarlah  Allah  dan  Rasul- 
Nya'.”  Aisyah  mendesak,  "Apakah  kamu  mendengarnya  sendiri? 
Apakah  dia  mengucapkan  yang  lain?”  Aku  berkata,  "Dia  tidak 
mengucapkan  yang  lain.”  Aisyah  berkata,  "Benar,  benarlah  Allah  dan 
Rasul-Nya.”282 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  kecuali  pada  penyebutan  kisah 
Dzu  Ats-Tsadyain  yang  dikeluarkan  oleh  Muslim  dengan  berbagai 
sanad. 


j _ j  J _ Lp  'j*  y\  -  \  °/n°A 

4&1  J _ IIp  oj 'j’  yj  <J>.  f  4^0^' 

J  dMJ  e-LJ-  4^  J  \2fe-  t J. 

iJL  '{y.  &  JJ. j  :  J  j*  <^>j^ 

282  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim,  dan  dia  hanya  meriwayatkan  kisah  Dzu  Tsadyain.” 


Al  Mustadrak  —  I  311  I 


>i  aIIp  jJi  ajI  j»J  c<— i od^-lj  c3yy  ‘u^_ 

.c^jjS'  V_j  c-jjiT  Ci  auIj  :Jlii  cl-t^-ll* 

2658/15.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  Asy- 
Syaibani  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hazim  bin  Abu 
Gharzah  Al  Ghifari  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan  kepada  kami  dari. 
Muhammad  bin  Qais,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Malik  bin  Al 
Harits  berkata,  "Aku  menyaksikan  Ali  pada  Perang  Nahrawan 
meminta  sebuah  tandu,  tapi  dia  tidak  mampu  mengambilnya  sampai 
keringat  bercucuran  dari  keningnya  dan  dia  kepayahan.  Kemudian  dia 
mampu  melakukan  itu,  maka  dia  pun  sujud  dan  berkata,  'Demi  Allah, 
aku  tidak  bohong  dan  aku  tidak  bohong'.”283 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  menyebutkan  kalimat 
sujud  syukur. 

Hadits  ini  shahih  gharib  tentang  sujud  syukur. 


LuJ _ >-  ^  ^  'j j \ 

i  j!  ~c ■  LjJu»-  ^Jl  a))1  *L»P  dJd*Jl  -t-P  Aj^S  y) 

_ P  (AjI  (0 j^aj  vfJAUl  AjP  [Lds>-  ^4** 

A  *,  s,  t  ,  •  i  A,  „  ,  *  \  „  i 

ottl  jii !> j  aJLp  <5)1  Jip  <5)1  01  :a jlp  a»1  ^ j  (j jUkJI  ^1 

c<_jQ5l  (J^j  1~?J  c^?  V J*^"3 

JC _J  Aulp  <5)1  <5)1  J J—J  _}^ 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  312  1  —  Al  Mustadrak 


_ i  j  JCJl  JLa3  lis  tJCoJl  ■Taj  lyy  °^2  ‘■r' 

4__llp  aSsI  <dJt  J  y*j  (J*^9  •  cJji  C*  a\iIj  :  Jl5j 

L- Jl  I 'a\  i<j£>  J^y  b  Cr**  P  'M  :iyj  ^ 

d/zju  Si  'cri  (*4^'  tiy  u^'  '**->^°  <js^ 

cJ45'j— j  ij' — =4  N  oT^ii  «jjjy  yy  ls^  f4^'  $1 

5 — Is  j^5  °cr**  yy*  cr**  ‘J*^'  Jy'1 

2ttl  s-c^j _ J’  <3 — J Ji\  *J$>  jj*  c5S0Jl  J^ail  &  ajiS  Jvail 

cJj'  (*-fr^.4(*-^f 

2659/16.  Mukram  bin  Muhammad  bin  Mukarram  Al  Qadhi 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Qilabah  Abdul  Malik  bin 
Muhammad  bin  Abdullah  Ar-Raqasyi  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Attab  Sahi  bin  Hammad  Ad-Dallal  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Malik  bin  Abu  Nadhrah  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  <%,  bahwa  Rasulullah  ^  diberikan 
sejumlah  uang,  lalu  beliau  memasukkan  tangan  ke  dalamnya  dan 
membagi-baginya  ke  kanan  dan  ke  kiri.  Di  antara  mereka  ada  yang 
bajunya  mengkerut,  di  antara  dua  matanya  ada  bekas  sujud. 
Rasulullah  #  terus  saja  memberikan  ke  kanan  dan  ke  kiri  sampai 
habis  uang  tersebut.  Orang  tadi  lalu  berpaling  ke  belakang  dan 
berkata,  "Demi  Allah,  engkau  sudah  berlaku  tidak  adil  sejak  hari  ini.” 
Rasulullah  #  pun  membalikkan  telapak  tangannya  dan  bersabda, 
"Jika  aku  tidak  adil,  lalu  siapa  lagi  yang  bisa  adil  setelakku? 
Ingatlah,  akan  ada  kelompok  yang  keluar  dari  Islam  seperti 
melesatnya  anak  panah  dari  busurnya  dan  tidak  akan  kembali  lagi 
sampai  anak  panah  itu  bisa  kembali  ke  tempat,  pembidikannya. 
Mereka  membaca  Al  Qur'an  tapi  tak  melampaui  tenggorokan  mereka. 


Al  Mustadrak  —  |  313  1 


Mereka  baik  dalam  berkata  tapi  buruk  dalam  perbuatan.  Siapa  yang 
bertemu  dengan  mereka  maka  hendaknya  membunuh  mereka,  karena 
siapa  yang  membunuh  mereka  maka  dia  akan  mendapat  pahala 
terbaik,  dan  siapa  yang  dibunuh  oleh  mereka  maka  dia  akan 
mendapatkan  kesyahidan  terbaik  Mereka  adalah  manusia  terburuk, 
dan  Allah  berlepas  diri  dari  mereka.  Mereka  akan  diperangi  oleh 
kelompok  yang  paling  benar  dari  dua  kelompok  (yang  sedang 
berseteru,  yaitu  Ali  dan  Mu  ’awiyah).  "284 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

Abdul  Malik  bin  Abu  Nadhrah  termasuk  orang  yang  paling 
ahli  hadits  di  Bashrah,  dan  aku  tidak  tahu  kalau  aku  pernah 
meriwayatkan  sanad  yang  lebih  tinggi  dari  ini  yang  bersumber 
darinya. 


J\  'j  fef  tjiui»  'J  v/ y  *n . 

<L) JW  lijJLp-  1(1)13 ji  J>  jAjOt  UjJj*-  Ji  tl)l 

'  t  's'  ,  *  >  '  '  \  t  »  ,  '  *  9  f  O 

N  I _^1 — xs  Oiiv?  :<Jl3  i»!  j  ^j\  jf-  ul)l j$a  ji 

*  ' '  S»  ,  S,  *  '.  V./  '  /  , 

DjJUw  N  J  Qj*  Js- 

2660/17.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Harits  bin  Abu  Usamah  memberitakan  (kepada  kami),  bahwa 
Katsir  bin  Hisyam  menceritakan  kepada  mereka,  Ja’far  bin  Burqan 
menceritakan  kepada  kami,  Maimun  bin  Mihran  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Umamah  %,  dia  berkata,  "Aku  ikut  serta  dalam  Perang 

284  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


|314  1  —  Al  Mustadrak 


Shiffm.  Mereka  tidak  siap  menangani  korban  luka,  tidak  membunuh 
para  budak,  dan  tidak  mengambil  harta  salab  dari  korban  tewas.”285 
Sanad  hadits  ini  shahih  dalam  bab  ini. 

Hadits  ini  memiliki  syahid,  yaitu: 


\jjJS-  y.  Cj3.  1  a/  y  *\  *i  i 

yp  yP  jj*  L2j^-  c y  cOlili»  y 

^ _ Sj  !x5j  fjj  c^SIj  : jl5  y  Iujj 

j — f®  yj  tjy  y  j  p:y  ^  ^  Slf  :y$' 

.Qp  dJLji  jlii  ja! 


2661/18.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Sa’id  Muhammad  bin  Syadzan  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Hujr  menceritakan  kepada  kami,  Syarik 
menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi,  dari  Yazid  bin  Dhubai’ah 
Al  Absi,  dia  berkata,  "Seseorang  menyeru  kepada  Ammar  ketika 
Perang  Jamal,  sementara  orang-orang  telah  pergi,  'Tidak  boleh 
dibunuh  mereka  yang  luka  dan  tidak  boleh  dibunuh  para  budak. 
Barangsiapa  meletakkan  senjata  maka  dia  aman'.  Hal  itu  terasa  berat 
bagi  kami.”286 

Pada  bab  ini  terdapat  riwayat  berupa  hadits  yang  musnad 
(sanadnya  muttashil). 


285  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih. " 

286  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


Al  Mustadrak  — TUFI 


^  jlUJ  ^$1  J  -Wyviy 

JlIp  dlUJl  JLP  iSAp-  c^wA^Jl  C~~j  ^  o'  <-*** 

^jl 

jui-  jlL?~i  £jb~  cajj^^  ii^  ^  ji) 

jj\  J&  Lgiti  j&  <.<*S*~  oh  y <-j^  j ^  _*'  - 

4jll  Ju*j  jU^-J  4^  <&'  Ajli  Jj^.j  jli  : Jl5  cU$Ip  <&l  (^J  _/»^. 

oii  ^  t^r«_i  aMI  ^ J*^  ,y)  C  tlH 

£_ _ Jj  ^  ol  Aili  r^5*"  •  3^  jJ  Ali!  lfj3l~~»  ^1  Jls 

.  jU*=  j>r  Js-  Si}  ji"  Si  j  <jU}Ai 


2662/19.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Yusuf  bin  Abdullah  Al  Khuwarizmi  menceritakan 
kepada  kami  di  Baitul  Maqdis,  Abdul  Malik  bin  Abdul  Aziz  Abu 
Nashr  At-Tammar  menceritakan  kepada  kami. 


Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jazzar  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Nashr  At-Tammar  menceritakan  kepada  kami, 
Kautsar  bin  Hakim  menceritakan  kepada  kami  dari  Nafi,  dari  Ibnu 
Umar  #,,  dia  berkata:  Rasulullah  $  berkata  kepada  Abdullah  bin 
Mas’ud,  "Wahai  Ibnu  Mas’ud,  tahukah  kamu  apa  keputusan  Allah 
terhadap  yang  memberontak  dari  kalangan  umat  ini  (Islam)?”  Ibnu 
Mas’ud  berkata,  "Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  tahu.”  Beliau  berkata, 
"Keputusan  Allah  kepada  mereka  adalah,  yang  lari  dari  mereka  tidak 
boleh  dikejar,  yang  tertawan  tidak  boleh  dibunuh,  dan  yang  terluka 
pun  tidak  boleh  dibunuh.  ”287 


287  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Kautsar  bin  Hakim  perawi  matruk .” 


|  316  |  —  Al  Mustadrak 


iSb-  c^i&Ji  'jk  J.  Ai  *p  j?  ^ -t  •  /nir 
^  Al  jjp  ^  W  tcilj^J'  ^  bf  ciljp  J4  j^Q  J  t3^>l 
J59  lli  :jd  ca-jI  ‘J*  <■$}>-  CS-  jdp  jj  ;di^»  j*.  }**  ijy J*  ‘u* 

c^d  ^  c>  j  jj^  'y>  &  &  j*j  jfi  ci 

s _ *il I  Aiij  :jU^-j  dip  Al  ^jivs  Al  a5j  cjdp  Jd  :JUi 

i_i  ji_Ji  A jUd  >s  ^  ^uii  jJ 

Jui  ?bCii  jdJ^  J^S  :LjUd  Jlii  cjd^  Jii  :Jli  fcife  d  -X.j& 

iQ.\2\  fciil  aI£j  :Jjl'  jJt-j  $p  Al  Al  J^-j  cu~A- 

Lis  I_AjI  tsds  }f  c^jjy  ^  ^ 

^  : JlS  jf  j  o*^if  J&-  a*  Ij3^  n*£w»0 

2663/20.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Abbad 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada 
kami),  Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abdullah  bin 
Thawus,  dari  Abu  Bakr  bin  Muhammad  bin  Umar  bin  Hazm,  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Ketika  Ammar  bin  Yasir  #,  terbunuh,  Amr  bin 
Hazm  menemui  Amr  bin  Ash  dan  berkata,  "Ammar  telah  dibunuh  dan 
Rasulullah  #  sudah  bersabda  kepadanya,  'Kamu  akan  dibunuh  oleh 
kelompok  pemberontak' .” 

Lalu  berdirilah  Amr  bin  Ash  dalam  keadaan  ketakutan 
menemui  Mu’awiyah,  dan  Mu’awiyah  berkata  padanya,  "Ada  apa 
denganmu?”  Dia  menjawab,  "Ammar  terbunuh.”  Mu’awiyah  berkata, 
"Ammar  terbunuh,  lalu  kenapa?”  Amr  berkata,  "Aku  mendengar 
Rasulullah  #  bersabda  kepadanya,  'Kamu  akan  dibunuh  oleh 
kelompok  pemberontak’.  ”  Mu’awiyah  lalu  berkata.  Kamu  tergelincir 


Al  Mustadrak  —  [  317  1 


oleh  air  kencingmu.  Bukan  kita  yang  membunuhnya,  tapi  Ali  dan 
teman-temannya.  Mereka  membawa  Ammar  dalam  peperangan 
sehingga  melemparkannya  di  antara  sasaran  tombak-tombak  kita.” 
Atau  dia  berkata, "...  di  antara  pedang-pedang  kita.”288 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

J>  <y-  S cs-  -y  \ /y *n  t 

UjU^>-  ^ 

‘f j>-  jJ**  <y-  c/-  &  <^'  i y-  o*  V;' 

Lgjl  c Lg-LP  aDI  <^2° j  4_AjIp  ^p  ^ 1  J— p  ojj  Oj^p 

^  •3^  5^  ^  ^  j  l 'a  :cJ15 

Jp  1 (jjojJlT  ^  olliAh 

2664/21.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Mu'ammal  bin  Hasan 
bin  Isa  mengabarkan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy- 
Sya’rani  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Abu  Uwais 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami  dari 
Muhammad  bin  Abu  Bakr  bin  Muhammad  bin  Amr  bin  Hazm  dari 
ayahnya,  dari  Arnrah  binti  Abdurrahman,  dari  Aisyah  «$,,  bahwa  dia 
berkata,  "Aku  tidak  pernah  ketakutan  melebihi  ketakutan  akan  nasib 
umat  ini  seperti  yang  tergambar  dalam  ayat,  'Jika  ada  dua  golongan 
dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang,  hendaklah  kamu  damaikan 

288  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|318  |  —  Al  Mustadrak 


antara  keduanya!  Tapi  kalau  yang  satu  melanggar  perjanjian 
terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar  perjanjian  itu  kamu 
perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah...'.”  (Qs.  Al 
Hujuraat  [49]:  9).289  - 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

^$1  y\  iS^f  -w/rnn o 

j _ j  Olj _ lp  iSls-  Ji' 

°j P  t5 5!Ap  J)  ilj j  cO yoL»  o tOlliP 

z&l  dSll  <Jy*j  Jli  :Jli  4»l  ^ 

-4jJq  dJ^L*  l^Jl  :pll> J 

Ju^«  4>*1  c?yb  01  -tj 
•c/'^5'  u?  01S"  O* 

2665/22.  Abu  Al  Abbas  As-Sayyari  dan  Abu  Muhammad  Al 
Halimi  mengabarkan  kepada  kami,  semuanya  di  Marwa,  dan  Abu 
Ishaq  Ibrahim  bin  Ahmad  Al  Faqih  Al  Bukhari  di  Naisabur,  mereka 
semua  berkata:  Abu  Al  Muwajjih  Muhammad  bin  Amr  Al  Fazzari 


o jii3L_j  p-* j  j 


289  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Ismail  bin  Abi  Uwais  Abdullah  bin  Abdullah  bin  Abi  Uwais 
.  dikatakan  oleh  Adz-Dzahabi  dalam  Al  Mizan,  "Muhaddits  yang  banyak 
haditsnya,  tapi  ada  kelemahan."  Ahmad  berkata,  "Tidak  ada  masalah  padanya.” 
Ibnu  Abi  Khaitsamah  berkata  dari  Yahya,  "Shaduq,  tapi  lemah  akal  dan  tidak 
terlalu  kuat  hapalannya.”  Abu  Hatim  berkata,  "Sebenarnya  dia  jujur,  namun 
terkadang  lalai.”  An-Nasa'i  berkata,  " Dha’ij i”  Ad-Daraquthni  berkata,  "Aku 
tidak  memilihnya  dalam  hadits  shahih (Al  Mizan,  1/222). 


Al  Mustadrak  —  |  319  1 


menceritakan  kepada  kami,  Abdan  bin  Usman  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Hamzah  Muhammad  bin  Maimun  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ziyad  bin  Alaqah,  dari  Arfajah  bin  Syuraih  Al  Aslami 
dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Akan  ada  setelakku  nanti 
berbagai  perselisihan  dan  perubahan  — beliau  mengangkat  kedua 
tangan —  maka  siapa  saja  yang  kalian  lihat  berusaha  memecah-belah 
urusan  umat  Muhammad  0,  dan  mereka  berjamaah,  maka  bunuhlah 
orang  itu  (yang  berusaha  memecah-belah  itu)  siapa  pun  diet 

„290 

orangnya. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Aku  menetapkan  hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
karena  Syu’bah  bin  Al  Hajjaj,  Sufyan  bin  Sa’id,  Syaiban  bin 
Abdurrahman,  dan  Ma’mar  bin  Rasyid  meriwayatkan  hadits  ini  dari 
Ziyad  bin  Alaqah.  Kemudian  aku  dapatkan  Abu  Hazim  Al  Asyja’i, 
Amir  Asy-Sya’bi,  Abu  Ya’fur  Al  Abdi,  dan  lain-lain  menguatkan 
Ziyad  bin  Alaqah  dalam  periwayatan  dari  Arfajah.  Pembahasan  ini 
sudah  terkumpul  padaku  dalam  satu  artikel  khusus,  dan  itu  sudah 
cukup  daripada  harus  menyebutkan  semua  riwayat  ini. 

Muslim  sendiri  meriwayatkan  hadits  Abu  Nadhrah  dari  Abu 
Sa’id,  dari  Nabi  beliau  bersabda,  "Jika  ada  dua  khalifah  yang 
dibaiat,  maka  bunuhlah  yang  terakhir  dari  mereka  (khalifah  kedua). " 

Itu  dijelaskan  oleh  hadits  Abdurrahman  bin  Abdu  Rabbil 
Ka’bah  dari  Abdullah  bin  Amr,  yang  juga  diriwayatkan  oleh  Muslim. 


Ad2r-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.  Juga  diriwayatkan  oleh  Syu’bah  dan  Sufyan  dari  Ziyad,  kemudian  aku 
dapati  Asy-Sya’bi  dan  jamaah  menguatkan  riwayat  Ziyad  bin  Alaqah.” 


[320  |  —  Al  Mustadrak 


£ok  'Ji  alk;  A»  a£  j?  lT£.f  -Yr7\'‘U*\ 

.(jlj^Jl  jlp  iJi  cc5 ^ail  jjj  <Jlkkl 


j_J  Jukf  ^  Al  ok-  ifak  t^*-klJl  t>! 

01' — lf  ls — ;'  ”j — ^  ^  ‘i_s^ 

Jli  :Jli  tik  Al  ^>j  ji  ‘C^Call  ^  Al  alp  °jP  ‘y^*Jl 

v. ..  yk  _ !«j  oJl  04^  cji  Cf  \j  -(klj  aw!  ls^3  aJ1'  d  O"1  J 

^ _ I  Al  jlk  L.  :C-i5  Y— v--'*f^  ^_^N!  (_5*^“  <jAJl 

tilakLA  ^JlJ  ^iSl  L-^  £_jp*- j  cJl  <jJs"  : 

^_Jl  dU-lJ»  j*  }yt  01  yALi  Slj  dkMj»  <ji  £*-y  ^ 

:  Jl — 5  cAi*jU  dJJlp  :  JlS  .aJ^ jj  ^  Al  jlk  ll  :o-L  Yii-b-tk» 
l>  :o-l»  ^.jJb  ojj5I  0  jlk?-  <3 jjAJl  v^»  J^O  c~^ 

:oi*»  :  Jl»  cdJ^ji;  fj^l  :Jl$  >(Jpf  dj+*jj  Al  J  dj^tjj  Al  jlk 

!a Si  : Jl — s  YoJij  Jk  ja  aj  j^p l»  A^T  Sl^  camI  Jj-xj  Ij 

■  ~  ---v.  01  :  Jl»  JkS  01»  t4»l  Jj-* j  Ij  ’c-i»  etil  ^j*Jl  ^kTjLi 

s. jl»  dl$kj  <Jk  ciJjjj  C3jL  tlaSsJb  Ji»  Usu~*i\  ^iki  01 

.jlfjl  c-jU»w’I  0jk»j  cdJ-kL} 


2666/23.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  Ad-Dabari 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada 
kami). 


Al  Mustadrak  —  I  321  1 


Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abu  Imran  Al  Jauni,  dari 
Abdullah  bin  Ash-Shamit,  dari  Abu  Dzar  dia  berkata:  Rasulullah 
|§  bersabda,  "Wahai  Abu  Dzar,  apa  yang  akan  kau  lakukan  ketika 
kematian  melanda  manusia,  sampai-sampai  rumah  menjadi 
kuburan?”  Aku  menjawab,  "Apa  yang  dipilihkan  Allah  dan  Rasul-' 
Nya  untukku  (itulah  yang  aku  lakukan).”  Beliau  lalu  berkata,  "Apa 
yang  akan  kamu  lakukan  ketika  kelaparan  melanda,  manusia  sampai- 
sampai  kamu  datang  ke  masjidmu  tapi  kamu  tak  bisa  kembali  ke 
tempat  tidur,  dan  ketika  berada  di  tempat  tidur  kamu  tak  mampu 
berdiri  untuk  pergi  ke  masjidmu?”  Aku  menjawab,  "Apa  yang 
dipilihkan  Allah  dan  Rasul-Nya  untukku.”  Beliau  bersabda,  "Ber- 
iffah-lah  (jaga  diri  dari  segala  yang  haram)  T  Beliau  lalu  bertanya 
lagi,  “Apa  yang  akan  kau  lakukan  ketika  pembunuhan  marak 
menimpa  manusia,  sampai-sampai  Hijarah  Az-Zait  (sebuah  tempat  di 
Madinah)  tenggelam  oleh  darah?”  Aku  menjawab,  “Apa  yang 
dipilihkan  Allah  dan  Rasul-Nya  untukku.”  Atau  dia  menjawab,  “Allah 
dan  Rasul-Nya  yang  lebih  tahu.”  Beliau  berkata,  “Tetaplah  berada  di 
rumahmu!”  Aku  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  mengapa  tidak  aku 
lawan  saja  dengan  mengambil  pedang  dan  membunuh  siapa  yang 
berani  melakukan  itu?”  Beliau  berkata,  “Kalau  begitu  kamu  sama 
dengan  mereka.  ”  Aku  bertanya,  “Wahai  Rasulullah,  bagaimana  kalau 
dia  (si  pembunuh)  itu  masuk  ke  rumahku?”  Beliau  menjawab,  “Jika 
kamu  khawatir  tergoda  oleh  kilauan  pedang,  maka  lakukan  begini, 
ambil  ujung  pakaianmu  dan  ikatkan  ke  wajahmu  sehingga  si 
pembunuh  itu  bisa  pergi  membawa  dosanya  dan  dosamu,  dan  dia  pun 
akan  menjadi  penghuni  neraka.  ”291 

291  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.  Alasannya  adalah,  Hammad  bin  Zaid  meriwayatkannya  dari  Abu  Imran 


|  322  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya,  karena  Hammad  bin  Zaid 
meriwayatkan  dari  Abu  Imran  Al  Jauni,  dia  berkata,  “Al  Munba  its 
bin  Tharif  — dia  adalah  seorang  hakim  di  Hirah —  menceritakan 
kepadaku  dari  Abdullah  bin  Shamit,  dari  Abu  Dzar  dari  Nabi  #, 
senada  dengan  hadits  tersebut." 


4»1-  J 


ibl  jf\  if^l  -Y  t /YVIV 


Uf  Cpjp  ^  J Cf- 
Jl5  :Yli  ^?l*j  ‘fj£-  o*  cr*5  ls;*  u* 

^1  01  : JlS*  ^  <0*  o3- 


VI  < _ ll  V  :  JjJjj  lJb-f  Jjlif  V  01  ^1 

d _ ip  :JlS  ciJ£*  oJjIS  c jlSl  j*  o^jt»  oJl  Oli  caU\ 

Oliai.  ■  ^  Jip . gJUaj  :J J*  j* J  {Tj** 

<j~— S&*  Cr!  ^ . ^  cri'J  Cr! 

l>  o*i® . f>  js*  J=*ff 


2667/24.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-ShafFar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Yunus  bin  Al  Musayyib  Adh- 
Dhabbi  menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Aun  menceritakan 
kepada  kami  Ismail  bin  Abu  Khalid  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Qais  bin  Abu  Hazim  dan  Amir  Asy-Sya’bi,  keduanya  berkata: 
Marwaan  bin  Al  Hakam  berkata  kepada  Ayman  bin  Khuraim, 
“Mengapa  kamu  tidak  mau  keluar  dan  berperang  bersama  kami?”  Dia 


Al  Jauni,  dari  Al  Musya’ats  bin  Tharif,  dari  Abdullah  bin  Ash-Shamit. 
Musya’ats  ini  adalah  seorang  hakim  di  daerah  Hirah. 


Al  Mustadrak  —  1  323  1 


menjawab,  “Ayah  dan  pamanku  turut  serta  dalam  Perang  Badar,  dan 
mereka  berdua  meminta  perjanjian  kepadaku  agar  tidak  memerangi 
siapa  pun  yang  mengatakan  laa  ilaaha  ilallaah.  Jika  engkau 
menjaminku  bebas  dari  api  neraka,  maka  aku  akan  berperang 
bersamamu.”  Marwaan  berkata,  "Ayo  keluarlah  bersama  kami!” 

Dia  pun  keluar  dan  berkata,  "Aku  tidak  akan  memerangi  orang 
yang  masih  shalat  demi  perintah  sultan  lain  dari  kalangan  Quraisy. 
Dia  punya  kerajaannya  sendiri,  tapi  aku  tetap  akan  menanggung  dosa 
sendiri.  Aku  berlindung  kepada  Allah  dari  kebodohan  yang  hina. 
Apakah  aku  harus  membunuh  orang  tanpa  ada  salahnya?  Kalau  begitu 
hidupku  kan  jadi  tak  berguna."292 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Dua  sahabat  Nabi  yang  ikut  dalam  Perang  Badar  dalam  hadits 
ini  menyebabkan  hadits  ini  menjadi  hadits  yang  musnad. 

Cf-  ^  -To/y*\*\A 

j _ p  (Oii,  \2jS>~  (jj-Ij!  j*- i 

odi  dJo' :  Jis  jy  °cj*  "s  J’-  sJ* 

:J\ i  (4jj£l I  '{J’-  ^  Aji'  o’- 

Jl _ ai 

J _ A  ’j'J&L  jJj  ji  d\  Ijj\  cJS"  £  jj! 

4__1p  <&'  (Ju- tiiulp  '4^’  Cr?  C~‘4P 

292  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  324  1  —  Al  Mustadrak 


2668/25.  Abdurrahman  bin  Hasan  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepada  kami  di  Hamadan,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan 
kepada  kami,  Adam  bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Murrah,  dari  Abu  Al 
Bakhtari,  dari  Abu  Tsaur  Al  Huddani,  dia  berkata,  "Usman  bin  Affan 
<£  mengutus  Sa’id  bin  Al  Ash  pada  hari  Jara’ah  ke  Kufah.  Mereka 
keluar  menemui  Sa’id  dan  mengusirnya,  sedangkan  aku  sendiri  duduk 
bersama  Ibnu  Mas’ud  dan  Hudzaifah.  Ibnu  Mas  ud  berkata.  Aku  rasa 
mereka  tidak  akan  pulang  sebelum  teijadi  pertumpahan  darah.  Aku 
tidak  tahu  hal  lain  kecuali  apa  yang  diberitahukan  kepadaku  oleh 
Rasulullah  saat  masih  hidup,  bahwa  ada  orang  yang  akan  beriman 
pada  pagi  hari  tapi  sore  harinya  sudah  tak  punya  (keimanan)  lagi.  Atau 
beriman  pada  sore  hari  tapi  paginya  sudah  sudah  tak  punya 
(keimanan)  lagi.  Dia  ikut  perang  dalam  fitnah  (perang  yang  tak  jelas 
siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah)  pada  hari  ini,  lalu  keesokan 
harinya  Allah  mematikannya,  hatinya  terbalik  dan  duburnya  naik  ke 
atas'.  Aku  (Abu  Tsaur)  berkata,  'Mungkin  maksudnya  bagian 
bawahnya?'  Dia  (Ibnu  Mas’ud)  berkata,  'Bukan,  tapi  duburnya'.”293 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

yj\  ife-  ^  J  %  ^ -Wrm 

Ljjf  J  J  J 

293  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  " 


Al  Mustadrak  —  1  325  1 


01 — sr  1 — »$s-  of  i4j*\  J’  ^  p  J’  i  Jt>L  ^  OLoJLw 

ojl ^L«Jl  OlS" j  caJU. j  f.Lil  J  <0 ^V2J  ^Ij  OIS'j  c^Lj) 

jj — >  -L»*— «i  0-Ui_j  c  ^Lill  ^*_j  L*_jj  ^Lill  aJLL  c  4_pLj 

J — Jl  caJIp  aj  cJUjj  u_jul*Jl  ^j>Ij  Jp  J-*Jl  Jjt*s  c^ysliJl 

J- — »*Jl  J — *i  llj  La ^Pli  ;1Jp  (J>j  J^- 
jl — ,^m\  [  (J^ij  j»JLx^j  aJLp  aJj!  J-^s  au!  J  y*»  j  iaJ^oLp  d-JLfli 

JtS  :cJl5  C<L«S  <—~>r J  JLai  aJLiS  Jbjj  'J*  J-l  J \  aib  Jt J 

4 _ Jlili  t4Jli£L.li  aL  apLoI  t^iJl  jI*J1  xl»  Jl  CjAi  ilialp  J  Jj 


.a! iis  jl;  oii-^  aIIi  Sy 


2669/26.  Bakr  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  mengabarkan 
kepada  kami  di  Marwa,  Abu  Al  Ahwash  Muhammad  bin  Al  Haitsam 
Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abu  Maiyam 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Bilal  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Alqamah  bin  Abu  Alqamah,  dari  ibunya,  bahwa  ada 
seorang  budak  milik  Baba  yang  sering  dipukuli  oleh  Baba  lantaran 
berbagai  hal.  Akhirnya  si  budak  ini  dendam  kepada  tuannya  tersebut 
(Baba).  Suatu  ketika,  Baba  menjual  budak  tersebut. 


Suatu  hari,  budak  tadi  bertemu  dengan  mantan  tuannya,  dan 
kebetulan  dia  membawa  sebilah  pedang,  maka  budak  tersebut 
menghunuskan  pedang  hendak  menyerang  Baba  tadi,  namun  orang- 
orang  mencegahnya. 


Baba  lalu  melaporkan  peristiwa  itu  kepada  Aisyah,  dan  Aisyah 
berkata,  "Aku  mendengar  Rasulullah  0  bersabda,  'Barangsiapa 
menghunuskan  senjata  tajam  kepada  salah  seorang  muslim,  maka 
wajiblah  (halal  dibunuh)  darahnya’.  ” 


1  326  |  —  Al  Mustadrak 


Ummu  Alqamah  berkata,  "Baba  lalu  pergi  menemui  tuan  baru 
si  budak  tersebut  dan  menarik  kembali  jual  belinya,  dan  si  tuan  ini 
menerima  serta  menyerahkan  si  budak  ini  kepada  Baba.  Baba 
kemudian  mengambil  budak  tersebut  dan  membunuhnya.”294 

Itu  terjadi  pada  pemerintahan  Sa’id  bin  Al  Ash. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


y  U >Ji  ji  -yv/yiv. 

cJl-Mj  ^  J* 

J 15  :  Jl5  c4 Ip  ajj!  Jijlt  jjl  o*  J3-  ^  J* 

.jlu  iiai  Wj  p  o*  ^ 

2670/27.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  As-Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami, 
Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Wuhaib  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ma’mar  bin  Rasyid,  dari  Abdullah  bin  Thawus,  dari 
ayahnya,  dari  Ibnu  Az-Zubair  %,  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda, 
"Barangsiapa  menghunuskan  pedangnya  kemudian  meletakkannya, 
maka  darahnya  akan  terbuang  sia-sia.  ”295 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


j>xj  j  ^Lxll  y\  - YA/t*1V^ 

jLu  O3-  aB'  ^  (j3-^  t 'f-  J^3  U3- 


294  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

295  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  327  1 


t y.  j3-  o*  ‘f o’-  O*  ^ 

OL»j  ^jb  01  : Jli  jJu-j  aJLp  auI  u<9  amI  01  amI 

°^y-  ^  o*1^'  'j?  c^J  ‘*fc*  <^'  SJ“- 

\j  iL  «.ji-SCi  tA*jO>f  IjiSCa  ljiib>-lj 

d) cOj_^J  0 Jj^J  0 J ■* _/^  il>_j'j^=*i-VJ  :Jl5  ?amI  J j*i j 

.^CLaSjP-  yS  0 j&'^j j  y\ 

2671/28.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  bin  Sabiq  bin  Al  Khaulani  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Abdul  Wahhab  menceritakan  kepada 
kami,  Ya’qub  bin  Abdurrahman  menceritakan  kepadaku  dari  Umarah 
bin  Hazm,  dari  Abdullah  bin  Amr  bin  Ash  #>,  bahwa  Rasulullah  fj| 
bersabda,  "Dikhawatirkan  akan  datang  suatu  zaman  yang  orang- 
orang  terpilih  diambil  dan  tinggallah  orang-orang  buruk  yang  tidak 
amanah  serta  mengingkari  janji,  lalu  mereka  berselisih  dan  menjadi 
seperti  ini.  ”  Beliau  menyilangi  jemarinya.  Mereka  lalu  berkata, 
"Bagaimana  dengan  kami,  wahai  Rasulullah?”  Beliau  menjawab, 
"Ambillah  oleh  kalian  yang  kalian  ketahui  baik,  dan  tinggalkan  apa 
yang  kalian  ingkari.  Kalian  terima  saja  yang  menjadi  keputusan 
orang-orang  khusus  (ulama)  dari  kalian  dan  tinggalkan  apa  yang 
menjadi  keputusan  orang  awam.  ”296 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

Ini  merupakan  akhir  kitab  Al  Jihad. 


296  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  328  |  —  Al  Mustadrak 


KITAB  NIKAH 

jl_jJi  «JL*j»-f  jjj  l)L<JLP  y}  —  N  /  y  V  Y 

A^r jl>-  t^l jSsJl  jjJ  £sfj  ‘ j~**  ^  jjJ 

XjCj>  Jk  *jP  CjCo  ^  frUzP  l(X-f  t>i  ^ j  'J*  ‘V^44  U^ 
^  ^  ^  J  J--  J  d^  -d^  t<u^  C^j^Ji 

'tf  «.C-IlJ  Jijj  45-CJjl  d^-^Ai  <J*J  ^i 

•J&> 

2672/1.  Abu  Amr  Usman  bin  Ahmad  Al  Bazzar  mengabarkan 
kepada  kami  di  Baghdad,  Al  Husain  bin  Abi  Ma’syar  menceritakan 
kepada  kami,  Waki  bin  Al  Jarrah  menceritakan  kepada  kami,  Kharijah 
bin  Mush’ab  menceritakan  kepadaku  dari  Zaid  bin  Aslam,  dari  Atha 
bin  Yasar,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  %>,  dia  berkata:  Rasulullah  # 
bersabda,  “Setiap  pagi  akan  selalu  ada  penyeru  yang  mengumumkan, 
'Kecelakaan  bagi  pria  dalam  hal  wanita  dan  kecelakaan  bagi  wanita 
dalam  hal  pria  ”297 

297  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Kharijah  itu  waahin  (sangat  lemah).” 


Al  Mustadrak  —  |  329  1 


Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


jj\  ^jj  y\  -Y/T'wr' 

J^\  J>\ J  'J)  A-oJ«r-4  llj tjljiil  &(Lf>  JJ  <J^S>x)\ 

LS^J  O*'  O*  ts-^ 

(_5?  f JJj->45  ^  Jl5  "(Jl-9  cUk-g^P 


2673/2.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Sinan  Al  Qazzaz 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Bakr  Al  «Bursani 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami, 
Umar  bin  Atha  mengabarkan  kepadaku  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu 
Abbas  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Tidak  ada  sharurah 
(kebiri)  dalam  Islam.  ”298 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


298  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 
Aku  (Anshari  katakan):  Tidak  benar  ini  berdasarkan  syarat  Al  Bukhari,  karena 
dalam  sanadnya  ada  Umar  bin  Atha  bin  Al  Warraz,  yang  Syaikhain  tidak 
meriwayatkan  darinya,  dan  dia  dha'if,  sebagaimana  disebutkan  dalam  At-Taqrib 
(1/483,  no.  5562).  Dalam  sanad  ini  ada  pula  nama  Muhammad  bin  Sinan  Al 
Qazzaz,  yang  Adz-Dzahabi  sendiri  menyebutkannya  dalam  Mizan  Al  I’tidal, 
dengan  menukil  bahwa  Abu  Daud  menganggapnya  pendusta,  sedangkan 
Abdurrahman  bin  Khirasy  menganggapnya  tidak  tsiqah,  meski  Ad-Daraquthni 
menganggapnya  tidak  masalah  (Al  Mizan,  6/180,  cet.  Dar  Al  Kutub  Al 
Ilmiyyah).  Penj. 


|  330  |  —  Al  Mustadrak 


lii  J  ’J  ‘j*  u ^  J 

i»1  JlIIp  [2j^-  iU s&h  <y^  J>  Cf- 

:  Jli  tj^>r  ^  A-*!»  ,ji-  tpUjcJl  ^  i^y 

oift  ^  ois  £-jjj  ‘o^  <y-  ^  lsI 

O  "  *  ,  '°e  s  K  *„  4  *  >  .ttl  „*-, 

dliU  ^9  ll^>j  csAlj  li <&'  *>>  y 3' 

,2l4 Liii  ^J-9  £-  y*-^  4jls  y~~* 

2674/3.  Abu  Al  Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Uqbah  Asy- 
Syaibani  mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Muhammad  bin  Ali  bin 
Affan  Al  Amiri  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
Mughirah  bin  Nu’man,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dia  berkata:  Abdullah  bin 
Abbas  berkata  kepadaku,  “Apakah  kamu  sudah  menikah?”  Aku 
menjawab,  “Belum.”  Dia  berkata,  “Menikahlah,  karena  sebaik-baik 
umat  Muhammad  adalah  mereka  yang  memiliki  banyak  istri.  Apa  pun 
yang  ada  dalam  tulang  belakangmu,  akan  keluar  sebelum  Hari 
Kiamat.”299 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Atha  bin  As-Sa'ib  menguatkan  (mutabi')  riwayat  Al 
Mughirahbin  Nu’man  dalam  riwayatnya  (dari  Sa’id  bin  Jubair). 

'j,  b\  &  J  -t/mvo 

if’  O*  t<y y~  ij{  OU-L. 


299  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  1  331  1 


^  • J 15  l j***-  'J!  .A-*-*  ,j£'  tl^-ollJl  ^jJ  ff. 

.f.L~J  p_* o^/l  oJla  ^>-  ols  jjj 


s  -- 


2675/4.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada, 
kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  memberitakan  (kepada  kami), 
Sulaiman  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Zaid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  As-Sa'ib,  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata  kepadaku,  “Wahai  Sa’id, 
menikahlah,  karena  yang  terbaik  di  kalangan  umat  ini  adalah  yang 
paling  banyak  wanitanya  (istrinya).”300 


y\  Lj Jl3-  —  o/Y'WI 

tjZ  aliLo-L»  jAJOr  \jjJs~  ^  jW-  (L)ld  fjJ 

aIIp-  aJ)I  aUI  (J <J\i  ijli  tAi p-  auI  jj-ji  ccujLi 

.3!)CaJl  ® .A  f.LUl 

2676/5.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Khadhir  bin  Aban  Al  Hasyimi  menceritakan  kepada 
kami,  Sayyar  bin  Hatim  menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin 
Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  «$,,  dia 
berkata:  Rasulullah  fH  bersabda,  “Aku  dibuat  senang  (suka)  kepada 
wanita  dan  wewangian,  dan  dijadikan  sebagai  penyejuk  mataku 
adalah  ketika  dalam  shalat.  ”301 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


300  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 

301  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  332  1  —  Al  Mustadrak 


y  £>  llj y  *i/y  *t  vv 

pdU»  y  Jui-s^  \IjJ^-  CeJu^jj  y  A»!  Xjc-  \2jj~ 

•  1\  ^  j?  o*  ‘cr-J1^  Cr*  ‘*-r^  J  r?Q  O* 

Jj^  ^bnJldli  j»J  4-ip  Alit  (_5iv=’  AJSl  <J_^ J  cU-^P- 

2677/6.  Ibrahim  bin  Firas  Al  Faqih  mengabarkan  kepadaku  di 
Makkah,  Bakr  bin  Sahi  Ad-Dimyathi  menceritakan  kepada  kami. 
Abdullah  bin  Yusuf  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Muslim  Ath-Tha'ifi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim  bin 
Maisarah,  dari  Thawus,  dari  Ibnu  Abbas  %>,  dia  berkata:  Rasulullah 
H  bersabda,  “Tidak  akan  diperlihatkan  (keindahan)  bagi  dua 
pasangan  yang  jatuh  cinta  seperti  indahnya  pernikahan.  ”302 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya,  karena  Sufyan  bin  Uyainah  serta 
Ma’mar  bin  Rasyid  meriwayatkaimya  secara  mauquf  dari  Ibrahim  bin 
Maisarah,  hanya  berupa  perkataan  Ibnu  Abbas. 


UjJL»-  y)  aJJI  -LP  y)  U y>~\  — v/x  't  VA 

CjjJ  c yj  y>H  y  y 

o*  cilp  «Oil  J  l'}' J*  ^ 1  l}-  y.  ’J*  y] 

l)1  «Oli  ^lp  y>-  :  Jl5  A-ip  aMI  (_sW’ 

Jbjj  i _ j  C  <^juCL*»j  c)l  -AjjJ  caWI 


302  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Ma’mar 
dan  Ibnu  Uyainah  dari  Ibrahim  secara  marfu 


Al  Mustadrak  —  1  333  1 


2678/7.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Ajian  menceritakan 
kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Abi  Sa’id,  dari  Abu  Hurairah  dari  Nabi 
beliau  bersabda,  “Ada  tiga  orang  yang  pasti  ditolong  oleh  Allah, 
yaitu  orang  yang  berjihad  di  jalan  Allah,  orang  yang  menikah  ingin 
menjaga  kehormatan  diri,  serta  mukatab  yang  ingin  menunaikan 
kemerdekaan  dirinya.  ”303 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Cf.  o*  c A  <J? 

'I  y\  toSlIsr-  iSlj j 

JlS  :cJl5  cl *1p  a»I  JJj  °J  ‘d  J  “/j*  oi 

jdb  °p£Lj\j  y  -  J* j  J*  ^  J*9  ^  Jj—j 

2679/8.  Ali  bin  Isa  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Muhammad  bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
As-Sa'ib  Salm  bin  Junadah  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Usamah 
menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Urwah  menceritakan  kepada 
kami  dari  ayahnya,  dari  Aisyah  dia  berkata:  Rasulullah  0 
bersabda,  “ Nikahilah  para  wanita,  karena  mereka  akan 
mendatangkan  harta  bagi  kalian.  ’’304 


303  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

304  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Salm  bin  Junadah  meriwayatkannya 
sendirian  {at-tafarrud  fir-rtwayah )  dan  dia  tsiqah  terpercaya.  Hadits  ini  sesuai 
syarat  Al  Bukhari-Muslim.” 


|  334  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya  karena  Salim  bin 
Junadah  meriwayatkan  sanad  ini  sendirian  ( tafarrud  fir-riwayah), 
sedangkan  Salim  ini  sendiri  tsiqah  tepercaya. 

4g\,  4-ckii  j.  ’j*  J  -i/tia. 

ijiki  ijii-  dii-  o*  f  A-  ^ 

^  dH  ^  o*  LLs^yi  <y- 

ju  caIp  <&1  j  t£j.A^xil  -u*!»  :cJlS 

:£J%  JCa^-  of^Jt  ^  ^  uP5 

olJb  dJOii  t5^  ®tr^' 

.cILuaj  Ch  jj 

2680/9.  Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  Asy-Syabani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  bin  Abi 
Gharazah  menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Makhlad 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Musa  menceritakan 
kepadaku  dari  Sa’d  bin  Ishaq  bin  Ka’b  bin  Ujrah,  dari  bibinya,  dia 
berkata:  Abu  Sa’id  Al  Khudri  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata: 
Rasulullah  #  bersabda,  "  Wanita  itu  dinikahi  karena  salah  satu  dari 
tiga  faktor,  yaitu  karena  kecantikannya,  agamanya,  dan  perangainya, 
maka  hendaknya  kamu  memilih  karena  agamanya,  niscaya  kamu  akan 
beruntung.  ”305 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya  dengan  tambahan  redaksi  ini. 


305  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  shahih.  Di  dalamnya 
terdapat  kalimat  cJj)  (kedua  tanganmu  akan  berdebu/kamu  beruntung).” 


Al  Mustadrak  —  |  335  I 


f  s  O  i  Sj.  *  *  *  0  >•  J  o  >  &  S  >  Z*  ?  &  *  I 

J^>-l  Uj Jj>-  ^j>  JuoJ>t-^  ^uiul  y\  \sjJo-  —  \  •  /  Y  *\  A  ^ 

c(_r^d!  dl>  ^>\  jj  jJS  S&X>-  t(_r~~j  £j  ,y.  c/. 

Cr1-  cr^  °u *  ‘;*b  CS-  Cr^J^  ^ 
dl jA  I  4^1  j  J  I<JlS  jjL-  J  aJLp  4^1  ^JL^  4^1  J  <1)1  C41P  4^1  {^y^J 

.^yliJl  ^  <dil  jSls  t4^0  ^Js-  AjIp!  Jlas  (A^JC? 

2681/10.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Isa  bin  Zaid  Al-Lakhmi  menceritakan 
kepada  kami  di  Tinnis,  Amr  bin  Abi  Salamah  At-Tinnisi  menceritakan 
kepada  kami,  Zuhair  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrahman  bin  Zaid  mengabarkan  kepadaku  dari  Anas  bin 
Malik  i%,  bahwa  Rasulullah  ||  bersabda,  "Barangsiapa  dikaruniai 
istri  yang  shalihah,  berarti  Allah  telah  menolongnya  menjalankan 
separuh  agama,  maka  hendaknya  dia  bertakwa  kepada  Allah  untuk 
menjalankan  yang  separuhnya  lagi.  ”306 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Abdurrahman  di  sini  adalah  Ibnu  Zaid  bin  Uqbah  Al  Azraq, 
orang  Madinah  yang  tsiqah. 


J>  juU  *J>  olki  JUJl  J  -U /n  A  Y 

Um viJLLJl  j^p  LuUj»- 

^  >.\s <y.  Cj*’  c«10b*-p  lljji- 

x  ^  &  i  s  ✓  o'  s  ^  ^  '  f  '  '  ie/  A 

? (j\  {J^>  *cJ^  C^JLP  a\}I  j 

306  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  Abdurrahman  bin 
Zaid  bin  Uqbah  Al  Azraq  Al  Madani  adalah  perawi  yang  tsiqah." 


1 336  |  —  Al  Mustadrak 


J  Yj  c  y*  i  'M  . 


2682/1 1 .  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Tamim 
Al  Hanzhali  mengabarkan  kepadaku  di  Baghdad,  Abdul  Malik  bin 
Muhammad  Ar-Raqqasyi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ashim 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Ajian  menceritakan  kepada  kami  dari 
Sa’id  bin  Abi  Sa’id  Al  Maqburi,  dari  Abu  Hurairah  ^b,  dia  berkata: 
Nabi  #  pernah  ditanya,  "Bagaimanakah  wanita  yang  terbaik?"  Beliau 
menjawab,  "Sebaik-baik  wanita  adalah  yang  menyenangkan  bila 
dipandang,  patuh  bila  diperintah,  dan  tidak  berkhianat  pada  diri  dan 
hartanya.  ”307 


'J  JlIp  USjb-*  cUiil  'J  &  y\  x/xiAr 

.Jbtl»  ^  C-JJl 

Cju^>  ;<JlS  (ye' 

.ill*  jU-'J  «llp  'Si'  ^  ^ 


2683/12.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaid  bin  Syarik  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  bin  Sa’d 
menceritakan  kepada  kami, 

Abu  Bakar  juga  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Al  Mutsanna 
memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  dari 
Muhammad  bin  Ajian,  dari  Sa’id  Al  Maqburi,  dia  berkata:  Aku 


307  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  337  I 


mendengar  Abu  Hurairah  menceritakan  dari  Nabi  H  dengan  redaksi 
dan  makna  sama  seperti  hadits  tadi.308 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


2  lo  i 


iisl  jlp  jjI  —  \y/ Y 't  A  t 


JLo-P-tv»  IjjJlS"-  1j £  j  ,jj  Alit 


*  i  i  . , 
01  tol  -j& 


o* 


J’.  J*  ’-u^  A  ^  'u* 


^jA  Cj^Kjj  coibtLj!  ^jA  I(JlS  j  aJLp  aUI  4lil  j 

1  g  -"<»  '■  ^1p  1  g  ubi  . JJj  IaI  jJ  51  _/»Jl  lo3l*—Jl  tojLLiJl 

0 jl-tilj  aJ?j  ^jl-^lj 

QjlU  j  iif. IaIjJ  51  j-Jl  :5jlLiJl  .jjilydl  5 ji£ 

0 AjljJlj  cOJJl^j  1  g  .»fli  ^glp  l^P  C2~^p  (i)lj  ttiAdp 

jljJlj  pJ  (1)1j  (iJl£jJl  l^H ^  Ols  clijjai 

.,jil  ^Jl  aLIS  AaIv?  0  jSCj 


2684/13.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Batthah  Al 
Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin 
Zakariya  Al  Ashbahani,  Muhammad  bin  Bukair  Al  Hadhrami 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Abdullah  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Ishaq  Asy-Syaibani  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Bakr  bin  Hafsh,  dari  Muhammad  bin  Sa’d,  dari  ayahnya,  bahwa 
Rasulullah  #  bersabda,  "Ada  tiga  hal  yang  merupakan  kebahagiaan 


1  338  |  —  Al  Mustadrak 


dan  ada  tiga  hal  pula  yang  merupakan  kesengsaraan.  Tiga  hal  yang 
merupakan  kebahagiaan  adalah:  (1)  Istri  yang  shalihah,  yang  apabila 
kamu  memandangnya  maka  kamu  akan  merasa  senang,  dan  jika  kamu 
pergi  dia  menjaga  dirinya  dan  hartamu.  (2)  Kendaraan  yang  nyaman 
dikendarai  sehingga  bisa  mengantarkanmu  bertemu  temanmu,  dan  (3) 
Rumah  luas  yang  dilengkapi  dengan  berbagai  perlengkapan  rumah. 
Sedangkan  tiga  hal  yang  merupakan  kesengsaraan  adalah:  (1)  Istri 
yang  apabila  kamu  memandangnya  kamu  akan  kecewa,  lidahnya  suka 
mencaci  dirimu,  dan  jika  kamu  pergi  dia  tidak  bisa  menjaga  diri  serta 
hartamu.  (2)  Kendaraan  yang  lamban,  yang  apabila  kamu 
memukulnya  maka  akan  membuatmu  lelah  dan  apabila  kamu 
mengendarainya  maka  tidak  akan  menyampaikanmu  kepada 
temanmu.  (3)  Rumah  yang  sempit  dan  sedikit  perabotannya.  ”309 

Hadits  ini  sanadnya  shahih  dari  Khalid  bin  Abdullah  Al 
Wasithi  kepada  Rasulullah  namun  hanya  Muhammad  bin  Bukair 
yang  meriwayatkan  hadits  ini  dari  Khalid.  Apabila  dia  benar-benar 
hapal  hadits  ini,  maka  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim. 

SiU  ’J  J  — u/r-uo 

j  p  t.'  j  djji  j1-  Us*. 

Al  °a*  <•*}  Cf-  O*  ’u3- 

J Ij  :  &  Al  Al  Jl  : 

jJj  ^  I^jI  N'  s-**'3"'  31^1  cAl 


309  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Tentang  Muhammad,  Abu  Hatim 
berkata,  'Shaduq  yaghlith  (jujur  tapi  agak  rancu  hapalannya)'.  Sementara  Ya’qub 
bin  Syaibah  berkata,  ‘  Tsiqah\" 


Al  Mustadrak  —  1  339  1 


oIjI  ui)J5  aJ  JIas  <CjUJI  o\j\  j*J  col^Is 

jJl  i  y>r  yy  J  aJLp  aJi!  aJJI  J  y*  j  (jLai  ccLlJi  ^  <J^® 

j^o  J&»  Ojl^l 

2685/14.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Al  Mustalim  bin 
Sa’id  memberitakan  (kepada  kami),  Manshur  bin  Zadzan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Mu’awiyah  bin  Qurrah,  dari  Ma’qil 
bin  Yasar  dia  berkata:  Ada  seorang  laki-laki  datang  kepada 
Rasulullah  ^  dan  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  aku  berkenalan  dengan 
seorang  wanita  cantik,  dia  memiliki  kedudukan  dan  berasal  dari 
keturunan  yang  mulia,  hanya  saja  dia  tidak  dapat  melahirkan,  apakah 
aku  boleh  menikahinya?”  Beliau  lalu  melarangnya. 

Orang  itu  lalu  mendatangi  beliau  lagi  dengan  mengatakan  hal 
yang  sama,  namun  Rasulullah  %  tetap  melarangnya. 

Dia  lalu  mendatangi  beliau  untuk  ketiga  kalinya  dengan 
mengatakan  hal  yang  sama,  maka  Rasulullah  #  bersabda,  "Nikahilah 
wanita  yang  penuh  cinta  kasih  dan  subur,  karena  aku  akan  terbangga 
diri  dengan  (banyaknya  jumlah)  kalian  di  hadapan  umat-umat 
lain.  ”310 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidalc  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

yj  «dll  Xs-  Ljl  y>  J>sj  y)  ^ j~>-\  —  \  o/Y'lA'l 

yi  dJll  Jl S-  l^jijyiA  yj  yi 


3,0  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


|  340  1  —  Al  Mustadrak 


o3-  Jf'  u3-  y*  cs-  ^  ‘ ^  u3-  ijy^ 

01  l41P  <5)1  t^J  S-4^9  t_si'  o3-  LS^  Cj^  l/1  Cl-r4^  L^' 

SoCaSi  r,^ j>-jy  N  1p  Ij  tL>oC  :JU  ^  ls^3  ^  dj-" j 

.  I^i5"”  c->A?rj  151  cc-> yy>-  151  ojLstJlj  ccOl  15) 

2686/15.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepadaku, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  memberitakan  (kepada  kami),  Harun 
bin  Ma’ruf  menceritakan  kepadaku,  Abdullah  bin  Wahb  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Abdurrahman  Al  Jumahi  mengabarkan 
kepadaku,  bahwa  Muhammad  bin  Umar  bin  Ali  bin  Abi  Thalib 
menceritakan  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  (yaitu  Ali  bin  Abi 
Thalib  ■$&),  bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  "Ada  tiga  hal,  wahai  Ali, 
yang  tidak  boleh  kamu  tangguhkan,  yaitu  shalat  apabila  sudah  datang 
waktunya,  jenazah  bila  sudah  telah  hadir  (siap  dimakamkan),  dan 
seorang  janda  apabila  sudah  menemukan  calon  stiami  yang 
sepadan .  ”311 

Hadits  ini  gharib  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

cs*'  J3-  (U*Q  O3-  ( Jf-  ~Wy*1 AV 

01  c-ijUJl  Ujwtp-  J— ^  awI  AjP 

d)l  tl g ip  <ol  {g? j  acuJLp  coj^p  fji 

f.Li5^S/l  \ Ij^stJ  : Jli  4A&  <d)l  *m1  J 


311  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  1  341  | 


2687/16.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Abi  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Sa’id  Al  Kindi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Harits  bin  Imran  Al  Ja’fari 
menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari 
Aisyah  bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  "Pilihlah  (tempat)  untuk 
air  mani  kalian  dan  nikahilah  -wanita  yang  sepadan,  serta 
nikahkanlah  (para  wanita)  dengan  (pria)  yang  sepadan!  ”3 12 

Riwayat  mereka  dikuatkan  ( mutabi )  oleh  Ikrimah  bin  Ibrahim 
dari  Hisyam  bin  Urwah. 

y)  y  p-Jb\ ji\t  y  ~  W/X*\AA 

2688/17.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Abi  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Ziyad  bin  Ayyub  menceritakan 
kepada  kami,  Ikrimah  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami  dari 
Hisyam  bin  Urwah,  lalu  dia  menyebutkan  dengan  sanadnya  sama 
dengan  hadits  sebelumnya.313 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


312  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  dikuatkan  oleh  Ikrimah  bin 
Ibrahim  bin  Hisyam.” 

Dia  lalu  berkata  setelah  Al  Hakim  menilai  hadits  ini  shahih,  “Tapi  Al  Harits 
tertuduh  pendusta,  dan  Ikrimah  dianggap  dha  V/oleh  para  ulama.” 

313  Lih.  no.  2687. 


1342  1  —  Al  Mustadrak 


^  y\  UjJj>-  >  a/ Y  'l  A 

^ji  j  £jb-  cOli o1-  ( ji  ess^  oLul 

CwtSlj  ,jJ  t*Jl  tl^  tl^  LS^  t«--»lI>Jl 

aBI  c5Ca  aJJI  J  y»j  J 15  I  Jl5  t*UP  aMI  ^  toJj  y  ^yi  aUI  Xs- 

.  JUJl  |j_ft  aJ|  0 (^dJl  LJjJl  t_jLw>^>-l  ilM  4dp 


2689/18.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  bin  Al  Hasan  Al 
Faqih  Az-Zahid  menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Yahya  bin 
Ja’far  bin  Zibriqan  menceritakan  kepada  kami,  Zaid  bin  Al  Hubab 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Husain  bin  Waqid  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Abdullah  bin  Buraidah,  dari  ayahnya  dia  berkata:  Rasulullah  H 
bersabda,  "Sesungguhnya  kedudukan  tinggi  yang  dicari-cari  oleh 
penduduk  dunia  adalah  harta  ini.  ”314 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


oi  A*-*  cy.  IA y  <y-  A*  ^  J*  A*  o1. 

0 l^yL^d)  'J*  toSllS  'J*  C t«— Oj-<Jt 
cjLJI  > : p-JL- j  aJLp  amI  ab!  y  j  J 15  i(Jl5  iajlp  auI 


314  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  343  I 


2690/19.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ubaidullah  bin  Abu  Daud  bin  Al 
Munadi  menceritakan  kepada  kami,  Yunus  bin  Muhammad  bin  Al 
Muaddib  menceritakan  kepada  kami,  Salam  bin  Abi  Muthi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari 
Samurah  dia  berkata:  Rasulullah  ||  bersabda,  "Kedudukan  adalah 
harta  dan  kemuliaan  adalah  ketakwaan.  ”315 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

^>~  —Y  •  / Y ^  Y 

J*  y  If\jj  Ji  ,Js-  ^ 

'O-J*  O*  ‘5^  °J*  Cf-  y- 

^  ^  J  J'"" J  C'UP  A»1 

4rw^>- j  l<UJt£-  1*^1? 

2691/20.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Ali  bin  Ziyad  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Musa  Al  Farra  menceritakan  kepada  kami. 
Muslim  bin  Khalid  Az-Zanji  menceritakan  kepada  kami,  Al  Ala'  bin 
Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Hurairah  «&,,  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda,  "Kemuliaan 
seorang  mukmin  ada  pada  agamanya,  kewibawaannya  ada  pada 
akalnya,  dan  kedudukannya  ada  pada  akhlaknya.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


315  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 

316  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Az-Zanji  perawi  yang  dha’if." 


1  344  1  —  Al  Mustadrak 


M  jl p  ^  y'  ^ -yWy'I^Y 

^ji  aAJI  JLP  lIjJ i-  t j^3^.  jU a*Jl  <y  (*-^’^* 

^  c yll4  ^j'  >*  aJ&-  «y  t>^"^'  -M1  “^4^'  ‘pl^f 

AliJlp  ^p  cjl^^jl  -Lp  c^jj'  y  5jy  ^p  c*-*li-S-  cy} 

OIS^J  c^^a-i  JUP  Aj^Jj  <y.  (ji  U'  ^1  ‘^4^  ^jPo J 

A?iJxjlj  LJC.  Cj%-L^J  A-ip  Aill  ^1*3  4lil  <Jj~*’ J  £-*  ' J^-i  ‘^4^’  (J*~? 

_j^_j  Ajp  (j{  py  jAJjJl  4^1  4^-1  *■-**} 

ilJuj  aJLp  Aill  am(  (J y*“ j  c5*^*  oU.y  ®' _y^ 

tAjlj^  yA  t^ijjj  l^Jl  y*^'  alp^  4;J_aL*sJ|  ^  ^Usy j  (_y->  (j-'a  Ol^J 

^  O^  y '  ip  Jhls'y.  p4^-4lt  j*4£^  ^  y£  ls^"  ls^ 

(*J  o^3  p-^'  <_Jl  f*-*yy  i ( 4  p^^y-jZ  j*^*t»'*  ir^*5 

<&'  (/?^J  ^iolp  viJlS  cyjJJl  ^  «&■'  jl  ©*y y  OlT  t(_->l  aJ  pl*j 

Ci-k;  lsJ\S"j  <lfj*&\  y  Jr^  d  S*-'  *4-*  ^'j 

(jjjp-  ^JLjj  4iP  a)SI  ^jy>  aWI  J j-^j  Of-Ur  tS^o J  yj  i»IP  yj  Aij jj>- 
Ol^_j  tlJiJj  L*JLw-  (_$ Ijl5”"  UI  tAjii  c)_j^j  W  ’oJUii  tiiUi  aJ)I  (J_pl 

^j|  j  c4ji»  <^jU  Ol^s  coljl  Ji  aJp  awI  a\>I  J j-^j 

!xi  &  j^i  aSsI  jjjf  !x5}  tjl^i  lifj  ^Ijij  l^TlJ  y£  ^4^ 

Aiil  c5i^>  -Al  J ?4»'  J y^'j  4  ^  l$'J  tCiJUp 

aJj^»j  l)IS^j  t(j4J  p ty*U w?j  (j-o o^-  4ixv?jli  Aj*vjjI 

.4p45^|i  ^  4jJj 


Al  Mustadrak  —  I  345  1 


2692/21 .  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Abdullah 
Al  Bagdadi  mengabarkan  kepada  kami,  Hasyim  bin  Yunus  Al  Ashshar 
menceritakan  kepada  kami  di  Mesir,  Abdullah  bin  Shalih 
menceritakan  t  kepada  kami,  Al-Laits  menceritakan  kepadaku, 
Abdurrahman  bin  Khalid  (yaitu  Ibnu  Musafir)  menceritakan  kepadaku 
dari  Ibnu  Syihab,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair  dan  Amrah  binti 
Abdurrahman,  dari  Aisyah  bahwa  Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  bin 
Abdusysyams  (salah  seorang  yang  turut  serta  dalam  perang  Badar 
bersama  Rasulullah  #)  mengadopsi  Salim  (lalu  menikahkannya 
dengan  putri  saudaranya  yang  bernama  Hindun  binti  Al  Walid  bin 
Utbah  bin  Rabi’ah  bin  Abdusysyams.  Bapaknya  ini  adalah  maula  bagi 
salah  seorang  wanita  dari  kalangan  Anshar),  sebagaimana  halnya  Nabi 
fH  mengangkat  Zaid  sebagai  anak  beliau. 

Pada  masa  jahiliah,  apabila  ada  seseorang  mengangkat  anak, 
maka  dia  dipanggil  dengan  nama  ayah  angkatnya  di  belakang 
namanya,  bahkan  mendapatkan  warisan,  sampai  turun  firman  Allah, 
"Panggilah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama 
bapak-bapak  mereka;  itulah  yang  lebih  adil  pada  sisi  Allah,  dan  jika 
kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak  mereka,  maka  (panggilah 
mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula- 
maulamu....  ”  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  5). 

Setelah  itu  mereka  dikembalikan  kepada  ayah-ayah  mereka, 
dan  bagi  yang  tidak  diketahui  siapa  ayahnya  maka  dia  adalah  maula 
atau  saudaranya  seagama. 

Aisyah  berkata,  "Sahlah  binti  Suhail  bin  Amr  Al  Qurasyi  Al 
Amiri  adalah  istri  Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  bin  Rabi’ah.  Dia  datang 
kepada  Rasulullah  #  setelah  Allah  menurunkan  ayat  tersebut.  Dia 
berkata,  'Wahai  Rasulullah,  kami  menganggap  Salim  sebagai  anak 
kami  sendiri.  Rasulullah  $  juga  sudah  biasa  tinggal  bersamanya 
dengan  Abu  Hudzaifah  di  satu  rumah,  dia  juga  biasa  melihatku 
sementara  aku  memakai  pakaian  keija,  sementara  Allah  sudah 


1  346  |  —  Al  Mustadrak 


menurunkan  wahyu  tentang  mereka  (anak-anak  angkat)  sebagaimana 
yang  engkau  ketahui,  lalu  bagaimana  dengan  ini  wahai  Rasulullah'? 
Rasulullah  %  berkata  padanya,  'Susuilah  dia!'  Dia  pun  menyusui 
Salim  sebanyak  lima  kali  susuan,  sehingga  dia  menjadi  mahram  bagi 
Salim  karena  dianggap  sebagai  anak  sesusuan."317 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Pada  hadits  ini  terdapat  dalil  bahwa  wanita  syarifah  (keturunan 
bani  Hasyim  atau  keturunan  yang  mulia)  boleh  menikah  dengan  setiap 
pria  muslim. 


luA>-  y  ^  \h-k-  cOb»^L* 

Jip  2bt  J of  cilp  4»l  o'Jy  J*  [y  b*  ‘J.A* 

'  '  '  '  i  S  ,  .  (  ,,''***  \ 

IjJlS  t<kjl  JLl®  bi  \yt£j\  c-W^Lj  L  !(JlS 

.£\L^  bis "j 


2693/22.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Asad 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Amr,  dari  Abu 
Salamah,  dari  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  $  bersabda, 
"Wahai  bani  Bayadhah,  nikahkanlah  Abu  Hind  dan  nikahkanlah 
padanya!”  Dia  adalah  seorang  tukang  bekam.318 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


3,7  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 
318  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  347  I 


jj\j  fji  Cf-  \L^~ 

JJ  Al  Jtlp  lL\jb~  ijJ  (J j**Jl  '-Sji-  l'yii  \ji\  ,jj  <^aP 

J  cKh*  O*  ‘v/  J  OH  *^-  ^>-  ‘c5>^' 

jk»  Al  J jLj  01  cilp  Al  of  ^P  y>j  ^ 

caB  (j^2juIj  caB  c-~?-I j  caB  caB  ^Japl  (jA  "cJ^  jt-lAj  *Ap  *dA 

.OLojNI  tJ-»^^*>l  Ais  cab  ^tSlilj 


2694/23.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  dan  Ibrahim  bin 
Ishmah  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
As-Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin 
Yazid  Al  Muqri  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abi  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Marhum,  dari  Sahi  bin  Mu’adz, 
dia  (Mu’adz)  adalah  putra  Anas  bin  Al  Juhani,  dari  ayahnya  <*&, 
bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  "Barangsiapa  memberi  karena  Allah, 
melarang  karena  Allah,  cinta  karena  Allah,  benci  karena  Allah,  dan 
menikah  karena  Allah,  maka  dia  telah  menyempurnakan  iman.  ”319 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


^  abI  xs-  I  — T1 

jlp  lAl  tOjjli  *Jj  tA^C.1  ^l  Jl 

<y'  Cr**  ^ CS-  cOU-L» 

o  f  j  -  **/,  s,  \  *,  \  *.  *  ,  1  *•'  \  ' 

^  I%^IjI  li|  aAp  a»I  abI  oj~» j  (J15  ijli  i*up  Al  ^pj 

319  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

Dalam  hadits  ini  terdapat  redaksi  "dia  telah  menyempurnakan  imannya". 


|  348  1  —  Al  Mustadrak 


2695/24.  Abdullah  bin  Al  Husain  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Harits  bin  Abi  Usamah  menceritakan  kepada  kami, 
Yazid  bin  harun  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin 
Sulaiman  memberitakan  (kepada  kami),  Muhammad  bin  Ajian 
menceritakan  kepada  kami  dari  Watsimah  Al  Bashri,  dari  Abu 
Hurairah  dk,  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda,  "Apabila  telah 
datang  kepada  kalian  orang  yang  kalian  ridhai  akhlak  dan  agamanya, 
maka  nikahkanlah  dia,  dan  jika  kalian  tidak  melakukan  itu,  niscaya 
terjadi  fitnah  di  muka  bumi  dan  kerusakan  yang  meluas.  20 

Hadits  ini  sanadnya  shalnih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


{f-  h*  CS-  ~ 

j!  SjlS  °J*  jj  Js-  'jj 

*  i,'*'*  A  ,  0  ^  ^  a  0  0  9  ^ 

J  j-0  Ifpj-'jfc*  J*  ‘j1**  u1-  Js**  Cfi  u* 

jja^j  01  Ols  ol j*  1  ^ *A»-f  v_-ia s*-  151  4-ip  aWl  Alil 

ofy*l  c4i=^  t^i  ^  e/4" 

^1  ^ jJIpS  C»  c-j1j  J ^  l^J  L^Jl 

320  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Abdul  Hamid  adalah  saudara  Fulaih. 
Abu  Daud  berkata  tentang  dirinya,  'Dia  tidak  tsiqati.  Selain  itu,  Wutsaimah  di 
sini  juga  tidak  dikenal.” 


2696/25.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Quraisy 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Hasan  bin  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abi  Bakr  Al  Muqaddami  menceritakan  kepada 
kami,  Umar  bin  Ali  bin  Muqaddam  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Daud  bin  Al 
Hushain,  dari  Waqid  bin  Amr  bin  Mu’adz,  dari  Jabir  dia  berkata: 
Rasulullah  !§■  bersabda,  ", Apabila  salah  seorang  dari  kalian  hendak 
melamar  wanita,  dan  dia  bisa  melihat  beberapa  hal  yang  dapat 
membuatnya  tertarik  untuk  menikahi  wanita  itu,  maka  lakukanlah!” 

Aku  pun  melamar  seorang  wanita  dari  bani  Sulaim,  lalu  aku 
bersembunyi  di  balik  pepohonan  kurma  agar  dapat  melihat  sesuatu 
yang  membuatku  tertarik  untuk  menikahinya.  Akhirnya  aku  pun 
menikahinya.321 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Pada  bab  ini  Muslim  meriwayatkan  hadits  dari  Yazid  bin 
Kaisan,  dari  Abu  Hazim,  secara  ringkas. 


J  &S-  J  ‘jf  -YI/YHY 

tj?>-  J  *J'  aSi! 

ll)i  C <UP  aWI  (jrjl  (jE’  <■_/**■*  Ol  •kS- 

°J&>\3  L-iil  aIIp  aw'  JJp 

°ja  'jsSi  'JazA  L -iii  : Jl5  01  <J >>-' 


371  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  350  |  —  Al  Mustadrak 


2697/26.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  dan  Ahmad  bin  Ja’far  Al 
Qathi’i  menceritakan  kepadaku,  keduanya  berkata:  Abdullah  bin 
Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Tsabit,  dari  Anas  bahwa 
Mughirah  bin  Syu’bah  meminang  seorang  wanita,  maka  berkatalah 
Rasulullah  ||  kepadanya,  "Pergi  dan  lihat  dulu  orangnya,  karena  itu 
lebih  pantas  untuk  menjadikan  kalian  berdua  langgeng  (dalam 
berumah  tangga).  ’’  Maka  Mughirah  pun  pergi  melihat  wanita  itu, 
kemudian  menyebutkan  persetujuan  wanita  tersebut.322 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Lil  j  — YV/x*\^A 

of  (ji  * ^1  xs-  j  aJJI  xs- 

L  j?  j  j  o  j?  of 

A  x  '  ,  „  ®  (  A  „  ,  *  „  ,  „  t  o  .  >'UZ  , 

4u1p  <5)1  <5)1  J  J—  J  01  r  4JLP-  Atll  tOl  {jf- 

<5)1  c_-i5"  ^  JL  tiJf. yfi j  J~?~\i  j»-j  4~}os> Jl  :Jl3 

cjJil  Sf J  jjtij  dJUl  "J*  Ljj  jL»1  cLJ 

IfcLo  ^  C-jij  Olj  t»w-»jiijl  OJl_J  Cp-lf-l  M  J 

li^lp  015"  01«  t'Jl  lijJili  ^  ^  WL-b 

•J.  iS))  J,  J, 


322  Adz-Dzahabi  dalam  yt /- Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak - 1  351  I 


2698/27.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Haywah  bin  syuraih  mengabarkan  kepadaku:  Al  Walid  bin  Abi 
Al  Walid  mengabarkan  kepadaku:  Ayyub  bin  Khalid  bin  Abi  Ayyub 
Al  Anshari  menceritakan  kepadanya  dari  ayahnya,  dari  kakeknya 
bahwa  Rasulullah  bersabda,  " Sembunyikan  rencana  mengkhitbah 
(tunangan),  lalu  berwudhulah  *  dengan  memperbagus  wudhumu, 
kemudian  shalatlah  sebagaimana  yang  ditetapkan  Allah  kepadamu. 
Selanjutnya  pujilah  Tuhanmu,  agungkan  Dia,  lalu  berdoalah,  'Ya 
Allah,  sesungguhnya  Engkau  mampu  dan  aku  tidak  mampu,  Engkau 
tahu  dan  aku  tidak  tahu,  Engkaulah  Yang  Maha  Tahu  segala  yang  tak 
tampak  (gaib).  Apabila  engkau  anggap  si  fulanah  (sebutkan  nama 
perempuan  itu)  adalah  baik  bagiku  dan  agamaku,  baik  pula  untuk 
dunia  dan  akhiratku,  maka  takdirkanlah  dia  untukku.  Tapi  apabila 
yang  lain  lebih  baik  bagiku,  untuk  agama,  dunia,  serta  akhiratku, 
maka  takdirkanlah  dia  (wanita  tersebut)  kepadaku' T*1* 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

jj  fii*  y  tfSb-'-YA /rm 

jS>  i C-oU  [^P  J)  y 

of y\  '^yj±  0*  z\'J\  'fLj  a!1p  &\  01  cilp  *»1  ^ 

Jl 

°y  (JS”T  Y  icJLii  ?0tAs  •— Jf-^9  -Jl* 

<_i 9 j  ^  :JlS  C&h  4j 

323  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


1352  |  —  Al  Mustadrak 


: JlS  jljp  jL-iJ  IfcUj  ^  ’dJl5  |*-> 

/ 

2699/28.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  #>,  bahwa  Nabi  #  ingin  menikahi 
seorang  wanita,  maka  beliau  mengutus  seorang  wanita  terlebih  dahulu 
untuk  melihatnya.  Beliau  berpesan  (kepada  utusannya  itu),  "Cium  bau 
mulutnya  dan  lihat  kedua  urat  keting  (di  atas  tumit,  di  bawah  perut 
betis)nya.  ” 

Wanita  utusan  Nabi  ini  pun  datang  ke  keluarga  si  wanita. 
Mereka  berkata,  "Maukah  kau  kami  hidangkan  makanan,  wahai 
Ummu  fulan?"  Dia  menjawab,  "Aku  hanya  mau  dihidangkan  oleh  si 
fulanah."  Si  fulanah  ini  pun  naik  ke  atas  rak  milik  mereka,  dan  dia 
(wanita  utusan  Nabi  H)  dapat  melihat  urat  di  atas  tumitnya.  Dia  lalu 
berkata,  "Ciumlah  aku,  wahai  fulanah!"  Dia  pun  menciumnya,  dan 
diketahuilah  bau  mulut  si  fulanah  ini. 

Wanita  utusan  Nabi  ini  lalu  melaporkannya  kepada  Rasulullah 

H-324 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

J AiSi  J-P  jj!  —  Y^/TY*  * 

•  s*** 

324  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  353  I 


j£- 

Al  JL^  Al  J_^j  JU  :Jl5  C-UP  Aisl  ^»j  Ijij*  ^>\  j*  C^^JI 

.<li>  Y|  i^isw-oJl  ^Jljll  Y  Yl  IpH*>j  5^" 

2700/29.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani 
menceritakan,  kepada  kami,  Ali  bin  Hasan  Al  Hilali  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ma’mar  menceritakan  kepada  kami. 

Habib  Al  Muallim  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin 
Syu’aib,  dari  Sa’id  Al  Maqburi,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata: 
Rasulullah  #  bersabda,  "Tidak  boleh  menikahi  pezina  yang  sudah 
dihukum  cambuk  kecuali  dengan  yang  sama  dengannya  pula.  ”325 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


djb~  cjL ji  J  bf  t'j^A-i  jJ  ^i  iijb-  -r «/tv.  n 

jJLp  ^  Al  -lIp  <-l*1-  j> 

Al  ^  o*  ^  o*  ‘V-i*-5,  ^ 

c<J|Ip  JISj  cA^IIj  <^jll-Yl  015^  caA- 

ll  :oii3  ^11- j  aJp  Al  ^^l  (_Ji  c-jbni  :Jli  tAliwtvs  cJlS*j 

Y)  V  icJjii  -J^5  ?<3^  ^-^l  dj*- j 

^  ^  05^11"  -jeAJ*  J*  <j>i)  YjU>^i  Y 

Y  *  Jl5j  ipll-j  ^Ip  *mI  (_5^  ^  Jj-*  j  JLp 


325  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


1  354  1  —  Al  Mustadrak 


2701/30.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah 
bin  Al  Akhnas  menceritakan  kepadaku  dari  Amr  bin  Syu’aib,  dari 
ayahnya,  dari  kakeknya  bahwa  Martsad  bin  Abi  Martsad  Al 
Ghanawi  %  membawa  para  tawanan  di  Makkah.  Di  Makkah  ada 
seorang  pelacur  bernama  Anaq.  Sementara  itu  Anaq  adalah  teman 
wanitanya.  Dia  berkata:  Aku  mendatangi  Nabi  0  dan  berkata,  "Wahai 
Rasulullah,  bolehkah  aku  menikahi  Anaq?”  Beliau  hanya  terdiam 
sampai  turun  ayat,  "Pezina  laki-laki  tidak  boleh  menikah  kecuali 
dengan  pezina  wanita  atau  wanita  musyrik,  dan  pezina  wanita  tidak 
boleh  menikah  kecuali  dengan  pezina  pria  atau  pria  musyrik  dan  itu 
diharamkan  bagi  orang  yang  beriman.  ”  (Qs.  An-Nuur  [24]:  3). 
Rasulullah  0  membacakanya  kepadaku,  lalu  bersabda,  "Jangan 
nikahi  dia!”™ 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


cWyi  jup  'J  Jl  ir^f  -n/rv.Y 

'J  U J  <.J*  J  'J  iii  aIIp  'J 

J ^  Al  J* y  ^  o*  c 

'  "  o  -  0  S  r  ,%^  ***,,*,  ,  o',  \ 

tlilv? J  'yp  IzJ&S*  Ols  J  y£»J  I J yi  aill 

o  yi  ^  Otj 

2702/31.  Abu  Abdillah  bin  Muhammad  bin  Abdullah  Az- 
Zahid  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan 


6  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  |  355  I 


kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Yunus 
bin  Abi  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Burdah,  dari  Abu 
Musa  bahwa  dia  mendengar  Nabi  #  bersabda,  "Anak  yatim  harus 
dimintai  perintahnya  (untuk  menyetujui  lamaran),  jika  dia  diam 
berarti  dia  setuju,  namun  jika  dia  tidak  mau  maka  tidak  ada  paksaan 
baginya.  ”327 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

'J,  jilki  bf  c OjL'  'J  alki  iSb-  -r  y/y  v  *  r 

"^p  tt-oi  ^  tdijJi  J)  ^  Aiil  -Cp 

cUilp  aSll  ^je>j  Js-  ^  Ji 

<1 p  aSil  jJlU»  Ollip 

01  ji-U-J  4!1p  4»1  aki  caSllj 

24^4-  liU  c-lliJl  l_p«SoJ  Y  :J15j 

.4*^  J.  ‘Orfr’M 

2703/32.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Abi  Fudaik  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ibnu  Abi  Dzi'b,  dari  Umar  bin  Husain,  dari  Nafi,  dari  Ibnu 
Umar  bahwa  dia  menikahi  putri  pamannya  yaitu  Usman  bin 
Mazh’un,  dia  berkata:  Ibunya  pergi  menghadap  Nabi  #  dan  berkata, 
"Sesungguhnya  putriku  ini  dipaksa,  demi  Allah.”  Akhirnya  Nabi  0 
memerintahkannya  untuk  menceraikan  istrinya  itu,  lalu  Ibnu  Umar 


327  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  356  1  —  Al  Mustadrak 


pun  menceraikannya.  Beliau  kemudian  bersabda,  “ Jangan 
menikahkan  wanita  hingga  minta  persetujuannya ,  jika  dia  diam 
berarti  dia  mengizinkan.  ”  Setelah  itu  dia  dinikahi  oleh  Mughirah  bin 
Syu’bah.328 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


J  \£&.  c^-ydi  J  Jdk;  if£.f  -rr/rv .  t 

IIjJLs-  X*UJ>  'j!  ^  fji 


ccJp£-  J  0^0'  ^  Ji 

C-J15  abI  c-s»_ jJ  :oJli  j  Cj p 

a&1  0 ^  Ollk  51^.1  ^jS/1  o*  j*.  ^ 


cyi  01  :cJl5  S/l  cab!  J  j-* j  l£'  OJJij  ^ 

OJLll  ab!  jjli-  1— 2jjl  ;oJlS  ? _^Jl  •  (Jk5  .  1~j  o*y>  Olj  l^^j 

c-ij  :cJU  ^i^-dll  t>*J  ^  (_ $j°j 


^^ydli  :Jli  .aIIp  oil  C»  (Jif-  dA^Olj  dij  Ji  (J«l5  ^ 

Jiol  liU*  t Cf  Ij  :IlJUs  ^>1  o~>  cJkjj  cll-gj 

jjd»  J  4;Ip  aBI  ABl  J  J**  J  yk»jl  tjjS^Jlj  J^^l  (0£  ^1 

jX*j  aIIp  ii  Jte  aBI  J J  :Jli  .Addlp  4lip  Li^f 

.jjU-A»  'M  CAj>cS»\jl3  C Alpjj 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |~357l 


2704/33.  Makhlad  bin  Ja’far  Al  Baqarhi  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin 
Yahya  bin  Sa’id  Al  Umawi  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  bin  Alqamah 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abdurrahman  bin  Hathib 
menceritakan  kepada  kami  dari  Aisyah  «$,  dia  berkata:  Ketika 
Khadijah  wafat,  Khaulah  binti  Hakim  bin  Umayyah  bin  Al  Awqash 
(istri  Usman  bin  Mazh’un  %),  yang  saat  itu  sedang  di  Makkah, 
berkata,  “Wahai  Rasulullah,  tidakkah  engkau  ingin  menikah  lagi?” 
Beliau  bertanya,  “Dengan  siapa?"  Dia  menjawab,  “Jika  engkau  mau 
maka  bisa  dengan  gadis,  dan  jika  engkau  mau  maka  bisa  pula  dengan 
janda."  Beliau  bertanya  lagi,  "Kalau  yang  gadis,  siapa?”  Dia 
menjawab,  "Putri  makhluk  Allah  yang  paling  engkau  cintai,  yaitu 
Aisyah  binti  Abu  Bakar  Beliau  bertanya,  "Kalau  dengan  janda?  ” 
Dia  menjawab,  "Saudah  binti  Zam’ah  bin  Qais,  dia  sudah  beriman 
kepada  engkau  dan  menjadi  pengikut  apa  yang  engkau  ajarkan  saat 
ini.”  Beliau  berkata,  "Pergilah  dan  katakan  itu  kepada  keduanya!” 

Dia  pun  mendatangi  rumah  Abu  Bakar  dan  berkata,  "Wahai 
Abu  Bakar,  entah  apa  yang  dimasukkan  Allah  ke  dalam  rumahmu  ini 
berupa  kebaikan  dan  berkah.  Rasulullah  &  mengutusku  untuk 
meminang  putrimu,  Aisyah.”  Dia  menjawab,  "Panggilkanlah 
Rasulullah  0  kepadaku.” 

Khaulah  pun  memanggil  Rasulullah  0,  lalu  Abu  Bakar 
menikahkan  beliau  dengan  Aisyah.  Ketika  itu  Aisyah  berusia  tujuh 
tahun.329 

Hadits  ini  sanadnya  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


3?9  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  358  |  —  Al  Mustadrak 


kj£ji  ^-uii  'J  jU-ui»  -ri/rv.o 

«y  c^Jli.131  pj£-  jj  J^u‘  ‘3Vh 

Jp'j  *J  “J’  ‘&0?  O*  ^  O*  ‘^0  0*“°^'  ‘JsP  iji 

«Oli  ^^JUa»  A&I  J  j— j  P^-J  _jd  'P2^  :  Jl5  CAiP  A\ji 

,[^s>rjj»  Js*  Lg-Ja^c 3  5 jijv9  Lg->|  Ij*dl-j 

2705/34.  Abu  Al  Abbas  Al  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyari 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Muhammad  bin  Musa  bin 
Hatim  Al  Basyani  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Hasan  bin 
Syaqiq  menceritakan  kepada  kami,  Husain  bin  Waqid  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Buraidah,  dari  ayahnya  i$fe,  dia 
berkata:  Abu  Bakar  dan  Umar  meminang  Fathimah,  maka  berkatalah 
Rasulullah  #,  " Dia  masih  terlalu  kecil.  ”  Lalu  datang  Ali 
meminangnya,  dan  beliau  menikahkannya  dengan  Ali.330 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

jj\  L —Y  o  j Y  V  • 'l 

.5Uk»  iji  J £jb-  tjj*-! 

^1  ULti-  cJjL>c*  illppaJl  jvyslp  y\  luji-  t(_£ j*— g-=s*Jl  ^ym 

tJlS  ns \£S=>~  :  J jl)  fji  OU-Lw  :  Jli  c 0> ^=>r- 

i~  L^jlp  aUI  A^iJlp  C^*^-**>  :J>. 

330  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  359  I 


[^3  j  051  jIju  51  j*\  lljl  :  J  j  4-Ip  amI  am!  J  y  j 

OB  cjkb'  cJ^VJ  4^-^  4^^ 

.iJ  N  ^jj  OUaL-J^  Ij^r-lIiJ  01 J  d3£Cj\ 

2706/35.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Muhammad  bin  Mu’adz 
menceritakan  kepada  kami. 

Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  juga  mengabarkan  kepada 
kami  di  Hamdan,  Muhammad  bin  Al  Jahm  As-Samuri  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  (Muhammad  bin  Mu’adz  dan  Muhammad  bin 
Al  Jahm)  berkata:  Abu  Ashim  Adh-Dhahhak  bin  Makhlad 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Sulaiman  bin  Musa  berkata:  Az-Zuhri 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Urwah 
berkata:  Aku  mendengar  Aisyah  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  #  bersabda,  "Wanita  mana  saja  yang  menikah  tanpa  izin 
walinya,  maka  nikahnya  batil,  nikahnya  batil,  nikahnya  batil.  Jika  dia 
sudah  disetubuhi  maka  dia  berhak  mendapatkan  mahar  lantaran  apa 
yang  sudah  dia  alami  (persetubuhan).  jika  mereka  (para  wali) 
berselisih,  maka  sultan  (penguasa)  adalah  wali  bagi  orang  yang  tidak 
mempunyai  wali.  ”331 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Abu  Ashim  di  sini  dikuatkan  oleh  Sulaiman  bin  Musa  yang 
menyebutkan  mendengarnya  Ibnu  Juraij  dari  Sulaiman  bin  Musa  dan 
mendengarnya  Sulaiman  bin  Musa  dari  Az-Zuhri.  Juga  ada 

331  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Abu  Ashim  mendengar  hadits  ini 
darinya  Demikian  pula  Abdurrazzaq,  Yahya  bin  Ayyub,  dan  Hajjaj  bin 
Muhammad.  Semua  mendengar  dari  Ibnu  Juraij  dengan  penjelasan  bahwa  dia 
mendengarnya  langsung  dari  Az-Zuhri.  Ini  tidak  dapat  dirusak  (illah)  meski 
seorang  tsiqah  terkadang  lupa.” 


1  360  1  —  Al  Mustadrak 


Abdurrazzaq  bin  Hammam,  Yahya  bin  Ayyub,  Abdullah  bin  Lahi’ah, 
dan  Hajjaj  bin  Muhammad  Al  Mishshishi. 

Hadits  Abdurrazzaq  adalah: 


yi  Y*\/Y  V  •  Y 

.OliLi  c'toJL» 

cJL yj  «Oli  Lj J^>-  ^ gip 

j^>-\  ijgz± J>r  U  tc JljjJl  A.P 

4JJI  4-5Jlp  <1)1  o  <_*rfjll  u*-  *  J  ^  0  C^r*  ^  iiS^1ya 

.o y>xj  J  aJLp  aUI  (_5^s<9  (J J"* J 


2707/36.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Salamah  dan  Muhammad  bin  Syadzan 
menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Ali  Al  Hafizh  juga  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah 
bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan 
(kepada  kami),  Ibnu  Juraij  memberitakan  (kepada  kami),  Sulaiman  bin 
Musa  mengabarkan  kepadaku:  Az-Zuhri  mengabarkan  kepadanya: 
Urwah  bin  Az-Zubair  mengabarkan  kepadanya:  Aisyah 
mengabarkan  kepadanya  dari  Rasulullah  dengan  makna  hadits 
yang  sama.332 

Hadits  Yahya  bin  Ayyub: 


332  Lih.  no.  2706. 


Al  Mustadrak  —  1  361  | 


I Ji  <LJLaJl  OLo-Lw  ^  — T’y/yV  •  A 

Cj*j j»  X***»  UjJ^-  c^-o.^1  llfj  (^»I— Jl  ^Ip 

^jj  OLaJL-  01  l£tJ i‘~Jji^  Cf-  LS*5^  ^ 
:cJli  O4I p  Aili  aJujLp  ^jP  COJjP  (jp  oh' 

Oli  <  1  g -j J  031  jt?°.  aJLp  aJJI  aUI  l)_^*j  ijli 

i_jCsI  CLj  li l^JLi  L^j L^s»l  Oli  tc->l jA  Jisl j  l^>-lSos  d-ix$o 

.<3  'i!  ^  OUaA— Jli  t Jj»^a\  Oli  i\^A 

2708/37.  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami  di  Baghdad,  dia  berkata:  Muhammad  bin  Ismail  As-Sulami 
membacakan  kepadaku  dan  aku  mendengarkan,  Sa’id  bin  Abi 
Maryam  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ayyub  memberitakan 
(kepada  kami),  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepadaku  bahwa  Sulaiman 
bin  Musa  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepadanya,  Ibnu  Syihab 
mengabarkan  kepadaku  dari  Urwah,  dari  Aisyah  «$,,  dia  berkata: 
Rasulullah  #  bersabda,  "Seorang  wanita  tidak  boleh  dinikahi  tanpa 
izin  walinya,  jika  dia  tetap  dinikahi  maka  nikahnya  batil.  ”  Tiga  kali 
beliau  ucapkan.  "Jika  dia  sudah  terlanjur  disetubuhi  maka  dia  berhak 
mendapatkan  mahar  disebabkan  hal  itu.  Jika  mereka  berselisih,  maka 
sultan  (penguasa)  adalah  wali  bagi  mereka  yang  tidak  memiliki 
wali ,”333 

Hadits  Hajjaj  bin  Muhammad: 

Q3  ^J^jpbLu»!  iJl  t3l^-*i  ,y.  j^>.  el^J^ti  — TA/YV  *  ^ 

333  Lih.  no.  2706. 


[3621  —  Al  Mustadrak 


Jup  Jj\  lIjjA-  y  y)  y jA. J 


^  Al 


*{J&  y  {4*Q  l«J^  Cf-  jA  A  <jjAj 

CW'  A  y  ‘l5^  <J-  LS^  *4^  CL5^^' 

'0yj>  b\  S>f  c  ^>4^  ji*  ^  o3’  OlllL,  yjA  <-pyr 

aIIp  ai  JlA>  *Js\  of  t4?^-f  4^  <&'  <^'  ‘°j~A 

lA  G>/ 4^*  4Jj  c^JA^LT  4>-l5!oi  4ilj  <331  ^*j  cA-eS^j  51  ^»1  lAl  : Jli 

.4!  j  ^  (^.J  OUaJLJli  Ij_j3sd-il  Dls  c4*^  ‘-r’^fl 

2709/38.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Qutaibah  memberitakan  (kepada  kami). 


Abu  Yahya  Ahmad  bin  Muhammad  As-Samarqandi  juga 
mengabarkan  kepadaku.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Nashr 
menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Amr  bin  Ja’far  Al  Adi  juga  mengabarkan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Ali  Adz-Dzuhli  menceritakan  kepada  kami,  mereka 
berkata:  Yahya  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin 
Muhammad  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Ibnu  Juraij,  Sulaiman 
bin  Musa  mengabarkan  kepadaku,  bahwa  Ibnu  Syihab  mengabarkan 
kepadanya:  Urwah  mengabarkan  kepadanya:  Aisyah  #,  mengabarkan 
kepadanya,  bahwa  Nabi  ||  bersabda,  "Wanita  mana  saja  yang 
menikah  tanpa  seizin  walinya  maka  pernikahannya  batil,  dan  dia 
berhak  mendapatkan  mahar  dari  apa  yang  dia  terima  apabila  telah 
digauli.  Jika  mereka  berselisih  maka  sultan  (penguasa)  adalah  wali 
bagi  yang  tidak  punya  wali.  ” 


334  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Husain  bin  Hasan  bin  Ayyub 
mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Hatim  Muhammad  bin  Idris  Ar-Razi 


Al  Mustadrak  —  1  363  | 


Hadits  ini  shahih  tsabit  dengan  riwayat  para  Imam  yang  teliti, 
yang  satu  sama  lain  mendengar  secara  langsung,  sehingga  riwayat  ini 
tidak  bisa  dirusak  oleh  hadits  Ibnu  Ulayyah  yang  bertanya  kepada 
Ibnu  Juraij  dan  Ibnu  Juraij  berkata  bahwa  dia  pernah  bertemu  dengan 
Az-Zuhri  menanyakan  hadits  ini  tapi  Az-Zuhri  justru  menyatakan  dia 
tidak  tahu  hadits  itu.  Bisa  saja  seorang  tsiqah  yang  hafizh  lupa  dengan 
haditsnya  setelah  dia  pernah  menceritakan  kepada  orang  lain,  dan  hal 
ini  biasa  saja  dilakukan  oleh  beberapa  orang  hafizh  hadits. 

Al  Husain  bin  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan  kepada  kami. 
Abu  Hatim  Muhammad  bin  Idris  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami, 
dia  berkata:  Aku  mendengar  Ahmad  bin  Hanbal  disebutkan  kepadanya 
cerita  Ibnu  Ulayyah  yang  menyebutkan  hadits  Ibnu  Juraij  tentang 
tidak  sahnya  nikah  tanpa  wali,  Ibnu  Juraij  berkata,  "Aku  bertemu 
dengan  Az-Zuhri  dan  menanyakan  tentang  hadits  ini,  tapi  dia  tidak 
mengetahuinya,  dan  dia  memuji  Sulaiman  bin  Musa.” 

Ahmad  bin  Hanbal  berkata,  "Sesungguhnya  Ibnu  Juraij 
memiliki  beberapa  kitab  yang  tersusun,  namun  dalam  kitab-kitabnya 
tidak  terdapat  kisah  Ibnu  Ulayyah  dari  Ibnu  Juraij.” 


menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ahmad  bin  Hanbal 
disebutkan  kepadanya  cerita  Ibnu  Ulayyah  yang  menyebutkan  hadits  Ibnu  Juraij 
tentang  tidak  sahnya  nikah  tanpa  wali,  Ibnu  Juraij  berkata,  ”Aku  bertemu  dengan 
Az-Zuhri  dan  bertanya  kepadanya  tentang  hadits  ini,  namun  dia  tidak 
mengetahuinya,  lalu  dia  memuji  Sulaiman  bin  Musa.” 

Ahmad  bin  Hanbal  berkata,  "Sesungguhnya  Ibnu  Juraij  memiliki  beberapa  kitab 
yang  tersusun,  namun  ini  tidak  disebutkan  sama  sekali  dalam  kitab-kitabnya.” 
Maksudnya  adalah  cerita  yang  disebutkan  oleh  Ibnu  Ulayyah  tersebut. 

Yahya  bin  Ma’in  berkata,  "Tidak  ada  yang  mengucapkan  itu  kecuali  Ibnu 
Ulayyah.  Sebenarnya  Ibnu  Ulayyah  menyodorkan  kitab  Ibnu  Juraij  kepada 
Abdul  Majid  bin  Abdul  Aziz  bin  Abi  Rawwad  yang  kemudian  membetulkannya 
untuk  Ibnu  Ulayyah  ini.  Tapi  dia  sendiri  tidak  pernah  mendengar  langsung 
kepada  Ibnu  Juraij.” 

Baqiyyah:  Aku  mendengar  Syu’aib  bin  Abi  Hamzah  berkata,  Az-Zuhri  berkata 
kepadaku,  ”Makhul  dan  Sulaiman  bin  Musa  datang  kepadaku,  dan  demi  Allah, 
Sulaiman  bin  Musa  adalah  orang  yang  paling  hapal  di  antara  mereka  berdua.” 


|  364  |  —  Al  Mustadrak 


Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
berkata:  Aku  mendengar  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  berkata: 
Aku  mendengar  Yahya  bin  Ma’in  berkata  tentang  hadits  mengenai 
tidak  sahnya  nikah  tanpa  wali,  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Juraij. 
Aku  berkata  kepadanya:  Ibnu  Ulayyah  berkata:  Ibnu  Juraij  berkata: 
Aku  bertanya  kepada  Az-Zuhri  tentang  hadits  ini,  tapi  dia  berkata, 
"Aku  tidak  menghapalnya."  Yahya  bin  Ma’in  pun  berkata,  "Tidak  ada 
yang  mengucapkan  itu  kecuali  Ibnu  Ulayyah.  Sebenarnya  Ibnu 
Ulayyah  hanya  memperlihatkan  (memberikan)  kitab-kitab  Ibnu  Juraij 
kepada  Abdul  Majid  bin  Abdul  Aziz  bin  Abi  Rawwad,  yang  kemudian 
membetulkannya  untuk  Ibnu  Ulayyah  ini.  Tapi  dia  sendiri  tidak 
pernah  mendengar  langsung  dari  Ibnu  Juraij.” 

Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Bakar  bin  Raja  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Al  Mushaffa  menceritakan  kepada  kami,  Baqiyyah  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’aib  bin  Abi  Hamzah  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Az-Zuhri  berkata  kepadaku,  "Makhul  mendatangi  kami 
bersama  Sulaiman  bin  Musa.  Demi  Allah,  Sulaiman  bin  Musa  adalah 
yang  paling  kuat  hapalannya  di  antara  kedua  orang  ini.” 

Al  Hakim  berkata,  "Kami  kembali  kepada  asal  (mereferensi 
dari  kitab  asli),  yang  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  memasukkannya 
ke  dalam  dua  kitab  mereka,  yaitu  hadits  Abu  Ishaq  dari  Abu  Burdah, 
dari  Abu  Musa." 

'J*  J  ^  . 

i 

1  . 


Al  Mustadrak  —  |  365  1 


^  o*  *4^ 

*^p  c^djl  jlp  OUjcfil  lIi~L>-  tSjlS  ^  OL*X* 

^y  J 'd*  ^'J  J  'd*  ‘3^-1  J  o^  4^jj^  olS--J 

Y)  £-l£i  Y  -  Jl*  jU^*J  *“'  <j£»  J ij-*. J  ‘j'  *#* 

’U* 


2710/39.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  dan  Abu 
Ahmad  Bakr  bin  Muhammad  Ash  Shairafi  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  betkata:  Abu  Qilabah  bin  Abdul  Malik  bin  Muhammad  Ar- 
Raqqasyi  menceritakan  kepada  kami. 

Makhlad  bin  Ja’far  Al  Baqarhi  mengabaikan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Hasyim  Al  Baghawi  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  (Abdul  Malik  dan  Ibrahim)  berkata:  Sulaiman  bin  Daud 
menceritakan  kepada  kami,  An-Nu’man  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami  dari  Syu’bah  dan  Sufyan  Ats-Tsauri,  dan 
Abu  lshaq,  dari  Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa  bahwa  Rasulullah  # 
bersabda,  "Tidak  ada  pernikahan  kecuali  dengan  wali.  ” 

An-Nu’man  bin  Abdussalam  menggabungkan  antara  Ats- 
Tsauri  dengan  Syu’bah  pada  sanad  hadits  ini,  dan  dia 
menyambungkan  sanadnya  dari  mereka  berdua,  sedangkan  Nu’man 
ini  sendiri  adalah  orang  yang  tsiqah  tepercaya. 

Ada  beberapa  orang  (jamaah)  tsiqah  yang  meriwayatkannya 
dari  Ats-Tsauri  secara  sendiri  ( tafarrud  riwayah).  Begitu  juga  dari 
Syu’bah.  Mereka  semua  menyebutkannya  secara  maushul  (sanad-nya 
bersambung)  dan  itu  semua  tempat  keluarnya  (jalur  periwayatan)  pada 
pembahasan  ini  yang  didengarkan  oleh  sahabatku  dariku,  dan  itu 
semua  tidak  perlu  diulang  di  sini.  Adapun  kakek  Isra' i  1  bin  Yunus  bin 
Abi  I«thaq  yang  tsiqah  dan  hujjah  dalam  hal  hadits  yaitu  Abu  Ishaq 
menyebutkannya  pula  dan  tidak  ada  perbedaan  riwayat  darinya  bahwa 


13661  —  Al  Mustadrak 


dia  menyebutkan  sanad  hadits  ini  secara  bersambung  (sampai  kepada 
Rasulullah#).335 

JLo_?-l  ^yj  ^lldl  y\  oUj-X^~  — 1  •  /  Y  V  ^  ^ 

^  (Jjl ^-»1  Ljl  CjJJJi  ^siaJl  ( jLsbJI  ^-fp  ^  J' 

LjjL-  JU^*  .3Lx-»1  fjP 

jj  Jh\  jlLpj  c^-uil  jj  12^»-  c^LvJ'  '(j\^L>\ 

^1  °J&  'Nli  C(_5^>- 

j  LJL»  LjJ^-  i4JLaJI  OL-jL»  ^yj  JJ>-I  U^pIj 

"^p  tjjl^!»l  GjL-  tJ-plUl  ^  ctllL  odp  c(_sk5»l^li 

.  t3Lw*l 

Jilli-  ^  JUj>c»  l2.xi~  jjJ-J'  y}  b 

J*"!  jtlL-  ^  aJ>-1  ILa^- 

jji  jj'j  t'uilll  OLJLL»  JJ>-1  Ij j»>-\y 
\Jjb-  t^Jjl^Ji  jlStJl  Jl»p  ^  Lll  ccj_^a*j  ^  Lja>-  :*i|U 

^1  °^p  ioSy'  ^1  jp  ijlkl»}  °^p  ^ 


335  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “An-Nu’man  perawi  yang  tsiqah.” 

Al  Munawi  dalam  Al  Faidh  berkata,  “Al  Hakim  meriwayatkan  dengan  panjang 
lebar  dalam  men-takhrij  berbagai  jalur  hadits  ini,  lalu  dia  berkata,  ‘Dalam  bab  ini 
ada  pula  riwayat  dari  Ali'.  Dia  lalu  menyebutkan  30  orang  sahabat.  Ad-Dimyathi 
telah  menulis  artikel  khusus  tentang  semua  jalan  hadits  ini." 

Al  Mushannif  (As-Suyuthi)  berkata,  “Hadits  ini  mutawatir." 


Al  Mustadrak  —  1  367  1 


Y  i^-^j  aJ^-  ^  i^^9  ^1  dj~*j  Jbi  r<Jl 5  caip  ajjI  ^pj 

■j*\ 

2711/40.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  An-Nadhr  bin  Syamil  menceritakan  kepada  kami,  Isra'il 
bin  Yunus  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abu  Ishaq. 

Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada 
kami,  Hisyam  bin  Al  Qasim  dan  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Isra'il  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abu  Ishaq. 

Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Sulaiman  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Ghassan  Malik  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Isra'il 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq. 

Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Khalid  Al  Himshi  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Khalid  Al  Wahbi  menceritakan  kepada  kami,  Isra'il 
menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  dan  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al 
Imam  mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Muhammad  bin 
Ya’qub  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  Al 
Haritsi  memberitakan  (kepada  kami),  Thalq  bin  Ghannam 
menceritakan  kepada  kami,  Isra'il  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abu  Ishaq,  dari  Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa  dia  berkata: 
Rasulullah  0  bersabda,  "  Tidak  ada  pernikahan  tanpa  wali.  ”336 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.” 


[  368  |  —  Al  Mustadrak 


Semua  sanad  ini  shahih,  dan  kami  menyebutkannya  dengan 
sanad  yang  tinggi  dari  Isra'il,  yang  para  Imam  terdahulu 
menyebutkannya  secara  bersambung  meski  meriwayatkan  dengan 
sanad  nazil  (banyak  perawi)  dari  Israil,  seperti  Abdurrahman  bin 
Mahdi,  Waki,  Yahya  bin  Adam,  dan  Yahya  bin  Zakariya  bin  Abi 
Za'idah.  Mereka  semua  menghukumi  hadits  ini  shahih. 

Aku  mendengar  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  di 
Bukhara  berkata:  Aku  mendengar  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib 
Al  Hafizh  berkata:  Aku  mendengar  Ali  bin  Abdullah  Al  Madini 
berkata:  Aku  mendengar  Abdurrahman  bin  Mahdi  berkata,  "Isra'il 
hapal  hadits  Abu  Ishaq  sebagaimana  dia  menghapal  surah  Al 
Faatihah.” 

Aku  mendengar  Abu  Al  Hasan  bin  Manshur  berkata:  Aku 
mendengar  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ishaq  berkata:  Aku  mendengar 
Abu  Musa  berkata:  Abdurrahman  bin  Mahdi  menganggap  tsabit  hadits 
Isra'il  dari  Abu  Ishaq  tentang  tidak  sahnya  nikah  tanpa  wali. 

Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syaibani  menceritakan 
kepadaku,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hasan  menceritakan  kepada 
kami,  Hatim  bin  Yunus  Al  Juijani  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Aku  bertanya  kepada  Abu  Al  Walid  Ath-Thayalisi,  "Apa 
pendapat  Anda  tentang  nikah  tanpa  wali?"  Dia  menjawab,  "Tidak 
boleh.”  Aku  bertanya  lagi,  "Apa  hujjah  untuk  itu?"  Dia  menjawab, 
"Qais  bin  Rabi  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abu 
Burdah,  dari  ayahnya." 

Aku  berkata,  "Sesungguhnya  Ats-Tsauri  dan  Syu’bah 
meriwayatkan  hadits  itu  secara  mursal."  Dia  menjawab,  ’Tsrail 
menguatkan  ( mutabi 'j  Qais  dalam  meriwayatkannya  dari  Abu  Ishaq. 
Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan  kepadaku,  Muhammad 
bin  Al  Mundzir  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  bin  Jabalah  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Ali 


Al  Mustadrak  —  |  369  | 


bin  Al  Madini  berkata,  "Hadits  Isra'il  shahih  mengenai  tidak  sahnya 
nikah  tanpa  wali.” 

Aku  mendengar  Abu  Al  Hasan  bin  Manshur  berkata:  Aku 
mendengar  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ishaq  sang  imam  berkata:  Aku 
bertanya  kepada  Muhammad  bin  Yahya  tentang  masalah  ini,  dia 
menjawab,  "Menurutku  hadits  Isra'il  shahih .”  Lalu  aku  berkata, 
"Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Syarik."  Dia  bertanya,  "Siapa  yang 
meriwayatkannya?”  Aku  menjawab,  "Ali  bin  Hujr  yang  menceritakan 
kepada  kami.”  Lalu  aku  sebutkan  pula  hadits  Yunus  dari  Abu  Ishaq 
dan  aku  berkata  kepadanya,  "Tapi  bukankah  Syu’bah  dan  Ats-Tsauri 
meriwayatkannya  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abu  Burdah  secara  mursal  dari 
Nabi  #?”  Dia  menjawab,  "Ya,  memang  Al  Bukhari  dan  Muslim 
meriwayatkan  seperti  itu.  Mereka  biasa  meriwayatkan  secara  mursal 
sampai  nanti  ada  yang  bertanya  kepada  mereka  barulah  mereka 
menyebutkannya  secara  bersambung.” 

Aku  mendengar  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  Al 
Anazi  berkata:  Aku  mendengar  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  berkata: 
Aku  bertanya  kepada  Yahya  bin  Ma’in,  "Apakah  Yunus  bin  Abi  Ishaq 
yang  lebih  Anda  sukai  ataukah  anaknya  yaitu  Isra'il  bin  Yunus?”  Dia 
menjawab,  "Semuanya  tsiqah.” 

oi  f U"3  J*  —  t  )  /  'f  V)  \ 

J  J*  'J*  ‘J^s3-  Cr3-  Jr~£  u3-  '^>- 

^  j  I y  ^  C r*  j3-  i_s^  J* 

•Jj3-  y*  J^3  ^ 


1  370  1  —  Al  Mustadrak 


2712/41.  Hadits  Yunus  bin  Abi  Ishaq  ini  diceritakan  kepada 
kami  oleh  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi,  Abu  Al  Walid  Muhammad 
bin  Ahmad  bin  Burd  Al  Anthaki  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Haitsam  bin  Jamil  menceritakan  kepada  kami,  Isa  bin  Yunus 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abu 
Burdah,  dari  Abu  Musa,  dia  berkata:  Rasulullah  ||  bersabda,  "Tidak 
ada  pernikahan  kecuali  dengan  wali.  ”337 

Selain  mereka  ada  pula  yang  m e-maushul  hadits  ini  dari  Abu. 
Ishaq,  yaitu  Zuhair  bin  Mu’awiyah  Al  Ju’fi  dan  Abu  Awanah  Al 
Wadhdhah.  Semua  ahli  periwayatan  telah  sepakat  akan  keutamaan  dan 
hapalan  kedua  orang  ini. 

Hadits  Zuhair: 

c jyfiuA  j)  cda iUJl  —  IY/YNMY' 

io'zJ  ^  i '  ‘J* 

:jj t- j  ^s'  &  J :  Jli  tilp  «il  ^3  o* 

2713/42.  Abu  Ali  Al  Hafizh  dan  Abu  Al  Hasan  bin  Manshur 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq 
Al  Imam  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Al  Azhar  menceritakan 
kepada  kami,  Amr  bin  Usman  Ar-Raqi  menceritakan  kepada  kami, 

337  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Tentang  Al  Haitsam  bin  Jamil,  Abu  Sahi  Al  Bagdadi,  Acj-Daraquthni  berkata, 
”Tsiqah  hafizh.  ” 

Al  Ijli  berkata,  ”Dia  tsiqah,  pemegang  Sunnah.” 

Ahmad  berkata,  ,,Tsiqah.n 

Ibnu  Adi  berkata,  ”Dia  bukan  hafizh,  dan  biasa  salah  dalam  periwayatannya  dari 
orang-orang  tsiqah.  Aku  harap  dia  tidak  sengaja  berdusta."  ( Al  Mizan,  4/320). 


Al  Mustadrak  —  |  371  1 


Zuhair  bin  Mu’awiyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari 
Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda, 
"Tidak  ada  pernikahan  kecuali  dengan  wali.  ”338 

Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Rumaih  An-Nakha’i 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Nashr  Al  Kindi  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Sa’id  bin  Hasyim  Al 
Kaghidzi  berkata:  Aku  mendengar  Ahmad  bin  Hanbal  berkata,  "Kalau 
kamu  dapati  hadits  dari  jalur  Zuhair  bin  Mu’awiyah,  maka  tidak  perlu 
mencari  kepada  yang  lain,  karena  dia  orang  paling  teliti  dalam 
masalah  hadits.” 

Hadits  Abu  Awanah: 


J  &  J  J  OUL  J  Ji'  J  -tr/YYM 

iSjii-  J,  jjfj  'J  J^*tt 

^J\  J P  C&'J*  i jJaZ  J  Dlili-  jj 

4JJl  J  J 15  :  Jli  tZ P  Jy>j  J*  coS °J  ’Js- 

2714/43.  Abu  Bakar  bin  Salman  Al  Faqih,  Abu  Bakar  bin 
Ishaq,  Abu  Al  Husain  bin  Mukarram  dan  Abu  Bakar  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Muhammad  bin  Syadzan 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Amr  bin  Usman  Ar-Raqi,  Zuhair  bin 
Mu’awiyah  menceritakan  kepada  kami.  Abu  lshaq  menceritakan  kepada  kami...." 
Al  Mu’alla  bin  Manshur  dan  Waki  berkata:  Abu  Awanah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Ishaq  dengan  hadits  ini. 

Al  Hakim  berkata,  "Hadits  ini  diriwayatkan  secara  maushul  dari  jalur  Abu  Ishaq 
oleh  Abu  Hanifah,  Raqabah  bin  Mashqalah,  Zakariya  bin  Abi  Za'idah,  dan 
beberapa  orang  lainnya." 

Qabishah  dan  jama'ah  berkata,  "Yunus  bin  Abi  Ishaq  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa,  dengan  hadits  ini.” 


|  372  |  —  Al  Mustadrak 


Al  Jauhari  menceritakan  kepada  kami,  Mu’alla  bin  Manshur 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Awanah  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Ishaq,  dari  Abu  Burdah,  dari  ayahnya  #>,  dia  berkata: 
Rasulullah  #  bersabda,  "  Tidak  ada  nikah  kecuali  dengan  wali.  ”339 

Demikian  pula  yang  diriwayatkan  oleh  Abdurrahman  bin 
Mahdi,  Waki,  dan  selain  mereka  berdua  dari  Abu  Awanah.  Selain  itu, 
ada  beberapa  orang  lagi  yang  mt-maushul  hadits  ini  dari  Abu  Ishaq, 
antara  lain  Abu  Hanifah  An-Nu’man  bin  Tsabit,  Raqbah  bin 
Mashqalah  Al  Abdi,  Mutharrif  bin  Tharif  Al  Haritsi,  Abdul  Hamid  bin 
Hasan  Al  Hilali,  dan  Zakariya  bin  Abi  Za'idah.  Kami  telah 
menyebutkan  mereka  dalam  babnya. 

Selain  Abu  Ishaq  ada  pula  yang  meriwayatkannya  secara 
maushul  dari  Abu  Burdah. 


OUil»  ^  _^jI  —  tl/tNM0 

^  Lj  Jj>-  («tjjlpJl 

\2j&~  ^ 

J?La*>1  iji  iji  lLjb~  yLjl  b 

J  0^  ^  O*  tc3£~>i 

4^1p  aJJI  aMI  (Jl5  a\>I  j 

■'J* 

2715/44.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Harits  bin  Muhammad  menceritakan 


Al  Mustadrak  —  1  373. 1 


kepada  kami,  Al  Husain  bin  Qutaibah  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Abi  Ishaq  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Qutaibah  Salim  bin  Al  Fadhl  Al  Adami  mengabarkan 
kepadaku  di  Makkah,  Al  Qasim  bin  Zakariya  Al  Muqri  menceritakan 
kepada;  kami,  Al  Hasan  bin  Muhammad  bin  Ash-Shabbah 
menceritakan  kepada  kami,  Asbath  bin  Nashr  menceritakan  kepada 
kami,  Yunus  bin  Abi  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Burdah,  dari  Abu  Musa  dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda, 
"Tidak  ada  pernikahan  kecuali  dengan  wali.  ”340 

^ jj  jjJ  Uji  ^1p  y\  —  iojyW'] 

L?j£-  t ^  fji  *L*j«*^  Jlli-I  (ji 

^J\  co3 j  Ji  ‘Ca~> 

•  _  *,  '  '  '  A  *,'■■**  t, ,  *  /  , 

^/l  ^-ISj  N  : Jl5  jX< j  <Jp  Al  ^  c«up  <5>l  ^ j 

•U* 

2716/45.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Ja’far  bin  Muhammad  bin  Ahmad  Adh-Dhuba’i  memberitakan 
(kepada  kami)  di  Baghdad,  Muhammad  bin  Sahi  bin  Askar 
menceritakan  kepada  kami,  Qabishah  bin  Uqbah  menceritakan  kepada 
kami,  Yunus  bin  Abi  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Burdah,  dari  Abu  Musa  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  "Tidak  ada 
nikah  kecuali  dengan  wali.  ”341 

Ibnu  Askar  berkata:  Qabishah  bin  Uqbah  berkata  kepadaku: 
Ali  bin  Al  Madini  bertanya  kepadaku  tentang  hadits  ini,  maka  aku 


340  Lih.no.  2713. 

341  Lih.  no.  2713. 


I  374  |  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepadanya,  lalu  Ali  bin  Al  Madini  berkata,  "Kami  sudah 
beristirahat  dari  adanya  perbedaan  riwayat  dari  Abu  Ishaq.” 

Al  Hakim  berkata,  "Aku  tidak  mengetahui  adanya  perbedaan 
pendapat  di  kalangan  ulama  tentang  kredibilitas  {'adalah)  Yunus  bin 
Abi  Ishaq,  dan  dia  memang  biasa  mendengar  langsung  dari  Abu 
Burdah  bersama  ayahnya.  Selain  itu,  tidak  ada  perbedaan  riwayat  dari 
Yunus  bahwa  hadits  ini  bersambung  sampai  kepada  Rasulullah 

Riwayat  ini  menjadi  dalil  yang  jelas  bahwa  perbedaan  yang 
terjadi  dengan  ayahnya  adalah  dari  murid-muridnya,  bukan  dari  Abu 
Ishaq  sendiri. 

Di  antara  mereka  yang  juga  meriwayatkan  hadits  ini  secara 
maushul  dari  Abu  Burdah  adalah  Abu  Hushain  Usman  bin  Ashim  Ats- 
Tsaqafi: 


jj  UI  tJail^Jl  ^jI  ®U.X>-  —  tl/X\MV 
Ujl>-  ^1  Uj^-  ll_pli  t(S 

_ _ -JaJl  Jbjj  jJlr*- 


J\  °y£-  li'Sj  Js  \  j*  i y.  &  y) 


2717/46.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Yusuf  Ya’qub  bin  Khalifah  bin  Hassan  Al  Aili  memberitakan  (kepada 
kami)  di  Aylah,  juga  Shalih  bin  Ahmad  bin  Yunus  dan  Abu  Al  Abbas 
Al  Azhari,  mereka  berkata:  Abu  Syaibah  bin  Abi  Bakr  bin  Abi 
Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Yazid  Ath-Thayyib. 


Al  Mustadrak  —  1  375  | 


Abu  Bakar  bin  Ayyasy  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Hushain,  dari  Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa,  dia  berkata:  Rasulullah 
bersabda,  "Tidak  ada  pernikahan  kecuali  dengan  wali.  ”342 

Kami  berdalil  dengan  riwayat-riwayat  yang  shahih  dan 
pendapat-pendapat  para  Imam  dalam  bidang  ini  atas  shahih-nya  hadits 
Abu  Musa,  yang  itu  sudah  cukup  bagi  yang  memperhatikan. 

Dalam  bab  ini  juga  ada  riwayat  dari  Ali  bin  Abi  Thalib, 
Abdullah  bin  Abbas,  Mu’adz  bin  Jabal,  Abdullah  bin  Amr,  Abu  Dzar 
Al  Ghifari,  Al  Miqdad  bin  Al  Aswad,  Abdullah  bin  Mas’ud,  Jabir  bin 
Abdullah,  Abu  Hurairah,  Imran  bin  Hushain,  Abdullah  bin  Amr,  Al 
Miswar  bin  Makhramah,  dan  Anas  bin  Malik  %.  Mayoritas  riwayat 
tersebut  statusnya  shahih. 

Telah  shahih  pula  riwayat-riwayat  tersebut  dari  para  istri  Nabi 
#,  antara  lain  Aisyah,  Ummu  Salamah,  dan  Zainab  binti  Jahsy 


Al  Xjt.  Al  xs-  ^  I  - 1  v/y  V  \  A 

{y.  ^1 C-  ^  cjjbdl 

^  tjf-  ^  lijllJl  C tl)Up  luJb-  r'yiS 

A  M  «  Q  O  '  '  #  '  '  *  ^  X  ^  e 

.(Jl5  ^  j  ^tJl 


J*'2  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata:  Al  Hakim  berkata,  "Dalam  bab  ini  juga 
ada  riwayat  dari  Ali  bin  Abi  Thalib,  Abdullah  bin  Abbas,  Mu’adz  bin  Jabal, 
Abdullah  bin  Amr,  Abu  Dzar  Al  Ghifari,  Al  Miqdad  bin  Al  Aswad,  Abdullah  bin 
Mas’ud,  Jabir  bin  Abdullah,  Abu  Hurairah,  Imran  bin  Hushain,  Abdullah  bin 
Amr,  Al  Miswar  bin  Makhramah,  dan  Anas  bin  Malik  ^  Kebanyakan  dari 
riwayat-riwayat  itu  adalah  shahih." 

Juga  telah  shahih  riwayat-riwayat  tersebut  dari  Aisyah,  Ummu  Salamah,  dan 
Zainab  binti  Jahsy 


1  376  |  —  Al  Mustadrak 


;  Jl*  L»  aJLp-aisI  ^jLys»  ^  jt-C»j  5?^ 

ol y Jl  ll«  (_£Jup  C«  <1)1  Jbjl  c^  d _^j  Ij  awIj  ^  icJLfts 

CU*j>Jj  jt-J  ijl*  "JC*  Lf-^yZ  ^y^*-*~l  <-J 

LjjJl  ^g*  y^Ayaj  CL)  |*-Lpl  C~il  aMI  J  yAj  Ij  a))1j  \  C-~La4 

:JlS  cjU;  i^yY^CJl  Jli  ^5  :<_?^  Jt 

yy  t<0)l  J J-^>J  Ij  IcJi*  :Jl*  Sll  **tij  ^  I^Jliil  jLai 

(jCaj^M  ^  (_Ji  tpS^i  JT  1  jik sl  :  Jl*  CLj  jf  CLj 


aWI  j  01  Ijt-fJ  Ji*  ^  cs^9  ^  (Jj^*1  j  dr^ 

4*-jj  1  y>r jy  <l)f  ^ t^C-Jl  yp  j*JlL_j  aJp  <d)l  (_sCLs 
^jL/9  aMI  Ls»  ^  J^Jl*  ctilJi  j*-gJ  (.i.lit  1»  g  -;>l*  I  tJ  C5  ol  y  1 

£^-y  *y  Ai)l j  (pJL-j  aJp  au!  (_jCvo  a))1  J^««j  (J y*yj  aJp  aV)1 


^j ^S""l*  ;  Jl*  t ai>-L?xj  *yi  ljL" j  aLLc-  a))1  ^gllj»  a\)1  J_^«*> j  J j 

J_r"j  Jli*  cll)>>-  c*jjl  ^^J-j  JJ_)  c^ykifj  yy*jjj 

\a\'J>  L»  y  o-jrl  auI  J  y*  j  U  ii^JLSi  C»  aJLp  adI  a5j1 

? jidtaii  y  ^Ji  “^i  c*Jii  <^^4  JJj  yy  ^'3 

O  £  ^0  <  >  s*  s  s  *'*  \  *s  \  ^  ^  ^ 

l^jt^^-l  coJb Ij  i^j^JLjj^/1  Owb^j  ^JLu»^  4LLp  au!  ^gJLi/3  au!  (Jc®3 


Jli*  :  Jl*  u_-ii  ^  siy  Djj  «'J  l_^«j!t*  :Jl*  t t_*Ai  ^  ol^j  Ojj  <J 
c-^ii*  cl^lJ-vs»  U.*  J*j  4jv-fJi  'j-gj  c_~*il  ij*-LL._j  ^LLp  LmI 
C4j  l 1  ijLa*  f  ‘  - -la  "| _J^l(^  ^  Jl*  clg*l»Xv3  lj_A  I  dJi*  Cp-g-Jl  4j 

:Jl*  coCi  ^g*  aJ  I^jcoa-I  o-Vj^j  Ij  :JlS*  ‘.Jl*  ^j»-|jl  ^1  y;  :c-ii*  :Jl* 


Al  Mustadrak  —  |  377  j 


j  aJp  JjI  JlSj  :  Jli  j*--^3  \J^  ^  ^ 

44j  ^ijuli  ^1*141  4j  Ji54Jl  Jl  :J"  (_Ji 

iili  li  :cJUi  cilli  l^J  cJLSi  1$Ip  aSjI  j  a-5oIp  c-jti  :  Jli 
1  Jli  ca^P  ^IjiL  lli  £t~^l  Ol  t ^  4*4"  4J  J55JJI 

^  g°i|  Lgj  LJiol  :  JUi  cjU4j  41I  {Jl^>  <j  c-istei 

l_^Lis  :Jlii  4j  c-^Ai  :Jli  clj*^  ^ J-iP  I0i  :Jas 

tl^ejJii  j»JL»1  ^U  ^li-j  "Jli  \jj££*\  ;I_j315j  c^lJaJl 

CJ  jpSj  tO-<Jjti  j?*'  ^-r^l3  •  JI3  clj^^kj 

aIJLp  ajiI  (JLJ»  <&!  J j-j  ^Uap'j  :Jli  4jp  2>'  {J^  «^'  J j^j 
;Jli  tjjLiJ  <jip  ^i  bib^li  c  Ivajl  j£J  Ijf  c  W»  jf  j*-^j 

^i  <Ji  ^  icJISj  <.iS'^~  ^  oi_&  J  Ia®  tL3.xJl  Of.li-j 

JUi  :  Jli  <1$4p  I4S* 4liS"  ^  : J^ 

V  :cJL2i  :Jli  tU^Cai  D jSCj  l5^>-  tviJJ  c4i  l*  ji?  JS  4*^  Ij 

JZ>-  JJU  4ii  lis"  ^  ^4 _^a£1  <&Ij  : Jli  tl j?*-  ^1  d\i  JjUj  UI  4  4»lj 
:  Jli  4-lp  4&I  Aji!  J  y*  j>.  C-jJjC^»I  ‘illj  1L/3C2® 

4^3  j^l  Jkj  *1  J^aiJi  :  Jli  tl ji>-  ^11  JJJ  JjISj  UI  U  <&!j  Sl  :cJi3 
p>-”J  :pL>\  y»  yd  JUi  co^lff  cJi>r  (4^ j  awI  ^  jfij 

OjjJjI  IC-JLas  :  Jli  ccf-ljp  c  Jli  u*  Jli  l^J^I  IJ 

*y  ^»-^UI  C(2^-4l*^»JI  _ji  I4p  Cjjc^l  ^4a>  jjl^  l>ii  ?I4*  y> 
<L Ip  aSjI  (^jlv?  <&l  J  J-  j  V l^4p  ^jyO^i  C-A^! 


1  378  1  —  Al  Mustadrak 


^  x  ^  b  x  A  ^  ^  ^  'O''  ''' 

I jjtsy ^  :  Jli  (Ajujj  liJlk^  \ ^ g .ya  «j  AMi  (<»v2xj  i^vai^S  Cjtil«_J 
(^aJ!  cjUl/j  5*^  Jk»  y*  LS^  ^^0  ‘yr^ 
idJl!  L»  aj^jj  L>  !^»JLj«j  aJLp  au!  -d)l  J_^"j  jLai  ’Jl*  tdllS' 
l>  jJtj  :Ji  :^J  Jla3  tl SS'j  liS"  OIS"  Jli  li  c~Ua  : Jli  ^jjji&Jlj 
t  ji-f  :jUi- j  ilip  iSi'  -Al  J y*'j  Jlii  J yf  o*  C^li  JJJ  Ciii 
^J'ji  : Jli  t ^j  UI  Ij  JJJ  -Al  :Ji  i^f^j  tjl5  li  Jif  <J  Ji;  ^li 

y»J  £*  -Al  j  (Jj-Uall 


2718/47.  Al  Hakim  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdillah  Al 
Hafizh  menceritakan  kepada  kami  secara  imla  (dikte)  pada  bulan 
Rajab  tahun  398  H.:  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Hisyam  bin  Ali  As-Sadusi  dan  Muhammad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Affan  bin  Muslim 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Mubarak  bin  Fadhalah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Imran  Al  Jauni,  dari  Rabi’ah  bin  Ka’b  Al 
Aslami,  dia  berkata:  Aku  biasa  membantu  Nabi  g§.  Suatu  ketika 
beliau  berkata  kepadaku,  "Rabi  'ah,  apakah  kamu  mau  menikah?  ”  Aku 
menjawab,  “Tidak,  wahai  Rasulullah,  aku  tidak  memiliki  semua 
keperluan  untuk  wanita  (mahar  atau  rumah),  dan  aku  tidak  mau  ada 
sesuatu  pun  yang  menyibukkanku  darimu.”  Rasulullah  lalu  berpaling 
dariku. 

Aku  lalu  merenung,  dan  aku  berkata,  “Demi  Allah,  wahai 
Rasulullah,  engkau  lebih  tahu  apa  yang  baik  bagi  diriku  di  dunia  dan 
akhirat."  Aku  juga  berkata  dalam  diriku,  "Seandainya  beliau  bertanya 
ketiga  kalinya  untukku,  maka  aku  akan  berkata  'Iya'." 

Rasululah  kemudian  bertanya  kembali,  “ Wahai  Rabi' ah, 
apakah  kamu  mau  menikah?”  Aku  menjawab,  “Tentu,  wahai 
Rasulullah!  Tetapi,  perintahkanlah  kepadaku  apa  yang  engkau 


Al  Mustadrak  —  |  379  I 


kehendaki  dan  engkau  sukai.”  Rasululah  berkata,  ‘‘Temuilah  keluarga 
fulan  di  salah  satu  perkampungan  kaum  Anshar,  katakan  pada  mereka 
bahwa  Rasul  mengucapkan  salam  dan  memerintahkan  mereka  untuk 
menikahkan  Rabi' ah  dengan  fulanah  dari  kalangan  mereka.  ” 

Aku  lalu  datang  ke  rumah  mereka  dan  mengatakan  yang 
diperintahkan  Rasul,  maka  mereka  berkata,  “Selamat  datang  kepada 
Rasulullah  dan  selamat  datang  pula  untuk  utusan  Rasulullah.  Demi 
Allah,  tidak  akan  pulang  utusan  Rasulullah  kecuali  hajatnya  telah 
terpenuhi!” 

Mereka  lalu  memuliakanku,  menikahkanku,  bersikap  lembut 
kepadaku,  dan  tidak  mempertanyakan  identitas  (keterangan). 

Aku  lalu  pulang  dengan  perasaan  sedih.  Rasulullah  0  pun 
bertanya,  "Ada  apa  denganmu?"  Aku  berkata,  “Wahai  Rasulullah! 
Aku  telah  mendatangi  suatu  kaum  yang  baik.  Mereka  menikahkanku, 
memuliakanku,  dan  tidak  bertanya  tentang  identitasku  (bukti  atau 
keterangan),  lantas  darimana  aku  mendapatkan  maharnya?” 

Rasulullah  lalu  berkata  kepada  Buraidah  Al  Aslami,  “Hai 
Buraidah!  kumpulkan  emas  seberat  biji  kurma  untuk  Rabi  ’ah  bin 
Ka  ’ab!  ” 

Mereka  lalu  mengumpulkan  emas  seberat  biji  untukku, 
kemudian  Rasulullah  0  bersabda,  ‘‘Pergilah  kepada  mereka  dengan 
ini  (emas),  dan  katakan  pada  mereka  bahwa  ini  adalah  maharnya!  ” 

Aku  lalu  pergi  kepada  mereka  dengan  membawa  emas  itu 
(mahar),  lalu  aku  mengatakan  kepada  mereka  bahwa  ihi  adalah 
maharnya.  Mereka  berkata,  “Bagus,  banyak  sekali!”  Mereka 
menerima  dan  ridha  dengan  mahar  tersebut. 

Aku  kembali  menemui  Rasulullah  0.  Aku  berkata  kepada 
Rasulullah  0,  "Lalu  darimana  untuk  walimah  pernikahanku?” 


I  380  1  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  lalu  berkata  kepada  Buraidah,  “Kumpulkan  uang 
untuknya  seharga  seekor  kibasy!” 

Mereka  kemudian  mengumpulkan  (uang)  untukku,  yang 
kemudian  dibelikan  kibas  yang  telah  disapih  dan  gemuk.  Rasulullah 
berkata  kepadaku,  “Temui  Aisyah,  sampaikan  kepadanya  untuk 
melihat  gantang  bahan  makanan,  lalu  kirim  kepadaku!" 

Aku  lalu  datang  menemui  Aisyah  Ummul  Mukminin  dan  aku 
sampaikan  pesan  Rasulullah  $  itu  kepadanya.  Aisyah  lalu  berkata, 
“Inilah  yang  ada  pada  kami,  di  dalamnya  terdapat  tujuh  sha  Demi 
Allah!  Kami  tidak  memiliki  makanan  selain  ini.” 

Aku  pun  membawanya  dan  menyerahkannya  kepada  Nabi  fj|. 
Beliau  berkata  kepadaku,  "Bawalah  ini  kepada,  mereka  dan  katakan 
kepada  mereka  untuk  membuat  gandum  ini  menjadi  roti.  ’’ 

Aku  lalu  pergi  dengan  membawa  gandum  ini  dan  seekor  kibas, 
lalu  mereka  menerimanya.  Mereka  berkata,  "Adapun  kibas,  sebaiknya 
kamu  serahkan  kepada  kawan-kawanmu  untuk  memasaknya.” 

Kemudian  datanglah  beberapa  orang  dari  suku  Aslam  untuk 
menyembelih  kibas  tersebut,  menguliti,  dan  memasaknya.  Kini  sudah 
tersedia  roti  dan  daging  untuk  walimah  perkawinanku.  Aku  lalu 
mengundang  Rasulullah 

Rasulullah  kemudian  memberikan  sebidang  tanah  untukku  dan 
Abu  Bakar  Shidiq  sebidang  tanah  pula.  Lalu  kami  berselisih  mengenai 
sebatang  pohon  kurma.  Dunia  kini  memasuki  kehidupanku.  Kemudian 
Abu  Bakar  berkata,  "Ini  adalah  dalam  batas  (tanah)  ku!"  Aku  berkata, 
"Tidak,  itu  berada  di  dalam  batas  (tanah)  ku!  "  Lalu  Abu  bakar 
mengucapkan  kata-kata  yang  tidak  aku  sukai  dan  sangat  aku  sesalkan. 
Kemudian  dia  (Abu  Bakar)  berkata,  “Hai  Rabi’ah!  Ucapkanlah  kata- 
kata  seperti  yang  aku  lontarkan  kepadamu,  sebagai  hukuman  (qishash) 
bagiku!"  Maka  aku  berkata,  “Tidak!  Aku  tidak  akan  mengucapkan 
sesuatu  kepadamu  kecuali  kebaikan!”  Abu  Bakar  berkata,  “Demi 


Al  Mustadrak  —  |  381  I 


Allah,  ucapkanlah  kepadaku  kata-kata  sebagaimana  aku 
mengatakannya  kepadamu  sebagai  qishash  untukku  dan  jika  tidak 
maka  aku  akan  meminta  pertolongan  kepada  Rasulullah  |i§!”  Maka 
aku  berkata,  "Tidak,  demi  Allah  aku  tidak  akan  mengucapkannya 
kepadamu  melainkan  kebaikan."  Kemudian  Abu  Bakar  menolak  tanah 
itu  dan  menemui  Nabi  %. 

Beberapa  orang  dari  bani  Aslam  berkata,  "Semoga  Allah 
merahmati  Abu  Bakar,  dia  yang  mengucapkan  perkataan  tersebut,  lalu 
dia  pula  yang  mengadukanmu  kepada  Rasulullah?”  Maka  aku  berkata, 
“Tahukah  kalian  siapa  orang  ini?  Orang  ini  adalah  Abu  Bakar,  dia  lah 
orang  kedua  (ketika  Rasul  berada  di  gua  Hira),  dia  adalah  orang  tua 
(sesepuh)  kaum  Muslimin,  maka  pergilah  dari  sini  agar  dia  tidak 
menengok  dan  melihat  kalian,  lalu  mengira'  kalian  hendak 
menolongku  darinya  sehingga  dia  marah,  maka  Rasul  pun  akan  marah 
karena  marahnya,  dan  Allah  akan  murka  karena  kemurkaan  kedua 
orang  tersebut,  maka  celakalah  seorang  Rabiah!" 

Kemudian  mereka  pun  meninggalkanku  dan  aku  pergi 
mendatangi  Nabi  #,  sementara  Abu  Bakar  menceritakan  ucapan  yang 
dilontarkan  oleh  Abu  Bakar.  Rasulullah  %  berkata  "Apa  yang  terjadi 
antaramu  dengan  Shiddiq?”  Maka  aku  berkata  sebagaimana  yang 
diceritakan  oleh  Abu  Bakar,  maka  Rasulullah  berkata,  "Ucapkanlah 
sebagaimana  Abu  Bakar  mengucapkannya  padamu!"  Lalu  aku  enggan 
untuk  mengucapkan  kata-kata  itu  kepadanya,  maka  Rasulullah 
bersabda,  "Tepat!  Jangan  ucapkan  kata-kata  itu  kepadanya 
sebagaimana  dia  mengucapkannya  padamu.  Tetapi,  katakanlah, 
'Semoga  Allah  mengampuni  Abu  Bakar'. " 

Kemudian  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  pulang  dalam  keadaan 
menangis.343 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Hakim  berkata,  'Hadits  ini  sesuai 
syarat  Muslim,  Affan  mendengar  darinya.  Aku  katakan  demikian  pula  Amr  bin 
Marzuq,  sedangkan  Muslim  tidak  menjadikan  Mubarak  sebagai  hujjah'." 


—  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


cJjjJl  'J  'JS Jl  lT£.f  -  i  a/t  Y  ^ 

Cs-UiP  ilp  tl!l  tV-JlL  (_s~*h! 

.  jl^Jl  ^  cS3&  ^ 

iJ  JaiUl J  ^gip  jjJ  -W?-l 

c<OJl  JLP  ^  tys-^>~  fji  JU^-f  llj-ti-  ^  jjI 

^  Js>  J  O*  'J  (U^Q  V;1 

JiL.  :  Jvi  ^  c£}£^>  :  J*  J  J*  ^  Jy 

J*-j  J  i*J  IzJ j  4il  c/- 

tjJo-jj  :<J  cJLis  f.\s>r  I4JAP  C-va^jl  lil  (_5i«--  l^Da» 

l^Jl  i jjJ  V  AJilj  Y  cl^^g>«J  c-J£>-  j*->  cL^iiliaa 

14JI  r  J)  0\  -Xj  Ji  o\ ^*Jl  C-jl 5"j  CAj  Y  j  OlS^J  ’.  JlS  .IJjI 

.obl  l^i>rjjs  „4lil  J _^<j  b  jJ**!  <1)Y1  :cJL£*  c o~La>  aUI  Jjili  :  Jli 


2719/48.  Abu  Al  Fadhl  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Abdul  Wahhab  bin  Atha  memberitakan  (kepada  kami), 
Sa’id  mengabarkan  kepadaku  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan. 

Abu  Ahmad  bin  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan 
kepadaku,  dan  ini  adalah  redaksinya.  Abu  Bakar  Muhammad  bin 
Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hafsh  bin  Abdullah 


Al  Mustadrak  —  1  383  I 


menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Ibrahim 
bin  Thahman  menceritakan  kepadaku  dari  Yunus  bin  Ubaid,  dari  Al 
Hasan,  tentang  firman  Allah,  "Jadi,  janganlah  kalian  melarang 
mereka  untuk  menikah  dengan  suami  mereka.  ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]: 
232),  dia  berkata:  Ma’qil  bin  Yasar  Al  Muzani  menceritakan 
kepadaku,  bahwa  ayat  ini  turun  kepada  dirinya.  Dia  berkata,  "Aku 
pernah  menikahkan  adikku  dengan  seseorang,  tapi  kemudian  dia 
menceraikan  adikku  itu.  Ketika  sudah  selesai  masa  iddah- nya,  dia 
datang  lagi  untuk  melamar  adikku,  maka  aku  katakan  kepadanya,  'Aku 
sudah  menikahkanmu  dengannya,  menjadikannya  sebagai  istrimu  dan 
memuliakanmu  dengan  dirinya,  tapi  kamu  justru  menceraikannya. 
Tidak,  demi  Allah,  kamu  tidak  akan  kembali  lagi  kepadanya  untuk 
selama-lamanya'.  Sesungguhnya  dia  (mantan  suami)  tidak  bermasalah, 
dan  si  wanita  (adikku)  juga  bersedia  kembali  kepadanya.  Akhirnya 
Allah  menurunkan  ayat  ini.  Aku  pun  berkata,  'Sekarang  akan  aku 
lakukan,  wahai  Rasulullah'.  Aku  pun  menikahkan  mereka  kembali.”344 

Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ishaq  berkata,  “Dalam  hadits  ini 
terdapat  petunjuk  yang  jelas  bahwa  Allah  ,$£>  menyerahkan  akad  nikah 
kepada  para  wali  selain  para  wanita  tersebut,  dan  akad  nikah  tidak 
pula  diberikan  kepada  wanita  meskipun  mereka  seorang  janda.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


olJJt-j  'j}  OUkif’  —  1^/tVY  * 

j}  iljt*  UJjb-  j j) -/s ; a  ji  jj 

Jl5  :Jli  'Js>  j*  tSSlS  C^jl 


344  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  384  |  —  Al  Mustadrak 


pC3j  <>^y'  ^  ls^3  Aji'  J_yj 

.U^y  J j^U  j^.9  cU-o  IpIijI  1^-jIj 

2720/49.  Abu  Amr  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin 
Ahmad  Ad-Daqqaq  menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad, 
Abdurrahman  bin  Muhammad  bin  Manshur  Al  Haritsi  menceritakan 
kepada  kami,  Mu’adz  bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Samurah  bin 
Jundub,  dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "  Wanita  mana  saja  yang 
dinikahkan  oleh  dua  wali,  maka  dia  akan  menjadi  milik  yang  pertama. 
Dua  laki-laki  mana  saja  yang  membeli  suatu  barang,  maka  barang  itu 
akan  menjadi  milik  laki-laki  yang  pertama  kali  membeli.  ’°45 

Hadits  ini  dikuatkan  oleh  Sa’id  bin  Abi  Arubah  dan  Sa’id  bin 
Basyir  Ad-Dimasyqi  dari  Qatadah. 

Hadits  Sa’id  bin  Abi  Arubah: 


tJjijJl  jin j  y\  —  o  •  /y  Y  T  ^ 

J IjSjb-  ^  XS-  u_Jli  Ujji- 

J*  J*  toSlS  ^  Cf- 

,  „  i  ,  '  y,  v  \  ”,  \  f  '  t»* 

y*  ^\j  LkjI  : Jli  J  aIIp  4^1  ^  (J^^J  l)1  C^IP 

pOy  j$y*  l^jlj  cL»-gy  J 

2721/50.  Abu  Al  Fadhl  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan 

345  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 
Al  Munawi  dalam  Al  Faidh  berkata,  “At-Tirmidzi  menganggapnya  hasan.  Al 
Hakim  berkata,  'Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  disetujui  oleh  Adz- 
Dzahabi1.  Ibnu  Hajar  berkata,  'Shahih- nya  hadits  ini  tergantung  kebenaran 
pendengaran  Hasan  dari  Samurah,  karena  semua  perawinya  tisgah'.” 


Al  Mustadrak  —  |  385  I 


kepada  kami,  Abdul  Wahhab  bin  Atha  menceritakan  kepada  kami, 
Sa’id  bin  Abi  Arubah  menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al 
Hasan,  dari  Samurah  bin  Jundub  bahwa  Rasulullah  #  bersabda, 
"Laki-laki  mana  saja  yang  menjual  barang  kepada  dua  orang  yang 
berbeda,  maka  barang  itu  menjadi  milik  laki-laki  yang  pertama  kali 
membelinya.  Wanita  mana  saja  yang  dinikahkan  oleh  dua  wali,  maka 
dia  menjadi  milik  laki-laki  yang  pertama  (melaksanakan  akad).  ”346 
Hadits  Sa’id  bin  Basyir: 


JLmP  U  C'UiaJl  I  jj\  —  o  N  /  Y  V  T  Y 

'  *  f  ,  , ,,  ° 

<01 1  (J yj> J  J 15  I(Jl5  <Olt  <— 6 ^jP 

ISlj  4^ip  <0>l 

JM 

2722/51.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaid  bin  Syarik  memberitakan  (kepada  kami).  Abu  Al  Jumahir 
menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Basyir  menceritakan  kepada 
kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Samurah  bin  Jundub  <$,, 
bahwa  Rasulullah  bersabda,  "Jika  ada  dua  orang  wali  menikahkan 
satu  wanita,  maka  wanita  itu  milik  yang  pertama  (melaksanakan  akad 
nikah).  Jika  dua  orang  menjual  suatu  barang,  maka  barang  itu 
menjadi  milik  pembeli  pertama.  ”347 

Qatadah  dikuatkan  oleh  Asy’ats  bin  Abdul  Malik  Al  Humrani 
dalam  periwayatannya  dari  Hasan. 


Lih.  no.  2720. 
Lih.  no.  2720. 


[386  1  —  Al  Mustadrak 


iui  'j;  jZsJ-  m  J  ^  -oWvv\r 

^sV= ’J  »_/•—  cdiO  ;AIp  ^  cs^’^-  icSjCa^sI' 

JjNJli  pljjajJt  ^5o  131  :Jl5  jij  Al  [Ji\  JS>  i%e  A' 

V  f 

2723/52.  Abu  Abdirrahman  Muhammad  bin  Abdullah  Al 
Asnhari  mengabarkan  kepada  kami,  Asy’ats  bin  Abdul  Malik 
menceritakan  kepadaku  dari  Hasan,  dari  Samurah  >%,,  dari  Nabi  0, 
beliau  bersabda,  "Jika  ada  dua  orang  wali  yang  menikahkan  wanita 
dalam  perwaliannya,  maka  yang  pertamalah  yang  lebih  berhak. 

Berbagai  jalur  yang  jelas  ini,  yang  telah  aku  sebutkan  untuk 
matan  ini,  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

J  c^j?  J  jl  -°r/xvYt 

^  ijb  lljwtj-  t^jbtJl  L5;r,*J  to^^»  ^1  (_5T>ci 

:  Jli  lilp  Al  ^1  cjCj  'y. 

jUAj  aIIp  Al  (jLt>  Al  j  lli  015"  151  llsl^s»  015" 

2724/53.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Yahya  bin  Abi  Maisarah  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Muhammad  Al  Jari  menceritakan  kepada  kami,  Daud 
bin  Qais  Al  Farra  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Yasar 
mengabarkan  kepadaku  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata,  "Biasanya 


348  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


Al  Mustadrak  —  I  387  I 


mahar  yang  kami  berikan  bila  ada  Rasulullah  ^  bersama  kami  adalah 
sebesar  sepuluh  uqiyah”249 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Jujj  y‘j^r  CS-  °i/yvy° 

Jujj  A>ll  ~Lp  \jjAs>~  (_$  jUJl 

.Ojjli 

f  /•j,^  ^  ,  -O  ,, 

^Jl^s  «Uiill  ^ 

j!  ji*JJ  C4^i  Jtlp  lljlta-  tJail^dl  ^  ^ 

jjI  ^jP  cpjP  *J>  <3ji  JuP  tyf  C<l)_JjlP  Ji  Aiji  13^»-  l'i/B  t 

<3ll  '^>'j  ^Ua^Jl  ^  £)a^-  :  JU  C^IIJI  tU^Jl  [yP  t^jw. 

jf  IjjJI  J,  ‘cJir  y  C^CS»  l5Cu®  i 'jJlSf  S/  Slf :  JUi 

<llp  aJ)I  4rl  l4i  OIS^  tA>J'  C£_^ 

d\j  c4_Jjl  0 ^J-P  l>  Cj»-L*.j 

jiS  ^  Oj£sj  i3lXa* 

toii  ^  J?  ”>43  3o^* 

LsSjij  colS  <1)j£j  01  ,_s^_j  OtAs  : J? 

Jl5  llST"  °^Jj  diii  cLiwOl  ^jc^j  W*^5 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


^  JiA  (_s?  j'  J?  t>*  :(^VJ  LS^ 

.  aIpbJI 


2725/54.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ja’far  bin  Yazid  Al 
Adami  Al  Qari  menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abdullah  bin 
Al  Hasan  Al  Hasyimi  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun 
menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  mengabarkan  kepadaku 
di  Bukhara,  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Abi  Syaibah  dan  Zuhair  bin  Harb 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Yazid  bin  Harun 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Aun  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Ibnu  Sirin,  dari  Abu  Al  Ajfa  As-Sulami,  dia  berkata:  Umar 
bin  Al  Khaththab  berkhutbah  di  hadapan  kami,  "Ingat!  Janganlah 
kalian  berlebih-lebihan  dalam  hal  mahar,  karena  apabila  dia  adalah 
yang  dimuliakan  di  dunia  atau  takwa  kepada  Allah,  maka  tentu  sudah 
dilakukan  oleh  Muhammad  0  yang  akan  lebih  pantas  dan  berhak 
melakukannya  daripada  kalian.  Tapi  beliau  hanya  memberi  mahar 
kepada  para  istri  beliau  tidak  lebih  dari  dua  belas  uqiyah.  Sementara 
kalian  benar-benar  akan  meninggikan  harga  mas  kawin  bagi 
wanitanya  sampai  dia  mempunyai  rasa  permusuhan  dalam  diri  sendiri 
dan  berkata.  Telah  kubebankan  kepadamu  tali  gantungan  ember  kulit 
(qirbah)'.  Hal  lain  adalah  bahwa  kalian  biasa  mengucapkan  bagi  siapa 
saja  yang  mati  dalam  peperangan  kalian  bahwa  si  Fulan  telah  syahid, 
padahal  bisa  jadi  dia  membawa  emas  dan  perak  dalam  kendaraannya 
dan  dia  hanya  menginginkan  dunia.  Maka  jangan  kalian  katakan 
seperti  itu  tapi  katakanlah  sebagaimana  yang  diucapkan  oleh 


Al  Mustadrak  —  |  389  I 


Rasulullah  f$,  'Siapa  yang  terbunuh  atau  mati  di  jalan  Allah  maka  dia 
akan  berada  di  surga'.”350 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  diriwayatkan  pula  oleh  Ayyub  As-Sikhtiyani,  Habib 
Asy-Syahid,  Hisyam  bin  Hassan,  Salamah  bin  Alqamah,  Manshur  bin 
Zadzan,  Auf  bin  Abi  Jamilah,  dan  Yahya  bin  Atiq.  Semua  dengan 
sanad  yang  shahih  sampai  kepada  Muhammad  bin  Sirin.  Abu  Al  Ajfa 
namanya  adalah  Harim  bin  Hayyan,  dan  dia  termasuk  perawi  yang 
tsiqah. 

Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
berkata:  Aku  mendengar  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Dauri  berkata: 
Aku  mendengar  Yahya  bin  Ma’in  berkata:  Abdurrahman  bin  Mahdi 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Abu  Al  Ajfa  bernama  Harim. 

Hadits  ini  juga  diriwayatkan  dengan  riwayat  yang  mustaqim 
dari  Salim  bin  Abdullah  dan  Nafi,  dari  Ibnu  Umar. 


350  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Hakim  berkata,  'Hadits  ini 
diriwayatkan  oleh  beberapa  perawi  dari  Ibnu  Sirin.  Abu  Al  Ajfa  namanya  adalah 
Hafrim  bin  Hiyyah'.” 

Aku  (Adz-Dzahabi)  katakan,  “Namanya  yang  benar  adalah  Harim  bin  Nasib. 
Hadits  ini  juga  diriwayatkan  dari  Salim  dan  Nafi  dengan  riwayat  yang  mustaqim, 
dari  Ibnu  Umar.  Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Syaiban  bin  Farukh,  Isa  bin 
Maimun  menceritakan  kepada  kami,  Salim  dan  Nafi  menceritakan  kepada 
kami...." 

Aku  berkata,  "Tapi  Isa  ini  dha’if.” 

Sementara  itu.  Abu  Qurrah  Az-Zubaidi  berkata,  "Dari  Abdul  Aziz  bin  Abi 
Rawwad  dan  Ubaidullah  bin  Umar,  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar,  senada  dengan 
hadits  tadi.” 

Dia  berkata  pula,  “Telah  diriwayatkan  dengan  sanad  yang  shahih  dari  Ibnu 
Abbas,  dari  Umar.” 

Dia  lalu  menyebutkan  Sa’id  bin  Abdul  Malik  Al  Harrani,  Muhammad  bin 
Fudhail  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Atha,  dari  Ibnu  Abbas, 
dari  Umar,  “Janganlah  kalian  berlebihan  dalam  hal  mahar  para  wanita...." 

Ibnu  Al  Musayyab  juga  meriwayatkan  dari  Umar. 

Dia  (Al  Hakim)  berkata,  “Telah  mutawatir  datangnya  sanad-sanad  tentang 
shahih-nya  khutbah  Umar  dalam  hal  ini”.” 


I  390  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  S  alim  adalah: 


^J  <OJl  JLp  *y  jjIj  JlJ^Jl  y}  0L-1  Jj>«j  _0°/T  YY 'V 

12jiS-  ^  o*  Dr**^'  :S/15  <-cri  j 

'J  'Js-  DI  t 'Js-  ^1  J*  cjilij  <.{&-*  ^  i«r~p 

\Jti  N  c^lSl  O?  C  :JUi  c^-l5l  Al  '^j  «vU^Jl 

^  Jjl  ^  d^‘  P  D1 

laSJ  N  j  c4jCj  &S-1  ^1  £  j*£-  j  5^  Al  ^3l 

D jilli  dU-is  illijj  D ^"jl  i-i/iMj  t<5jl  0 J^  (jpl  O?  5i^ 

j*L J  Al  Jt^  Al  J  J*'j  Dis"  iS  jy  iu>j  ^,1 J 

ji  aju  £*  ji  Si  j  uS-f  ^ipi  ^  i^*i 

2726/55.  Abu  Al  Walid  Al  Faqih  dan  Abu  Bakar  bin  Abdullah 
bin  Quraisy  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Al  I  lasan 
bin  Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  Syaiban  bin  Farrukh 
menceritakan  kepada,  kami,  Isa  bin  Maimun  menceritakan  kepada 
kami,  Salim  dan  Nafi  fhenceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Umar, 
bahwa  Umar  bin  Al  Khaththab  %,  pernah  berkhutbah  di  hadapan 
orang  banyak  dengan  berkata,  “Wahai  sekalian  manusia,  jangan  kalian 
berlebihan  dalam  menetapkan  mahar  para  wanita.  Kalau  saja  mahar 
itu  dimuliakan  di  dunia,  tentu  tidak  ada  yang  lebih  pantas  dan  lebih 
berhak  melakukannya  selain  Nabi  0.  Tapi  beliau  sendin  tidak  pernah 
memberi  mahar  kepada  istn-istn  beliau  dan  juga  meminta  mahar 
untuk  anak-anak  beliau  melebihi  12  uqiyah.  Satu  uqiyah  adalah  40 
dirham,  berarti  480  dirham.  Itulah  mahar  termahal  yang  pernah 


Al  Mustadrak  —  ["3971 


diberikan  Rasulullah  0,  dan  aku  tidak  pernah  tahu  ada  orang  yang 
melebihi  400  dirham.”351 

Ada  pula  riwayat  shahih  dari  Abdullah  bin  Abbas,  dari  Umar. 


juki  jf\  iSSb-  J&A  'J!  Jtlki  -o*\/YVYV 

*J  ‘gO1  es-  Ji?  <J-  o* 

col  c(_5-vail  ^j.ya»  ^  1  -tilj  ^  dJLJl 

^  :a!p  ^1p  Jli  :  Jli  4^-lfp  jP  tpG  Js  J  J* 

,ojJL>J1  :J15  1  jJL*j 


2727/56.  Muhammad  bin  Muzhaffar  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Muhammad  bin  Sha’id  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ali  bin  Maimun  Ar-Raqi  menceritakan  kepadaku, 
Sa’id  bin  Abdul  Malik  bin  Waqid  Al  Harrani  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Fudhail  Adh-Dhabbi  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dari  Atha  bin  Abi  Rabah,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata: 
Umar  berkata,  "Jangan  kalian  berlebihan  dalam  memahalkan 
mahar  para  wanita.”  Dia  kemudian  menyebutkan  sisa  hadits 
tersebut.352 

Demikian  pula  diriwayatkan  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab  dari 

Umar. 


^  4&1  JLP  UjJ^~  'J}  JLS>*}\  jd  — OY/YVYA 

Jjl  tAjPs-li  jjj 


351  Lih.no.  2725. 

352  Lih.  no.  2725. 


[~392  |  —  Al  Mustadrak 


Cj*  4 o3-  ^  rM"  u3-  i. s^4 

o^l«  ^15  aIp  Ai  \^>j  c^lkkJl  ^1p  0'  ci_4l~Jl  Cr3- 

J  i*ll3»  o<U2^  ^  ^  :J^  tp'3  ^! 

jk>  jjw  4;  j^j'  jlT  cittl  oIp  c^S"  jf  tfill  Jr  cilS" 

i&J  o^2p  °J£\  J&  Aj\I7  S/j  'ja  'o\y\  CjAjj  £  jJl-j  am' 
.lliji  j jiT;'  cL*2 J^>  j (*-* J?  £Jj' 

2728/57.  Abu  Al  Hasan  bin  Manshur  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Najiyah  menceritakan  kepada 
kami,  Kurdus  bin  Muhammad  Abu  Al  Hasan  Al  Qaflani  menceritakan 
kepada  kami,  Mu’alla  bin  Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Hamid  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari 
Sa’id  bin  Al  Musayyab,  bahwa  Umar  bin  Al  Khaththab  %  berdiri  di 
atas  mimbar,  lalu  bertahmid  kepada  Allah  dan  memuji-Nya,  lalu 
berkata,  "Ingat,  janganlah  kalian  berlebihan  dalam  memahalkan  mahar 
para  wanita,  karena  kalau  hal  itu  dimuliakan  di  dunia  atau  merupakan 
ketakwaan  kepada  Allah,  tentu  Nabi  kalian  fj§-  sudah  lebih  dahulu 
melakukannya.  Tapi  beliau  sendiri  tidak  pernah  memberikan  mahar 
para  istrinya  atau  meminta  mahar  untuk  anak-anaknya  melebihi  12 
uqiyah,  dan  itu  berarti  480  dirham,  karena  satu  uqiyah  sama  dengan 
40  dirham.”353 

Sanad-sanad  yang  shahih  ini  mencapai  derajat  mutawatir 
mengenai  khutbahnya  Amirul  Mukminin  Umar  bin  Khaththab  >%>,  dan 
masalah  ini  sudah  saya  bahas  secara  khusus  dalam  sebuah  juz  besar, 
namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


353  Lih.  no.  2725. 


Al  Mustadrak  —  |  393  | 


^JLp  Ljl  iaJLaJI  ^  J>o  jji  ^cbJl  ^ —°a/YVY  ^ 

^a>j  LjJL?-  c^yl j>k}\  DL»-JL-  ^  ^jsLji-oJI  LjJ^-  tjUi^dl  ^j{  ^jj 

^gjl  AjA^-  c^jb-  bi  01  C^<JLu><Sf!  bi^'^'®''*'*'!  bjJj>-  iAjjI*»  (jJ 
:  Jlli  ^Jl-j  aJp  <od  ^  J j^j  '^>rJ  ^  t'up  ^  ts^J  'a J- j* 
<&l  J y*  j  L^j  ‘ci'j'  (J^P  jCaj^M  <j>  ai ^»1  C-^r-J_)j 

|Jl&  ^P  jj-»  Ay3LflJl  0 y&r^J  L»JlS^  IjjLli  J  ApP  4iil  ^ Lv5 

Ujup  L«  : Jli  *t3  :Jl5  jlvaj^fi  p jjp  ^  01®  14-^lj  (J-* 

^  Ai*l®  d «ai  01  _^-j'  Uij  tp-*j  (_s*  b$3j  f-^s^ 

aSIL  pil>_}  aIIp  aISI  J»_fl  y>\j  y*  (j^l  (_Ji 

4j^j  ^  C~*aJ  of  j*^Lpli  tC-S^ ^g^»-  *>bl®  "^1  f ji  j»-^  t(*-fp^‘ 

^  cs^3  ^  cJi  ‘CJj7  <^'  ^  -p^3'  fo^'  <^? 

4W)  A^jli  CA^tSjj  01  A-A! jS*"  A**  i  j  Jjp  ^Lai  ^  yLi^»  ybj 

cAitJ  01  lij~>-l  l^.jflpl  01  aJJI  Ij  !(JIa®  (j»-I1»j  A^P  A«l 

Ajtv3 _p  cAjLo^io  oj.ta^  A^-l^  cAJLj^j  aJp  aJjI  ^Lv5  aJ^Lis 

^OJlj  4A^A®  <J^^-  .P2-*  La'j'  ^5^  (_sp^  (3^'j  cAiulp 

c  jJl>J|  o I jjjj  ^  g ilj  Jb'liJl  OJJi  C-JlS"  Ji!  ajL  Ojj'jb 

Ji-J  o jvj^J  ly^S  tp-£j  01^1 

•<^r^  ?-$*.)*  ^  ^b  ‘prb 

2729/58.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan 
kepadaku,  Ali  bin  Al  Husain  bin  Junaid  memberitakan  (kepada  kami), 
Al  Mu’afa  bin  Sulaiman  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami, 


|  394  1  —  Al  Mustadrak 


Zuhair  bin  Mu’awiyah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ismail  Al 
Aslami  menceritakan  kepada  kami,  bahwa  Abu  Hazim  menceritakan 
kepadanya  dari  Abu  Hurairah  Ada  seorang  laki-laki  datang  kepada 
Rasulullah  #  dan  berkata,  "Aku  sudah  menikahi  seorang  wanita  dari 
kalangan  Anshar  dengan  mahar  80  uqiyah.”  Rasulullah  0  pun  kaget, 
lalu  beliau  bersabda,  "Kalian  seakan  memahat  perak  dari  gunung  ini. 
Apakah  kamu  sudah  melihatnya  (calon  istrimu)?  Karena  biasanya 
pada  mata  para  wanita  Anshar  itu  ada  sesuatu.  ”  Dia  berkata,  "Aku 
sudah  melihatnya.”  Beliau  berkata,  "Kami  tidak  punya  apa-apa,  akan 
tetapi  kami  akan  mengutusmu  dalam  suatu  ekspedisi,  dan  aku 
berharap  kamu  bisa  mendapatkan  sesuatu  yang  baik  ” 

Beliau  lalu  mengutusnya  bersama  rombongan  beberapa  orang 
dari  bani  Abs.  Nabi  #  memerintahkan  mereka  membawa  seekor  unta 
betina  yang  dinaikkan  di  atas  punggungnya  barang-barang  mereka. 
Tak  berapa  lama  kemudian  unta  ini  duduk  sehingga  memperlambat 
keberangkatan  mereka.  Maka  mereka  berpikir  bagaimana  caranya 
untuk  membangunkan  unta  itu  kembalil,  dan  ternyata  yang  paling 
muda  usianya  di  antara  mereka  adalah  lelaki  yang  baru  saja  menikah 
tadi. 

Lelaki  ini  kemudian  mendatangi  Nabi  ketika  beliau  sedang 
telentang  di  masjid.  Dia  berdiri  di  arah  kepala  Rasulullah  karena 
khawatir  akan  membangunkan  beliau.  Nabi  0  lalu  terbangun,  maka 
dia  berkata  kepada  beliau,  "Wahai  Nabi  Allah,  sesungguhnya  unta 
yang  engkau  berikan  kepada  kami,  kami  ingin  engkau  yang 
menyuruhnya  (membangunkannya).” 

Nabi  H  pun  menyodorkan  tangan  kanan  beliau,  lalu 
mengambil  pakaian  dengan  tangan  kiri  dan  meletakkan  di  atas 
pundaknya.  Beliau  lalu  berangkat  berjalan  kaki  sampai  ke  tempat  unta 
tadi  duduk,  lantas  beliau  memukulnya  dengan  telapak  kakinya.  Demi 
yang  jiwa  Abu  Hurairah  di  Tangan-Nya,  unta  tadi  berjalan  sangat 
cepat  bahkan  mengalahkan  si  panglima. 


Al  Mustadrak  — -  |  395  | 


Mereka  lalu  singgah  di  tempat  musuh  yang  sedang 
menyalakan  api.  Mereka  mengepung  musuh  tersebut  sehinga  mereka 
berpencar,  lalu  mereka  bertakbir  dengan  dipimpin  satu  suara  lelaki, 
maka  Allah  mengalahkan  musuh  dan  menawan  beberapa  orang  dari 
mereka.354 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini. 

Muslim  hanya  meriwayatkan  hadits  Syu’bah  dari  Abu  Ismail, 
dari  Abu  Hazim,  dari  Abu  Hurairah,  bahwa  ada  seorang  laki-laki  yang 
menikah,  dan  Rasulullah  0  bertanya  kepadanya,  "Apakah  kamu 
sudah  melihatnya  (calon  istrimu)?"  Hanya  itu  yang  diriwayatkan  oleh 
Muslim. 

Abu  Ismail  di  sini  adalah  Basyir  bin  Sulaiman,  dan  Al  Bukhari 
serta  Muslim  berhujjah  dengannya. 


wL aJsI  JLp  jj!  —  o  ^  /  Y  W'  • 

CA  M*  cOjjli  aJsI  jlp  ^  y\ 


UI  jj\  UI  CA 

(ji'  j*-*' jii  o1.  ^  M'  ~Lp  b( 

jUM j  <u1p  a»I  4Jl  c4jlp  4iil  j  ^*JU>*yi 


354  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.  Abu  Ismail  adalah  Basyir  bin  Salman.  Muslim  meriwayatkan  sebagian 
dari  hadits  ini.” 


|  396  |  —  Al  Mustadrak 


aJJI  JL^  J 12}  ’jsl;  ‘j  'y*1  c5? 

.j*J.ij  £  DUtjaj  j J*  jiu 

2730/59.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Sa’id  memberitakan  (kepada  kami). 

Al  Hasan  bin  Halim  Al  Marwaazi  mengabarkan  kepadaku, 
Abu  Al  Muwajjih  memberitakan  (kepada  kami),  Abdan  memberitakan 
(kepada  kami),  Abdullah  memberitakan  (kepada  kami),  Yahya  bin 
Sa’id  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Muhammad  bin  Ibrahim  At- 
Taimi,  dari  Abu  Hadrad  Al  Aslami  bahwa  dia  mendatangi  Nabi  # 
untuk  meminta  bantuan  beliau  dalam  urusan  mahar  seorang  wanita. 
Beliau  berkata,  "Berapa  banyak  kamu  memberinya  mahar?”  Dia 
menjawab,  "Dua  ratus  dirham.”  Beliau  berkata,  "Kalau  saja  kamu 
menggali  sendiri  (perak  itu)  dari  Buthhan,  niscaya  kamu  tidak  akan 
menambahnya  lagi.  ”355 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


jj\  lu  a?-  —  \ »  /  y  vr  ^ 

(Ali!.  c 0~~>  LS^ 

Si^i,  O  "  O  ,  ,  *,  o''  \  *'  f  t  ''  f  '  '  >0'  K,  ' 

au!  (J  oj  amI  abI  J c'Clp  ab!  j 

.AJjl  Uil  jUaliJl  :Jli  ^  ^ 


’55  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  |  397  1 


2731/60.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Isa  bin  Zaid  Al-Lakhmi  menceritakan 
kepada  kami  di  Tinnis,  Amr  bin  Abi  Salamah  menceritakan  kepada 
kami,  Zuhair  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Humaid 
Ath-Thawil  dan  satu  orang  lain  menceritakan  kepada  kami  dari  Anas 
bin  Malik  dia  berkata:  Rasulullah  %  ditanya  tentang  firman  Allah 
4ja,  "Qanathir  muqantharah...  ’’  (Qs.  Aali  'Imraan  (3]:  14),  dan  beliau 
pun  menjawab,  "Satu  qinthar  itu  sama  dengan  dua  ribu  uqiyah.  ”356 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


cajjIIj  j)  'j)  [2>As>~  —  *\)/\YT'T 

^ c^oJL»  j)  IIjJl?-  c oIap  ji 

aJ^j\s-  j£*  jj  j£-  o Ji  jj 

j)  ^as-S  : Jli  AjIp  Aiil  ^  "!-$-»£■  awI  j 

.  Ls! 


2732/61.  Abu  Bakar  bin  Ahmad  bin  Balawaih  menceritakan 
kepada  kami,  Ishaq  bin  Al  Hasan  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami, 
AfFan  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami,  Umar  bin  Thufail  bin  sakhbarah  Al  Madani 
mengabarkan  kepadaku  dari  Al  Qasim  bin  Muhammad,  dari 
Aisyah  <#,,  bahwa  Nabi  g|  bersabda,  "Wanita  yang  paling  banyak 
berkahnya  adalah  yang  paling  murah  (mudah)  maharnya.  ”357 


356  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

357  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  398  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


c/-  -^t/v vyt 

fb.  J  Ji-1  o*  ‘f [f  J  j  f'  ^ 

offi  jiilij  a!1p  aSil  ,^^9  4Jll  J  y*  j  £jj  4A^  y^J 

4  :  ,  .  ;r 

.4 ya .9  4ya9  -b  J-?-  ^ 

2733/62-  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Quraisy  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Hasan  bin  Sufyan  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Tsaur  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Khalid  Ash  Shan’ani 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Mush’ab  bin  Tsabit 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hazim,  dari  Sahi  bin  Sa’d  ^b,  dia 
berkata:  Rasulullah  #  menikahkan  seorang  laki-laki  dengan  seorang 
wanita  dengan  mahar  hanya  sebuah  cincin  besi.” 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


y  olki  J  -nr/Yvri 

.0  jjLfc  Jb  Jj  c  J  jx~***J* 

tsi'  CS-  Jr-^  J*  j  •5'^-  £'j 

4S1I  {Jlp  <5il  J JlS  :oJl3  a5j!  j  (*'  f'  [f  oCS~* 


358  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih:' 


Al  Mustadrak  —  |  399  I 


iijup  ^  g II'  cO <Or\j  aJ|  UIj  aJI  UI  A..\/OA  AjUyal  A^lp 

A-oJLj  J  iSj[a  LJU  I jz>-  (_5^^lj  1 1^-9  LS3 J c(3^-*y?<a 

^  C-ls  ^ Jl?~  ^hJ  j^^l  C-iL  Ui^  tl^L 

Aji'  J  y*  J  LgJ'  C—*J  C..>^3A)I  Lo-U  clg'li  j*-J  A^L*>  ^j'  jpf- 

O  '  "  o'*  *S  O  *  9  *  °  *  o  „„  f  *  *,  *  o'*  \ 

L  '. '  g  -i*^/  dJlis  caJLp  '  g  .)-?->■•  j  t-jlia^Jl  ^  jt-^-»,_}  aILp  ^1 

Aji'  J j*joj  01Sn3  iA^rjjS  Cj*il- j  Aill  L5^  ^  J  £J>  (*-»  ^*-p 

^  ^  ^  '  S  i  ^oC  ^  ^  ^  ^  J  Q  ^  x  ^  ✓  oO 

; _ jjj  Lgjuj'  <jij Jl^-1  aj'Ij  lili  iL^j  ^^3»— — L^-jU  p-L^» j  a_J_p  aU' 

dJUJu  jtJjti  tj»JC j  A-1p  aUI  (_5^-v3  aMI  (J 1. _ L^iIx3r3 

oJjfc  ^jjl  :Jli3  tlfeJl  f-lisi  iAS>\lp> J\  'J*  lili-l  OIS^J  Cf- 

9^11« j  aJlp  aU'  ^iwo  aJI'  J _^»j  C^SI  JLi  ^gill  A>- j.:lil  A3«“^i«Jl 
L^JLP  jJCij  aJ&  A»l  Aji!  J l^j  l_~A ji  tli-ki-ls 

jllp  ^l?r-  I Jl5  ?<^Uj  cJjJ  L»  : Jlii  CO-JI  <*r~j\y>r  a «--> ^vaj 
^jl  : Jl5 j  j*il- j  AlJLp  ^  LS^9  J  l-^i  lij^-li 

li ySo-  aJU jAj  c^J _^>!- j  cAJ^j  C-.Jgg-l  U»--f  Lt;J>  OJ-v^ii'  V 

<(J|JL»J  C-Jt*-»  lili  C..»;»*»  01  iJlSj  Cv_iJ 


2734/63.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami. 

Hammad  bin  Salamah  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Tsabit  Al  Bunnani,  Umar  bin  Abi  Salamah  menceritakan  kepadaku 
dari  ibunya  (yaitu  Ummu  Salamah^),  dia  berkata:  Rasulullah  g| 
bersabda,  "Barangsiapa  tertimpa  suatu  musibah,  maka  hendaknya 


|  400  |  —  Al  Mustadrak 


mengucapkan,  'Sesungguhnya  kami  ini  dari  Allah  dan  hanya  kepada 
Allah  kami  kembali.  Ya  Allah,  hanya  kepada-Mu  aku  meminta  pahala 
dari  musibahku  ini,  maka  berilah  aku  pahala  karenanya  dan  beri  aku 
ganti  yang  lebih  baik  darinya'” 

Ketika  Abu  Salamah  meninggal  dunia,  aku  mengucapkan  doa 
itu.  Setiap  kali  aku  sampai  pada  kalimat  ”maka  berilah  aku  ganti  yang 
lebih  baik  darinya”  aku  berpikir,  "siapa  orang  yang  lebih  baik  dari 
Abu  Salamah?” 

Ketika  masa  iddah-uyo.  (Ummu  Salamah)  selesai,  Rasulullah 
#  mengutus  Umar  bin  Khaththab  guna  meminang  Ummu  Salamah 
untuk  beliau.  Maka  Ummu  Salamah.  berkata  kepada  putranya,  "Wahai 
Umar  (bin  Abi  Salamah),  berdirilah  dan  nikahkanlah  Rasulullah  f§ 
(denganku)!”  Lalu  Umar  pun  menikahkan  Rasulullah  0  dengannya. 

Rasulullah  #  lalu  mendatanginya  untuk  melakukan  hubungan 
suami  istri,  tapi  ketika  beliau  melihat  dia  (Ummu  Salamah)  sedang 
mengambil  putrinya  Zainab  dan  memangkunya,  beliau  pun  keluar.  Hal 
itu  diketahui  oleh  Ammar  bin  Yasir  (saudara  sesusuan  Ummu 
Salamah),  maka  dia  mendatangi  Ummu  Salamah  dan  berkata,  "Mana 
si  jelek  yang  sudah  mengganggu  Rasulullah  f||  ini?”  Dia  pun 
mengambilnya  dan  membawanya  pergi. 

Rasulullah  #  lalu  datang  dan  masuk  menemui  Ummu 
Salamah,  dan  beliau  memandang  sekeliling  kamar,  lalu  bertanya,  "Ke 
mana  Zainab?"  Ummu  Salamah  menjawab,  "Ammar  datang 
mengambilnya  dan  membawanya  pergi."  Rasulullah  #  pun  bermalam 
bersama  Ummu  Salamah.  Beliau  berkata,  " Aku  tidak  akan  mengurangi 
sesuatu  dari  apa  yang  aku  berikan  kepada  si  fulanah.  Beliau 
memberikan  mahar  berupa  dua  buah  guci  dan  dua  buah  batu  giling 
bersarungkan  sabut.  Beliau  juga  berkata,  "Jika  aku  menetap 


Al  Mustadrak  —  |  401  I 


bersamamu  selama  tujuh  hari,  maka  aku  juga  harus  menetap  bersama 
para  istriku  yang  lain  selama  tujuh  hari.  ”359 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

JLp  ^Ip  tjlull  zteZS-  ^ip  -n  t/v  vr° 

■iilj-  i'yis  j  UjJii- 

<j~^  °^P  tAklis  aIp  ^  J^plll-lj  cc-jlj  °yp  caIL.  jj 

^  c  ^  A  ^  si  ^  A 

Ll  Ij  id-Jlii  t^JL.  ^1  t _ )q->-  <up  «0)1  *e>JLL»  Ll  d)l  t«up  a))I  (_5v9j 

La dd?i  JL*j  (_gdJl  lii-gjl  (1)1  |%JLsJ  C— ~Jl  C<b>sli? 
I iJL5  .a jjP  (jlA^aJl  j*J  d~JL.f  d-if  (1)1  tO^Ld 

c«dJl  *b|l  aII  ’V  (1)1  •  jL«i  ts-Li-  j»J  (^AJi  :JlS  ^]ajf  ^^2?- 

.4^JJs»  UI  £-jj  Jj-jt  Ij  :dJl5  .4))l  J  y>j  ol  J 

2735/64.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami.  Muslim  bin  Ibrahim 
dan  Hajjaj  bin  Al  Minhal  menceritakan  kepada  kami,  keduanya 
berkata:  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit 
dan  Ismail  bin  Abdullah  bin  Abi  Thalhah,  dari  Anas  «$,,  bahwa  Abu 
Thalhah  meminang  Ummu  Sulaim.  Ummu  Sulaim  berkata,  "Wahai 
Abu  Thalhah,  tidakkah  kamu  tahu  bahwa  tuhan  yang  kamu  sembah 
hanyalah  seonggok  kayu  yang  tumbuh  di  bumi,  lalu  diseret  ke  tanah 
oleh  budak  Habasyi  bani  fiilan?  Jika  kamu  mau  masuk  Islam  maka  tak 
ada  mahar  lain  yang  aku  pinta  darimu  selain  itu.”  Abu  Thalhah 
berkata,  "Aku  akan  lihat  dulu  masalahnya  padaku.” 

359  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  An-Nasa  i.” 


1  402  |  —  Al  Mustadrak 


Dia  pun  pergi,  namun  kemudian  dia  datang  lagi  dan 
mengucapkan  ”aku  bersaksi  bahwa  tiada  sembahan  selain  Allah,  dan 
Muhammad  adalah  utusan  Allah". 

Ummu  Sulaim  berkata,  "Wahai  Anas,  nikahkanlah  Abu 
Thalhah  (denganku)!”360 

Hadits  ini  sanadnya  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  yang  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim: 


£  £  i&.  cJ-pUli  'Jl  j jf  -Wrvrn 

J>  <J  J  'r* 

4<_r^  j  J*  Y J 

lJis-  Vjf  c-spjjJ  ^1  C)\  caIp  4iil  ^ 


2736/65.  Abu  Amr  bin  Ismail  mengabarkan  kepadaku.  Abu 
Bakar  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Warits 
bin  Abdushshamad  bin  Abdul  Warits  bin  Sa’id  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Harb  bin 
Maimun  menceritakan  kepada  kami  dari  An-Nadhr  bin  Anas,  dari 
Anas  bahwa  Ummu  Sulaim  menikahi  Abu  Thalhah  dengan  mahar 
keislamannya  Abu  Thalhah.361 


360  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

361  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  403  I 


C  4$ ^ip  jAx>?  jj\  u>4  -nn/rvrv 

Lj  Jj>- 

L5^  (*S*L4  ‘"jS^  ls^  f j^~ 

c(j4®  ^  Cilp  °jf-  c(s5^Ji  ^  y/  Ji  * 4 j4~~° 
lL«  *}brj  01  ia!  I jjlii  caip  <0)1  ^v3j  ^-jj  <0)1  J-<p  I ^Jl  L» ^5 

j*_$J  jLai  uuU»  j*Jj  15Ijl^>  QJ  ,Jp jH  j»-!j  ol y>l 

isis*,,  s ,  A  *,  v  -  j,  ,  ,  •  ,  ^  „  ' 

a*1£-  amI  ^Ls<3  <0)1  (J^^j  cr-9jlj  0-L^  s.^St  ^j£*  L»  i<o)l 
aJ  I^JlS  |»j  d ^ ll jJli  .(_£ ^*p  1  jj[i  coJ^s  ^1p 
^givs  j_<k3»tA  <_r>L>t^>l  c.~^>- '  C-Jlj  (i^JJLwJ  j»J  131  JLj  (j^«  iiiJJi  ^-T 
•-Lgj%o  L^-j  (J^jSL<«  i  (JULs  tdi  jjp  Oj^o  y  j  jJlJI  1<Xa  j  <lJLp  <0)1 

lias-  015”  Olj  caJ  (iJb jJ)  S/  oJ b»-_j  <0)1  UI 015"  Ols  c^lj 

S/  cl^-jUl—j  <JlX<a5"  lil-C^  IgJ  J^r-I  01  (S jl  lt-(J ji  d J^JJ  aS)1  j 

:Jl5  (I j*Z*£-J  4*jjl  o^jJl  \-qJs-j  C(L>ljv«Jl  l^Jj  (JajaJj  ,j~5*J 

c.^v»9  (iiii  ; IjJldi  Ij^LSi  ^Ul 

HP  JUL  ll*  ST jA I  ^9  ^  L>^  (J y* J  4j  <5^ 

N}  a1)1  AjP  C?Jj  U»J  : JlS  Cj-ll j  C— iJ 

Olj  clLJJ  0-U j£>  *y  Ul^s<9  015"  01  ^.^1)1  ijlS  j»_i  ca>«15U^U 

.S-tS ji  AJLa  aJ <0)Ij  (OljgydJl  (_5^ 

2737/66.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaibani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  bin  Abi 
Gharzah  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Khalil  menceritakan 


I  404  1  —  Al  Mustadrak 


kepada  kami,  Ali  bin  Mushir  menceritakan  kepada  kami,  Daud  bin 
Abi  Hind  menceritakan  kepada  kami  dari  Asy-Sya’bi,  dari  Alqamah 
bin  Qais,  bahwa  ada  sekelompok  orang  mendatangi  Abdullah  bin 
Mas’ud  dan  berkata,  "Ada  salah  seorang  dari  kami  yang  menikahi 
wanita  dan  tidak  menyebutkan  jumlah  mahar  yang  akan  dia  berikan, 
serta  belum  sempat  menyetubuhi  istrinya  sampai  dia  meninggal.” 

Abdullah  berkata  kepada  mereka,  "Aku  belum  pernah  ditanya 
masalah  seberat  ini  sejak  aku  berpisah  dengan  Rasulullah  §|).  Coba 
tanyakan  kepada  orang  lain!” 

Mereka  kemudian  berselisih  dalam  masalah  ini  selama 
sebulan. 

Mereka  lalu  berkata  lagi  kepada  Abdullah  bin  Mas’ud, 
"Kepada  siapa  lagi  kami  bertanya  kalau  bukan  kepadamu?  Engkau 
adalah  orang  yang  mempersaudarakan  para  sahabat  Muhammad  di 
negeri  ini,  dan  kami  tidak  mendapati  orang  lain.” 

Akhirnya  Abdullah  bin  Mas’ud  berkata,  "Baiklah,  aku  akan 
mengeluarkan  pendapatku  sesuai  ijtihad  pribadi.  Jika  ini  benar  maka 
dari  Allah,  tapi  jika  salah  maka  itu  dari  diriku  sendiri,  sementara  Allah 
dan  Rasul-Nya  terbebas  dari  semua  itu.  Menurutku,  wanita  itu  berhak 
mendapatkan  mahar  yang  sama  dengan  mahar  yang  biasa  diterima 
oleh  saudari-saudarinya  (atau  wanita  di  kalangan  terdekatnya)  tidak 
lebih  dan  tidak  kurang.  Dia  juga  berhak  mendapatkan  warisan.  Selain 
itu,  dia  harus  menjalankan  iddah  selama  4  bulan  10  hari.” 

Hal  itu  didengar  oleh  beberapa  orang  dari  Asyja’,  maka 
mereka  pun  berdiri  dan  berkata,  "Kami  bersaksi  bahwa  engkau  telah 
memutuskan  sama  dengan  yang  diputuskan  oleh  Rasulullah  %  kepada 
salah  seorang  wanita  dari  kami  yang  bernama  Barwa’  binti  Wasyiq.” 

Alqamah  berkata:  Belum  pernah  kulihat  Ibnu  Mas’ud  begitu 
gembira  melebihi  kegembiraannya  pada  hari  itu  kecuali 
kegembiraannya  ketika  masuk  Islam. 


Al  Mustadrak  —  |  405  1 


Abdullah  bin  Mas’ud  lalu  berkata,  "Ya  Allah,  jika  ini  benar 
maka  dari-Mu,  tiada  sekutu  bagi-Mu,  tapi  jika  salah  maka  itu  dariku 
dan  dari  syetan,  sementara  Allah  dan  Rasul-Nya  terbebas  dari  itu.”362 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Aku  mendengar  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al 
Hafizh  ditanya:  Aku  mendengar  H  asan  bin  Sufyan  berkata:  Aku 
mendengar  Harmalah  bin  Yahya  berkata:  Aku  mendengar  Asy-Syafi’i 
berkata,  "Jika  hadits  Barwa’  binti  Wasyiq  itu  shahih,  maka  aku  akan 
berpendapat  dengannya.” 

Abu  Abdullah  berkata,  "Kalau  aku  ada  bersama  Asy-Syafi’i, 
maka  aku  akan  berdiri  di  atas  kepala-kepala  (berpidato  di  mimbar) 
para  murid  Asy-Syafi’i,  dan  akan  aku  katakan  bahwa  hadits  ini 
shahih,  maka  silakan  berpendapat  dengannya!” 

Al  Hakim  berkata:  Asy-Syafi’i  berkata,  "Jika  hadits  itu 
shahih ”  karena  yang  berfatwa  adalah  Abdullah  bin  Mas’ud, 
sedangkan  sanad  hadits  ini  adalah  beberapa  orang  dari  Asyja’  yang 
tidak  disebutkan  namanya.  Sementara  guru  kami  (Abu  Abdullah  i$b) 
menilai  shahih-nya  hadits  ini  dikarenakan  ada  orang  tsiqah  yang 
meriwayatkannya  dari  Rasulullah  #  yang  disebutkan  dalam  riwayat 
lain  bahwa  namanya  adalah  Ma’qil  bin  Sinan,  salah  seorang  sahabat 
Nabi  #. 


362  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 
Adz-Dzahabi  juga  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Harmalah,  Aku  mendengar  Asy- 
Syafi’i  berkata,  'Kalau  hadits  Barwa  itu  shahih,  maka  aku  akan  berpendapat 
dengannya'.” 

Al  Hakim  berkata,  “Aku  mendengar  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al 
Hafizh  berkata,  'Jika  aku  berada  di  hadapan  Asy-Syafi’i,  maka  aku  akan  katakan 
di  atas  kepala  para  sahabatnya,  "Hadits  itu  shahih,  maka  silakan  berpendapat 
dengannya.” 


1  406  1  —  Al  Mustadrak 


j  <5ll  J LS-  [2jS~  jx>?  j  oll-l  \j jr^\  -“W/YVTA 

(Oli-  ’je-  uS-^b*  j  j ^  <.j\  j^~  <-S^~  C/  wV^“' 

J» j  yi  aIp  4)1  ^  O*"  4l5-*^'  O*  ‘(/’O?  O* 

cilJiUJi  l^J  :ji  tl^J  p-0  ^  J^-0  fO  v'  £J-/ 

OJL$Ii  :jui  4plL-  jj  Ji*>  flii  4Jj  ceil' 

'j^'j  <3^0  ^  ^  *  tP*5  r^i  ^  J^9  f'  V**J 

■£* 

2738/67.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Abdurrahman  bin  Mahdi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan,  dari  Firas,  dari  Asy-Sya’bi, 
dari  Masruq,  dari  Abdullah^,,  tentang  seorang  laki-laki  yang 
menikahi  wanita  tapi  dia  meninggal  dunia  sebelum  menyetubuhi 
wanita  itu,  dan  belum  pula  menyebutkan  jumlah  mahar  yang  akan  dia 
beri.  Ibnu  Mas’ud  lalu  berkata,  "Dia  berhak  mendapatkan  mahar 
penuh,  harus  menjalani  iddah,  dan  mendapatkan  warisan.”  Mendengar 
itu,  berdirilah  Ma’qil  bin  Sinan  dan  berkata,  "Aku  menyaksikan 
Rasulullah  #  memutuskan  hal  yang  sama  dalam  perkara  Barwa  binti 
Wasyiq  ^.”363 

Oleh  karena  itu,  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  407  | 


£_»j ji i  •xas>^  ji\  Wtvta 

jl  Cjbj  jj  4^ ll»l  ^^>-1  c/i  ^Jll  Ol^L»  jj 


ci^ip  ajji  ^3  o*  4^i'  o*  ®-5^  o*  tAj"^  '<y-  ^y** 

J~~l>  Ot  'o\jM^\  j*+  j*  IjJO-J  4-Jp  4lll  l_J^a  4»l  <J_^ J  (J^  IdJli 


jJy  loj^p  J  U  cLgl^-j  3~3?  ^0  tl^il^W»  01 J  0*4*?- 

of  Jj'  o?  o^  <Jy'  <J^  c  «Sn  jL  ig-^j 


2739/68.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  Al  Muradi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Wahb  menceritakan  kepada  kami,  Usamah  bin 
Zaid  mengabarkan  kepadaku  bahwa  Shafwan  bin  Sulaim 
menceritakan  kepadanya,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dari  Aisyah  #J? 
dia  berkata:  Rasulullah  #■  bersabda,  "Di  antara  keberkahan  pada 
wanita  adalah  mudah  ketika  proses  peminangannya,  murah 
maharnya,  dan  gampang  rahimnya  (mudah  melahirkan).  ” 

Urwah  berkata,  "Maksudnya,  rahimnya  mudah  melahirkan.” 

Urwah  menambahkan,  "Kali  ini  aku  katakan  dengan  pendapat 
pribadiku,  bahwa  wanita  yang  malang  adalah  yang  mahal 
maharnya.”364 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


364  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  408  |  —  Al  Mustadrak 


J./>flll  lILnJ»-  _yji  ^  ^/Y  vt  * 

jjjiJl  JiIp  ijjJl^-  t^jilLj!  a»I  ~UP  \IjJ^-  c^yly^iJt  Xa^a  y 

°JP-  t^Q  ^  xLki  °^P  ol^ll  ^  Aiji  4<^Jj'j-^'  ^ 

isi  JL?  ^Sl  ^p  QIp  Al  aIsjIp  cJt-  :Jl5  caIL. 

^a-/gi  :cJli  ^jiJ  L*  •  dJ-fli  aJj!  e j-i^P  l^d  icJli  cf*-^“_) 


2740/69.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Mu'ammal 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  An-Nufaili 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Muhammad  Ad- 
Darawardi  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Al  Had 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ibrahim,  dari  Abu 
Salamah,  dia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  Aisyah  tentang  mahar 
Nabi  #,  lalu  Aisyah  menjawab,  "Dua  belas  uqiyah  dan  satu  nasy.” 
Aku  tanya  lagi,  "Nasy  itu  berapa?”  Dia  menjawab,  "Setengah 
uqiyah .”365 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


LjJj»-  i4j jH\j  -L^»-l  ^  y\  Y  •  / X  V  i  N 

^l  iIjJls-  {Jaa  y) 

Al  aIJ-  fl  *^p  coj^p  'J*  ,jp  lyf  t£j£J\ 

ui^r  cH  C^>,J 


365  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  409  1 


I j  4jujI  <up  J  CjJl- J  aJlp  aUI  ^jJl 

.aHo-  (J;^ £-«  ^  LS^5  ^  <-) J  Jl 


2741/70.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Syadzan  Al 
Jauhari  menceritakan  kepada  kami,  Mu’alla  bin  Manshur 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Al  Mubarak  menceritakan  kepada 
kami,  Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhri,  dari 
Urwah,  dari  Ummu  Habibah  bahwa  dia  dulu  adalah  istri 
Ubaidullah  bin  Jahsy,  lalu  Abdullah  meninggal  dunia  di  negeri 
Habasyah.  Najasyi  lalu  menikahkan  Zainab  kepada  Rasulullah  %  dan 
memberinya  mahar  empat  ribu  sebagai  perwakilan  dari  Rasulullah  f|. 
Kemudian  dia  mengirimnya  (Ummu  Habibah)  kepada  beliau  dengan 
diantarkan  oleh  Syurahbil  bin  Hasanah.366 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


JLAljJl  iul  JLP  'Jl  Jiiki  iul  olp  Jl  -v  ^ /y VI Y 
°Je-  cilL  [2j^~  t^Ji ^Jl  ^  jijtt Jl  Xs- 

LS*1  U*  J*  LSi'  O*  O*1  ‘Vj* 

01  1<UP  <U)I  ^ p  J  jA  Lp  ^  AJip  tAJjl  i»P  d^ jl  Sj  J*  j^P  cAjj-?- 

•  Jli  dli-jjl  01  Jli  aJp  <5)1 

:cJli  lili-jjl  01  yl  :o1^»JL Jli  j 

366  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  410  |  —  Al  Mustadrak 


015 Tj  civ5,  cisiICa  43 

oli^ll  Aj j^>-  LJLi  t j^F**-1.  (*-f^  ^  aI^jApOI  A^A>  ^y»  Ol^j  ca!oJj>JI 

y(  jjj  CAjS^  y^jj  (*"^J  5^  L5^  ^i  : 

4*'^  '4^r^'  y3'  t^b  lil^w? 

4jjl  4&I  J_^-j  JlSj  :JlS  c^jjf  ajUj  A^plli  U41-  (-j^i 

.  Q  jAA*J  f  (jlAy9.il  jfSt-  Ijt-Loj  A^ip 

2742/7  L  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdillah  Az-Zahid  Al 
Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Ismail  Muhammad  bin 
Ismail  As-Sulami  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Ashbagh 
menceritakan  kepadaku,  Abdul  Aziz  bin  Yahya  Al  Harrani, 
Muhammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Abdurrahman  Khalid  bin  Abi  Yazid,  dari  Zaid  bin  Abi  Unaisah,  dari 
Yazid  bin  Abi  Habibah,  dari  Martsad  bin  Abdullah,  dari  Uqbah  bin 
Amir  bahwa  Nabi  #  berkata  kepada  salah  seorang  lelaki,  "Apakah 
kamu  setuju  kalau  aku  menikahkan  kamu  dengan  si  fulanah?  ”  Dia 
menjawab,  "Ya.”  Beliau  lalu  berkata  kepada  sang  wanita,  "Apakah 
kamu  setuju  kalau  aku  nikahkan  engkau  dengan  si  fulan?  ”  Dia 
menjawab,  "Ya.” 

Lelaki  itu  pun  menikahi  pasangannya,  namun  si  lelaki  tidak 
menetapkan  jumlah  mahar  bagi  wanita  itu.  Lelaki  ini  adalah  salah 
seorang  yang  ikut  peijanjian  Hudaibiyyah,  maka  dia  berhak  mendapat 
bagian  di  Khaibar.  Tatkala  dia  akan  wafat,  dia  sempat  berkata, 
"Sesungguhnya  Rasulullah  sudah  menikahkan  aku  dengan  si 
fulanah  dan  aku  belum  memberinya  apa-apa,  maka  sekarang  aku 
minta  persaksian  kalian  bahwa  aku  memberinya  bagianku  yang  ada  di 
Khaibar  sebagai  mahar.” 


Al  Mustadrak  —  1  411  | 


Wanita  ini  lalu  mengambil  bagian  yang  ada  di  Khaibar, 
kemudian  menjualnya.  Ternyata  jumlahnya  mencapai  100  ribu. 
Rasulullah  #  pun  bersabda,  " Mahar  terbaik  adalah  yang  paling 
mudah.  ”367 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

pLw>t  ^  ^ ~  Y  V 1 T 

A.^.'a/s\\  J-P  ^  _Lp  LjJ^-  ^ 

O*  M  j*  v'  ^ 

,-v  \  *'  %  -  \  _  *  i  ' ,  \ 

<Jp  <0)1  'J1&  <0)1  01  <14^  ^  .A*  1^'  O*1  V-*?*  oi 

cr**5  lili  coiy»i  Ji-j  4))l  j2p  jiiapf  01  :Jli  C.j 

l^Ajj  %>rj  J^r-  J  _j  U-iij  llgjiil»  cQl»  £Srl>- 

.iLp  AjI.5  _^Tj 

2743/72.  Abu  Amr  bin  Ismail  mengabarkan  kepadaku.  Abu 
Bakar  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Warits  bin  Abdushshamad  bin  Abdul  Warits  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari 
Abdurrahman  bin  Abdullah  bin  Dinar,  dari  Muhammad  bin  Sirin,  dari 
Ibnu  Umar  bahwa  Rasulullah  f§>  bersabda,  "Sesungguhnya  salah 
satu  dosa  terbesar  di  sisi  Allah  adalah  seorang  pria  menikahi  wanita, 
lalu  ketika  dia  sudah  menuntaskan  hasratnya  kepada  wanita  itu  dia 
menceraikannya  dan  membawa  kabur  mahar  wanita  tersebut.  Selain 
itu  adalah  seorang  pria  yang  mempekerjakan  orang  lain  lalu  dia 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  412  |  —  Al  Mustadrak 


membawa  kabur  upah  orang  itu.  Selain  itu  adalah  orang  yang 
membunuh  hewan  tanpa  maksud  yang  jelas  (sia-sia).  ”368 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


y  ~u i-*-»  —yy 

UjJtS-  y  j*, iaJl  IIjAS-  cjLsrJl  A-S-  ^ 


LUAS-  Ljj*-1. 


dr~^'  ci  dr^V5'  ^  </^0 

bl  :Jl5  LjA>-  ^  f  ST  LjaS-  y 

^S\  y  C'UP  AUl  y  caJLip’  ^  c<A>A^«j  'ij\j>x^\t 

J  oJL«J>cJ  aU  A*^*Jl  4-)a>-  LaIp  AjI  p-Lu j  aJLp  aUI 

yj  cal  AWl  oX$j  y  Lv^iJl  J  j  y  4i)b  iyuj  o  ykz^Jj 

oJLp  0'  a$a.I J  a1)I  'i!}  aJI  S/  01  A^ilj  caJ  c£^lS>  tA* 

*il  j  *£\a>  S*~  a»^  \y»j'  i£»l*  Q^2j  :c->1jT  I ^aj  caJ^-  j  j 


sjil  ol  Jil  sil  1 yutj  CJl*  l|C»  jjlij 

Ijua—  *i/y  4^1  ]y*jl  l^U.  oOjjl  l^ltl 


368  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


Al  Mustadrak  —  |  413  I 


2744/73.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Al  Fadhl  bin  Abdul  Jabbar 
menceritakan  kepada  kami,  An-Nadhr  bin  Syumail  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami. 

Abdurrahman  bin  Hasan  Al  Qadhi  mengabarkan  kepadaku  di 
Hamdan,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami,  Adam 
bin  Abi  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Ishaq  menceritakan 
dari  Abu  Ubaidah,  dari  Abdullah  dari  Nabi  bahwa  beliau 
mengajarkan  kami  khutbah  hajat  (pidato  pembuka),  "Sesungguhnya 
segala  puji  hanya  bagi  Allah.  Kita  memuji-Nya,  minta  pertolongan 
hanya  kepada-Nya,  dan  minta  ampun  kepada-Nya.  Kami  berlindung 
kepada  Allah  dari  segala  kejahatan  diri  kami  dan  dari  keburukan 
perbuatan  kami.  Siapa  yang  diberi  petunjuk  oleh  Allah,  maka  tak  akan 
ada  yang  dapat  menyesatkannya.  Sedangkan  barangsiapa  disesatkan 
oleh  Allah,  maka  tidak  akan  ada  yang  dapat  memberinya  petunjuk 
Aku  bersaksi  tiada  tuhan  selain  Allah,  tak  ada  sekutu  bagi-Nya,  dan 
aku  bersaksi  bahwa  Muhammad  adalah  hamba  serta  utusan  Allah.  ” 

Beliau  kemudian  membaca  tiga  ayat,  "Hai  orang-orang  yang 
beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  sebenar-benar  takwa  kepada- 
Nya;  dan  janganlah  sekali-kali  kamu  mati  melainkan  dalam  Keadaan 
beragama  Islam.  ”  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  102). 

“Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuha-mu  yang 
telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  diri,  dan  daripadanya  Allah 
menciptakan  istrinya;  dan  daripada  keduanya  Allah 
memperkembangbiakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  Dan 
bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama-Nya 


I  414  1  —  Al  Mustadrak 


kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan 
silaturrahim.  Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga  dan  mengawasi 
kamu.  ”  (Qs.  An-Nisaa'  [4]:  1). 

Serta,  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kamu 
kepada  Allah  dan  katakanlah  perkataan  yang  benar,  niscaya  Allah 
memperbaiki  bagimu  amalan-amalanmu  dan  mengampuni  bagimu 
dosa-dosamu,  dan  Barangsiapa  menaati  Allah  dan  Rasul-Nya,  maka 
sesungguhnya  ia  telah  mendapat  kemenangan  yang  besar.  ”  (Qs.  Al 
Ahzaab  [33]:  71-72) 

Kemudian  menyebutkan  keperluannya.369 

jkxs>r  LjJL>~  ‘k*^*-*  — Vl/XVl° 

[2jS-  ^  3^5  lljji-  ^  i j\ y*  ^ 

>j  i'Ji'J»  "jt-  i*J  jp  J,  xp 

iijb  iijli  13 j  131  OlS”  aJp  (_5^^  ^ 

. J. ^  cdXjlp  iljbj  lliD  am! 

2745/74.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Sawwar  dan  Muhammad  bin 
Nu’aim  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Qutaibah  bin 
Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Muhammad 
menceritakan  kepada  kami  dari  Suhail,  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Hurairah  bahwa  ketika  Nabi  #  memberi  selamat  kepada  orang 
yang  baru  menikah,  beliau  berkata,  " Semoga  Allah  memberkahimu 
dan  mengumpulkan  kalian  berdua  dalam  kebaikan.  ”37 


369  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

370  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  j  415  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


y\  ufop-  jy^A  ^  ^ 3*J  -V©/YVt‘l 

XS-  i^j^ljL«*Jl  (_£ ^jf  ^1  Uj Jis-  Cfrli-j  ^  JLa^v* 

ii_~~~Jl  ^  A-«l*  Ji>  i^ll*"  (ji  OI^AV»  cp>>*-  jj'  y 

<d  (JLSj  jL.ai^/1  £jA  aJp  4J1I  J  y*  j  ijJsrj 

^a  lili  L$I1p  iIa JL*  ij*  \%  'fy  :Jli  c VJjaZ 

JA  cJdkilrfl  Uj  ij^UaJl  I4I  aIIp  Uli  JUi  tcSIls- 

.lAjJllss-li  ojJj  li^i  iill  jlp  Jlljllj  il^>r y 


2746/75.  Yahya  bin  Manshur  Al  Qadhi  menceritakan 
kepadaku.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Raja' 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abi  As-Sari  Al  Asqalani 
mericeritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Juraij  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Shafwan  bin  Sulaim, 
dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  salah  seorang  sahabat  Rasulullah  $ 
dari  kalangan  Anshar  yang  bernama  Nadhrah,  dia  berkata,  "Aku 
menikahi  seorang  wanita  perawan  dalam  keadaan  tertutup  (tidak 
ketahuan  keadaannya).  Kemudian  aku  menyetubuhinya,  tapi  ternyata 
dia  sudah  hamil."  Nabi  &  lalu  berkata  kepadaku,  " Kamu  harus  tetap 
membayar  mahar  atas  penghalalan  kemaluan  yang  telah  kau  ambil 
darinya,  dan  anak  itu  nantinya  akan  menjadi  budakmu.  Setelah  anak 
itu  lahir,  cambuklah  dia  (wanita  tersebut)!  ”371 


371  Teijadi  kekeliruan  dalam  At-Talkhish,  disebutkan  sanad  hadits  no.  2746  dan 
matan  no.  2747,  sedangkan  sisanya  hilang. 

Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I"4l6~l  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Yahya  bin  Abi  Katsir: 


^jj  (jil~J>Jl  LjJb>-  ijjbdl  Lp  -V“\/y  VI V 

//;  x  *  s  }  o  *  s  °  fi  ^  ^  ®  ji  o  J  &  s  A  x  x  o  0  x  / 

UjJL?-  t OLo^P-  HjJI?-  ^  Uj^>-  cibj 

'u*  *(►«"  t>*  ‘ j (J  <J-  '<J*  ci  J? 

L^J  Ji-Sj  i \j>a  o\ja\  Aji  ipj£'\  JJ  Oj^aj  °yP  ct_J!l~xJl 

'Sj'j  ca!  lj up  lijJj  jiil-j  <&'  ^5'  lioi-y 


2747/76.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Husain  bin  Muhammad  bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin 
Umar  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Mubarak  menceritakan 
kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abi  Katsir,  dari  Yazid  bin  Nu’aim,  dari 
Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  Nadhrah  bin  Aktsam,  bahwa  dia 
menikahi  seorang  wanita  yang  masih  gadis,  lalu  dia  menggaulinya, 
namun  ternyata  wanita  itu  sudah  hamil.  Nabi  #  pun  menetapkan 


Saya  (Musthafa  Abdul  Qadir)  katakan,  “Muhammad  bin  Abi  As-Sari  adalah 
Muhammad  bin  Al  Mutawakkil  Al  Asqalani.  Adz-Dzahabi  berkata  tentangnya, 
'Hajizh  rahhal  (pengelana)’.  Ibnu  Ma’in  menganggapnya  tsiqah ,  tapi  Abu  Hatim 
menganggapnya  layyinul  hadits  (ada  kelemahan  sedikit  pada  haditsnya). 
Sementara  itu,  Ibnu  Adi  berkata,  'Banyak  melakukan  kekeliruan'.  Adz-Dzahabi 
lalu  menyebutkan  satu  haditsnya  dan  berkata,  'Hadits  ini  gharib'.  Muhammad  ini 
juga  memiliki  beberapa  hadits  yang  diingkari  (menyelisihi  riwayat  orang 
banyak).” 


Al  Mustadrak  —  |  417  1 


bahwa  anaknya  itu  adalah  budak  bagi  Nadhrah,  dan  dipisahkan  antara 
keduanya.372 


ijj  Lll  ^Ljtll  yj\  — w/yV1A 

^yj  aW(  Xs-  (jI  tlw— *>J  Lil  Jl»P  ajll  JLP 

aJJI  ^Lvf  aJII  j  C 1  ^jP  ^  aUI  J-P  ^  ^lp  ly£ 

Ij^pf  :JlS  'p] \l*y 


2748/77.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada 
kami),  Abdullah  bin  Aswad  Al  Qurasyi  memberitakan  (kepada  kami) 
dari  Amir  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair,  dari  ayahnya*  dari  Rasulullah 
#,  beliau  bersabda,  "Umumkanlah pernikahan!”312 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


tjliUJl  AlJl  JLp  alki  ibl  JLP  y\  lT^-f  -YA/YYl^ 

^p  tjJ-Jl j** i  ^  (j.  jj*»*>  \2jS-  cOl ^  jlL?-I  lljJii- 

^  o! ja\  llllj  :cJU  AiJlp  ^P  tol  jjp  ^ 


372  Saya  katakan,  "Yahya  bin  Abi  Katsir  disebutkan  oleh  Adz-Dzahabi  daiam  Al 
Mizan,  'Dia  disebutkan  suka  melakukan  tadlis,  meski  dia  sendiri  sebenarnya 
seorang  adil  dan  hafizh  yang  kedudukannya  sebagaimana  Az-Zuhri,  tapi 
riwayatnya  dari  Zaid  bin  Sallam  terputus  karena  dia  meriwayatkan  dari  kitab 
yang  dia  temukan'.”  (Al  Mizan,  4/402). 

373  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


I  418  1  —  Al  Mustadrak 


OlfT  j  ^JLp  <ojI  j  Jlis 

.  jC^Mi  Ols  *? 

2749/78.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdillah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Sabiq  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari 
Aisyah  e§fc,  dia  berkata:  Kami  memboyong  seorang  wanita  Anshar 
kepada  suaminya,  maka  Rasulullah  #  bersabda,  "Apakah  kalian  bisa 
sedikit  ber-lahw  (menyanyi  dan  semisalnya)?  Karena  orang-orang 
Anshar  suka  ber-lahw.  ”374 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


lp  U  'J}  J)\  CSa?-  —  V^/YVo  • 

<y.  c_s^  J'  Cr*  O*  W  Ji  J  J** 

j  ois^  i>  tiH  ’Ji* 

^  *  , ,  '  '  >1,  \  ,***»',"  *>  ...  j 

4»l  J  y*  j  JlS  I4JLP  AUl  jUi  — lii 

.  i C-> iyj  jjvai  ls^3 


2750/79.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ghalib  memberitakan  (kepada  kami),  Amr  bin  Aun 
menceritakan  kepada  kami,  Waki  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Syu’bah,  dari  Abu  Balj  Yahya  bin  Sulaim,  dia  berkata:  Aku  berkata 
kepada  Muhammad  bin  Hathib,  "Aku  menikahi  dua  orang  wanita, 
yang  tidak  satu  pun  dari  mereka  yang  bersuara  — maksudnya  tidak  ada 


374  Adz-Dzaliabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  419  1 


suara  rebana  (gendang)  dalam  pesta  pernikahannya  - 
Muhammad  <&,  lalu  berkata:  Rasulullah  H  pernah  bersabda,  "Pemisah 
antara  yang  halal  (nikah)  dengan  yang  haram  (zina)  adalah  suara 
hentakan  duff  (rebana  tanpa  krincing).  ”375 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


j*  —  a»/yvm 

1*^15  c^lsstJl  ^«LnJl  L3l  jj\ 

i 'f  *  0  '  Jlfi  y  .i  ^  t  o  *  &  S  > 

UI  UjJl>-  C  jAJt>r  JL 

Aju^j  C~j\j  £-»  !<Jl*  <jl  j/ki*  (j&  CtL>JL>o 

S/f  :c-ii*  cUj-^  i  ^  t y. 

^  (_5^  <(_/« _/Jl  y*  y*  t/2^- J  'S/U*  J 


2751/80.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  mengabarkan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Ali  Al  Hafzih  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Abbas 
Al  Bajali  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Muhammad 
bin  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan 
kepada  kami:  Aku  mendengar  Abu  Ishaq  menceritakan  dari  Amir  bin 
Sa’d,  dia  berkata:  Aku  pernah  bersama  dengan  Tsabit  bin  Wadi’ah 
dan  Qurazhah  bin  Ka’b  %  dalam  sebuah  pesta  pernikahan,  lalu  aku 
mendengar  suara  hiburan.  Aku  berkata,  "Apakah  kalian  berdua 

375  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


|  420  1  —  Al  Mustadrak 


mendengarnya?”  Mereka  menjawab,  "Diberikan  keringanan  dalam  hal 
nyanyian  di  pesta  pernikahan  dan  menangisi  mayyit  tanpa  niyahah 
(menangis  berlebihan,  seperti  memukul-mukul  kepala  dan  lainnya- 
ed)”376 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  diriwayatakan  pula  oleh  Syarik  bin  Abdullah  dari 
Abu  Ishaq  secara  terperinci  dan  ringkas. 

'j*  — A^/YV0Y 

tdJb j «i  dUb*  tl)Lv~P  ilr? 

ijj  {JiS'  Cub>-3  :Jt»  CjUl-  ^  ja(s-  ^yP  ^  tj£' 

<-U±*i  J.'jp'  'Mj  (,5?  ^  ZyL*  J\  >) 

jJb  J  4-ip  ^  J  <— pdl 

cuti  Olj  cllao»  j»JU  cuti  0}  '-tip  Idi 

Jli  «Ijl  IdAj jd  (Jli  JjLP  f.l5sJl  Ijjp*' j*)l  AiP  _^gDl  l3J 

•pV  >  Jt 

2752/81.  Abu  Bakar  bin  Abi  Darim  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Umar  bin  Ja’far  Al  Muzani  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Ghassan  Malik  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Syarik 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Amir  bin  Sa’d,  dia 
berkata,  "Aku  masuk  menemui  Qurazhah  bin  Ka’b  dan  Abu  Mas’ud 
Al  Anshari  1%  dalam  sebuah  pesta  pernikahan,  dan  ternyata  di  sana 


376  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Berdasarkan  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  421  1 


ada  beberapa  budak  wanita  yang  bernyanyi,  maka  aku  berkata,  'Kalian 
adalah  para  sahabat  Rasulullah  %  dan  veteran  Perang  Badar,  tapi 
kenapa  mereka  lakukan  ini  di  sisi  kalian?'  Mereka  berkata,  'Jika  kamu 
mau  silakan  mendengarkan  bersama  kami,  tapi  kalau  tidak  maka 
silakan  pergi.  Sesungguhnya  sudah  diberi'  keringanan  kepada  kita 
untuk  mengadakan  hiburan  dalam  pesta  pernikahan  atau  menangis 
ketika  mendapat  musibah'.” 

Syarik  berkata.  Aku  rasa  ada  tambahan  kalimat,  "Tanpa 
adanya  niahah ,”377 

^  L ^^Ip  - AY/YVor 

j*  ‘<_ro'  ^  *Cf- 

i jC»  j  A»£oIp  jjP  cSy-*P 

'j* L»Lj  4lJp  aJJI 

IjJLI-  aJp  aJ)I  J^s  . Jp  ^  jJjuj  ^  dlp-_j  Jj 

.£>1 

2753/82.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Abi 
Uwais  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku 
dari  Yahya  bin  Sa’id,  dari  Amrah,  dari  Aisyah  dia  berkata,  "Nabi 
H  mendengar  orang-orang  bernyanyi  dalam  pesta  pernikahan  mereka: 

Dihadiahkan  kepadanya  seekor  domba  jantan  yang  berdehem 
di  dalam  kandang 

Kecintaanmu  pada  yang  memanggil  dan  dia  tahu  apa  yang 
akan  terjadi  esok  hari. 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 


1  422  |  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  #  lalu  berkata,  "Tidak  ada  yang  tahu  apa  yang 
akan  terjadi  esok  hari  kecuali  Allah.  "378 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Jui-f  &  JU^i  J  -Ar/YYoi 

(^p  CjJJi Ldl  y*  ,y.  aWl  J_jIp  yj 

<4^  s-4^  y^'  ^  r' 

t<u)l  jJL. j  4JLp  amI  v3  aiil  j  •  ci-Jli 

^-1  aJ  :cJl2i  ^  tdl  LDuJ  i^Jp  Jjil  j*-j 

"*  o  „  t 

.»l2l)gii  £-»  Ajc»  J>r lil 

2754/83.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Isra'il 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  As-Suddi,  dari  Abu  Shalih,  dari 
Ummu  Hani  binti  Abi  Thalib  dia  berkata,  "Rasulullah  # 
meminangku,  tapi  aku  menolak,  dan  aku  jelaskan  alasannya,  maka 
beliau  pun  memaklumi  penolakanku.  Lalu  turunlah  ayat  ini  kepada 
beliau,  'Sesungguhnya  Kami  telah  halalkan  bagimu  para  istrimu'.  (Qs. 
Al  Ahzaab  [33]:  50).  Sementara  aku  sendiri  tidak  halal  bagi  beliau, 
aku  tidak  turut  hijrah  bersama  beliau  dan  aku  bersama  orang-orang 
yang  diceraikan.”379 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


378  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

379  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  423  I 


t jj  jjfj  cA-iiJl  ^  jj\  [2j^  —  At/YVoo 

jlL>-I  LjJii-  ;4lj JlSj  tt*j!  ; jj\  cajj^IIj 

U jL«J|  ^ji  tU 2P  ^-^P  loJdlj  ^  AjjIjL»  i ^vaJl 

aJp  aJiI  abI  \jj~s j  j$>r  ;Jl5  c<up  aBI 

&y^>-  fSl  ^  jj^JJ  **A?  yS^J  '  ^ 

.Ui 

2755/84.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  dan  Abu  Bakar  bin 
Balawaih  menceritakan  kepada  kami,  tapi  Syaikh  Abu  Bakar  berkata, 
"memberitakan  kepada  kami”  sementara  Ibnu  Balawaih  mengatakan, 
"menceritakan  kepada  kami”  Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr, 
Mu’awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  Za'idah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  As-Sa'ib,  dari  ayahnya,  dari 
Ali  ige,  dia  berkata,  "Rasulullah  g|  mempersiapi  Fathimah  ^  dengan 
sebuah  permadani,  timba  dari  kulit  ( qirbah ),  dan  sebuah  bantal  kulit 
berisikan  sabut.”380 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


-A°/YYo 
4  .4.*' 


lli cy-oj^Jl  jl>jj  ^  c(_j jl ^li 

jJLp  01  ^>1  ooljl  1-^ip  abI  AaSJIp 


380  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  ”Hadits  ini  shahih .” 


1  424  |  —  Al  Mustadrak 


cJj  j  ll-f  Lfcip  ^e'  ^  LS^3  ^  Jj"'  J 

.^^LUl  ty^o-\^  4-jip  C~U^~3  it-i ^jlj  S-biJl 

2756/85.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Ismail  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami  di  Riyy,  Abu  Hatim  Ar-Razi  menceritakan 
kepada  kami,  Nuh  bin  Yazid  Al  Mu'addib  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Ishaq,  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah  dia 
berkata,  "Ibuku  ingin  agar  aku  sedikit  gemuk  ketika  Rasulullah  fH 
menggauliku,  tapi  aku  tidak  menerima  apa  yang  dia  inginkan, 
sehingga  aku  diberi  makan  mentimun  dan  kurma.  Aku  pun  jadi  gemuk 
dengan  bentuk  yang  baik."381 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

cJasU>Jl  ^  <0)1  *LP  jj!  U —  A*\/yV°V 

J  o  /o  y  .  ^  i>S»  ^  «*'  }  i .  *  e  &  *  }  S  o  j*  *  .  "ifi  * 

aJ^f  C4-J I  JjaS-  jP  4L)^3stP  t»Lx^> 

ilsl  131  aJp  <0)1  *))1  (Jj^j  Jvi  *(jl5  c*up  <0)1 

p.^lll  ijJiJj  caS”" ^jlJj  Ig^ygUj  Jj>-llJLs  ajIjJI  jl  ot^Jl  jl  <L>jU*Ji 

L«  La jJj  Iyj  dJb  3 jplj  caJp  c-JL?r  L»  L» lLULujI  ^J>\ 

0 «Lp-LJU  Ijou  015""  Olj  caJp  cJL>- 

2757/86.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy- 


381  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  425  1 


Syahid  menceritakan  kepada 'kami,  Musaddad  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Ajian 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Syu’aib,  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya  ifb,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Apabila  salah 
seorang  dari  kalian  mendapatkan  seorang  budak  wanita,  atau 
seorang  istri,  atau  seekor  hewan  kendaraan,  maka  hendaknya  dia 
memegang  ubun-ubunnya  dan  mendoakan  agar  mendapatkan 
keberkahan,  dengan  mengucapkan,  'Ya  Allah,  aku  mohon  kepada-Mu 
kebaikan  yang  ada  padanya  dan  kebaikan  yang  Engkau  ciptakan 
padanya'  Aku  juga  berlindung  kepada-Mu  dari  keburukannya  dan 
keburukan  yang  Engkau  ciptakan  padanya'.  Jika  itu  berbentuk  seekor 
unta,  maka  hendaknya  dia  memegang  bagian  punuknya.  ”382 

Hadits  ini  shahih  sebagaimana  yang  kami  sebutkan  berupa 
periwayatan  para  Imam  yang  tsiqah  dari  Amr  bin  Syu’aib,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya  dari  Amr  bin  Syu’aib 
pada  kedua  kitabnya. 


^  Uj Jj-  - AV/tVoA 

(<LoJL*>  cOUJL- 

4J  La-g_P  aJJI  j  Lip  (31 

1  j&jj  cll*-»  JS'ii  4-dp  Alll  Alll  <J cUbds» 
4-i^-lj  l^C,\  £.I^k3  4-JlP  4^1  ^1 * 0  Aiil  J  J**  J 

?Ailt  J W  b*  IaJ  (JjU  £^-jl  lA^islj  C-JLa*  j*  C-Jl 

#0,  '>o,  'i*,,  o',*,,  o',  K  *,  ' 

01  aJp  aUI  Aill  j  tjLai 


12  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


|  426  1  —  Al  Mustadrak 


2758/87.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Asad 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Jumhan,  dari  Safinah,  bahwa 
Ali  menjamu  seorang  tamu  dan  membuatkannya  makanan.  Lalu 
dia  berkata,  "Alangkah  baiknya  kalau  kita  undang  Rasulullah  H’  untuk 
makan  bersama  kita.” 

Mereka  pun  mengundang  Rasulullah  #  untuk  makan  bersama, 
dan  beliau  pun  datang.  Tapi,  ketika  beliau  melihat  adanya  sebuah 
ranjang  yang  ada  di  pojok  rumah,  beliau  langsung  pulang.  Fathimah 
pun  berkata,  "Pergilah,  tanyakan  kepada  Rasulullah  g|  mengapa 
beliau  langsung  pulang." 

Dia  lalu  menyusul  Rasulullah  dan  menanyakan  hal  tersebut, 
dan  beliau  menjawab,  "Tidak  boleh  bagi  seorang  nabi  masuk  ke 
dalam  rumah  yang  berhias  warna-warni.  ”383 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


V&.  OllL  'J,  JuU  £  y\  if^f  -AA/YVo<\ 

cOkL*  cOkaP  O kliP  ^if  j***- 

JP  'je-  J*  *jP  iflli 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.” 

Dalam  teks  asli  Al  Mustadrak  tertulis  (\M J)  yang  berarti  ranjang,  tapi  dalam  Musnad 
Ahmadyang  ditahqiq  oleh  Al  Amauth  dengan  hadits  yang  sama  tertulis  (liiji)  yang 
berarti  tirai  tipis  yang  biasanya  ada  gambarnya.  Apa  yang  tertulis  di  Musnad 
Ahmad  ini  lebih  cocok  dengan  konteks  hadits,  karena  biasanya  yang  berwarna- 
warni  adalah  tirai,  bukan  ranjang  pada  masa  itu.  Penj. 


Al  Mustadrak  —  |  427  i 


lup  bl  :JlS  aIJlp  JUs  ^Jjl  ^  cilp  <&>  o^y'* 

.JaSll*  iijij  oOJl  frli-  cLo^JLj  (Jjjy  OVji yl  J^r^ll 

2759/88.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Abi  Usman  Ath-Thayalisi 
menceritakan  kepada  kami,  Affan  dan  Muhammad  bin  Sinan 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Hammam 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  An-Nadhr  bin  Anas, 
dari  Basyir  bin  Nahik,  dari  Abu  Hurairah,  dari  Nabi  #,  beliau 
bersabda,  "Apabila  seorang  lelaki  memiliki  dua  istri,  lalu  dia  tidak 
berbuat  adil  pada  keduanya,  maka  dia  akan  datang  pada  Hari  Kiamat 
dalam  keadaan  sebelah  pundaknya  jatuh  ke  bawah.  ”384 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


'j  JjJ\  bf  tSjiiii  'J  JZ-jjI  -a^/y  w 

^1  ^  ‘o^Jt  oi  Lftij  j,  JJ 

U  :  J  trJli  L^Jl  ^  j  ‘CiA\s-  Je-  co!  Je-  ^  J& 

J P  L^aju  J 

ijf y\  ^  {j»  y  Jus  cLJLp  (3^2;)  y_j  NJ  JS  iIjAip 
cJl5  !xilj  clialp  j*  Jl  <y>-  t/*-—-*  {j* 

S,  K  1  *t  *  '  'Z  *.f  •  Z  1'  •  A'  *  '  '  *  o  t'»  ' 

4JL p  <5)1  <d)l  J yj  (1)1  c-i yj  Oi?"  j  o*y 

jLfi  am!  J  y*  j  (iJ-55  (Jfi*  t  ca))1  J  y*  j  Ij 

384  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  428  |  —  Al  Mustadrak 


jUj  <&i  Jjj'  (jt  ^  ^ j  ‘f^j  J*  ^ 

•  <^  \j>^  cJl\o-  »^|  Ojj^*  ^i5 

2760/89.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kam^  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Ziyad  memberitakan  (kepada  kami), 
Ahmad  bin  Yunus  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Abi 
Az-Zinad  menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dan 
ayahnya,  dari  Aisyah  «&,  bahwa  dia  berkata  kepadanya, 
"Keponakanku,  Rasulullah  0  tidak  pernah  lebih  mengutamakan  salah 
satu  dari  kami  dibanding  yang  lain  dalam  hal  menginap  di  tempat 
kami  Tak  jarang  beliau  mengunjungi  kami  semua  dalam  satu  hari, 
beliau  mendekat  ke  setiap  istri  tanpa  menyentuhnya,  dan  bila  sampai 
kepada  hari  yang  menjadi  gilirannya,  beliau  pun  menginap  di 
rumahnya  (sang  istri  yang  mendapat  giliran).  Pernah  suatu  ketika 
Saudah  binti  Zam’ah  berkata  — ketika  usianya  sudah  semakin  tua  dan 
dia  takut  Rasulullah  0  akan  menceraikannya — ,  'Wahai  Rasulullah, 
berikan  saja  hari  giliranku  kepada  Aisyah'.  Hal  itu  lalu  diterima  oleh 
Rasulullah  0." 

Aisyah  berkata  lagi,  "Dalam  hal  itulah  Allah  menurunkan  ayat, 
'Jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz...'."  (Qs.  An-Nisaa'  [4]: 
128).3*5 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

cjlflyjl'  4&I  JuP  ^  JU <0il  J-P  y)  ^ j —  ^  «  / Y  V ^ 

^  'J*  J  ‘Vj?  CA 

385  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  1  429  1 


aSj(  AJil  J  y*  j  <X^£'  AJlt  ^jp  J  A^olc-  tj& 

~*9  kii  jV-g-Ul  'J y^?  C Ja»Is  j»— ~AJ  p-l^J  ^Jp 

iJjh  J  ■  .lolt  J-pL*»**>l  J  U  tciAi-»l  Yj  (.iiLoJ  Ltt->4 

.  djL-J  JjjJi 

2761/90.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan 
kepada  kami,  Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammad 
bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub,  dari  Abu 
Qilabah,  dari  Abdullah  bin  Yazid  Al  Khuthami,  dari  Aisyah  dia 
berkata:  Rasulullah  #  biasa  memberikan  bagian  secara  adil  kepada 
para  istrinya,  dan  beliau  senantiasa  berdoa,  "Ya  Allah,  ini  adalah 
pembagian  yang  bisa  aku  berikan  sesuai  yang  aku  miliki,  maka 
janganlah  kecam  aku  untuk  sesuatu  yang  Engkau  miliki  dan  tidak  aku 
miliki.  ” 

Ismail  Al  Qadhi  berkomentar,  "Maksudnya  adalah  hati  (yang 
tidak  bisa  sama  rata),  dan  ini  merupakan  masalah  keadilan  kepada 
istri-istri  beliau.”386 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


lU-b-  t (Jf"'  ij3.  ^ n/yv^y 

iLp  (J3.  o3-  {j3. 

d)l S"”  cL^jlp-  a))1  «uiJlp  ^jfs  coili»  ^^p  t^llp  {j3- 

ll»  JLkj  Lu»  oI j*S\  ^j9  01T  lil  4jJp  Attl  ^  J 

386  Adz-Dzahabi  dalaifi  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  430  1  —  Al  Mustadrak 


I d~L&£  .  dJlS  dl^il  JjS^ty  (JTt  c^r/  ^  *  d^ 

l)I  J _}51  (ddS"*  idJl5  ?j%J-^j  4-JLp  ^))i  amI  (J d-d^"  L* 

.^g^uij  ^jIp  Ijl>-I  ^jjl  j*J  clJj  lili  015^ 

2762/91.  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami 
di  Bukhara,  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib  Al  Qadhi  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Ma’in  menceritakan  kepada  kami,  Abbad  bin 
Abbad  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  Sari  Mu’adzah,  dari 
Aisyah  «$,,  dia  berkata:  Rasulullah  #  biasanya  meminta  izin  kepada 
kami  yang  kebetulan  hari  itu  adalah  hari  gilirannya  setelah  turunnya 
ayat,  “Kamu  boleh .  menangguhkan  menggauli  siapa  yang  kamu 
kehendaki  di  antara  mereka  (istri-istrimu)  dan  (boleh  pula)  menggauli 
siapa  yang  kamu  kehendaki...."  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  51).  Mu’adzah 
berkata,  "Apa  yang  engkau  katakan -kepada  Rasulullah  (pada  hari 
giliranmu)?”  Aisyah  menjawab,  "Aku  tidak  akan  mengizinkan  siapa 
pun  mengambil  jatahku.”387 


JJ  JvaujJ'  Iji  \2>A^>-  — ^Y/YV’ir 

t -- /*“*•  tdJj cO^jP  t 1  ----»■*■  ll 

‘d  ^  tiBrdJl  ^p 

A  \  7  ;  <  o  ^  "  j  ,  B  ^ 


td-Jl  ^31  ^dJLS3  jjLo. j  a-JLp  a))1  a))1 

aJLp  <5)1  <5)1  J dJU  c (l)j^??t^40 

t  -  ^ j *ju  i—**_)j*  ji  cj|^I  ijLs 


y  ^ 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  431  1 


jS*LS  J  lltkf  >T  ciS'  y  cijliiJ  :Jl5  tN 
.  jk  o?  ^  J*^-  ^  'o^'yh °' 

2763/92.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  bin  Al  Musayyab 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Aun  menceritakan  kepada  kami, 
Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Hushain,  dari  As-Sya’bi,  dari 
Qais  bin  Sa’d  dia  berkata,  "Aku  mendatangi  Hirah,  dan  aku  lihat 
mereka  sedang*  menyembah  raja  mereka,  maka  aku  berkata, 
'Rasulullah  #  lebih  layak  untuk  disembah'. 

Aku  pun  mendatangi  Rasulullah  ^H,  dan  berkata  kepada  beliau, 
'Aku  mendatangi  Hirah,  dan  aku  lihat  mereka  sedang  menyembah  raja 
mereka,  padahal  engkau  adalah  utusan  Allah  dan  lebih  berhak  untuk 
disembah'.  Beliau  berkata,  'Bagaimana  menurutmu?  Jika  kamu 
melewati  kuburanku  apakah  kamu  akan  menyembahnya?'  Aku 
menjawab,  ’Tidak'.  Beliau  berkata,  'Oleh  karena  itu,  jangan  lakukan 
itu  (menyembahku),  karena  kalau  saja  aku  boleh  menyuruh  orang 
untuk  menyembah  orang  lain,  maka  aku  akan  menyuruh  para  istri 
untuk  menyembah  suami  mereka  lantaran  hak  (tanggung  jawab) 
seorang  suami  atas  istri  mereka  yang  telah  diberikan  Allah  kepada 
mereka.  ”388 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


J  >ki  {J  olki  >l)i  J  -^r/Yvnt 
cj»  'J  »  liftk  cJ.  ‘4^' 

>  C^LaslI)!  >J~  ^J.  ApjS  y)  iktk  ^  iUk  iktk 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


|  432  1  —  Al  Mustadrak 


Jp~  L*  (Aji!  J  y*  j  b  I  tJ  V5  C4-ol  yP  ilSj^aSS  y 

y  j  131  li  j~~£o  j  (.fd?  131  tl)l  :JlS  ^  jj 

.cJJ'  (j?  ^i  .r^  lC^  X?  s-’^r^ 

2764/93.  Abu  Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Yusuf 
Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Qaza’ah 
Suwaid  bin  Hujair  Al  Bahili  menceritakan  kepada  kami  dari  Hakim 
bin  Mu’awiyah  Al  Qusyairi,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Aku  berkata, 
"Wahai  Rasulullah,  apa  yang  menjadi  hak  istri  di  antara  kami  atas  diri 
suaminya?”  Beliau  menjawab,  "Memberinya  (si  istri)  makan  kalau  dia 
(si  suami)  sendiri  makan,  memberinya  pakaian  kalau  dia  berpakaian, 
tidak  boleh  memukul  wajah  (sang  istri),  tidak  boleh  menjelek-jelekkan 
istri,  dan  tidak  boleh  mengurung  istri  kecuali  di  dalam  rumah 
sendiri ”389 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

y  y  ^jip  bJjj-  — 

y  a&I  JlIp  yp  yp  cOCL*  Jl  \2S>-  <-Ly y* 

aWI  J yMj  Jli  :  Jl3  c«_Aj3  y  4»1  XJP  y  y^j[  y*-  caBI  Xs- 

aJJI  aMI  J S-k**-*  frbl  \yj^aj  4dp  aUI 

(_5?  t4»i  J  y»  j  b'  4;ip 

f.LovO  j  <JlP  aJJI  Aill  J  b  i — 3Ljs>l3  iy^jj^o 

389  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih ” 


Al  Mustadrak  —  |  433  | 


JL<o^»  (Jb  i— ili»  *Xa]  !p_L*j  aIIp  ^  (_>^  ls^*” 

.j^jlI^cJ  (*-^'_J  AU' 

2765/94.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Bisyr  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Al  Humaidi  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari 
Ubaidullah,  dari  Abdullah,  dari  Iyas  bin  Abdullah  bin  Abi  Dzubab,  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Janganlah  kalian  memukul  para 
hamba  Allah  (wanita)!” 

Kemudian  datanglah  Umar  kepada  Rasulullah  s||  dan  berkata, 
"Wahai  Rasulullah,  para  wanita  sudah  mulai  lancang  kepada  suami- 
suami  mereka.” 

Akhirnya  Rasulullah  memberi  keringanan  kepada  mereka 
untuk  memukul  istri-istri  mereka.  Akibatnya,  para  wanita  mengelilingi 
keluarga  Rasulullah  &  untuk  mengadukan  tindakan  suami  mereka 
kepada  Rasulullah  #.  Beliau  pun  berkata,  "Para  wanita  banyak  yang 
mengadu  kepada  keluarga  Muhammad  0  perihal  suami  mereka. 
Sungguh,  para  suami  itu  bukanlah  orang-orang  yang  baik!”390 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

JL» j>xj>  LjJl?-  y\  —  ^©/TV*\*\ 

jJli-  fji  aJII  J-P  iy_ 

ciX.  cub  jp  'J*  <y-  o*  ‘yr*^1 

*  s.t  \  *,  i  *.  *  ,  ,  i,,  o  r ; 

J 15  ^1  <Jlp  aS)1  aiil  J bJ  idJlS 


390  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


|  434  |  —  Al  Mustadrak 


cC^C.  J i  Nj  0 \'j  N  Jij  citj  Cj*  «0»  Ji 

^1  dU  ^I  LS^'  <-£j' 

JS"  Ju°of  cAjJ^i  a!]I  tuSj  dli  dU*  llS^  jl5^ 

liipf j  cL.  ff  ,J^'j  ‘i^Ji  o>  *3j'  o?  st£' 

;.<Lb>dl 

2766/9.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  memberitakan  (kepada  kami), 
Muslim  bin  Khalid  Az-Zanji  menceritakan  kepadaku  dari  Musa  bin 
Uqbah,  dari  ibunya,  dari  Ummu  Kaltsum  binti  Abi  Salamah,  dia 
berkata:  Tatkala  Rasulullah  #  menikahi  Ummu  Salamah,  beliau 
berkata  kepadanya,  "Aku  menghadiahkan  beberapa  uqiyah  minyak 
kesturi  dan  perhiasan  kepada  Najasyi,  tapi  aku  tak  mengetahui  hal 
lain  kecuali  bahwa  dia  sudah  meninggal,  dan  hadiah  yang  aku 
berikan  kepadanya  akan  dikembalikan.  Bila  hadiah  itu  dikembalikan 
kepadaku  maka  hadiah  itu  akan  menjadi  milikmu  atau  milik  kalian 
semua.  ” 

Benar  saja,  sebagaimana  yang  beliau  katakan,  Najasyi 
meninggal  dan  hadiah ‘dikembalikan  kepada  beliau,  sehingga  beliau 
pun  membagikan  beberapa  uqiyah  kesturi  itu  kepada  istn-istri  beliau, 
lalu  sisanya  diberikan  kepada  Ummu  Salamah.  Beliau  juga 
memberikan  Ummu  Salamah  perhiasan.391 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


391  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Muslim  Az-Zanji  dha’if." 


Al  Mustadrak  —  1  435  1 


^yi  t^yyAJU  ^yi  jl  \j —  ^*\/\V'lV 

^yf-  C(l)LoJ^P  ^yi  Aaojj  l3jl»-  tOjP  ^  t_->lijil  A»P 

<**t  i_jUJU>t  ^  OlS'j  c^£aI*JI  '{j*  tOL^-  ^  (3==^  lIH 
frl»f  I Jli  i«UP  aWI  (_£jA?xji  S^y^>  ^jl  i(_£ 

oJLA  I4\ll  (J y**j  b  ijLSi  i4J  <UjIj  |»JL*>j  aJIp  a\1I  (_5^?  (J y**1  J  (_5^i 

tilbl  ^5*^1  ^j^P  ^  CS^9  ^  .£T  JjJ  ^  LS^' 

<3^  £\$'  O5-  ^  y^.^1  L5^“  £JJ^  ^  <3^  : ‘ #C-^ 

L»  \  g:<»>iJj  4^-  y  4j  dJlS”"  ^1  (1)1  :<IPr  jj  (3^  J>-  -3^  C4I>- j  j 

.ii>-  c-oi 

2767/96.  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  Al  Farra  menceritakan  kepada 
kami,  Ja’far  bin  Aun  memberitakan  (kepada  kami),  Rabi’ah  bin 
Usman  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Yahya  bin 
Hibban,  dari  Nahar  Al  Abdi,  yang  merupakan  salah  seorang  murid 
Abu  Sa’id  Al  Khudri  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  dia  berkata: 
Seseorang  mendatangi  Rasulullah  ||  dengan  membawa  anak 
perempuannya.  Dia  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  ini  anakku,  dia 
enggan  untuk  menikah.”  Rasulullah  lalu  berkata  kepada  wanita  itu, 
"Patuhilah  ayahmu!"  Anak  perempuan  ini  berkata,  "Demi  yang 
mengutus  engkau  dengan  kebenaran,  aku  tidak  akan  menikah  sampai 
engkau  memberitahukan  kepadaku  apa  saja  yang  menjadi  hak  suami 
kepada  istrinya.”  Beliau  bersabda,  "Hak  suami  atas  diri  istrinya 
adalah  jika  seorang  suami  memiliki  luka  (bernanah),  lalu  istrinya 


I  436  |  —  Al  Mustadrak 


menjilati  luka  tersebut,  maka  tetap  saja  dia  belum  menunaikan  hak 
suaminya.  ”392 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

'J  ilki  ife-  tj!uii  ^  djb-  -‘\v/xvn a 

^  LLt>-  cOku_$j  Jt 

O*  caIL  ^  tjdr  ^1  J  °^p 

aIIp  Al  Jttf  awl  J J^J  Ji  "fy  :  Jli  caIp  Al  ^3  SX* 

lli  ^Jbs^p  Jl5  :Jl3  tpS^i  c~ij  Aj^li  d  tA)ll  d  j** j  b  icJlii 
4lSl  Jli  4Jjl*jl  OtA*  (_5^  ^  Lsj55"^" 

X  ^  ^  ^  ^  9  #  ^  jf  o  s  O  *  "  *  f  X  x  o  "  x  ^  x  X  S  s  ^ 

Js-  ^j_>Jl  c^?)g>tj  loJli  ca 3^p  j3  •(»-^’j  ^IIp  a\jI 

:JU  4^jjjI  Y  j^l  (J  01  j  tAs^jjj  a*A?1  \xji>  OIS"  01®  a^-jjJI 
|JbJLv?j  bxJ j  Lo  al dJll'  _p  01  rA^-jjil  ^^Ip-  g- jjJl  (J>“ 
jiAA  01  OIS”*  jJ  <Aap-  C-ol  \S>  A^LSzl» 

cl^Ilp  Al  aIv23  lll  l$-ip-  J^O  lil  01  ol ^131  O» y»  Y 

.UjJI  o~j;  ^jyl  M  •  cJli 

2768/97.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Mughirah  As-Sukkari  menceritakan  kepada  kami  di 
Hamdan,  Al  Qasim  bin  Al  Hakam  Al  Urani  menceritakan  kepada 
kami,  Sulaiman  bin  Daud  Al  Yamami  menceritakan  kepada  kami  dari 


392  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkat^  “Justru  hadits  ini  munkar.  Abu  Hatim 
berkata,  'Rabi’ah  itu  munkarul  hadits'.” 


Al  Mustadrak  —  |  437  | 


Yahya  bin  Abi  Katsir,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah  dia 
berkata:  Ada  seorang  wanita  datang  kepada  Rasulullah  dia  berkata, 
"Wahai  Rasulullah,  aku  adalah  fulanah  binti  fulan.”  Beliau  menjawab, 
"Ya,  aku  sudah  tahu  siapa  kamu,  apa  keperluanmu? ”  Dia  berkata, 
"Keperluanku  adalah  kepada  sepupuku  si  fulan  yang  ahli  ibadah  itu.” 
Rasulullah  H  berkata,  "Aku  telah  mengetahuinya.  ’’  Dia  berkata,  "Dia 
meminangku,  maka  tolong  kabarkan  kepadaku  apa  saja  yang  menjadi 
hak  suami  atas  istri.  Jika  aku  mampu  maka  aku  akan  menikah 
dengannya,  namun  jika  tidak  maka  aku  tidak  akan  menikah.”  Beliau 
bersabda,  "Salah  satu  dari  hak  suami  atas  istri  adalah  seandainya 
kedua  lubang  hidungnya  mengeluarkan  darah  dan  nanah,  lalu  si  istri 
menjilatinya  dengan  lidahnya,  maka  dia  belum  melaksanakan  hak 
suami  sepenuhnya.  Seandainya  manusia  diperbolehkan  sujud  kepada 
manusia,  maka  akan  aku  suruh  istri  sujud  kepada  suaminya  jika 
suami  itu  telah  menggaulinya  (istrinya)  lantaran  keutamaan  yang 
Allah  berikan  kepada  suami  atas  diri  wanita.  ”  Dia  berkata,  "Demi 
yang  mengutusmu  dengan  kebenaran,  aku  tidak  akan  menikah  selama 
aku  di  dunia.”393 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


y  jJU)  Ljl  y  y\  j~*-\  — ^A/YV^^ 

j  yC-  y_  y£*  i(L)bjL>» 

yil  <-cra^  CA  J*  CA 

0»lif  oJlA  I  Jlflj  c2^-L>Jl  yuo  J  aJlp  aJJI 

393  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Bahkan  hadits  ini  munkar,  Sulaiman 
itu  waah  (lemah  sekali),  dan  Al  Qasim  shaduq ,  namun  ada  sedikit  kritikan 
terhadapnya.” 


1  438  1  —  Al  Mustadrak 


2769/98.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan 
kepadaku,  Bisyr  bin  Musa  memberitakan  (kepada  kami),  Al  Humaidi 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari 
Yahya  bin  Sa’id,  dari  Busyair  bin  Yasar,  dari  Hushain  bin  Mihshan, 
dia  berkata:  Bibiku  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Aku 
mendatangi  Nabi  #  untuk  suatu  keperluan,  beliau  berkata  padaku, 
" Apakah  kamu  sudah  memiliki  suami?”  Aku  menjawab,  "Sudah. 
Beliau  bertanya  lagi,  "Bagaimana  kamu  memperlakukannya?"  Aku 
menjawab,  "Aku  tidak  pernah  menyanggahnya  kecuali  yang  tidak  aku 
sanggupi.”  Beliau  berkata,  " Apa  kedudukanmu  dibandingkan  dia? 
Sesungguhnya  dia  adalah  surga  dan  nerakamu. 

Hal  yang  sama  diriwayatkan  oleh  Malik  bin  Anas  dan 
Hammad  bin  Zaid  serta  Ad-Darawardi  dari  Yahya  bin  Sa’id,  dan  itu 
shahih,  tapi  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


ijll  JLP  y\ j  -^/yvv* 

l&-  is jjjJ'  &  ^  ^ 

c^isUaii  jij j  ^  j**  i y-  j”* 

2»l  Jt&i  J  ^ 

o n  jij  «fe  ai  jy-3  o* 

cojir  y>j  Nj  cojtr  y»j  ^  af 


394  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  I  439  1 


< ,4j Jjaj  Yj  iaO.!^»  d_r*j  ^ J  toj'CaJ  Yj  cU^-1  4^»  Yj 

c— ttjuj  I4-S  J-3  ^a>  OlS^  01»  t y  L5^-  AJliB  OlS^  01» 

Juia  l^ip  liO?  ^j  ^1  'jfit  Olj  t  a -Ip  j»JI  Yj  L^i5-<j>-  ^tlslj  & 'j^  auI 

.lijJip  <&l  jIp  cJdjf 

2770/99.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  dan  Abu 
Abdullah  Ali  bin  Abdullah  Al  Hakimi  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan 
kepada  kami,  Bisyr  bin  Umar  Az-Zahrani  menceritakan  kepada  kami, 
Syuaib  bin  Ruzaiq  Ath-Tha'ifi  menceritakan  kepada  kami,  Atha  Al 
Khurasani  menceritakan  kepada  kami  dari  Malik  bin  Yakhamir-As- 
Saksaki,  dari  Mu’adz  bin  Jabal  i&,  dari  Rasulullah  ^§,  beliau 
bersabda,  " Tidak  halal  bagi  seorang  wanita  yang  beriman  kepada 
Allah  dan  Hari  Akhir  untuk  mengizinkan  seseorang  masuk  rumahnya 
sementara  suaminya  tidak  suka.  Dan  tidak  boleh  keluar  jika  suaminya 
tidak  suka,  tidak  boleh  patuh .  kepada  siapa  pun,  tidak  membuat 
dadanya  sesak,  tidak  menjauhi  tempat  tidurnya,  tidak  memukulnya. 
Apabila  si  suami  ini  zalim  maka  hendaknya  si  istri  mendatanginya 
sampai  mendapat  keridhaannya.  Jika  dia  menerima  permohonan  maaf 
si  istri  maka  si  istri  beruntung,  Hujjahnya  berhasil  dan  si  suami  tidak 
berdosa.  Namun  jika  dia  tidak  menerima  maka  alasan  (permohonan 
maaf)  si  istri  ini  sudah  diterima  oleh  Allah.  ”395 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


395  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Bahkan  hadits  ini  munkar  dan 
sanadnya  terputus.” 


I  440  |  —  Al  Mustadrak 


C ^  \2^S>-  \  •  */YVV> 

^1p  t^Li  jji  ‘c5525^'  Jsf^l  ^*^“ 

t<up  a&I  jj*-&  <y.  ^  c f’  “r-*"**^  CS-  '^^jl  ci^  c®^^*  Cj^ 

*j>J£  ^  ot ja\  j\  <dJl  Ja^i  Sl  :  Jl®  4^  aM'  L5^  ^ 

.iip  j&j  n  ;>}  4^j3i 

2771/100.  Bakr  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Al  Marwaazi 
menceritakan  kepada  kami,  Ismail  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Syadz  bin  Fayadh  menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Sa’id  bin  Al 
Musayyab,  dari  Abdullah  bin  Amr  bahwa  Rasulullah  bersabda, 
"Allah  tidak  akan  melihat  wanita  yang  tidak  berterima  kasih  kepada 
suaminya,  padahal  dia  memerlukan  suaminya  itu.  ”396 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


aJJI  JLP  [2jS~  4^  .jaili  ^  U •  \/YVVY 

cO ^jL>  t!i  t 4^1  c/. 


•j*  u*  <-jy^ 


luJli-  4<J  JiiUlj  <J-t*ll  fji  *lSl  A*P  Ij 

^jP  tji  j>?  LjJt>-  OjjJuoJl  ^Jl  ^*->*J* 

JJ  AU!  XS-  *^P  Aj[^>  J)  JjIj  °^P  Cji  ^P  4jj^U» 

jaI*xj»  Ij  aJLp  abI  cJ^^j  cJl®  ijl®  t<up  a\jI  j 


396  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  1  441  | 


'fy  CuiUs  Jil  Cr?  ‘Jj 

: Jvi  Jif  ^1  iul  J £  (Hj  :?-^'  e 


cS'^'j  ijA^'  O?  £>  tjlr^'  ,jM 

(y*jj  C» j  :l_^)li  tc-d-jJt  ^jA  I  s-^' 

oSl^Iio  ^1^1  oSl^i  C-I^ci  <_/^  ^*'  -J^  x^'jJ  d^:? 

N  *£jj  a^jA  4ill  «.&  £  jJLsf  ^1^1  0^  j>g-^  ,^/ai  tJ*-J 

.  o  Jiirclw  <Ui 


2772/101.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada 
kami,  Sufyan  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Manshur  dan  Al 
A’masy,  dari  Dzar. 

Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  Al  Adi  mengabarkan 
kepada  kami,  dan  ini  adalah  redaksinya,  Muhammad  bin  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Al  Mughirah  As-Sa’di 
memberitakan  (kepada  kami),  Jarir  menceritakan  kepada  kami  dari 
Manshur,  dari  Dzar ,  dari  Wa'il  bin  Muhanah  As-Sa’di,  dari  Abdullah 
bin  Mas’ud  dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Wahai  sekalian 
wanita,  bersedekahlah  meski  dari  perhiasan  kalian  sendiri,  karena 
kebanyakan  dari  kalian  adalah  penguni  Jahanam.  ’’  Seorang  wanita 
yang  bukan  dari  kalangan  terpandang  lalu  berkata, "Mengapa  begitu, 
wahai  Rasulullah?”  Beliau  menjawab,  "Karena  kalian  banyak 
melaknat  dan  durhaka  kepada  suami.  Tidak  aku  temukan  orang  yang 
kurang  agama  dan  akalnya  tapi  mampu  mengalahkan  laki-laki  yang 
berkuasa  sekalipun  melainkan  adalah  para  wanita.  ”  Mereka  lalu 
bertanya,  "Mengapa  mereka  bisa  menjadi  kurang  agama  dan  akalnya 
(pendapatnya)?”  Beliau  menjawab,  "Kekurangan  pada  pendapatnya 


|442  |  —  Al  Mustadrak 


(akal)  karena  syariat  menetapkan  persaksian  dua  wanita  sama 
dengan  persaksian  seorang  pria,  sedangkan  kekurangan  dari  sisi 
agama  adalah  karena  mereka  tidak  sujud  kepada  Allah  (shalat) 
selama  beberapa  hari  dan  malam  (karena  haid  atau  nifas-ed). 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

'  ^  &\  jlp  J  -W/TVVr 

‘J*  tjf  cc3'j>  ^  0  ^ 

JuP  jUi  L-=ST  :  Cf.  j* j  J*  ‘Jf  l^'  Cf 

iul  J ^ J  04 

01  jJLj  4^ 

cillJll  :J15  cAl  Jj^-S  ‘J^51  J*'  r* 

ili  c  J;  :jis  ^4' 

2773/102.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada 
kami),  Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Yahya  bin  Abi 
Katsir,  dari  Zaid  bin  Salam,  dari  kakeknya,  dia  berkata:  Mu’awiyah 
menulis  surat  kepada  Abdurrahman  bin  Syibl,  "Ajarkanlah  orang- 
orang  tentang  apa  yang  kau  dengar  dari  Rasulullah  #!"  Dia  lalu 
berkata,  "Aku  mendengar  Rasulullah  #  bersabda,  'Sesungguhnya 
orang-orang  fasik  mereka  adalah  penghuni  neraka'.  Mereka  lalu 


397  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  1  443  I 


bertanya,  'Siapakah  orang-orang  fasik  itu,  wahai  Rasulullah?'  Beliau 
menjawab,  'Para  wanita'.  Mereka  berkata,  'Wahai  Rasulullah, 
bukankah  ibu,  putri,  dan  saudari  kita  juga  wanita?'  Beliau  menjawab, 
'Ya,  namun  jika  diberi  mereka  tidak  bersyukur  dan  jika  diuji  mereka 
tidak  bersabar'.  ”398 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


j y  UI  i<UL«Jl  t3U«-^,l  y)  Ujl?-  —  \  •  V / Y  YV1 

<0)1  JLp  O*  t<-)UU>  Ujl»  i (_$ I 

Jli  :JlS  c4iP  <01 1  d'1  d  ^  d  d“Q  d^ 

^jUl  ^jll  J aS’  f.Uc3  C  <0)1  £.L»I  I^J 4-lp  LS^9 

C(^gJ>rljjl  f-UoJl  OjJi  t*J)l  ^d*J  ^  4*^  *Wl 

(J  Ij  "(JlS  (1)1  <uip  <0)1  <0)1  (J^^j  (l)3lj 

"  "  4  t  ,  ,  »i  ,  s'  'O  *  *  t  **  *i,o  '  ^  oC  A'  *,  Y'  f 

jJLa9  d^^~i  d^f^  <0ll 

.pS" jL^-  viidjl  cdp  <0)1  <osl 


2774/103.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Bisyr  bin  Musa  memberitakan  (kepada  kami),  Al  Humaidi 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari 
Az-Zuhri,  dari  Ubaidullah  bin  Abdullah,  dari  Iyas  bin  Abdullah  bin 
Abi  Dzubab  <4&,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Jangan  kalian 
pukul  hamba  Allah  (wanita)!’’  Kemudian  datanglah  Umar  dan 
melaporkan,  "Wahai  Rasulullah,  kaum  wanita  sudah  mulai  kurang 
ajar  kepada  para  suami  mereka.  ”  Rasulullah  pun  mengizinkan  untuk 


398  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  444  |  —  Al  Mustadrak 


memukul  mereka.  Kemudian  ada  sekitar  tujuh  puluh  wanita  yang 
berkeliling  kepada  para  istri  Rasulullah  #  untuk  mengadukan 
perilaku  suami-suami  mereka.  Rasulullah  pun  bersabda.  Mereka 
itu  bukanlah  orang-orang  terbaik  di  antara  kalian. 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dengan  sanad  yang  shahih  dari 
Ummu  Kultsum  binti  Abu  Bakar: 

cjlitah  Ai  J*  J.  A'  -J*  J  .  i/yvvo 

ipjy  ,y. 

ai  ^i  ^  f'  o?  °J* 

Al  J\  'J*Jj^i>  'J  O*-  'j*3 

CAlU  jii  :Jli  JLi  J*  J  ^  JJ* 

!xi  of^l  dy^M  jii-j  4lip-  Al  Jyp  JL 

C-»  J*»  J  J  ‘Jj  J*5  jli  ^  J  ^ 

2775/104.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdillah  Ash- 
Shaffar  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Ismail  Muhammad  bin  Ismail 
As-Sulami  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Katsir  bin  Ufair  dari 
Sa’id  bin  Abi  Maryam  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Al-Laits  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Sa’id, 


199  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  |  445  I 


dari  Humaid  bin  Nafi,  dari  Ummu  Kaltsum  binti  Abu  Bakar  %>,  dia 
berkata,  "Kaum  lelaki  dilarang  memukul  wanita,  namun  kemudian 
mereka  mengadu  kepada  Rasulullah  #  perihal  kelakuan  istri-istri 
mereka.  Kemudian  Rasulullah  #  memberikan  izin  apakah  mereka 
(para  suami)  akan  memukul  istri  mereka  ataukah  tidak.  Beliau  lalu 
berkata,  'Malam  ini  ada  sekitar  tujuh  puluh  wanita  yang  berkeliling  ke 
keluarga  Muhammad  0,  yang  semuanya  mengadu  bahwa  mereka 
telah  dipukuli'.” 

Yahya  berkata:  Aku  rasa  Al  Qasim  berkata:  Kemudian 
dikatakanlah  kepada  mereka  setelah  itu,  "Orang  terpilih  di  antara 
kalian  tidak  akan  memukul.”400 


hjJi?-  J ji\  LL-b>~  — )  •  s/\VYl 

cjlvii  ji  'j-**  ccS^Uli  y.  ^  ji 
Is^J  jlp  Jf-  to-jli  l f-j*  t jS>  JJ 

\y  t4^ 

DI  J’yte  iojZJ  ’ja  of  o\'J»\  J 

.iiiP  L>  Lg>  I 


2776/105.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Fudhail  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami  dari  As-Suddi, 
dari  Adi  bin  Tsabit,  dari  Al  Bara  bin  Azib  dia  berkata:  Aku 


400  Hadits  ini  tidak  tercantum  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan,  "Sa’id  bin  Katsir  bin  Ufair  disebutkan  oleh  Adz-Dzahabi  dalam  Al 
Mizan ,  ’Salah  seorang  imam  yang  tsiqah,  namun  ada  beberapa  riwayat  yang 
diingkari’.”  ( Al  Mizan ,  2/155). 


|  446  |  —  Al  M  ustad  rak 


bertemu  dengan  pamanku  dengan  membawa  bendera,  maka  aku 
bertanya,  "Ke  mana  kamu  hendak  pergi?”  Dia  menjawab,  "Nabi  # 
mengutusku  untuk  menebas  batang  leher  seorang  lelaki  yang  menikahi 
bekas  istri  ayahnya.”401 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  beberapa  syahid  dari  Adi  bin  Tsabit. 

Adapun  syahid  dari  Al  Bara  selain  dari  Adi  bin  Tsabit  adalah: 

a  ’J  -S  .n/rvvv 

tVii.  ifjb-  c ^  CS- 

c-jC  'J>  *<S ^  o*  £5^'  Cf-  ^ 

cO^iUajj  IjAl  l L  ^  :  Jli  tilp  Al  J  fr'S?' 

^J\  Al  ^^Iv»  Al  J yj>j  ^jI 

il)f  A-j  I  S^l  Jlr'j 

2777/106.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  QathiMr  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ja’far  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ar-Rabi  bin 
Ar-Rukain  bin  Ar-Rabi  bin  Amilah,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Adi 
bin  Tsabit  menceritakan  dari  Al  Bara  bin  Azib  %,  dia  berkata:  Ada 
beberapa  orang  lewat  di  hadapan  kami  dengan  terburu-buru,  maka 
kami  bertanya,  "Hendak  ke  mana  kalian?”  Mereka  menjawab, 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim,  dan 
hadits  ini  memiliki  syahid'' 

Dia  lalu  menyebutkan  hadits  no.  2777. 


Al  Mustadrak  —  1  447  | 


"Rasulullah  #  mengutus  kami  untuk  membunuh  seorang  lelaki  yang 
menikahi  bekas  istri  ayahnya.”402 

Hadits  Abu  Al  Jahm  dari  Al  Bara  adalah: 

u-jjiLso  ^  —  \  •  v/Y VVA 

^1  'jC'  4l-J Jja*  (ye-  tjU ^la  JsL^I  Lijji-  id Up  ^ 

J4  (/i  caIp  -5ll  CS-  O*- 

(_j5  <J_p^  bl  LS^9  ^  <J_y~“ J  ^4^  (_5*  d-lv»  ^ 

lli  I i_^k£L-li  i yiili  IjjGr  uf  lili  pCl 

_^li  t4!IP  (JljL»  I ^JO  LoJU  C<iiP  I^J ^VS  0 0^lLx 

. A^jl  ol _y»lj 

2778/107.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan 
kepada  kami,  Asbath  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari 
Mutharrif,  dari  Abu  Al  Jahm,  dari  Al  Bara  bin  Azib  «$,,  dia  berkata, 
"Pada  masa  RasululMi  aku  pernah  berkeliling  untuk  mencari 
untaku  yang  hilang.  Saat  beijalan  menelusuri  beberapa  bangunan, 
tiba-tiba  ada  beberapa  pengendara  kuda  yang  datang  dan  berkeliling, 
lalu  mereka  menurunkan  seorang  laki-laki,  dan  tanpa  bicara  mereka 
langsung  menebas  batang  lehernya.  Ketika  mereka  pergi,  aku  bertanya 
tentang  orang  itu,  dan  mereka  menjawab,  "Dia  adalah  orang  yang 
menikahi  bekas  istri  ayahnya.”403 


Lih.  no.  2776. 

Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Sanadnya  mal  ih. " 


I  448  |  —  Al  Mustadrak 


jio  aUI  .-t-P  LjA?-  ^  *A/YVV^ 

.Djjli  Jyji  Lil  Jl  alli  J-P  j>\  \2j^~ 

JL*l^  lljJ^~  CJjAJ  Xa^>-I  ^  Ji^ 

..Ajj^P  JJ  JLjlI*  ll£k>-  iDjjli  ^  >AjjJ  Ji 

JlL  cj!u]l  ^  dr~^' 

cjJC  °^p  c<^ y^'  y-  1  j***  'c?  ^  tf-^  y  v'^‘j^'  “M- 

^JlJI  'y»\i  OjID  ^2LP  oAlPj  A^il»  ^  l)*^Lp  (%-^t  •  C? 

.UTjl  JjpIj  Di  (*-^j  ^lip  ^i 

2779/108.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  memberitakan  (kepada 
kami). 

Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin 
Arubah  menceritakan  kepada  kami. 

Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi  juga  mengabarkan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Wahhab  bin 
Atha  memberitakan  (kepada  kami),  Sa’id  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Ma’mar,  dari  Az-Zuhri,  dari  Salim,  dari  ayahnya,  dia 
berkata,  “Ghailan  bin  Salamah  Ats-Tsaqafi  masuk  Islam,  sementara 
dia  memiliki  sepuluh  istri,  maka  Nabi  #  memerintahkannya  untuk 
memilih  empat  orang  saja  di  antara  mereka.”404 

404  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Demikianlah  yang  diriwayatkan  oleh 
para  ulama  terdahulu  dari  kalangan  murid  Sa’id  bin  Yazid  bin  Zurai’,  Ismail  bin 
Ulayyah,  dan  Ghundar,  serta  para  Imam  hafizh  Bashrah.  Muslim  menganggap 


Al  Mustadrak  —  1  449  1 


Demikianlah  yang  diriwayatkan  oleh  para  ulama  terdahulu  dari 
kalangan  murid  Sa’id  bin  Yazid  bin  Zurai’,  Ismail  bin  Ulayyah,  dan 
Ghundar,  serta  para -Imam  hafizh  Bashrah. 

Muslim  menganggap  hadits  ini  adalah  kesalahan  riwayat 
Ma’mar  di  Bashrah.  Jika  ada  perawi  tsiqah  yang  meriwayatkan 
darinya  di  luar  Bashrah,  maka  kami  akan  menganggapnya  shahih. 
Lalu  aku  mendapatkan  bahwa  Sufyan  Ats-Tsauri,  Abdurrahman  bin 
Muhammad  Al  Muharibi,  dan  Isa  bin  Yunus  (ketiganya  adalah  orang- 
orang  Kufah)  meriwayatkannya  dari  Ma’mar,  dari  Az-Zuhri,  dari 
S  alim,  dari  ayahnya,  bahwa  Ghailan  bin  Salamah  masuk  Islam, 
sedangkan  dia  memiliki  sepuluh  orang  istri,  maka  Rasulullah  H 
menyuruhnya  untuk  memilih  empat  orang  dari  mereka. 

Hadits  Al  Muharibi  adalah  : 


1  J>r^\  ^yj  \  VA  • 

i^jujo  'J»  Lj Js>-  ^yj  JLo^>~l 

c/.  &&  ^  j*  c?*  O*  ‘ J ^  Cf 

au!  j  (Jlia  4-IaUJI  ^9 

.1" j'  aIJLp  <csl  [JLp 


2780/109.  Ismail  bin  Ahmad  At-Tajir  menceritakan  kepada 
kami,  Ali  bin  Ahmad  bin  Husain  Al  Ijli  memberitakan  (kepada  kami), 
Muhammad  bin  Tharif  menceritakan  kepada  kami,  Al  Muharibi 


hadits  ini  merupakan  kekeliruan  riwayat  yang  dilakukan  oleh  Ma’mar  di 
Bashrah.  Jika  ada  perawi  tsiqah  yang  meriwayatkan  darinya  di  luar  Bashrah, 
maka  kami  akan  menganggapnya  shahih.  Al  Hakim  berkata,  'Aku  mendapati 
Ats-Tssauri,  Al  Muharibi  dan  Isa  bin  Yunus  adalah  orang  Kufah  yang 
menceritakan  hadits  itu  dari  Ma'mar'.  Al  Hakim  lalu  menyebutkan  hadits-hadits 
itu." 


I  450  |  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dan  Az-Zuhn,  dari  Salim  bin 
Abdullah,  dari  ayahnya,  bahwa  Ghailan  bin  Salamah  masuk  Islam, 
sedangkan  dia  memiliki  sepuluh  orang  istri  sejak  masa  jahiliah,  dan 
semua  istrinya  ini  juga  ikut  masuk  Islam,  maka  Rasulullah  berkata 
kepadanya,  "Pilihlah  empat  orang  saja  di  antara  mereka.  ”405 
Hadits  Isa  adalah: 


y  tfSb-  y.  ‘jb  -  V\  • '/  Y  V  A  \ 

O*  i O*  ‘lAi  CP  t'  CP  t' 

jjLf  :  Jli  ca!p  aJ  14&'  oIp  j* 

of  aIIp  a3a!  dil  J  0 C Oj~J  AjSL»  jj 

• o 

2781/110.  Ali  bin  Hamsyad  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Musa 
memberitakan  (kepada  kami),  Isa  bin  Yunus  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Ma’mar,  dari  Az-Zuhri,  dari  Salim  bin  Abdullah,  dari 
ayahnya,  dia  berkata,  "Ghailan  bin  Salamah  Ats-Tsaqafi  masuk  Islam, 
sedangkan  dia  mempunyai  sepuluh  orang  istri,  maka  Rasulullah  ^§ 
memerintahkannya  untuk  memilih  empat  orang  dari  mereka  dan 
menceraikan  sisanya.”406 

Hal  yang  sama  juga  saya  dapatkan  dari  orang-orang  Yamamah 
yang  meriwayatkan  dari  Ma’mar: 


405  Lih.  no.  2779. 

406  Lih.  no.  2779. 


Al  Mustadrak  —  [  451  1 


dj^-  tjiiiki»  OjL;  j  -\ \  Wtvay 

tlH  _/«-£■  iO-  $^>*+  jji  o*j>-I  Oi  tDL#-vL»  ^  Xkic»  ^  x»^« 


4 l/  Cf-  ‘cr^  o*  ‘y^1  y^“  ‘p-*^" 

a1JL>  ^  i )0Lp  jjdi  :  JlS  i^j\  ^  c^Jll-  jjp  tc£ _/* o''  ,j^  4 y***  '-h' 

jjs^lIj  01  j»J-*' *>_}  A^Ip  aJJI  ^gJUo  aJ)I  (J j**  j  ioj*~j  OUj  4^_j  (_S^®^' 

•^o'  O^f 


2782/111.  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Sulaiman  menceritakan 
kepada  kami,  bahwa  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Umar  bin  Yunus 
menceritakan  kepada  mereka,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Umar 
bin  Yunus  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abi  Katsir 
menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Az-Zuhri,  dari  Salim,  dari  ayahnya,  dia  berkata'  "Ghailan  bin  Salamah 
Ats-Tsaqafi  masuk  Islam,  sementara  dia  memiliki  delapan  orang  istri, 
maka  Rasulullah  #  memerintahkannya  untuk  memilih  empat  orang 
dari  mereka.”407 

Saya  juga  mendapatkan  riwayat  ini  dari  para  Imam  Khurasan, 
dari  Ma’mar: 


407  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ahmad  bin  Muhammad  adalah 
pendusta,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Ibnu  Sha’id,  sedangkan  Umar  bin  Yunus 
berkata,  'Dia  tidak  bertemu  dengan  Yahya  bin  Abi  Katsir,  sementara  Yahya 
sendiri  biasa  mendengar  dari  muridnya  sendiri,  yaitu  Ma’mar'.  Al  Hakim 
berkata,  'Yang  mendorong  saya  untuk  berijtihad  yaitu,  Ma’mar  bin  Rasyid 
menceritakan  hadits  ini  dengan  dua  bentuk,  yaitu  satu  riwayat  diriwayatkan 
secara  mursal  dan  yang  satunya  lagi  secara  maushul.  Buktinya  adalah,  yang 
meriwayatkannya  secara  bersambung  yaitu  penduduk  Bashrah  yang  terkadang 
juga  meriwayatkannya  secara  mursal  dan  terkadang  secara  washal  ( sartad 
bersambung)'.” 


1  452  |  —  Al  Mustadrak 


Is j£Ji  ^  jui-f  -ut/yv a  r 

y»  ijJ  JL tjJ^~  t(_$wljil*Jl  2ynJ>u»  y>  AMi  J-P  LjJ^-  C(_£jl^-J 
p-KH*  ^  cc£ jjP  t L2-Xj-  ^  llj^-  c 

(O yt~J  Ou^SS-J  jJL.1  (1 )^-P  (1)1.  (4^1  yZ"  CAjll  ~t*P  jjj 

__  __  ^  ."„A,  *„  J,  f.  t  ,  S, i' 

•y*  J>}^*  3jbbj  1*jjI  Oi  4))l  aW1  J  j-" j  j>13 

2783/112.  Abu  Al  Abbas  Ahmad  bin  Sa’id  Al  Marwaazi 
menceritakan  kepadaku  di  Bukhara,  Abdullah  bin  Mahmud  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Musa  Al  Khallal 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Musa  menceritakan  kepada 
kami,  Ma’mar  menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Salim 
bin  Abdullah,  dari  ayahnya,  bahwa  Ghailan  bin  Salamah  Ats-Tsaqafi 
masuk  Islam,  sementara  itu  dia  memiliki  sepuluh  orang  istri,  maka 
Rasulullah  f|  memerintahkannya  untuk  mempertahankan  empat  dari 
mereka  dan  menceraikan  sisanya.408 

Hal  yang  mendorong  saya  untuk  berijtihad  adalah,  Ma’mar  bin 
Rasyid  menceritakan  hadits  ini  dengan  dua  bentuk,  terkadang  secara 
mursal  dan  terkadang  secara  maushul.  Buktinya  adalah,  yang 
meriwayatkannya  secara  maushul  yaitu  penduduk  Bashrah,  namun 
terkadang  mereka  juga  meriwayatkannya  secara  mursal.  Akan  tetapi, 
periwayatan  secara  maushul  lebih  utama  dibanding  yang  mursal, 
karena  tambahan  dari  orang  yang  tsiqah  dapat  diterima. 


^  - ^  ^  r/YVAl 

hjJt>-  31*^»  UjJb>-  ((jib**—»!  fjJ  jj\ 


408  Lih.  no.  2782. 


Al  Mustadrak  —  1  453  I 


J\  43j£Jt  Jif  'ja  iSji-  C^jJ  Ajjj 

SjJUc^Jl  ^jljll  01  \<Syu  jjl^Jl  01  S/l  ijLoi 

JL*-x  oUj^j>-  ?iiJLs?t*J  L»j  Ij)^aP  (Jlii  lA\iiA  O-i^istc^  *ifl  'i/ 

Ai  j^p  oiTj  tjJLj  4 uip  Ai  Jb>  ^iii  jjp  <3^y>  J  o* 

.S-lOj  l^J  Ji 

2784/1 13.  Abu  Ahmad  Husain  bin  Ali  At-Taimi  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Imam  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Mu’adz  Al  Aqadi  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Zurai’  menceritakan  kepada  kami,  Habib  Al 
Mu’allim  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ada  seorang 
penduduk  Kufah  yang  datang  kepada  Amr  bin  Syu’aib  dan  berkata, 
"Tidakkah  engkau  teran  bahwa  Hasan  berkata,  'Seorang  pezina  yang 
sudah  dihukum  cambuk  tidak  boleh  dinikahkan  kecuali  dengan 
perempuan  pezina  yang  sudah  dicambuk  pula'.”  Amr  pun  berkata, 
"Apa  yang  membuatmu  heran?  Sa’id  Al  Maqburi  telah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Hurairah,  dari  Nabi  f§,  dan  saat  itu  Abdullah 
bin  Amr  membacakan  pengumuman  mengenai  hal  ini.”409 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


^1  LJl  t«ui2jl  jl^-^l  fji  jj!  -y  ^  l/XYAo 
031^x1  ,^xJL«-*J1  of  C_JjX-P  4lli  wLp  ^j}  j^-jvLflJl 

\zJ\k"  J ff  JLSj  jl y\  ^  Al  {Jl^>  Al  ^ 

409  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


|  454  |  —  Al  Mustadrak 


4lII p  AJlj  caIIp  jiL  (l)f 

■J)  '!<$'}  2»l  i»l  ^  l>  ai>f  S^>J 

(jtfiy  :cJ >ij  ^ 

2785/1 14.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad  bin 
Al  Mu’tamir  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  Al  Hadhrami 
bin  Lahiq  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Qasim  bin  Muhammad, 
dari  Abdullah  bin  Amr,  bahwa  ada  seorang  laki-laki  muslim  yang 
meminta  izin  kepada  Nabi  sH  untuk  menikahi  seorang  wanita  yang 
biasa  dipanggil  Ummu  Muharwil,  yang  pernah  menjadi  pezina,  tapi 
dia  (si  lelaki)  mensyaratkan  untuk  dinafkahi.  Nabi  lalu  membaca  ayat, 
"Laki-laki  pezina  tidak  boleh  menikah  kecuali  dengan  perempuan 
pezina  atau  yang  musyrik..."  Turun  pula  ayat,  "Perempuan  pezina 
tidak  boleh  dinikahi  kecuali  oleh  lelaki  pezina  atau  yang  musyrik...  ” 
(Qs.  An-Nuur  [24]:  3).410 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

J  tfSb*  J  j^SJ\  &  l fjZJ  -\  \  o/XYA1 

J)  Xa^)\\  A-Pj  J)  iO  ^>\  JJ  LS^JI 

jj  °^p  to^lp  <^l  jj  o*  oi  tiCiu»  r'b/l 5 


410  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  I  455  I 


^  C5?^J  t/'Wp_Oi'  ‘jiT* 

.  ii ^2u>»  jl  01  j  Y[  L^-j  (^yjj  N  ^L*jbJ1  *u^1j  <jl  U» t  i<Jli 

2786/115.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami,  Abu  Yahya  bin  Abi  Maisarah  menceritakan  kepada 
kami,  Khallad  bin  Yahya  dan  Abdushshamad  bin  Hassan 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Sufyan  bin  Sa’id 
menceritakan  kepada  kami  dari  Habib  bin  Amrah,  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  %,  tentang  ayat,  "Laki-laki  yang  berzina  tidak 
mengawini  melainkan  perempuan  yang  berzina  atau  perempuan  yang 
musyrik....  ”  (Qs.  An-Nuur  [24]:  3),  dia  berkata,  "Itu  bukan  tentang 
pernikahan,  akan  tetapi  tentang  persetubuhan  yang  tidak  akan  ada 
yang  berzina  dengan  perempuan  pezina  kecuali  lelaki  pezina  pula, 
atau  orang  musyrik.”41 1 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


Jk  U  J  OllL  juU  If^M  ^  “i/y  VAV 

J^\  .AjP  JLtt-yoJl  «X»P  lilj  ojhajl  J-P 

^  Juk^  <0)1  JLP  ^-jP  C Jlfp  UjJtk-  c^jl 

4\il  j  (Jli  I(Jl5  «P  A3il  J  Al)!  -UP 

.1  jt\s-  OkST”  oJiwj  031  a-Ip  auI 

2787/116.  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Dibacakan  kepada  Abdul  Malik  bin  Muhammad, 
dan  aku  mendengarkan,  Abdu?hshamad  bin  Abdul  Warits 


411  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


I  456  |  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Al  Qasim 
bin  Abdul  Wahid  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Aqil,  dari  Jabir  dia  berkata:  Rasulullah  gl 
bersabda  ” Jika  seorang  budak  menikah  tanpa  izin  tuannya,  maka  dia 
(menjadi)  seorang  pezina.  ”412 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

cjjyli  Cf.  u3-  \  ^  v/t  V  A  A 

^>1  ijS-  tdJb y*  LuJl?-  :*b/l3  y)j  Cj»—*j  y)  J**^*~» 

aJs!  a!bl  J jL>j  Jli  :Jl5  cA^jf  {jS*  coA* ji  ^1 

tLU  Ol*  co o jjalll  N  c^^Ip  \j  :<up  j 

.3>^1  iJUc-lij  jj^l» 

2788/117.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Nashr  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Nu’aim  dan  Abu  Ghassan  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Rabi’ ah 
Al  Ayadi,  dari  Ibnu  Buraidah,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Rasulullah  0 
bersabda  kepada  Ali  "Wahai  Ali,  jangan  kamu  ikuti  pandangan 
setelah  pandangan  pertama,  karena  yang  pertama  adalah  (rezeki) 
milikmu,  sedangkan  yang  kedua  bukan.  ”413 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


4,J  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 

41  ’  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  457  1 


J  j)  ^  jjI  —  W  Kl ^ 

i  si.  s,  *».  s*  &  s  i  *  ° 

jj  aJJI  Jlp  LjJL>- 


L^AjlJiJl  JLjc^j  j)  OLo^iP  \jjJl?~  i4jcu>i\ 


JL»P  I^jf'  t  j)  Juji  fjG’  ci*3t-i  llrJli-  C  iji  l2ji- 

of  :<Ip  <dll  ‘J*  ‘^ri!  ^  J**  <J-  Cf^Jb 

’.,  iLia  t>  oi j-»l  (_$f _j*  cojjP  (^?  015”"  j  4-JlP  aMI  a^I 


^J^-JJ  4JL*j  AJjJl  0^  JLaJ  ijjli  .^ju  lljJlS  ct$J  Lj-^-lv5 

4  s  '  s  *s  >*  o  s,  s  s  o'  s  >'  *  s  '  s>s  *i*s*  s'  o'  o'  >ss 

Y  A>JL>t^-o  J  a]  y>*4  'i/  Ajjjj  ^JilS'  COjS  ^  4*> 


2789/118.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad- 
Darimi  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  An- 
Nufaili  menceritakan  kepada  kami.  Miskin  bin  Bukair  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid  bin 
Khumair,  dari  Abdurrahman  bin  Jubair  bin  Nufair,  dari  ayahnya,  dari 
Abu  Ad-Darda  bahwa  Rasulullah  $  pemah  berada  dalam  sebuah 
peperangan,  lalu  beliau  melihat  seorang  wanita  menjadi  sasaran,  maka 
beliau  berkata,  "Mungkin  pemiliknya  mengetahuinya?  ”  Mereka 
berkata,  "Ya.”  Beliau  berkata  lagi,  "Aku  jadi  ingin  melaknatnya 
(pemiliknya  itu)  dengan  laknat  yang  bisa  dia  bawa  ke  kuburnya! 
Bagaimana  bisa  dia  mewarisinya  padahal  dia  tidak  halal  baginya, 
dan  bagaimana  bisa  dia  memanfaatkannya  padahal  dia  tidak  halal 
baginya?  P’414 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


414  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1458  1  —  Al  Mustadrak 


°^p  u_J»j  g-45  O*  y  J-P^-  t^-^r 

l^C-  ^9  JlS  A^t  A^ij  ca!p  AiJl  J  \s gj'  ciilS^jl  yj' 

J*-  ^  ‘c^  lA  ^  y^v' 


2790/119.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  mengabarkan 
kepada  kami,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Aun 
menceritakan  kepada  kami,  Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari 
Qais  bin  Wahb,  dari  Abu  Al  Waddak,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  tfr, 
rlan  dia  meriwayatkannya  secara  marfu ',  bahwa  beliau  bersabda 
tentang  tawanan  wanita  yang  diperbudak  ( sabaya )  pada  Perang 
Authas,  "Wanita  yang  hamil  tidak  boleh  disetubuhi  hingga  dia 
melahirkan,  dan  yang  tidak  hamil  harus  ditunggu  hingga 
mendapatkan  satu  kali  haid.  ”415 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

i  jjJ\  ijiii  >1 Ji  J  -u*/Yv<n 

J  jjjjJl  JLP  pw^l  U1- 

'  ^  ^  x  „  0  e  J  „  j  O  ^  |  •'fci  /  i  .$«*  ?.  x 

Obi  jP  c  ^P  tiJL.  LjJj»  C^l ^xJI 

'j 'J  Y  01  :  Jl5  tllilp  <osl  <j-&  y  Y  bP  cy- 

lii  'Y  J'j  J*'  J*-*  J  jC^NI  J  ^  ^  <&'_> 

I t^IlP  '$W33  ^  0_JjJ  lyl5"  f-*  J  ^  y^' 

4,5  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  459  1 


g.CJi\  Y  01  J»\  ja  0lS"j  Or?  Oj-v£i 

^>dl  IJLa  01^3  col  j-*Jl  l)_j^J  L*  j*"  LS^ 

Jrij  {jt  '^-*  OlS'j  c  ^  g  U;  ja  diJij  IjA^-l  Ji  jC«jS|1 
l^Is  c<j^C.afc~Aj  o>l^iJiij  o!>lL*  Oji^UiLj  I jSC^»  U- ^0.  f.\lJi\ 

i _ Jt>Jj  ^  f4^  J^-J  f^5 

lJl>-lj  t _ 3 jS>~  ^lp  LS^  LLji  IcJlSj  l4-ip  4Jj^jLs  dJ Ji  Qj  £-w2J 

<6ll  J _y—,j  OJJi  cC>J& ja\  <_£ ^  L5^>-  *^ij  tciAJi  ^vs>^3 

\yfe  J^I  j-jp-  <&'  ^  LS^5 

£-y>jA  dJJi  ^jo  t^»LjJ.*«»^j  cjI j>~^aj  cj^Laa  ^  $\  j^»/>- 

.ji> 

2791/120.  Abu  An-Nadhr  Al  Faqih  dan  Abu  Hasan  Al  Anazi 
mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Usman  bin  Sa’id  Ad- 
Darimi  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Al  Ashbagh  Abdul  Aziz  bin 
Yahya  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari 
Aban  bin  Shalih,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata, 
"Semoga  Allah  mengampuni  Ibnu  Umar,  ia  melakukan  kekeliruan 
(dalam  berpendapat),  sebenarnya  ini  adalah  perkampungan  orang- 
orang  Anshar,  dan  mereka  dulunya  adalah  penyembah  berhala. 
Sedangkan  di  negeri  ini  pula  tinggal  orang-orang  Yahudi  yang 
merupakan  Ahli  Litab.  Orang-orang  penyembah  berhala  ini  merasa 
bahwa  Yahudi  punya  kelebihan  dibanding  mereka,  sehingga  mereka 
selalu  meniru  pola  hidup  dan  etika  yang  diterapkan  masyarakat 
Yahudi.  Salah  satu  yang  menjadi  etika  Ahli  Kitab  adalah,  suami  hanya 
menggauli  istri  dari  satu  arah  (arah  depan),  dan  dengan  itu  kaum 


1  460  1  —  Al  Mustadrak 


wanita  menjadi  lebih  tertutup  (tubuhnya).  Mereka  meniru  kebiasaan 
Yahudi  ini,  sedangkan  orang-orang  Quraisy  biasa  menikmati  istri 
mereka  dengan  berbagai  posisi,  baik  dari  depan,  dari  belakang, 
maupun  dengan  telentang. 

Ketika  orang-orang  Muhajirin  datang  ke  Madinah,  ada  seorang 
pria  Muhajirin  menikahi  seorang  wanita  Anshar.  Pria  ini  ingin 
memperlakukan  istrinya  sebagaimana  kebiasaan  mereka,  tapi  si  wanita 
ini  menolak  dan  berkata,  "Kalau  kamu  mau  maka  kamu  hanya  boleh 
menggauli  aku  dengan  cara  ini,  dan  kalau  tidak  maka  jauhi  aku!” 

Berita  tentang  mereka  berdua  pun  tersebar  dan  diketahui  oleh 
Rasulullah  g|,  maka  Allah  menurunkan  ayat,  ‘‘Istri-istrimu  adalah 
(seperti)  tanah  tempat  kamu  bercocok  tanam,  maka  datangilah  tanah 
tempat  bercocok-tanammu  itu  bagaimana  saja  kamu  kehendaki...." 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  223). 

Artinya,  boleh  menggauli  baik  dari  depan,  belakang,  maupun 
dengan  telentang,  asal  dari  tempat  keluarnya  anak  (vagina).416 

Hadits  ini  sanadnya  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  tersebut. 
Mereka  hanya  bersepakat  meriwayatkan  hadits  Muhammad  bin  Al 
Munkadir  dari  Jabir  dalam  masalah  ini. 

Ini  adalah  akhir  kitab  Nikah  dan  awal  Kitab  Thalak. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  461  I 


i&i'Js-7 

Z'  ^ 

KITAB  THALAQ 


,j>  xL^«  —  >/XV^Y 

4&1  Ji*P  lIjJl^-  IIjJl>-  i<b^S  tilAilj  {£ jja.laJ' 

01  ^i^i  L/*CP  oi*  ^  frljj^Ji  $  »1)1  iaO*  ^1  ^j!  J& 

y  ^  K  *x  ^  ;  _  o  'oso*6*  *'  r 

CoJ^-lj  ^1  j*JL*J  5^"  LS^43  ^  J  ^4^"  ‘l)-5,5 ji  ij^ 

•  ’.J^ 

2792/1.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Tamim  Al 
Qanthari  mengabarkan  kepadaku  di  Baghdad,  Abu  Qilabah 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Al  Muammal  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi 
Mulaikah,  bahwa  Abu  Al  Jauza  mendatangi  Ibnu  Abbas  dan  berkata, 
"Apakah  engkau  tahu  bahwa  thalak  tiga  biasa  diucapkan  pada  masa 
Rasulullah  #  dan  hanya  ditetapkan  sebagai  thalak  satu?”  Ibnu  Abbas 
menjawab,  "Ya.”417 

417  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ibnu  Al  Muammal  dianggap  dha’if 
oleh  mereka.” 


I  462  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

isk-  ctsjz i»  ^  tfj  J  -yvvt 

i?'  c  t ^  ^ 

:  Jl5  cC4l^  i»  i>j  o*  ‘<s*J  O*  y ^  &{ 

c JkJ  jjt- J  a!1p  Al  Jb»  Al  J ^  LS^  t3^W'  015" 

Ji  (1)1  *.  Jlii  to-Xj-lj  <30^  3^?" 

gtlc-  oCa^li  tel^  ^  (*-^  _/*'  ^  IjiiJti^i 

2793/2.  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada  kami),  Ma’mar 
memberitakan  (kepada  kami),  Ibnu  Thawus  mengabarkan  kepadaku 
dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia  berkata,  "Thalak  tiga  pada  masa 
Rasulullah  #,  Abu  Bakar,  dan  dua  tahun  masa  pemerintahan  Umar, 
dianggap  (thalak)  satu.  Umar  lalu  berkata,  'Sesungguhnya  orang-orang 
terlalu  tergesa-gesa  mengambil  keputusan  dalam  urusan  yang 
sebenarnya  mereka  diberi  kelapangan.  Jadi,  alangkah  baiknya  apabila 
kita  iyakan  perkataan  mereka  itu  atas  diri  mereka'.”418 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


418  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  463  1 


c^J\S  x^\  'J  Juki  y'  -r/YY'U 

i _ luJL>-  j)  .A*^>-1  LjJj>-  j)  DL»-iP 

cll^  <&'  ;>J  y^  d*  ^  ‘J1^  o*  ^  ‘J^'j  ^ 

J*  aJ\  j3*))  lidi  A)ii  jJ^-1  l>  Ip-H-J  411 '  J  y* j  3^  •  d^ 

.c5**kJl 


2794/3.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Usman  bin  Abi  Syaibah 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Yunus  menceritakan  kepada 
kami,  Ma’ruf  bin  Washil  menceritakan  kepada  kami  dari  Muharib  bin 
Ditsar,  dari  Abdullah  bin  Umar  %,  dia  berkata:  Rasulullah  f§> 
bersabda,  "Allah  tidak  pernah  menghalalkan  sesuatu  yang  lebih  Dia 
benci  selain  thalak  (perceraian). 5,419 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya,  padahal  hadits  ini  sebaiknya  dijadikan  awal 
kitab  Thalak. 


Xou>  £jb-  jj  yl  UjwU>-  — 

tJijj  j)  jCtJP-  UjJj-  C(_j1  yr  jj  yayyl  ulwt^-  c^jUvaJI  (JUJ» I  jj 

®X*  y^'  J*  o>.  'J’  J  ^  J  O* 

jy  Ijt-Lwj  aJJI  **^'  J I(J^®  CA1P  4i)l  J 

.o-ud  ^jIp  \xs-  jl  <_5^  «'. y'  s-y1 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish  setelah  pen-tashih-an  Al  Hakim 
terhadap  hadits  ini,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  464  1  —  Al  Mustadrak 


2795/4.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shagham  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Ahwash  bin  Jawwab  menceritakan  kepada  kami, 
Ammar  bin  Ruzaiq  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Isa, 
dari  Ikrimah,  dari  Yahya  bin  Ya’mar,  dari  Abu  Hurairah  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  " Bukan  termasuk  golongan  kami 
orang  yang  merusak  hubungan  seorang  wanita  dengan  suaminya  atau 
merusak  hubungan  budak  dengan  majikannya.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

^  cAjJlaJI  \ 

'j)  jj fji  (jl 

,jJlL  LJ  :  Jli  aSjI  hjl 

.Lgjo>rl jP  (1)1  4v2ji>-  <3^ 

2796/5.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  dan  Ali  bin  Hamsyad 
Al  Adi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Muhammad  bin 
Isa  bin  As-Sakan  Al  Wasithi  memberitakan  (kepada  kami),  Amr  bin 
Aun  menceritakan  kepada  kami,  Husyaim  menceritakan  kepada  kami, 
Humaid  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Anas  %,  dia  berkata, 
"Tatkala  Nabi  #  menceraikan  Hafshah,  beliau  diperintahkan  untuk 
merujuknya,  dan  beliau  pun  merujuknya.”421 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


420  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 

421  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  465  I 


2^Jl  O-PjAJU  jl  j» L*il  LjA?-  —  *\/YV^V 

gsi'  ^  'i/j  oi  L5^  <J-  (-5^  Cf- 

C Jli-  ^  cjl^"  jJ  CJl»  °^P  tpJC^  £cJC*>  JP  Cfllblj 

A»  J J^J  J  :a!p  Al  'u*  ‘^4^  ^  1^0  J&  o*1  0^ 

.l$«-lj  A.pa>-  (jJLl»  5s^  LS^3 

2797/6.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Khadhir  bin  Aban  Al  Hasyimi  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Adam  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin 
Zakariya  bin  Abi  Za'idah  menceritakan  kepada  kami  dari  Shalih  bin 
Shalih,  dari  Salamah  bin  Kuhail,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu 
Abbas  <$,,  dari  Umar  *&,  bahwa  Rasulullah  #  pernah  menthalak 
(menceraikan)  Hafshah,  tapi  kemudian  merujuknya  kembali.422 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

JailkJl  jf\  \T£J  -v/yv^a 

iSjt?-  t^ljl  ^1  'jj  \2^~  jj  jt\  \hx>- 

Al  ip  j  l'y^-  ‘J*  Jl  yJ&-  yr^  ‘s-5? 

ol ^>«1  ^£>0  oJlS"  :Jl5  4\sl  j  AjoI  <jc-  t ^ 

«uip  Al  CtUa  o->ti  cl$iik  : JUi  4^" 

iibl  ^1  :  Jli» 


422  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim .” 


|-466  |  —  Al  Mustadrak 


2798/7.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ubaid  Al  Asadi  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami  di  Hamdan,  Ibrahim  bin  Al  Husain 
menceritakan  kepada  kami,  Adam  bin  Abi  Iyas  mengeritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Abi  Dzi'b  menceritakan  kepada  kami,  pamanku  (dari 
pihak  ibu)  yaitu  Al  Harits  bin  Abdurrahman  menceritakan  kepadaku 
dari  Hamzah  bin  Abdullah  bin  Umar,  dari  ayahnya  dia  berkata: 
Aku  memiliki  seorang  istri  yang  aku  cintai,  namun  Umar  tidak 
menyukainya.  Umar  berkata,  "Ceraikan  dia!"  Akan  tetapi  aku  enggan, 
maka  Umar  melaporkan  hal  itu  kepada  Nabi  Beliau  lalu  bersabda, 
"Patuhi  ayahmu  dan  ceraikan  dia!”  Aku  pun  menceraikannya.423 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Al  Harits  bin  Abdurrahman  adalah  Ibnu  Abi  Dzubab  Al 
Madani,  paman  dari  Ibnu  Abu  Dzi'b.  Al  Bukhari  dan  Muslim 
menjadikannya  sebagai  hujjah. 


(JaiUvil  i _ i jjuu  yj  aMI  y'  a/y 

y>  f.1 jzp  Lol  c Uj-X>-  yj  yj 

UI  !)Ur •  j  d)f  y*?-' Ajp  ,y'  y&  cu-JU-Jl 

yjyfc  jr*'  ^  (/•'  ‘-H 

UI  'y  j  tctJUjJlj  (JjJ  <l)f  y'  c£jJU  Ul  L»  i(JUL#  tiili  Nj 

y*  C-iy  Dl  dUl  'jS-  ciUl y'  jUaj  0'  13 yT  i£ JJl 

JisUtS  tAisrJ'  ->'y'  *(J yb  (J y* j 

.Aji j'  Otyj  Oj  <— ->U5' 

423  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  467  1 


2799/8.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Atha  bin  As-Sa'ib  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Abu  Abdurrahman  As-Sulami,  bahwa  ada  seorang 
lelaki  mendatangi  Abu  Ad-Darda  dan  berkata,  "Ibuku  selalu 
tinggal  bersamaku,  bahkan  ketika  aku  sudah  menikah.  Ibuku  lalu 
memintaku  untuk  menceraikannya  (istriku).  Ibuku  tidak  mau  yang  lain 
kecuali  itu.”  Abu  Ad-Darda  berkata,  "Aku  tidak  dalam  kapasitas 
menyuruhmu  mendurhakai  ibumu  dan  tidak  pula  memintamu 
menceraikan  istrimu.  Aku  hanya  akan  menyampaikan  apa  yang  aku 
dengar  dari  Rasulullah  #,  'Orang  tua  adalah  pintu  surga  paling 
tengah,  maka  silakan  menjaga  pintu  itu  jika  kamu  menghendakinya, 
atau  meninggalkannya ”424 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Vjj JL^—  l'—SjAJU  - A  •  * 

xs-  ^  ^  ouJL  o*  aU'  ^ 

^  i y.  431  <y- 

JLp  «OJl  J JS>  \fjpj  o Jj*  $  431  Cr! 

:!W  As*  ^ip 

2800/9.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami, 


4’4  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


|  468  1  —  Al  Mustadrak 


Abdullah  bin  Wahb  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Bilal 
mengabarkan  kepadaku  dari  Abdurrahman  bin  Habib,  bahwa  dia 
mendengar  Atha  bin  Abi  Rabah  berkata:  Yusuf  bin  Mahak 
mengabarkan  kepadaku,  bahwa  dia  mendengar  Abu  Hurairah  ift 
menceritakan  dari  Nabi  i0,  beliau  bersabda,  "Ada  tiga  hal  yang  serius 
dan  gurauannya  dianggap  serius,  yaitu  nikah,  thalak,  dan  rujuk. 

Hadits  ini  sanadnya  shahih. 

Abdurrahman  bin  Habib  adalah  Ibnu  Ardak,  salah  seorang 
perawi  Madinah  yang  tsiqah,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


*J>tj  y}  \1jJs*-  —  \  •  /T  A  •  ^ 

■Jn  &S^  o3-  <y- 

JU*  J*  J  j*  ‘LsfOj^'  Y*  CS-^y- 

2»l  J**  i»'  J tlljlp  u*&-  J>)  J*  C  Jlp  J>. 

,a!1p  I yt> C* j  OL-cJlj  jj&J  J 

2801/10.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  bin  Sabiq  Al  Khaulani  menceritakan 
kepada  kami,  Bisyr  bin  Bakr  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami  di  lain  waktu,  Ar- 
Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Ayyub  bin  Suwaid 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  (Ayyub  dan  Bisyr)  berkata:  Al 
Auza’i  menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  Abi  Rabah,  dari 


425  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ada  kelemahan  di  dalamnya,  yaitu 
pada  diri  Abdurrahman  bin  Habib  bin  Ardak.” 


Al  Mustadrak  —  1  469  1 


Ubaid  bin  Umair,  dari  Ibnu  Abbas  <$>,  dia  berkata:  Rasulullah  # 
bersabda,  "Allah  memaafkan  bila  ada  di  antara  umatku  yang  khilaf 
(salah),  lupa,  atau  terpaksa.  ”426 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


cs- 


Aisl  sfje-  LjJL»  iOLa**  UI 


ij!  cAjjj  (ji  jy  i^>\  lljji- 

tilJi  c-jj  y.  <£ff'  1^*1  cp)C<s>  ^yj  A-Ip 

<-iolp  c<uiJlp  ^jP  d-jlS""  f.Uil  ^jp  LgJL»l 

^1p  aJJI  aJJI  J  y*  j  L^jI  cl^iP  ai)l 

.  y»  c3^  N  j 


2802/11.  Al  Ustadz  Al  Imam  Abu  Al  Walid  Hassan  bin 
Muhammad  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin 
Sufyan  memberitakan  (kepada  kami),  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Numair  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsaur  bin 
Yazid,  dari  Muhammad  bin  Ubaid  bin  Abi  Shalih,  dia  berkata:  Adi  bin 
Adi  mengutusku  kepada  Shafiyyah  binti  Syaibah  untuk  bertanya 
kepadanya  tentang  beberapa  hal  yang  dia  riwayatkan  dari  Aisyah.  Dia 
pun  menjawab,  "Aisyah  menceritakan  kepadaku,  bahwa  dia  pernah 


426  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  470  1  —  Al  Mustadrak 


mendengar  Rasulullah  0  bersabda,  Tidak  ada  thalak  dan 
pemerdekaan  budak  dalam  keterpaksaan  (atau  marah)'.  1,427 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Abu  Shafwan  menguatkan  riwayat  Muhammad  bin  Ishaq  dari 
Tsaur  bin  Yazid,  tapi  nama  Muhammad  bin  Ubaid  tidak  disebutkan 
dalam  sanadnya. 


j» 


J. _ P  (1)1  J  6 


4-jdlp  d/}  j_y  dr^  dr^  11 

S/j  Sl  :jl5  ^  cs^  c5^'  4jj' 


2803/12.  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Salamah  Al  Anazi 
mengabarkan  kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Nu’aim  bin  Hammad  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Shafwan  Abdullah  bin  Sa’id  Al  Umawi  menceritakan  kepada  kami 
dari  Tsaur  bin  Yazid,  dari  Shafiyyah  binti  Syaibah,  dari  Aisyah 
dari  Nabi  0,  beliau  bersabda,  "Tidak  ada  thalak  dan  pemerdekaan 
budak  ketika  dalam  keadaan  terpaksa. 1,428 


427  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim, 
sebagaimana  dikatakan  oleh  Al  Hakim." 

Aku  (Adz-Dzahabi)  katakan,  "Riwayat  Muhammad  bin  Ubaid  tidak  dijadikan 
hujjah  oleh  Muslim." 

Abu  Hatim  berkata,  "Dia  perawi  yang  dha’if.” 

428  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Nu’aim  adalah  perawi  yang  memiliki 
riwayat-riwayat  munkar." 


Al  Mustadrak  —  1  471  | 


4\J)  Jup  y  jOJ&r  Jj'  lj  J?~'  -  II  /  1  A  >  t 

(1)1  yu/S  y  £cJlv3  lS-  l-^^<k“'*:'  y.  W  j  y.^ 

^jS  JL*-o»  y  C^JJl  CU*^->»  C^gd  C j*0y.  g  •>•»«'' 

^-«Lp  ^  «Lap  JIS  tOlpli  ^  ^ ^2ua  <~- » «/g *  _^d  3^  - 

j»-^ *iM  aJp  aJil  a))I  (J y*  j  (Jl5  !<1P  <0)1  j  (_5*4J,t^ 

<0)1  t(J^«-oJi  jA  I(JlS  t<Oll  <J_^<j  b  ll_^B 

<0)1  yii  a3jP  <0)1  <0)1  J  j~»j  Jl i  fj  c<5  JlI-oJlj  J^c<Jl 

.J  (JJL>*-<Jlj 


2804/13.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Abdullah 
Al  Bagdadi  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Zakariya  Yahya  bin 
Usman  bin  Shalih  bin  Shafwan  As-Sahmi  menceritakan  kepada  kami 
di  Mesir,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Al-Laits  bin  Sa’d  berkata  di  masjid  Jami’:  Abu  Mush’ab 
Misyrah  bin  Ha’an  berkata:  Uqbah  bin  Amir  Al  Juhani  ^  berkata: 
Rasulullah  ^  bersabda,  “ Maukah  kalian  aku  kabarkan  tentang 
kambing  yang  dipinjam?”  Mereka  menjawab,  “Tentu,  wahai 
Rasulullah.”  Beliau  bersabda,  ‘‘Dia  adalah  muhill  (orang  yang 
menikahi  wanita  yang  telah  dithalak  tiga  agar  wanita  itu  menjadi 
halal  kembali  untuk  suaminya  yang  pertama).  Laknat  Allah  bagi 
muhill  dan  muhallal  lahu  (orang  yang  menthalak-tiga  istrinya,  lalu 
ingin  kembali  kepadanya).  ”  Beliau  lalu  bersabda,  "Laknat  Allah  bagi 
muhill  dan  muhallal  lahu.  ”429 


429  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 

Muhallil  adalah  orang  yang  menikahi  seorang  janda  dengan  niat 
menceraikannya  lagi,  agar  si  janda  ini  bisa  kembali  ke  suaminya  yang 
sebelumnya. 

Muhallal  lahu  adalah  suami  yang  sudah  telanjur  menceraikan  istrinya  dan 
tidak  bisa  rujuk  lagi  karena  sudah  thalak  tiga.  Dia  dapat  menikahi  kembali 


1  472  j  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Abu  Shalih  (juru  tulis  Al-Laits)  menyebutkan  adanya 
pendengaran  langstmg  Laits  dari  Misyrah  bin  Ha’an. 

j  j  Alki  jb  l/YA.o 

j  cpJlva  Jjl  bjiAj-  jUi-o  j 

aIap  j*  ^  :Jli  cjul- 

y»-\  S/l  ^  ^  J  t<u^  A^l 

«oil  J j  <jl5  :Jli  t4»l  'tSj'j  1j  ^ 

.aJ  L^x-<Jl  amI  lji  a^Ip  aw'  {J^° 

2805/14.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Muammal  bin  Al  Hasan 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Shalih  menceritakan  kepada  kami, 
Al-Laits  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Miysrah  bin  Ha’an  menceritakan  dari  Uqbah  bin  Amir  i%,, 
dia  berkata,  "Maukah  kalian  aku  beritahukan  tentang  kambing 
pinjaman?"  Mereka  menjawab,  “Tentu,  wahai  Rasulullah.”  Beliau 
bersabda,  “ Itu  adalah  muhill.”  Beliau  lalu  bersabda  lagi,  "Allah 
melaknat  muhill  dan  muhallal  lahu.  ”430 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


mantan  istrinya  tersebut  bila  mantan  istrinya  tersebut  sudah  menikah  dengan 
orang  lain  terlebih  dahulu,  lalu  bercsrai.  Akan  tetapi,  dia  akan  menjadi  muhallal 
lahu  yang  dilaknat  bila  dia  menyuruh  orang  untuk  menikahi  mantan  istrinya 
tersebut,  untuk  kemudian  menceraikannya  agar  dia  bisa  menikah  lagi  dengan 
mantan  istrinya  tersebut.  Penj. 

430  Lih.  no.  2804. 


Al  Mustadrak  —  |  473  I 


LjJlp-  tt_ Jytuu  ^jI  UjJ^-  ^  °/tA*  *\ 

»  l)L ~£-  *j(  \2)J^-  i,t-l  ^  .  ^>l 


t^_j yt  ^ >1  ^yj  ~Lx^»  c^yl^vaJl  'ij\s>T^>i\  <jJ 

Jl  ji-3  ^  :  ‘«J  o*  c£^  cy-  'y^0^  v^°'  o* 

^1  >•'  jik  J*- j  ^  cU-^Ip  a&I  (^j  ^1p  jjI 

IjJli  ^<J_)^1  (Jj'J  (J-*  Lg-L?^J  ilrf  ^ 

.j*JL- J  aJLp  aMI  ^L/5  aJ4I  (J y» j  (_5^  1*^  J^j  uS  t4*P j 


2806/15.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Abi  Maryam  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Ghasssan  Muhammad  bin  Mutharrif  Al  Madani  menceritakan  kepada 
kami  dari  Umar  bin  Nafi,  dari  ayahnya,  dia  berkata,  "Ada  seorang 
laki-laki  datang  kepada  Ibnu  Umar  %  untuk  bertanya  tentang  orang 
yang  menceraikan  istrinya  thalak  tiga,  lalu  ada  saudaranya  yang 
menikahi  wanita  itu  tanpa  disuruh  oleh  mantan  supmi  pertama,  tapi 
tujuan  saudaranya  yang  menikahi  itu  adalah  agar  wanita  ini  bisa  halal 
lagi  untuk  suami  pertamanya  tadi.  Apakah  wanita  ini  menjadi  halal 
buat  suami  pertama?”  Dia  menjawab,  "Tidak!  Nikah  itu  harus  dengan 
keinginan  sendiri.  Kami  pada  masa  Rasulullah  #  menganggap  hal  ini 
sebagai  sifah  (zina).”431 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


i^ip  'J  jZsJ>  jf\  -n/'r A* Y 

^yi  Attl  JLlp  luJLs-  lOjjP  y?  l43j£Jlj 

431  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  474  |  —  Al  Mustadrak 


Ipfc  Ji  &  &  o*  J*  j*}''  o*  y  s- J* 

jiL  aj\  :<up  «&1  \.y.  ,y.  *^T j  5^  u*  j  y  ‘^■ji  y 

cJtli  :  JlS  cjUl*j  Jf^>  <&'  J  y*  j  'H*  Jf*  ^l/*' 

Aj  oojl  :Jli  ?ilJJb  c-Ojl  :JUa  cdiii  ^  ^  ls^3 

i ~j ~^j'  L*  jg»  iJlS  caUI  I(jl5  ?a11I  ljl5  c oJ^-lj 

2807/16.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaibani 
mengabarkan  kepadaku  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Azrah,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  Jarir  bin  Hazim  menceritakan  kepada  kami  dari  Az- 
Zubair  bin  Sa’id,  dari  Abdullah  bin  Ali  bin  Yazid  bin  Rukanah,  dari 
kakeknya  (yaitu  Rukanah  bin  Abdi  Yazid  %),  bahwa  dia  menthalak 
istrinya  pada  masa  Rasulullah  0  dengan  thalak  selama-lamanya.  Dia 
berkata:  Aku  menanyakan  hal  itu  kepada  Nabi  #,  lalu  beliau  berkata, 
"Apa  yang  kamu  inginkan  dari  ucapan  itu  (thalak  selamanya)?"  Aku 
menjawab,  "Maksudku  thalak  satu.”  Beliau  menjawab,  " Demi  Allah, 
demikian  adanya?  ”  Aku  menjawab,  "Ya,  demi  Allah.”  Beliau  berkata, 
"Kalau  begitu  sesuai  dengan  maksudmu.  ”432 

Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  menjadikan  Zubair  bin  Sa’id  Al 
Hasyimi  sebagai  hujjah  dalam  Shahihain,  namun  hadits  ini  memiliki 
mutabi  ’  dari  putri  Rukanah  bin  Abdu  Yazid  Al  Muththalibi  sehingga 
hadits  ini  menjadi  shahih. 


432  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Dalam  Shahihain,  hadits  dari  Az- 
Zubair  bin  Sa’id  tidak  terpakai,  tapi  ada  yang  menguatkannya,  sehingga  menjadi 
shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  475  I 


'j!  ^Ljlil  o\2S>-  —  W/\A*A 

Cf-  ls^"  CS'  t UI  cd)L®_J-^<  ^  £y> ^ll  Ljl 
j2=  A>Ji  ^  ')  DI  clbjJ  d!p  ^  °^p  c£i& 

^jjl  I(Jlid  _}  4-lp  <UtSl  ^glvs  ^dll  jJ^u»j  l*""1  4<v«  g  4j\j*\ 

J j~»j  <*ll  li.5 jb  coJl>-Ij  Y)  C-Oj!  \j»  aill jj  cAlJl  ^jjl j» I  C-flll g 

t>*j  t5?  ^liJlj  t j  (_s*  4^jliJl  l^iijo.»  4^  A»l  *wl 

’  "  "  *■*•*  \  *  „  '  '  °* 

.  La-g-iP  Aiil  Dl^iP 


2808/17.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  memberitakan  (kepada  kami), 
Asy-Syafi’i  memberitakan  (kepada  kami),  pamanku  (yaitu 
Muhammad  bin  Ali  bin  Syafi’)  mengabarkan  kepadaku  dari  Nafi  bin 
Ujair  bin  Abdu  Yazid,  bahwa  Rukanah  bin  Abdu  Yazid  menceraikan 
istrinya  yang  bernama  Suhaimah  dengan  thalak  selama-lamanya,  lalu 
dia  mendatangi  Rasulullah  dan  berkata,  "Demi  Allah,  sebenarnya  aku 
hanya  menginginkan  thalak  satu."  Rasulullah  #  pun 
mengembalikannya  kepada  Rukanah.  Pada  masa  pemerintahan  Umar, 
dia  menceraikannya  dengan  thalak  dua.  Sedangkan  pada  masa 
pemerintahan  Usman  dia  menceraikannya  dengan  thalak  tiga.433 

Hadits  dengan  riwayat  ini  menjadi  shahih,  karena  Asy-Syafi’i 
telah  menghapalnya  betul  dari  kalangan  keluarganya  sendiri. 

As-Sa'ib  bin  Abdu  Yazid  adalah  ayah  Syafi’  bin  As-Sa'ib, 
saudara  Rukanah  bin  Abdu  Yazid,  sedangkan  Muhammad  bin  Ali  bin 
Syafi’  adalah  paman  Asy-Syafi’i,  yang  merupakan  guru  orang-orang 
Quraisy  pada  zamannya. 


433  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 


—  Al  Mustadrak 


tjLL^aJl  Ajll  JUP  4 Aiil  wL»P  b^p»-l  A  ^  /  Y  A  *  ^ 
lIjJi^-  t(_-> ^p-  ^j  OLo^JL»-»  UjJ^-  i^pUiJi 

^p  frill.f  °>p  ctftf  Js  °>p  ‘^j?  o*  ‘^°3  oJ 

of^l  lljf  aIIp  <&'  (J^3  <&'  J J~»J  3^9  "J^  tilp  <&l  (^V5 J  Objj 

.&JI  4j»ejIj  £tj (1)1  IgJlp  4&I  ^ ^p-  <_p»lj  ^P  ci^^UaJl  l^rjj  cJlIv 

2809/18.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan 
kepada  kami,  Sulaiman  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Hammad 
bin  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub,  dari  Abu  Qilabah, 
dari  Abu  Asma  Ar-Rahabi,  dari  Tsauban  dia  berkata:  Rasulullah 
||  bersabda,  "  Wanita  mana  saja  yang  meminta  cerai  kepada 
suaminya  tanpa  ada  alasan  kuat,  maka  Allah  akan  mengharamkan  dia 
mencium  wangi  surga.  ”434 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarSt  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


jup-1  yj  lj jd  —  A^/YAN* 

c(JOl Ljf  y>  'j!  aWI  Ju^P  Lj Jj>-  c Xy<^~J‘  ^ 

C-J»JL>j1  :  Jl5  cL*-g-tP  aJII  <_pl-fP  tjp  ^jC' 

^  ^  J  ®l _/°l 

t  O  'o  i  o'  #  ,  o',  \  *,  i,  f  , 

cLgjt>»  jJ5  ^1  !(jL2i  amI  l) y**j 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  477  1 


'ja  jjl -j  JLp  <&!  J C-^4PJ 

.  JV^m  4^jj  Jl  &*jj  fa-jj 


2810/19.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Simak,  dari  Iknmah,  dari  Ibnu 
Abbas  jjfc,  dia  berkata:  Seorang  wanita  masuk  Islam  pada  masa 
Rasulullah  #,  lalu  dia  menikah.  Suaminya  (yang  pertama)  kemudian 
mendatangi  Rasulullah  fjj^  dan  berkata,  "Aku  telah  masuk  Islam 
bersamanya,  dan  dia  tahu  akan  keislamanku."  Akhirnya  Rasulullah  # 
membatalkan  pernikahan  keduanya  dan  mengembalikannya  kepada 
suaminya  yang  pertama. 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  termasuk  kategpri  yang  biasa  saya  sebutkan,  bahwa 
Al  Bukhari  menjadikan  Ikrimah  sebagai  hujjah,  sementara  Muslim 
menjadikan  Simak  sebagai  hujjah. 

y  ittl  -X  « /Y A ^  ^ 

y>  tljlkkl  y  -tiki  yz-  cO y  cA^Vk-l  y 

Vj  :  J 15  cll4 &  u*'  J* 

£^1  <J-  J1  ^  ^  LS^  Lsf5' 


2811/20.  Abdullah  bin  Husain  Al  Qadhi  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Harits  bin  Usamah  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin 
Harun  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari 


435  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  ” 


1~478~1  —  Al  Mustadrak 


Daud  bin  Al  Hushain,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata, 
"Nabi  #  mengembalikan  putrinya  (yaitu  Zainab)  kepada  Abu  Al  Ash, 
(suaminya  pada  masa  jahiliah)  dengan  pernikahan  yang  pertama  dan 
tidak  mengadakan  akad  baru.”436 


ibi  oIp  ^  /JS  jjl  o3-  ls ^  ‘r^* 

il  jk>  y  1  £jj  ‘Jo11  dH  ‘u* 


a£j|  cJ^r j>-  caLjlUI  ^Jl5  tJ  ^  ls^5  u  y* j 

jllft  tli y\  l_pr ^1  _jl  4j\Zy  A^«  y» 

^  £  cJillj  o3- 

;2u*l  cJUi  cA-J»l  J'-!  4=2  l'^«^ra>'j  4*4 

JCA  jiIp  cJlSCi  J  ‘4  dr^ 

JUa  .dhd  ■ ,,  IJu*  :jua  (J _^5J  cJl^i  c4rfj  fji  ^ 

^yjjy  O^3  ^  A>31  (*-4j  ^  (J  J'*  J 

Juj  (jiiajli  cabl  o4pli  iJlS  caJJI  J y*j  <_4 

:jui  ^y  yy :  c4fO  yy  j*>-  jy  ‘«yy  ^y} 

^ci  coiki  yy»  ^ 


436  Adz-Dzaliabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  1  479  1 


o  £ JJ  Y  j  tLftLI  ti-'b9~  OJQ*pf  of  di!  jji  I4J  (Jl5  j»j  4*» 

bljLplj  «blp  (Jioli  c(_5pQi  (jUaJb  C|»jbJl  olizpli  C|»-*j  ijli  ?jb -'i/ 
?4iS" ^J  (jjli  IdJli  ijl*  ?lJb  UljaP I  icJLai  c4^i ^*3  j^jbJl 

c^Iil  cbr^-  JlDl  OlS"  bl  :Jl5  .Ui'j  105"  OlSCL/  :Jli 

c*i/  :cJl5  -5ji"  LSb  ^jti  (_5 ?5"jJ  ‘Q-5  <Jb>  <<Gs.br  Lis 
<&!  J j  015^3  cc-Jl  ofrJjj  cb5"jj  t_-^"^s  c<^*^  0=rf  cJl  c_-i" j! 

4  ^  j  o  }  *  ^  •<  **,,*,,  s,  **  s, 

i_s^  ‘OlJi  ^0?*  ‘<_5?  *^-“yg'  ^bi  (Jvail  j%-b>j  4Ml 

4jwAj>tJ  L*  *(jLSd  L5^i 

cj j-ibJl  b  ^1  0^  b  4lllj  i  Jltti  ?4lO?li  ,J>-  4^S 

tlj Jl^-I  *i/  0^  OJO*  JLju  blj  cl^jJ  li>-  bJpli  ^y3  6~.)\  ^lj  U— J jk*i\j 

yb^j^J%  p*y£\  y  :«?  Jjj5  lii  015"  bJlj  :oj^p  Jli  .'*bl  4j 

.<^  4ii\  Ji£  ba^sl 

2812/21.  Ahmad  Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Ash- 
Shairafi  mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Abu  Ismail  Muhammad 
bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abi  Maryam 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ayyub  mengabarkan  kepada 
kami,  Ibnu  Al  Had  menceritakan  kepadaku,  Amr  bin  Abdullah  bin 
Urwah  bin  Az-Zubair  menceritakan  kepadaku  dari  Urwah  bin  Az- 
Zubair,  dari  Aisyah  «§§,,  dia  berkata:  Ketika  Rasulullah  #  tiba  di 
Madinah,  putri  beliau  (Zainab)  sedang  keluar  dari  Makkah  bersama 
Kinanah  atau  Ibnu  Kinanah.  Orang-orang  Quraisy  lalu  mengejarnya, 
dan  Habbar  bin  Al  Aswad  berhasil  mendapatkannya,  yang  langsung 
menusuk  unta  yang  ditunggangi  Zainab  sampai  jatuh,  kemudian 
membuang  isi  perutnya,  sehingga  darahnya  mengucur. 


1  480  1  —  Al  Mustadrak 


Kemudian  teijadi  pertengkaran  antara  bani  Hasyim  dengan 
bani  Umayyah  tentang  Zainab.  Bani  Umayyah  berkata,  "Kami  yang 
lebih  berhak  mengambilnya,  sebab  dia  istri  Abu  Al  Ash."  Abu  Al  Ash 
adalah  salah  seorang  saudara  (sepupu)  mereka. 

Akhirnya  Zainab  dititipkan  kepada  Hindun  binti  Utbah  bin 
Rabi’ ah.  Hindun  berkata  kepadanya,  "Ini  semua  gara-gara  ayahmu.” 

Rasulullah  H  kemudian  berkata  kepada  Zaid  bin  Haritsah, 
"Maukah  kamu  pergi  dan  membawa  Zainab  kepadaku ?”  Zaid 
menjawab,  "Tentu,  wahai  Rasulullah.”  Beliau  berkata,  "Ambillah 
cincinku  ini!”  Beliau  lalu  memberikannya,  dan  berangkatlah  Zaid 
dengan  mengendarai  untanya.  Dia  kemudian  bertemu  dengan  seorang 
penggembala,  dan  dia  langsung  bertanya  kepada  pengembala  itu, 
"Untuk  siapa  kamu  menggembala?”  Dia  menjawab,  "Untuk  Abu  Al 
Ash  bin  Rabi.”  Zaid  bertanya  lagi,  "Lalu  siapa  yang  mempunyai 
kambing-kambing  itu?”  Dia  menjawab,  "Zainab  binti  Muhammad.” 

Zaid  kemudian  betjalan  sedikit  bersama  si  penggembala,  lalu 
berkata  padanya,  "Bolehkah  kutitip  kepadamu  sesuatu  untuk  kau 
berikan  kepadanya  (Zainab)?  Akan  tetapi  kamu  tidak  boleh 
memberitahukannya  kepada  siapa  pun!”  Dia  menjawab,  "Baiklah.” 

Zaid  pun  memberikan  cincin  tersebut.  Selanjutnya  si 
penggembala  ini  berangkat  dan  memasukkan  kambing-kambingnya  ke 
kandangnya,  serta  memberikan  cincin  itu  kepada  Zainab.  Zainab 
seketika  itu  juga  mengenal  cincin  itu,  maka  dia  bertanya,  "Dari  mana 
kamu  dapatkan  cincin  ini?”  Dia  menjawab,  "Dari  seorang  laki-laki.” 
Zainab  bertanya  lagi,  "Di  mana  kamu  meninggalkannya?”  Dia 
menjawab,  "Di  tempat  ini  dan  ini.”  Zainab  pun  terdiam. 

Ketika  malam  tiba,  Zainab  keluar  menemui  Zaid.  Zaid  lalu 
berkata  kepada  Zainab,  "Naiklah  di  depanku  di  atas  untanya  ini.” 
Zainab  menjawab,  "Tidak,  tetapi  kamu  yang  di  depan.” 


Al  Mustadrak  —  1  481  I 


Akhirnya  mereka  berangkat  sampai  mereka  tiba  di  hadapan 
Rasulullah  Beliau  lalu  bersabda,  "Ini  adalah  putriku  yang  paling 
utama,  yang  menderita  karena  aku.  ’’ 

Hal  ini  terdengar  oleh  Husain  bin  Ali,  maka  dia  datang 
menemui  Urwah  dan  berkata,  "Ada  apa  dengan  hadits  yang  sampai 
kepadaku  bahwa  kamu  menceritakan  sebuah  cerita  yang  mengurangi 
hak  Fathimah?”  Urwah  menjawab,  "Demi  Allah,  aku  sama  sekali 
tidak  ingin  merendahkan  Fathimah  dari  Timur  ke  Barat.  Setelah  ini 
kamu  berhak  melarangku  untuk  menceritakannya  selama-lamanya.” 

Urwah  berkata,  "Ini  teijadi  sebelum  turun  ayat,  'Panggillah 
mereka  dengan  nama  bapak-bapak  mereka  karena  itu  lebih  adil  di  sisi 
Allah'. "  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  5).437 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


^  <y.  ^£0  y\  ij j**- f  —  yy/yanv' 

LjJL>-  Jjyi  ^  ILa?- 

d/*1  J*  cf  ‘vj?  o*  ‘f ci  s-J* 

a\jI  J y*  j  idJdJiUstJ  aJ)1  j  t<Gl y»\  lll  :Jls 

^  0  ^  .  £  -  0  *'  \  ,  't.  o''  \  *' 

jl  CviJJi  'j*  JjtPl  aJSI  :Jli  .oJiJ^r  <*Wl 

ls^  c^jIj  -t5j  cojii- 


437  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Hakim  berkata,  'Hadits  ini  sesuai 
syarat  Al  Bukhari-Muslim'." 

Saya  katakan,  "Maksud  perkataannya  sebelum  turun  ayat  ini  adalah,  Zaid 
biasanya  dipanggil  Ibnu  Muhammad,  dengan  begitu  dia  menjadi  saudara  Zainab, 
sehingga  boleh  berjalan  berduaan  dengan  Zainab.  Akan  tetapi,  Yahya  bin  Ayyub 
di  sini  mendapat  kritikan  tentang  kredibilitasnya  dalam  hadits,  sementara  itu 
Sa’id  bin  Abu  Maryam  meriwayatkan  hadits  darinya.” 


1  482  |  —  Al  M  ustad  rak 


aMI  l}  J** j  Lo-$J  Ip'tS  tA Aji  oJji*  .Iwbl  ^Jj^SJ  Ajjlj  N 

O  S  '  >  '  't  *  t  '  ■*'  '  "  *  s-  '  *'  '  o''  * 

cLolST  US'Jb-l  01  jU^y  a»1  : <Jl*i  ^ ji  0i5-  j4~-j  ^  *N' 

^  (^jJl  -oib  :Jl^  yjl  JUs 

^  iLlS"  Lis"  Oli  tc^l^.  ^,1  LU>  J ci5?C*J  Ji  y>  Ni  '4\ 
l^jli  C^lkll  jip  0^5  Ijjt-J  il  jk»  ^1  J_^-J  ^ 

..  ^  <  --  --  “  \  ^  *  s*t  B  ',  '  Z  *  O  ".*  '.  *'  > 

L?J  aJ|  y>  ^1  Aji  N  c^jdt  4»lj  :l*jjl  cjli  ^  cuil^  tA^^ 
<0Jl  (jLfi  <5ll  J Jlai  .<&'  LLp  l^*i  liilL  OIS"  Olj  cOy^l^' 
LL»J  LSS^#  tAf*- _y»  l^J^i  l^J^  :p“Lj 

01  <^p-  a»'  cij^j  ^  :cJl5  j*S 

CjjlillJl  cjjJWciil  Liil  tjjLJNl  ^li-  4^P^>I  ^  c-’^ 

j!  ^  liaL  l*?^  yiv»l  Lf-li-  01_J  t^j 

.^iJi  Aiiojl  ^Jlp  Aj  C-^litt3  tA^l 

Jou  \^j  (5ijl  OlS"  <j>  oil^»  Jlij  Jl5 
jj  ^1  dlil^  <ji  *Ql  ^  OlTj  tftllkl.  jj  V“' 

jou  <J>£  ,Jl  t/jij  *■*'  cjis"j  ca>*n  oJJi^ 

.0~UP  0_j^JJ 

2813/22.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Kamil  bin  Khalaf  Al  Qadhi 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Walid  An-Nahham 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Muhammad  Al  Marwaazi 
menceritakan  kepada  kami,  Jarir  bin  Hazim  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ayyub,  dari  Iknmah,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata: 
Ketika  Hilal  bin  Umayyah  menuduh  istrinya  berzina  (gadzaf). 


Al  Mustadrak  —  |  483  1 


dikatakan  kepadanya,  "Rasulullah  gj|  akan  mencambukmu  sebanyak 
delapan  puluh  kali.”  Dia  berkata,  "Allah  Maha  Adil  dari  itu  untuk 
mencambukku  delapan  puluh  kali,  dan  Dia  Maha  Tahu  bahwa  aku 
melihat  sendiri  dan  aku  mendengar  langsung  hingga  aku  menjadi 
yakin.  Tidak,  demi  Allah,  beliau  tidak  akan  mencambukku  selama- 
lamanya.” 

Kemudian  turunlah  ayat  mula’anah.  Rasulullah  ^  lalu 
memanggil  mereka  berdua  setelah  ayat  itu  turun,  beliau 'bersabda, 
"Allah  Maha  Tahu  bahwa  di  antara  kalian  berdua  pasti  ada  yang 
berdusta.  Apakah  di  antara  kalian  ada  yang  mau  bertobat?  ”  Hilal 
berkata,  "Demi  Allah,  aku  jujur.”  Lalu  dia  berkata,  "Aku  bersumpah 
atas  nama  Allah  yang  tiada  tuhan  selain  Dia  bahwa  aku  jujur”  Dia 
mengucapkan  itu  sebanyak  empat  kali.  Dia  melanjutkan,  "Kalau  aku 
berdusta  maka  laknat  Allah  akan  menimpaku.”  Rasulullah  g|  lalu 
bersabda,  "Hentikan  dia  pada  kali  kelima,  karena  itu  pasti  terjadi.  ” 

Istrinya  juga  bersumpah,  dia  berkata,  "Demi  Allah  yang  tiada 
tuhan  selain  Dia,  sesungguhnya  dia  (Hilal)  berdusta.  Namun  jika  dia 
jujur  maka  murka  Allah  atas  dirinya  (istri  Hilal).”  Rasulullah  # 
bersabda,  "Hentikan  dia  pada  kali  kelima,  karena  itu  pasti  terjadi!" 

Wanita  ini  sedikit  ragu  dan  sudah  akan  mengakui 
perbuatannya,  tapi  akhirnya  dia  berpikir,  "Aku  tidak  akan  membuat 
kaumku  malu.” 

Akhirnya  Rasulullah  bersabda,  "Jika  anak  itu  nanti  lahir 
dalam  keadaan  mata  bercelak,  berbetis  besar,  berpantat  kecil,  dan 
berpaha  tebal,  maka  dia  anak  orang  yang  dituduhkan  berzina  dengan 
ibunya.  Tapi  jika  dia  lahir  dalam  keadaan  berkulit  kuning  dan 
berambut  lurus,  maka  dia  anaknya  Hilal.  ” 

Ternyata  anak  itu  lahir  dalam  keadaan  seperti  digambarkan 
kalau  ibunya  berzina. 


1  484  1  —  Al  Mustadrak 


Ayyub  berkata:  Muhammad  bin  Sirin  berkata.  Laki-laki  yang 
dituduh  oleh  Hilal  bin  Umayyah  adalah  Syarik  bin  Sahma,  saudara 
laki-laki  Al  Bara  bin  Malik  dan  saudara  Anas  bin  Malik  dari  pihak  ibu 
mereka.  Ibunya  sendiri  hitam,  dan  Syarik  ini  biasa  singgah  di  rumah 
Hilal  serta  menginap  di  sana.”438 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  seperti  ini. 
Mereka  berdua  hanya  meriwayatkan  hadits  Hisyam  bin  Hassan  dari 
Ikrimah  secara  ringkas. 

*•£  fcjf  cC_j jhu  y}  —  Y  Y'/y  A  ^  i 

'J*  j*  tjuki  d\  t' 

jl\  : JlS  (S Cf-  A'  ^ 

h~\  cJ'J  lil  aIIp  -&I  kl  A' 

Lr*  f  'y  jjIp  cJUo'  of aW'  <. 
ji-j  tku*-  Aiil  A' 

^ JJJ  Jlp  A^23j  &  All'  Lise£~'  ca!31  ^Jal  ykj  oOJj  oki- 

0*5^'  O? 

2814/23.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  memberitakan  (kepada  kami), 
Asy-Syafi’i  memberitakan  (kepada  kami),  Abdul  Aziz  bin 
Muhammad  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Yazid  bin  Al  Had,  dari 
Abdullah  bin  Yunus,  bahwa  dia  mendengar  Al  Maqburi  berkata:  Abu 
Hurairah  %  menceritakan  kepadaku,  bahwa  dia  mendengar  Nabi  # 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 


Al  Mustadrak  —  1  485  I 


bersabda  ketika  ayat  mula’anah  itu  turun,  "Wanita  mana  saja  yang 
memasukkan  nasab  anaknya  kepada  suatu  kaum,  padahal  bukan  dari 
mereka,  maka  Allah  tidak  akan  memasukkannya  ke  dalam  surga-Nya 
sedikit  pun.  Lelaki  mana  saja  yang  tidak  mengakui  anaknya,  padahal 
dia  yakin  itu  anaknya,  maka  Allah  akan  menutup  diri  darinya  dan 
menghinakannya  di  hadapan  semua  makhluk  dari  yang  pertama 
sampai  yang  terakhir.  ”439 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

y\  U^~>-l  — Yl/YA\0 

LjI  cDjjli  yi  Jbj >  L>f  ci_Jli>  cJo^Jl 

ys  DLo^L»  tfrU 2p  yJ  yf- 

y»  C— ojl  A»  i ja\  l  Jli  CAIP  <0)1  yjPj  y j 

3il S>rJ»  Jj\ y\  yA  (1)1 lili  Uj jS*  C-»Jj  C»  f-ll«Jl 

DI  ^^Jai^ol  'j  j  tdJJj  ^  ^lilj  cJJJl  (_$?  !"<£  4^4  DI 

t_jiJi^jl  lil  3^  ‘^’l^  c^*vaj'  jJu  £jil 

O  J  A>  0  ^  ^  J,  o  *  '  J  O  *Q  i  J1  ^  x  J  o 

ls^-  tlfcip  O-Jy  14^? 

Ll^lLii  4-lp  <0)1  (_5^i  (_5?^  IiJl-wLfli  C(_£ ^>- 

<0)1  (J  ly  c  D I  y  ly  (J  yj  DI  i ilitJ  cDJ-*»  < j*>  Ju  'j  <0)1  j  'j 

lOj  U  ^jLv^ls  cC-Jl  (_~*ili  iLajIp  LlJp  ^<Lj  SJLiL»  <u!p  <0)1 

cJl  :JUi  aJlP  <0)1  <0)1  (J y^j  tviJJ 


439  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  486  1  —  Al  Mustadrak 


;3i®  ls^  (j/2-®!®  ciili  Lii  :cJLia  ?2ili 

JpJlj  (_$dJlj  IcJ-A3  L(^£^Lj  (3*^  d-J j 9  l*LSj  (3^=-' 

J  j**  j  b  id~Li9  c^j^l"-®  ^  j*-*^  "Ji®  .  C— g^vgt  L® 

Ui^  ‘d^®  ^  Y}  ^  <J-*J  caM' 

L«  Lij>~ j  oJla  LdLJ  L^j  Ji£)  i^\z*j  (_$jJlj  c<dil  J j**j  Ij  'cul® 

l4*®-bi®  ijijj  ^  a5J-/s  t3iJu<ajl  (__^-Cg  ^1  (jik jl  :Jli  .j.lJ^p 

CviJJLjP  lA ^jL^*o  ^ La^m ^  Lg_L*  cdlJl 

^ -t-LP  CgJ^r-J  iLlJLia  C—Jli 

2815/24.  Abu  Al  Fadhl  Hasan  bin  Ya’qub  bin  Yusuf  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  memberitakan  (kepada  kami), 
Muhammad  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Amr  bin  Atha,  dari  Sulaiman  bin  Yasar,  dari  Salamah  bin  Shakhr  Al 
Anshari  «&,  dia  berkata,  "Dahulu  aku  adalah  laki-laki  yang 
mempunyai  hasrat  besar  kepada  wanita,  tidak  seperti  kebanyakan 
orang.  Ketika  tiba  bulan  Ramadhan,  aku  pernah  men-zhihar  istriku 
karena  khawatir  akan  teijadi  sesuatu  kepadanya  pada  sebagian  malam. 
Aku  terus  mengawasinya  dan  tidak  bisa  beranjak  hingga  waktu  Subuh 
tiba.  Pada  suatu  malam,  ketika  dia  sedang  melayaniku,  tiba-tiba 
tersingkaplah  sesuatu  dari  anggota  tubuhnya,  maka  aku  pun 
menyetubuhinya. 

Pada  pagi  harinya,  aku  pergi  menemui  kaumku  untuk 
memberitahukan  kejadian  tersebut  kepada  mereka.  Aku  berkata 
kepada  mereka,  'Tanyakanlah  kepada  Rasulullah  0  mengenai 
persoalan  ini!'  Mereka  menjawab,  ’Tidak,  kami  tidak  mau  pergi 
bersamamu.  Kami  khawatir  akan  turun  ayat  Al  Qur'an  mengenai  kita, 


Al  Mustadrak  —  |  487  | 


atau  Rasulullah  saw  bersabda  tentang  sesuatu  mengenai  diri  kita 
sehingga  tercela  selamanya.  Pergi  dan  jelaskanlah  urusanmu  itu 
kepada  Rasulullah  #!' 

Maka  aku  pun  langsung  berangkat  menghadap  Nabi  #.  Aku 
utarakan  hal  tersebut  kepada  Beliau.  Beliau  Mu  bertanya,  Apakah 
benar  kamu  melakukan  hal  itu?”  Aku  menjawab  ”Ya.  Putuskanlah 
kepadaku  hukum  Allah,  sesungguhnya  aku  bersabar  dan  memohon 
pahala  kepada  Allah.”  Beliau  lalu  bersabda,  " Merdekakanlah  seorang 
budak!"  Aku  menjawab,  "Demi  Dzat  yang  telah  mengutusmu  dengan 
membawa  yang  haq,  aku  tidak  pernah  memiliki  (seorang  budak) 
kecuali  istriku.”  Beliau  bersabda,  "Kalau  begitu  puasalah  dua  bulan 
berturut-turut.  ”  Aku  menjawab,  "Ya  Rasulullah,  bukankah  cobaan 
yang  telah  menimpaku  ini  terjadi  ketika  aku  sedang  berpuasa?!” 
Beliau  bersabda,  "Kalau  begitu  bersedekahlah,  atau  berilah  makan 
kepada  enam  puluh  orang  miskin  ”  Aku  menjawab,  "Demi  Dzat  yang 
telah  mengutusmu  dengan  membawa  kebenaran,  sesungguhnya  kami 
bermalam  dengan  keadaan  tidak  memiliki  apa-apa  untuk  makan 
malam.”  Beliau  lalu  bersabda,  "Pergilah  kamu  kepada  siapa  saja 
yang  akan  bersedekah  dari  bani  Zuraiq,  kemudian  katakan  kepada 
mereka  supaya  memberikannya  kepadamu.  Lalu  (dari  sedekah  itu) 
berilah  makan  enam  puluh  orang  miskin,  dan  selebihnya  gunakanlah 
(untuk  dirimu  dan  keluargamu).  ” 

Aku  pun  mendatangi  kaumku  dan  berkata  kepada  mereka, 
"Aku  dapati  kalian  dalam  keadaan  sulit.”440 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Yahya  bin  Abi  Katsir,  dari  Abu 
Salamah  bin  Abdurrahman,  hanya  saja  dia  menyebut  nama  Salman  bin 
Shakhr 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim  ” 


|  488  1  —  Al  Mustadrak 


^yi  Uli  cAJil)!  c ^  j£->  o[2*\s-  —  Y^YA^ 

ejj'  o*  ^5^  o*  cy  ^>y>~  ts-^rj  cy  ^ 

‘Oby  O*  dr^!^1  ^  oH  ^  oi  JS  ‘J*  ‘J? 

]g5"  ^Lp  4jI  ^>*l  ^JjC*-  C4iP  aJJ|  <_jV3J  C$jLv!2J*i/l  j>*—P  fj!  OUi~.  01 
4Ju»  Oj^kJj  tJl ^J*X>rJi  ^5”"5  tA^l 

2816/25.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Hisyam  bin  Ali  memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  bin 
Raja'  menceritakan  kepada  kami,  Harb  bin  Syaddad  menceritakan 
kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abi  Katsir,  dari  Abu  Salamah  bin 
Abdurrahman  dan  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin  Tsauban,  bahwa 
Salman  bin  Shakr  Al  Anshari  %  menjadikan  punggung  istrinya  sama 
dengan  punggung  ibunya  (melakukan  zihar).  Kemudian  dia 
menyebutkan  makna  hadits  yang  sama  tadi  secara  keseluruhan.441 

Hadits  ini  sanadnya  shahih ,  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

t jja-j  ^  —  y*\/ya)v 

jas-  UjJl»-  ^  jlLvjJI  Jl s-  IIjJl?- 

oi  cU^p  A«i  cy)  ^  cy 

^fy  i£\ a?  j 

0f  Jli  ,ja  L^IIp  IzJj y  J jA  ja  oy> ^ 1  c<&!  'j j  Ij  :  JUi 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  489  I 


^  cJlj  : Ju>  YAt  d) dj£«-^“  ^»j  'J^  -y*^ 

.^Jljo  Al  j*\  C>  (j^~  ^ J**  f- yp 

2817/26.  Abu  Ahmad  Bakr  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Abdushshamad  bin  Al  Fahl  Al 
Bulkhi  menceritakan  kepada  kami,  Hafsh  bin  Umar  Al  Adam 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hakam  bin  Aban  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  ■%,  bahwa  ada  seorang  laki-laki 
mendatangi  Nabi  ||.  Dia  telah  men -zihar  istrinya,  tapi  kemudian 
menyetubuhinya.  Dia  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  aku  telah  men-zihar 
istriku,  namun  aku  menyetubuhinya  sebelum  sempat  membayar 
kaffarah Beliau  bersabda,  "Apa  yang  membuatmu  melakukan  itu? 
Semoga  Allah  menyayangimu.”  Dia  berkata,  "Aku  melihat  gelang 
kakinya  dalam  sinar  rembulan.”  Beliau  berkata,  "Dengan  demikian, 
janganlah  kamu  mendekatinya  (istrimu)  sampai  kamu  lakukan  apa 
yang  diperintahkan  Allah  Ta  ’ala!  ”442 

Syahid  hadits  tersebut  adalah  hadits  Ismail  bin  Muslim  dari 
Amr  bin  Dinar,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  menjadikan 
Ismail  dan  Al  Hakam  bin  Aban  sebagai  hujjah.  Hanya  saja,  Al  Hakam 
bin  Aban  ini  perawi  shaduq. 

t Oli*  'J  fcf  jjj\  J  l&i.  ~Y v/Y  A^  A 

jj  \2j^~  :Sll5  y.  jllp 

J>]  d*  o*  d  ‘J*  d 

4*^1  O?  ^  Al  t=sV3j 

jUAj  bi P  Al  ,^1  ^jjli  c  jda)\  f.jd> 

442  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Adani  tidak  tsigah .” 


|  490  1  —  Al  Mustadrak 


Dir  Jj  :JUi  i&Z.  ol  £  65  )•  ^  ^  ^  cil  &J> 

(iJu^l  5^"  ^  cs^5  ^  J  y*  j  .liAta 

2818/27.  Abu  Al  Walid  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Hasan  bin  Sufyan  memberitakan  (kepada  kami),  Ammar  bin 
Khalid  dan  Muhammad  bin  Mu’awiyah  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Ali  bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  Ismail 
bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Dinar,  dari 
Thawus,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  seorang  laki-laki  men-zihar 
istrinya,  lalu  dia  melihat  gelang  kaki  di  cahaya  bulan,  dan  itu 
membuatnya  tertarik,  sehingga  dia  menyetubuhi  istrinya  ini.  Dia  pun 
mendatangi  Nabi  dan  melaporkan  hal  itu,  lalu  beliau  bersabda, 
"Allah  Ta’ala  berfirman,  'Sebelum  dia  menyetubuhinya  (istrinya)'.  ’’ 
(Qs.  Al  Mujaadilah  [58]:  3)  beliau  pun  bersabda,  "Tahan  dirimu 
sampai  kamu  membayar  kafiarah.,M 3 

Ijj Ss-  —  X  a/ T  A  X 

^>\  \2js>-  J>^>  c cn 

aIIp  4&I  :  Ju  ci!p  4ill  (_sv?  j  CS-lki- 

|*J  ij*i  (3^s-  *ij  tiilioj 

2819/28.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Sinan  Al  Qazzaz  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Bakar  Al  Hanafi  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abi 
Dzi'b  menceritakan  kepada  kami,  Atha  menceritakan  kepada  kami, 
Jabir  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Nabi  H 


443  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ismail  itu  waah  (sangat  lemah).” 


Al  Mustadrak  —  |  491  I 


bersabda,  "Tidak  ada  thalak  terhadap  yang  tidak  dimiliki,  dan  tidak 
pula  ada  pemerdekaan  budak  bagi  yang  tidak  dimiliki.  ”444 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Syahid  hadits  ini  sangat  terkenal,  yaitu  dari  Amr  bin  Syu’aib, 
dari  ayahnya,  dari  kakeknya. 


^  d!d-  ^  od^-  -y<\/yvy  . 

*  s  f  •  -  o-.».  •  •  ' 

jP  44*1  ^  J^P 

tOy-  /J**  ^  <y.  (J*  ‘y^ 

44J  ^  j.A*  o*  &*»■ 

(3tAis  lpAl*j  4ip  4»!  aUI  J J-W«J  (Jl5  I(Jli  44IP  4iil  ^fi> J  oJjfr 

ji 

2720/29.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Muslim  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Husain  Al  Mu’allim 

menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Syuaib,  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya. 

Ali  juga  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Aun  menceritakan  kepada  kami, 
Husyaim  menceritakan  kepada  kami,  Amir  Al  Ahwal  menceritakan 
kepada  kami  dari  Amr  bin  Syuaib,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  dia 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.  Syahidnya  lebih  terkenal.” 


|  492  |  —  Al  Mustadrak 


berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Tidak  ada  thalak  sebelum 
pernikahan.  ”445 

Dalam  hadits  Husyaim:  ” Tidak  ada  nadzar  bagi  anak  Adam 
terhadap  sesuatu  yang  tidak  dia  miliki,  tidak  ada  thalak  terhadap 
yang  tidak  dimiliki,  serta  tidak  ada  pemerdekaan  budak  terhadap 
yang  tidak  dimiliki.  ” 


^ dlU  J  -r*/YAY\ 

'j;  t I  J-P  ^ 

<Xa JiL*-  ^P  Tls Jbjj  ^jP  cl*^  jifj  jtSlj  Ljl 

Oij  ^jI  l*JlS  £  :  Jii  cU^Ip  Al  ^i^p  ^1  ^p 
JP  Al  Jli  .  jJlL  ^  C^r- /J  DI  : ‘ ^  O? 

JL5  'H  !£*'«■  DlJ' 


2821/30.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Al  Fadhl  bin  Abdul  Jabbar 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada 
kami  dari  Syaqiq,  Al  Husain  bin  Waqid  dan  Abu  Hamzah 
memberitakan  (kepada  kami),  semuanya  dari  Yazid  An-Nahwi,  dari 
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Ibnu  Mas’ud  tidak 
mengatakan  hal  itu  dan  kalaupun  dia  mengatakannya  maka  itu  adalah 
kekeliruan  dari  seorang  alim.  Yaitu  pendapatnya  tentang  seorang  laki- 
laki  yang  berkata,  "Kalau  aku  menikahi  si  fulanah  maka  dia  akan 
tercerai.”  Allah  %  berfirman,  "Hai  orang-orang  yang  beriman, 


445  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  493  I 


apabila  kamu  menikahi  perempuan-perempuan  yang  beriman, 
kemudian  kamu  ceraikan  mereka....  ”  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  49). 

Allah  tidak  berkata,  "Apabila  kalian  menceraikan  perempuan 
yang  beriman,  kemudian  menikahinya.” 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namvm  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


l&J  J  o*  ^  >5»  J  -n/YAYY 

_y>l  LuJii-  OLvJ-»  £ . ]  lj 

&i  A*  o*  ‘go*-  o4-' 

lijyj  tOllfldiaj  (i!^9  l A°  cA  L^e' 

2822/31.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar  Muhammad 

bin  Muhammad  [ . ]  Sulaiman  Al  Wasithi,  Abu  Ashim  menceritakan 

kepada  kami,  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami  dari  Muzhahir  bin 
Aslam,  dari  Al  Qasim,  dari  Aisyah  #,  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda, 
"Thalak  bagi  budak  wanita  adalah  dua  kali  thalak,  dan  quru  (masa 
iddah/suci)  bagi  mereka  adalah  dua  kali  haid.  ”447 

Abu  Ashim  berkata:  Aku  menyebutkannya  kepada  Muzahir 
bin  Aslam,  lalu  aku  berkata,  "Ceritakanlah  kepadaku  sebagaimana 
yang  diceritakan  Ibnu  Juraij!”  Muzahir  lalu  menceritakannya 
kepadaku  dari  Al  Qasim,  dari  Aisyah#.,  dari  Nabi  #,  beliau 


446  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 

447  Adz-Dzahabi  dalam.  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  Abu  Ashim 
meriwayatkan  darinya  — maksudnya  dari  Ibnu  Juraij —  dia  berkata,  'Aku 
menyebutkannya  kepada  Muzahir,  dan  dia  menceritakannya  kepadaku'.” 


1  494  |  —  Al  Mustadrak 


bersabda,  "Thalak  bagi  budak  wanita  adalah  dua  kali,  dan  quru 
( masa  iddah)nya  adalah  dua  kali  haid.”  Sebagaimana  yang 
diceritakan  oleh  Muzahir  bin  Aslam,  seorang  syaikh  dari  penduduk 
Bashrah  tidak  disebutkan  oleh  syaikh  kami  yang  terdahulu  bahwa  ada 
yang  men-yar/z-nya,  sehingga  hadits  ini  menjadi  shahih,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Ada  pula  hadits  yang  diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  sebuah 
hadits  yang  membantah  hadits  tersebut: 

c  i  J  t\  'J  p.  J  -rx/v  AYr 

^  jy  ^  y  ^  j 

\..gi.Ua9  c45^ «Oo  dJlS”"  ^ 

Jjai  jUd  :  Jli  (1)1  a!  y*  iiJJi  'iju.  tl-f2zpl  (*-*  C^^.llgT 

4-1p  a\)1  *wl  j 

2823/32.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami.  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  menceritakan  kepada 
kami,  Ali  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abi 
Katsir  menceritakan  kepadaku,  bahwa  Umar  bin  Mu'attib 
mengabarkan  kepadanya,  bahwa  Abu  Hasan  maula  bani  Naufal 
mengabarkan  kepadanya,  bahwa  dia  pernah  minta  fatwa  kepada  Ibnu 
Abbas  mengenai  budak  yang  memiliki  seorang  istri  yang  juga  budak, 
lalu  dia  menceraikannya  dengan  dua  kali  thalak,  setelah  itu  mereka 
berdua  dimerdekakan,  apakah  dia  boleh  meminang  kembali  mantan 


Al  Mustadrak - |  495  I 


istrinya  itu?  Ibnu  Abbas  menjawab,  "Boleh,  hal  itu  pernah  diputuskan 
oleh  Rasulullah  #.”448 

'J.  J  -yt/y a  r  i 

c J  <y. 

^  <J_^J  J*  •S-’jiV  Cjbj  jji 

Jy  jk  J-  iJsiS  aj  ife-  ^  ni  c'y :  jii  ikk  $  'AjJ 
J-  cilp  <5sl  #X*  ^1  JP  cCk  'J*  cS/»—  J  (yk)\  •& 
illli  }+**  's^j?  c k*  ls^' 

,'^J  Ji  :  JU»  coS&l  .dai  cJa^-  ^ 

2824/33.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdillah  Al 
Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Harb  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Zaid  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
berkata  kepada  Ayyub,  "Apakah  engkau  mengetahui  ada  orang  lain 
yang  sependapat  dengan  pendapat  Hasan,  bahwa  orang  yang  berkata 
kepada  istrinya,  'Urusanmu  terdapat  di  tanganmu'  berarti  itu  adalah 
thalak  tiga?”  Ayyub  menjawab,  "Tidak,  kecuali  suatu  hadits  yang 
disampaikan  kepada  kami  oleh  Qatadah  dari  Katsir  maula 
Abdurrahman  bin  Samurah,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah  %, 
dari  Nabi  yang  senada  dengan  itu.  Katsir  pernah  datang  kepada 
kami,  maka  kami  bertanya  kepadanya  tentang  hadits  itu,  lalu  dia 
menjawab,  'Aku  tidak  pernah  menyampaikan  hadits  itu'."  Selanjutnya 


448  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ada  hadits  yang  membantahnya,  yaitu 
riwayat  Ibnu  Al  Mubarak,  dari  Yahya,  bahwa  Umar  bin  Mu’atib  mengabarkan 
kepadanya,  bahwa  ...  lalu  dia  menyebutkan  hadits  itu  seluruhnya." 


- Al  Mustadrak 


kami  menyebutkannya  kepada  Qatadah,  lalu  dia  menjawab,  "Benar." 
Akan  tetapi  dia  sudah  lupa.449 

Hadits  ini  gharib  shahih  dari  Ayyub  As-Sikhtiyani.  Dalam 
bab:  Nikah  Tanpa  Wali  sudah  saya  sebutkan  beberapa  nama  orang- 
orang  tsiqah  dari  kalangan  ahli  hadits,  bahkan  dari  kalangan  sahabat, 
tabi’in,  serta  murid-murid  mereka  yang  pernah  menceritakan  suatu 
hadits,  kemudian  dia  lupa  akan  hadits  itu. 

1&.  cSiJJtL  jljA  'J  jlA  JjA  -ri/YAYo 

j.  o3-  j ^  <y-  Ji?  j,  j,  y**- 

caaJJ*  °Je.  c/-  jJ**  °u*  ‘J***  ‘J*  c y- 

lAIa  1  ^  C-jU  o\ ja\  jl  lS*9-)  J^ 

4-Ip  alil  J^>  J**** 

2825/34.  Abdushshamad  bin  Ali  Al  Bazzaz  mengabarkan 
kepadaku  di  Baghdad,  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Abi  Usman  Ath- 
Thayalisi  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Bahr  bin  Barri 
menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Yusuf  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ma’mar,  dari  Amr  bin  Muslim,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu 
Abbas  %,  bahwa  istri  Tsabit  bin  Qais  mengajukan  khulu  ’  (meminta 
diceraikan),  maka  Nabi  H  menetapkan  iddah-nya  dengan  satu  kali 
haid450 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  hanya  saja  Abdurrazzaq 
meriwayatkannya  dari  Ma’mar  secara  mursal. 


449  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih  gharib." 

450  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih,  diriwayatkan  oleh 
Abdurrazzaq  dari  Ma’mar  secara  mursal 


Al  Mustadrak  —  1  497  | 


t<LJLx  ^  jlL?-I  Ljl  c(3U*k-^»I  ^  j£->  jj\  objJs>~  —  V,°/XAT*\ 
jj  <■  y*-*-*  j*  ^  M  ,/i 

,j«4*  <y.  ~*\ _/*'  ^  ^ 

2 ./».■>-  L^jjlp  aJLp  ajjI  ^Lii9 

2826/35.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Salamah  memberitakan  (kepada  kami),  Ishaq  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Ma’mar,  dari  Amr  bin  Muslim,  dari  Ikrimah,  bahwa  istri 
Tsabit  bin  Qais  mengajukan  khulu’  kepadanya  (Qais)  dan  Nabi  f§> 
menetapkan  masa  iddah-nya.  dengan  satu  kali  haid.451 


^L*il  _#l  —  V'*\/XAYV 

aSj\  jqlp  JLssJJl  wLP  <OJl  -Ljlf-  C/. 

c\^Ip  a&I  AJoLp  <^1  ^  (.i^y>  jj  CS- 

jU 1-j  a!1p  ahI  jJUaj  ^J)l  cJlli  cU-jj  jil»  DI  L>Sljf 
.O^J»  J-5  trij  DI  li ^»ls 


2827/36.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  Muhammad  bin  Hatim  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidullah  bin  Abdul  Majid  Al  Hanafi  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidullah  bin  Abdirrahman  bin  Mauhib  menceritakan  kepada 
kami  dari  Al  Qasim,  dari  Aisyah  bahwa  dia  ingin  memerdekakan 
dua  pasangan  budak  (suami  istri),  tapi  dia  bertanya  dahulu  kepada 


|  498  |  —  Al  Mustadrak 


Nabi  #,  maka  beliau  memerintahkannya  untuk  memerdekakan 
suaminya  terlebih  dahulu  sebelum  sang  istri.452 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

^  ^Jl  fof  ’ci  &  -V'V/Y AYA 

^  o3-  <J- 

Alt  tAAP  <&l  OlL-  ^  c ^ 

loJlis  aJp^auI  c-jli  01  ajI^aI 

\0),  ji-j  ^  3^3 

jvJ  A..^ll  Jbt5lj  :  JUi  caIj-Ij  -t*3' 

aIp  Aiil  JLU  JUi  cl^f  (Jj  A^ail  oJUi  tlily^il  :JtS 
.liJbtK  l*-{f  Jl  ’cJUi 

2828/37.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami,  Al 
Hasan  bin  Ali  bin  Ziyad  memberitakan  (kepada  kami),  Ibrahim  bin 
Musa  menceritakan  kepada  kami,  Isa  bin  Yunus  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Hamid  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku.  Rafi  bin  Sinan  %,  menceritakan  kepadaku, 
bahwa  dia  masuk  Islam,  namun  istrinya  enggan  untuk  masuk  Islam, 
maka  istrinya  ini  mendatangi  Nabi  f§  dan  berkata,  "Putriku  ini  sudah 
disapih  (tidak  menyusu  lagi).”  Rafi  berkata,  "Dia  putriku!”  Akhirnya 
Nabi  H  berkata  kepada  Rafi,  "Kamu  duduk  di  sebelah  sana!”  Beliau 
juga  berkata  kepada  istrinya,  "Kamu  duduk  di  sebelah  sana!”  Beliau 


452  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Tentang  Ubaidullah,  ada  perbedaan 
pendapat  mengenai  statusnya,  tsiqah  atau  tidak?  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  darinya.” 


Al  Mustadrak  —  |  499  I 


lalu  mendudukkan  anak  kecil  itu  di  tengah-tengah  antara  mereka 
berdua,  lalu  berkata  kepada  mereka  berdua,  "Panggillah  dia  oleh 
kalian  berdua!”  Ternyata  anak  kecil  ini  condong  ke  arah  ibunya, 
maka  Rasulullah  #  berdoa,  "Ya  Allah,  beri  dia  hidayah.  ”  Akhirnya  si 
bayi  perempuan  bergerak  menuju  ayahnya,  maka  ayahnya  mengambil 
bayi  itu.453 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


jA  (jf  <3b'*->»>l  ^  jj\  LaJU»-  —  TA/YAY^ 

cgcJbr'ill  (^JLw 

:  JlS  aJi!  j  jjjl  ^  Jjj  (jte-  ^jj  aill  Xs-  ^p 

t^^Jl  Jj&l  Cj*  aJp  aJ)1  (_5^3  (_jjl  -^-*P  l'J.l37' 

^9  dJl  *UP  Aiil  (_5^3J  <j-*Jl  J-^l  (j*  “b^-1  Oj  iJlaS 

jJ^jb  Lj?  JlSS  <_s?  jjly’l  ls^ 

JlS  .V  :SfUS  diy  :J3*J  JlS  Jj  .Y  :YUS  dJ^J 

JL5f  : JlS  Ji  .N  :S/US  tlJ^J  jJ^ib  O»  :^SlJ 

^Jsls  cAjAJI  ^  4lo~Ca3  *1S  Jl 

\  **  i  -f,  ,  „  „  ^  r  ^  o  ^  ;  0  ;/0/ 

A-J-P  kUJI  v5  aMI  y 

.oJbr-l^j  I J IS  jl  OJb 

2829/38.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Musaddad 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  Al  Qaththan  menceritakan  kepada 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


1  500  1  —  Al  Mustadrak 


kami  dari  Al  Ajlah,  dari  Asy-Sya’bi,  dari  Abdullah  bin  Khalil,  dari 
Zaid  bin  Arqam  i&,  dia  berkata:  Ketika  aku  duduk  di  sisi  Nabi  #, 
seorang  laki-laki  Yaman  mendatangi  beliau  dan  berkata,  "Ada  tiga 
orang  penduduk  Yaman  datang  kepada  Ali  untuk  mengadukan 
persengketaan  mereka  atas  seorang  anak  yang  lahir  dari  seorang 
wanita  yang  telah  mereka  gauli  dalam  satu  waktu  masa  suci.  Ali  lalu 
berkata  kepada  dua  orang  dari  mereka,  "Maukah  kalian  berdua  kalau 
anak  ini  kuserahkan  kepada  dia?”  Mereka  berkata,  "Tidak!”  Lalu  Ali 
berkata  kepada  dua  orang  dari  mereka,  "Maukah  kalian  berdua  kalau 
anak  ini  kuserahkan  kepada  dia?”  Mereka  berkata,  "Tidak!”  Lalu  Ali 
berkata  kepada  dua  orang  dari  mereka,  "Maukah  kalian  berdua  kalau 
anak  ini  kuserahkan  kepada  dia?”  Mereka  berkata,  "Tidak!”  Ali 
berkata  kepada  mereka  semua,  "Kalau  begitu  kalian  harus  aku  undi 
dan  siapa  yang  undiannya  jatuh  padanya  maka  dialah  bapak  anak  itu 
dan  dia  harus  membayar  denda  kepada  dua  orang  lain  sebesar  2/3 
diyah.” 

Lalu  Ali  mengadakan  undian  dan  menetapkan  anak  itu  kepada 
yang  dijatuhi  undian  tersebut.  Mendengar  itu  Rasulullah  ^  tertawa 
sampai-sampai  gigi  serinya  terlihat.  Atau  dia  berkata,  "Gigi 
gerahamnya.”454 

Al  Bukhari  dan  Muslim  sepakat  untuk  tidak  menjadikan  Ajlah 
bin  Abdullah  Al  Kindi  sebagai  hujjah.  Mereka  mencelanya  karena  ada 
satu  hadits  yang  dia  riwayatkan  dari  Abdullah  bin  Buraidah,  akan 
tetapi  dalam  hal  ini  dia  dikuatkan  oleh  tiga  orang  yang  tsiqah, 
sehingga  hadits  ini  menjadi  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


454  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Mereka  berdua  tidak  menjadikan 
riwayat  Al  Ajlah  sebagai  hujjah  (pegangan).  Bahkan  mereka  mencelanya,  karena 
ada  satu  hadits  yang  dia  riwayatkan  dari  Abdullah  bin  Buraidah,  tapi  dalam  hal 
ini  dia  dikuatkan  oleh  tiga  orang  yang  tsiqah,  sehingga  hadits  ini  shahih,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.” 


Al  Mustadrak  —  1  501  1 


^  i* ijj  — VA/ YAT  • 

^yj  JLj  ^j|  LJJb-  C  Jtil  jjLp  ^yi  2  jAS*Lj>  LjJj>-  C^^jljlil 

o*  ‘s4^>  o*  g4^-  j!f  y4^-  ‘(4^* 

c<0)l  Ij  lO-Jli  ol ^»1  <1)1  t^JLP  <0)1  J  Jy9^  Cj- 

d\j  C^J^~  d  (~£j=k?~ J  ie ^  ^  C5^' 

a-Ip  <5)1  (_S1'4  ^  (J y* j  Q  Jl*  ‘<»5^  ^  ‘cr^9 

.{j>Sj3  j4  La  <j  <jp-l  cJl  ijt-Ll’J 

2830/39.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Mahmud  bin  Khalid  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Walid  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Amr  Al  Auza’i 
menceritakan  kepadaku,  Amr  bin  Syu’aib  menceritakan  kepadaku  dari 
ayahnya,  dari  kakeknya,  yaitu  Abdullah  bin  Amr,  bahwa  ada  seorang 
wanita  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  anakku  ini  berasal  dari  perutku,  air 
susuku  sebagai  minumannya,  dan  di  pangkuankulah  dia  mendapat 
kehangatan.  Ayahnya  telah  menceraikan  diriku,  namun  dia  ingin 
mengambil  anakku  ini  dariku.”  Rasulullah  #  lalu  bersabda 
kepadanya,  " Kamu  lebih  berhak  memelihara  anak  itu  selama  kamu 
belum  menikah  lagi.  ”455 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

yjj  <0)1  JL.P  ybor-  fji  •AIj-I  \j j^-\  —  i  *  /x  A  Y’  ^ 

‘pLr*  O*1  u*  CS-  V;1  CJ^~  Cf- 

455  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


|  502  |  —  Al  Mustadrak 


t&‘  \J&-  cJlk  :Jli  tilp  AVil  cjjll  J>\  j'^A 

,  a"  *  t  t  ^  ,„'*>.  //"  : 

Olp  Al  (JUtf.  ^J3i  oJli  Ji- J  cl^J  !>UJ  C-^-^3 

Olp  Al  {J^>  LS?Jl  4^  viJJi  J»il>  J 

.1^4-  j!  (_s5J^'  ^  c!-UjJ  cc^-Uts 

2831/40.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Yahya  bin  Sa’id  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ibnu  Juraij,  Abu  Az-Zubair  mengabarkan  kepadaku  dari 
Jabir  dia  berkata:  Bibiku  (dari  pihak  ibu)  dithalak  tiga,  lalu  dia 
keluar  mengguncang  pohon  kurma  miliknya.  Kemudian  seseorang 
menemuinya  dan  melarangnya  melakukan  itu.  Lalu  dia  pun 
mendatangi  Nabi  #  dan  melaporkan  perihalnya,  maka  Nabi  # 
bersabda,  "Keluar  dan  guncanglah  (pohon  kurma  itu)  siapa  tahu 
dengan  itu  (buahnya)  kamu  dapat  bersedekah  atau  berbuat 
kebaikan!  ”456 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


J\  i2j£.  :^p\  j  'j  ti'jA  -  t\h Arx 

OUJl*  j  cJ-siaiJl  ^  _^jl  ,y.  pj\^~ 

ry  JL*-»  LjA^-  tUj j  1 1— J J>~ 

(1)1  CpJjL»  C— jjp  C-*iJ  4_~*i j  (^**J^J>“  40^sP  ^ 

Jls-  ^ j-Ul!  JiSi  £^pI  s-k»  l5? 


456  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Ahmad 
dalam  Al  Musnad  dari  Al  Qatthan  dari  Ibnu  Juraij  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  503  1 


a!  di J3  4^p  a»'  Lji^3  ^5^'  cuJli  :cJli  -f.^> 

ll£  ((J  ‘yi-pH  cj!  ^  0/"*)  ‘cs^ 

.aJ^I  LjI^JI  ^Jl!j  l5^>-  dJdj  ^  :  JUi  c^lStf 

2832/41.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Hatim  Muhammad  bin  Idris  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Nu’man  Muhammad  bin  Al  Fadhl  dan  Sulaiman  bin  Harb 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Hammad  bin  Zaid 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Sa’d  bin  Ka’b  bin  Ujrah 
menceritakan  kepada  kami,  Zainab  binti  Ka’b  menceritakan  kepadaku 
dari  Furai’ah  binti  Malik,  bahwa  suaminya  keluar  mencari  beberapa 
budaknya  atau  a'laj  (A’laj  adalah  orang  yang  kuat  badannya  atau 
seorang  kafir  ajami-e d)  yang  melarikan  diri,  lalu  dia  terbunuh  di 
Tharaf  Al  Qudum  (Hammad  berkata,  "Itu  adalah  nama  sebuah  mata 
air."),  lalu  aku  mendatangi  Nabi  H  untuk  mengabarkan  keadaanku 
dan  meminta  agar  aku  bisa  tinggal  bersama  saudara-saudaraku. 
Awalnya  beliau  mengizinkan,  tapi  begitu  aku  beranjak,  beliau  kembali 
memanggilku  dan  berkata,  "Tetaplah  di  rumahmu  sampai  masa  yang 
ditentukan  (masa  iddah)  dalam  Al  Kitab  selesai.  ”457 


cf.  J  oi&-  -ix/TArr 

M  tOjjli  fji  i  A»1  J-P 

cJii  LJjj  A^Lp  01  o^-l  o ji  c-otT  ^  01 

J\  cJ-0  C-L  0}  0  aT^'  *}**  <ji  0*^ 

fjjdiii  y^y^  %  yy*  0^  0^0 


457  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1  504  1  —  Al  Mustadrak 


&\  J jji  jlS  ^  Ulj  a^  ^3l:U  tojiis 

jiS  ^jS  Ulj  i^rjj  **!  ’C-Iai  (*-^"J  ^Ilp  ^  LS^3 

jij  ‘J  ^VUl  V4Jj  *"*  J  £4*  P'j  ‘J*1  JJ>  'ut 

y***  ^  ^  3*jf ol^  ls^'j  csiS^i  Ji 

ca!  £l_jpi JL3  ^  V'  j'  t  <^1*0  S^3x>j!  jl  C~Ljx1^JI  ^  C^r ^  llis 

(_^13CJ|  ^JL»  L5i>-  iiljl  C^jJ'  y-i^'  ^  :JLa* 

olii-  ^  oLJlp  ic-Jli  tl a*jjI  Aji  c->AiPli  caI^-I 


2833/42.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  memberitakan  (kepada 
kami),  Yahya  bin  Sa’id  memberitakan  (kepada  kami),  bahwa  Sa’d  bin 
Ishaq  bin  Ka’b  bin  Ujrah  mengabarkan  kepadanya,  bahwa  bibinya 
(yaitu  Zainab  binti  Ka’b)  mengabarkan  kepadanya,  bahwa  dia 
mendengar  Furai’ah  binti  Malik  (saudari  Abu  Sa’id  Al  Khudri) 
berkata,  "Suamiku  pergi  mencari  para  budaknya,  dan  dia  menemukan 
mereka  di  tepi  Al  Qudum  (nama  mata  air),  namun  mereka  (para 
budak)  telah  membunuhnya.  Kabar  kematiannya  pun  terdengar, 
sementara  aku  sendiri  sedang  berada  di  rumah  yang  amburadul  di 
perkampungan  kelpargaku. 

Aku  lalu  mendatangi  Rasulullah  %  dan  berkata,  "Telah  datang 
kabar  kematian  suamiku,  sementara  aku  tinggal  di  rumah  yang 
amburadul  di  perkampungan  keluargaku.  Selain  itu,  suamiku  tidak 
meninggalkan  uang  belanja  untukku.  Jadi,  bolehkah  aku  tinggal  di 
rumah  saudara-saudaraku,  karena  itu  lebih  ringan  bagiku?”  Beliau 
berkata,  " Pindahlah /  ”  Tapi  ketika  aku  keluar  dari  masjid  atau  kamar, 


Al  Mustadrak  —  \  505  I 


beliau  kembali  memanggilku  dan  berkata,  "Tetap  tinggal  di  tempat 
engkau  mendengar  kabar  kematian  suamimu  itu,  sampai  masa  yang 
ditetapkan  oleh  Al  Kitab  habis.  ’’ 

Aku  pun  beriddah  di  dalam  rumah  itu  selama  4  bulan  10  hari. 
Usman  bin  Affan  lalu  mengutus  seseorang  kepadaku,  maka 
aku  menghadapnya  dan  menceritakan  peristiwa  tersebut.  Dia  pun 
menjadikan  itu  sebagai  landasan  keputusannya.458 

Sanad  hadits  ini  shahih  dari  dua  sisinya,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Malik  bin  Anas  juga  meriwayatkannya  dalam  Al  Muwaththa' 
dari  Sa’d  bin  Ishaq  bin  Ka’b  bin  Ujrah,  dia  berkata:  Muhammad  bin 
Yahya  Adz-Dzuhali. 

Hadits  ini  shahih  mahfuzh. 

Mereka  ada  dua,  yaitu  Ishaq  bin  Ka’b  (yang  paling  terkenal) 
dan  Ishaq  bin  Sa’d  bin  Ka’b.  Yahya  bin  Sa’id  Al  Anshari 
meriwayatkan  hadits  ini  dari  mereka  berdua,  oleh  karena  itu  hilanglah 
sifat  majhul  pada  diri  mereka  berdua. 

y*"''  y}  A I Y AT t 

cdailsjl  fji  {j* 

‘A  <■  CA  A  A  A*  fS9"  <y-  lA 

ol jj> I  c,~allo  Lgjl  cL^p  awI  c yA  <1A  s-**/g'* 

4j[p  <uji  aA  a 

:iy  Jlai  t<j  d-Ui 

458  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih ,  diriwayatkan  oleh 
Malik  dalam  Al  Muwaththa'.” 


[~506~1  —  Al  Mustadrak 


2834/43.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ahmad  Al  Faqih 
mengabarkan  kepadaku  dari  asal  kitabnya  di  Bukhara,  Abu  Ali  Shalih 
bin  Muhammad  bin  Habib  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami,  Ali 
bin  Hakim  Al  Audi  menceritakan  kepada  kami,  Syarik  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ibrahim  bin  Muhajir,  dari  Mush’ab  bin  Amir,  dari 
Aisyah  dia  berkata,  "Ada  seorang  wanita  yang  dithalak  tinggal  di 
rumahnya  selama  dua  puluh  tiga  malam,  lalu  melahirkan  janin  yang 
dia  kandung.  Kemudian  dia  mendatangi  Nabi  dan  mengadukan  hal 
itu,  dan  beliau  pun  bersabda  kepadanya,  'Menikahlah  '.”459 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


<04l  *LP  j}  JL <041  JLP  _jjf  \sjA^~  —  t  t /T  A  V’® 

jj\  Ljl  j  j  pblj  a!1*  oJObbl  ^  f.*>L»l 

^  cc^rijJuJl  <dil  .a-p  j}  j>  jkx>r 

i.J)\  ^-CJl  jj\  ^  'Js-  \a>aS>~  t jU<s^l  ,j- j ji 

oJlS'  l^jl  a-ap  c.,: i  ^ ^1  j^p  ^1  ^  tl-LLJi  -A-p 

I cJU»  if.ll.Jl  ^ P  IJbJLi  c Aii ^J^ll 

:Jli  jljall  Jpai-  j  jjo-  ijJLJij  IcJli  .A  ia  .1^1,1  J  J  tAlil  JLP  bl  b 

^31  :cJlS  cSJt^-lj  Aad)a,7  <1)1  lij 

cJlis  t£-  j»j  o-A^-lj  A  a. lja  7  Iflilla*  :Jli  cdlJi  ^Jl 
^4  ^ijJl  jti  :JUi  tl'jli-  cJ£>>  :  Jvi  tL,r^>|l  ^l 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  f507l 


<&l  J  y*  J  ^  c->  ^SC*  :  jL«i 

.iL*  c^J  dJJi  ^""Jis  jUl»j  aIIp 

2835/44.  Al  Hakim  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah 
Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami  secara  imla  pada  bulan  Dzul 
Qa’dah  tahun  398  H,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Abdullah  Al  Bagdadi  mengabarkan  kepada  kami,  dia  berkata:  Hasyim 
bin  Yunus  Al  Ashshar  menceritakan  kepada  kami  di  Mesir  dari  Ummu 
Kultsuni  binti  Uqbah,  bahwa  dia  pernah  menjadi  istri  Az-Zubair  bin 
Awwam,  tapi  dia  tidak  suka  dengan  Zubair  karena  kasar  pada  wanita, 
maka  dia  berkata  kepada  Zubair,  "Wahai  Abu  Abdullah,  beri  aku 
ketenangan  dengan  menthalak  diriku  satu  kali  thalak!”  Zubair  berkata, 
"Apa  gunanya  kalau  aku  hanya  menthalakmu  dengan  thalak  satu,  lalu 
aku  bisa  merujukmu  kembali?!”  Dia  menjawab,  "Aku  akan  lebih 
tenang  dengan  itu.” 

Akhirnya  Zubair  menthalaknya  dengan  thalak  satu,  lalu  dia 
keluar  rumah.  Ummu  Kaltsum  lalu  berkata  kepada  pembantunya, 
"Tutup  pintu!” 

Tak  lama  kemudian  dia  melahirkan  seorang  anak  perempuan. 
Zubair  kemudian  datang  dan  mendapat  kabar  gembira  itu.  Dia  berkata, 
"Aku  telah  ditipu  oleh  putri  Abu  Mu’aith.”  Dia  lalu  menemui 
Rasulullah  %  untuk  mengadukan  hal  itu,  tapi  ternyata  Rasulullah  # 
menetapkan  bahwa  Zubair  tidak  lagi  bisa  rujuk  kepada  istrinya 
tersebut.460 

Hadits  ini  gharib,  namun  sanadnya  shahih. 

Tentang  Abu  Al  Malih,  meskipun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkan  darinya,  tapi  dia  tidak  tertuduh  berdusta  karena 
dia  adalah  Imam  Al  Jazirah  pada  masanya. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “ Shahih  gharib.” 


|  508  |  —  Al  Mustadrak 


Ummu  Kultsum  adalah  putri  Uqbah  binti  Abu  Mu’aith. 
Darinyalah  putranya  Humaid  bin  Abdurrahman  meriwayatkan  dari 
Rasulullah  beliau  bersabda,  "Bukanlah  termasuk  pendusta  orang 
yang  mendamaikan  manusia.  ” 


JiJ-eli 'j»  J&-  “t*/TArn 

c<ujL<  jlp  lliui-  ^  fj{ 


J>  ‘j*  ija^  jP  Ji 

tilp  4»l  4^’  J*  O*  tSS=^ 

lil  jJ yi  j  <Jp  <0)1  Lo  LuJ  ai«*  LJLp  iJlS 

.l^ipj  s£T,f  4iop  lial-  1*Ip 


2836/45.  Ali  bin  Isa  bin  Ibrahim  Al  Hiri  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Amr  bin  An-Nadhr  Al  Jurasyi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Abi  Salamah  menceritakan 
kepada  kami,  Abdul  A’la  bin  Abdil  A’Ia  menceritakan  kepada  kami, 
Sa’id  menceritakan  kepada  kami  dari  Mathar,  dari  Raja'  bin  Haywah, 
dari  Qabishah  bin  Abi  Dzu'aib,  dari  Amr  bin  Ash  dia  berkata, 
"Jangan  mencampur  aduk  Sunnah  Nabi  kami  Muhammad  #  dalam 
masalah  Ummul  Walad  (budak  wanita  yang  memiliki  keturunan  dari 
tuannya),  yang  jika  tuannya  meninggal  dunia  maka  iddah-nya  adalah 
empat  bulan  sepuluh  hari.”461 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


Al  Mustadrak  —  |  509  I 


lljA^  ^UJl  _yjl  UjJj>-  —  i*\/\ AT"V 

yj  Jjjj  ^  J-P  iSjis-  ^  ^-io  cOLaJ-»*  y; 

AU!  (_jV:,J  (_g^*lpl  i«l^l  ^gllA>-  ^lp  ^  (J/P 

i|  j*JU  UI  Iaj  !*JL»<j  aJlp  aJj!  ^lv?  aUI  iJ_y^’j  ij^  caip 

YUii  d^Pj  ^  t^g»;-/?;  iJLP-li  i&A^rj  (_jj^ 

cu^"  (.s^  tdJJ  UI  : 'y Lii  .(3^1  N  ^1  :cJL«$ 

Ui  :l^lli  ?<j^l_^v3'^l  oJu&  U*  :ciJ3  toJbJLi  c^ljv’U  UI  lil  t^JI^Jl  f.l^< 
AiiJu>»  g  ..il ^>u  uif^  lili  t^j  (jikil  j*-j  c jllil  J-*!  «.Ij^p 

jji3l  :Jli  ?sY>*  l>  :oIii  tliS  Js~*j 

tU^Uil  5.^  dil  lili  lii^Ul 

(D^jl jll  frSlji  ijli  ^  tljfci*  aj^»Ij  tU=j  A^jl j 

l>  :c-Iii  toiLsJl  *ll~q  UI  lili  jlk jl  pj  i^IjjJIj 

^  jiksl  c^^Jldl  [yoYjl  ^jlj^Jl  frS/ji  :Jl5i  Jk 

c5jlji  :Jl5  ^  :c-Iii  OjkL  OlHi*  lili 

tp-gj  ^  tijijJu. j  y6  <fyL  Url  lili  i^j jJ>  jJ>  _f»Jl 

t4jjk-  yj  -Xjjj  ts-1^  <_5^  ilH  ^JC?r  s-^j*  t>* 

;  c-di  i yu  4j^)Iu  Ijf  lili  1 (_i ji>  j*_i .  c!L>-ljj  ^  <oil  J^p j 

^5ll»Jl  p-^ip  li_s^‘JAJ  tjv^l^ I  ijli  ^s-'ll/j-*  jj^4 


2837/46.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr 
bin  Bakr  At-Tinisi  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin 


I  510  |  — -  Al  Mustadrak 


Yazid  bin  Jabir  menceritakan  kepada  kami  dari  Sulaim  bin  Amir  Al 
Kala’ i,  Abu  Umamah  Al  Bahili  #,  menceritakan  kepadaku,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  " Ketika  aku  sedang 
tidur,  tiba-tiba  ada  dua  orang  laki-laki  yang  mendatangiku,  lalu 
mengambil  lengan  bajuku  dan  membawaku  ke  sebuah  gunung  yang 
permukaannya  tidak  rata.  Mereka  berdua  berkata  kepadaku, 
'Naiklah!'  Aku  berkata,  'Aku  tidak  sanggup'.  Mereka  berkata,  'Kami 
akan  mempermudahnya  untukmu'.  Aku  pun  naik  sampai  aku  tiba  di 
puncak  gunung  yang  sudah  rata.  Tiba-tiba  saja  aku  mendengar  suara 
yang  sangat  keras,  maka  aku  bertanya,  'Suara  apa  itu?'  Mereka 
menjawab,  'Itu  adalah  suara-suara  para  penghuni  neraka'. 

Mereka  lalu  membawaku,  dan  aku  melihat  orang-orang  yang 
digantung  dengan  tulang  keting  mereka  di  atas,  sedangkan  dagu 
mereka  dipecahkan,  sehingga  mengeluarkan  darah.  Aku  bertanya 
'Siapa  mereka?'  Mereka  menjawab,  'Itu  adalah  orang-orang  yang 
sengaja  tidak  puasa  pada  bulan  Ramadhan  sebelum  sempurna  puasa 
mereka'. 

Mereka  kemudian  membawaku  lagi,  dan  kali  ini  aku  mencium 
bau  yang  sangat  busuk  dan  pemandangan  yang  sangat  menjijikkan. 
Aku  bertanya,  'Siapa  mereka?'  mereka  menjawab,  "Mereka  adalah 
para  pezina  laki-laki  dan  perempuan. " 

Mereka  kemudian  membawaku  lagi,  dan  kali  ini  aku  melihat 
para  wanita  yang  payudaranya  digigit  oleh  ular-ular  kecil.  Aku 
bertanya,  'Ada  apa  dengan  mereka?'  Mereka  menjawab,  'Itu  adalah 
para  wanita  yang  tidak  mau  menyusui  anaknya'. 

Mereka  kemudian  membawaku  ke  tempat  lain,  dan  kali  ini  aku 
melihat  anak-anak  kecil  sedang  bermain  di  antara  dua  sungai.  Aku 
bertanya,  'Siapa  mereka?'  Keduanya  menjawab,  'Mereka  adalah 
anak-anak  kecil  dari  kaum  mukminin'. 


Al  Mnstadrak  —  I  511  I 


Mereka  kemudian  membawaku  lagi,  dan  sampailah  kami  di 
sebuah  tempat  yang  tinggi,  dan  di  sana  ada  tiga  orang  sedang 
meminum  khamer.  Aku  bertanya,  'Siapa  mereka?'  Kedua  orang  ini 
menjawab,  "Mereka  adalah  Ja’far  bin  Abi  Thalib,  Zaid  bin  Haritsah, 
dan  Abdullah  bin  Rawahah.  ’’ 

Selanjutnya  mereka  menaikkan  aku  ke  gundukan  (tempat  yang 
tinggi)  lain,  dan  di  sana  ada  tiga  orang  juga,  maka  aku  bertanya, 
'Siapa  mereka?' Keduanya  menjawab,  'Mereka  adalah  Ibrahim,  Musa, 
dan  Isa  ’alaihimus-salam,  sedang  menunggu  dirimu.  ’’462 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Al  Bukhari  menjadikan  semua  perawinya  sebagai  hujjah, 
kecuali  Sulaim  bin  Amir,  yang  dijadikan  hujjah  hanya  oleh  Muslim. 

c  j>  j»  y)  Ij —  t  A  t'  A 

Aij  OjU  »C»Jl  ji  Jbj  u_JlL  ^  ji 

i y.  <_ri»  <y.  £***  C/-  ji 

«UI  ol  4-jf  J&  ji  JI  OoC  JI  JI 

aU \^~  'jk  j»  Al  J-P  t3jli  J»  C-jU 

aUI  <J y** J  J.  j»  «uJU  ’V  of  Oal.>-  4j  jJ J  LJU 

oU-^ j  lOj&tS’  OjmS»  A^J^-j  C aJ 

S'» ^*3l  J»  o\ ja\  lils  tfclJliJlj  Jj'b/l  ^ j3l  «CJls  ASjlj  Al  Ols  Aj 

c-jjI  tc-jU  UI  Y<ll«  ji-jj J>  U*  :cJLis  ;(_^rJ  j»  cujU  Jllo 


462  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


TIUI  —  Al  Mustadrak 


Uli  :JUi  4}  (JL2j  «J  hji  Z'j'*  \s? 

.\#3  ’ja  'J^cj  4pj.s  Oij  : Jli  '-iij 

2838/47.  Abu  Al  Fadhl  Al  Hasan  bin  Ya’qub  bin  Yusuf  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Zaid  bin  Al  Hubab  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Tsabit  Zaid  bin  Ishaq  bin  Ismail  bin  Muhammad  bin  Tsabit,  bin  Qais 
bin  Syammas  menceritakan  kepadaku,  Ismail  bin  Muhammad  bin 
Tsabit  bin  Qais  bin  Syammas  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya 
Muhammad,  bahwa  ayahnya  (yaitu  Tsabit  bin  Qais)  menceraikan 
Jamilah  binti  Abdullah  bin  Ubay  yang  sedang  mengandung 
Muhammad.  Ketika  Muhammad  ini  lahir,  ibunya  bersumpah  tidak 
akan  menyusuinya  dari  air  susunya  sendiri.  Akhirnya  Rasulullah  ^ 
meminta  supaya  bayi  ini  dibawakan  kepadanya.  Rasul  lalu  meludah  di 
mulut  bayi  itu,  men-tahnik-nya  dengan  sebutir  kurma  ajwah,  lalu 
memberikannya  nama  Muhammad. 

Aku  lalu  mendatangi  beliau  lagi,  dan  Aliahlah  yang  memberi 
bayi  ini  rezeki.  Aku  mendatangi  beliau  pada  hari  pertama,  kedua,  dan 
ketiga.  Kemudian  datanglah  seorang  wanita  dari  kalangan  Arab 
menanyakan  Tsabit  bin  Qais,  maka  aku  bertanya  kepadanya,  "Apa 
urusanmu  dengan  Tsabit?  Akulah  Tsabit  bin  Qais.”  Dia  berkata,  "Aku 
bermimpi  seolah-olah  aku  mehyusui  anaknya  yang  bernama 
Muhammad.”  Tsabit  berkata,  "Aku  Tsabit,  dan  ini  anakku, 
Muhammad.”  Wanita  itu  pun  menyusui  Muhammad  dan  air  susunya 
lancar  dihisap  olehnya.463 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


463  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  1  513  1 


HjJj-  i—Jjji* j  jjI  ^^>-1  —  i  a/t  aya 

^jl  ^jp  t^Lp  ^  o •  IIjAp-  cci tiri 

0 Jl&  C-Jx~~j  :<Ip  4lll  JlS  If-U aP  (Jf*  I  JtS  Cp^t-5  ^1 

^\_C.  4J j3  J^®_j  C 0>f.lii  C--.>-  A^S  tLglfcl  AlP  LgJAp  ‘b'^l 

cL^v3 J  ^  C-w^-»j  il^Lal  Jjp  ojJlipI  c->f-L*i  i3j  Jfs 

e  \j>  p-^=lllc.  ^  ^  Jj^.  C~S5'  J*"  '^s-te  ti[j 

, (.Us-lli  cl.«?~  Jcjci  tt->lji^Jl  f.L>r  |*J  If-UaP  <Jl5 


2839/48.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Hasan  bin  Mutsanna  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Mas’ud  menceritakan  kepada  kami,  Syibl 
bin  Abbad  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Nujaih,  dia 
berkata:  Atha  berkata:  Ibnu  Abbas  %  berkata,  "Ayat  ini  dihapus 
hukumnya  yaitu  menjalankan  iddah  di  rumahnya  menjadi  mereka 
boleh  melaksanakan  iddah  di  mana  saja  mereka  mau,  yaitu  firman 
Allah,  'Tidak  ada  penyulitan...'”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  240). 


Atha  berkata,  “Kalau  mereka  mau,  mereka  boleh 
menghabiskan  masa  iddah  di  rumah  keluarga  mereka  dan  tinggal 
dalam  penempatannya.  Atau,  mereka  juga  bisa  keluar,  sesuai  firman 
Allah,  'Maka  tidak  ada  dosa  bagimu  terhadap  apa  yang  mereka 
lakukan...'. 


Kemudian  turunlah  tentang  pembagian  warisan,  sehingga 
dihapuslah  hukum  penyediaan  tempat  tinggal,  sehingga  mereka  (para 
janda)  boleh  menghabiskan  masa  iddah  di  mana  saja  mereka  mau.”464 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


[HTI  —  Al  Mustadrak 


L 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

t(_£ ji\  -  t^/TAi  » 

:JlS  (ju^«  ^  l (3 jj^/1  gr iLjj*- 

C<Ojl  -LP  jX»r  •  Ail 

tfrlLJl  (^i^o  01  :  JlS*  cjCaJfi/l  :  J ^ 

•<  $$$$&&& i')  :iU>  ^  J2 

2840/49.  Abu  Bakar  bin  Ismail  bin  Muhammad  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami  di  Riyy,  Muhammad  bin  Al  Faraj  Al  Azraq 
menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Ibnu  juraij  mengabarkan  kepadaku.  Abu 
Az-Zubair  menceritakan  kepada  kami,  bahwa  dia  mendengar  Jabir  bin 
Abdullah  berkata:  Ada  orang  miskin  dari  kalangan  Anshar  berkata, 
“Majikanku  memaksaku  untuk  melacur.”  Lalu  turunlah  ayat,  "Dan 
janganlah  kalian  memaksa  budak-budak  wanitamu  untuk  melakukan 
pelacuran. "  (Qs.  An-Nuur  [24]:  3S).465 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Ini  adalah  akhir  kitab  Thalak  dan  awal  kitab  Pembebasan 

Budak. 


465  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  515  1 


jj\  'J&  - 

PEMBEBASAN  BUDAK 


O^Ssj  y\  UjJli-  U^JjZju  jj  Ljwii-  —  \  /Y  At  ) 

^  i2ji^-  c^JCMi  SjlS  jf\  iliai-  t^a^j  cs^^'  <y-  j ^ 

c ^  t(^'“^'  cTS*  O*1  4i>~^'  c®^*  t4js'  5^ 

j£o  <&l  dji  Vj  t>*  •f^'J  ^  J_^j 

.J^l'  D?  4jL^ip|  ^  I yiaS-  Aj\^oS-\  j*  y^aS- 

2841/1.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Bakrah  Bakkar  bin  Qutaibah  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami  di  Mesir,  Abu  Daud  Ath-Thayalisi 
menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Abdullah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Qais  Al  Judzami,  dari 
Uqbah  bin  Amir,  dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Barangsiapa 
memerdekakan  budak,  maka  Allah  akan  membebaskan  semua  anggota 
tubuhnya  dari  api  neraka  sesuai  anggota  tubuh  yang  ada  pada  budak 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


1516  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  sanadnya  shahih,'  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Abu  Musa  Al  Asy’ari  dan 
Watsilah  bin  Al  Asqa. 

Hadits  Abu  Musa: 


jJ  o*  i&l»-  ,y.  ^  oiiak*  -y/yaiy 

i»'  -tlpj  Jt\  fST 

tAU-P  lijJU  (ji 

J>  oi'J  JlIp  lir  :  JlS  <X&  aJ  Jlij  cAij$3t  Jil  'ja  £~5> 

a*  J^S3b-f  Srf  «j?  tj' 

<OJl  4jji  J  y*  j  £•— >  ^  tCj'  1j  ^ 

jllll  ^  oJlST”  —  lu-p  jt  —  aJj  jj-*  •  5=^ 

Ij-^aP 


2842/2.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
dari  Ibrahim  bin  Al  Husain  bin  Dizil,  Adam  bin  Abu  Iyas  Al  Asqalani, 
dan  Abdullah  bin  Az-Zubair  Al  Humaidi  dan  Ibrahim  bin  Basysyar 
Ar-Ramadi,  mereka  berkata:  Sufyan  bin  Uyainah  menceritakan 
kepada  kami,  seorang  syaikh  dari  Kufah  yang  bernama  Syu’bah 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Kami  pernah  bersama  Abu 
Burdah  bin  Abu  Musa,  sementara  dia  bersama  anak-anaknya,  dia 
berkata,  "Maukah  kalian  aku  ceritakan  tentang  sebuah  hadits  yang 
diceritakan  oleh  ayahku  kepadaku?”  Mereka  menjawab,  “Tentu  kami 
mau,  wahai  ayahku,  ceritakanlah  kepada  kami!”  Dia  berkata,  "Ayahku 
menceritakan  kepadaku,  bahwa  dia  mendengar  Rasulullah  H 
bersabda,  'Barangsiapa  memerdekakan  seorang  budak,  maka  setiap 


Al  Mustadrak  —  1  517  i 


anggota  tubuh  dari  budak  itu  akan  membebaskannya  dari  api 
neraka'.  ”467 

Hadits  Watsilah: 


jA  iSjij-  j  jj\  oli)Jj>ei  —  v/yAIT" 

^jl  LjJL>-  cAjujj  ^  0 UjA?-  ^jill  (J.  4-XP 

caip  aJj!  t^y°j  £jL»S/t  «lljlj  L-Jl  •  JlS  ^  c<Lp 

43  C|*-Lu»j  aJLp  aJ)I  ^gLyg  <0il  J  y**  j  y*  AIsia-uj  li>A?-  iLJLoi 

c41j  (3^*  ./?>  01  IjJlSj  Cl _ Aaki  cOL/2-ii 

<1)1  Uijl  cUijI  iJii  iblii  : Jls  0r>°'!. y  -t jjj  j-*j 

A»l  i_5^‘9  4^1  (J y** J  lijJi  I<Jl3  Cj*-L»«J  4))l  LS^3  J  4Ix^-^> 

c a_lp  \yc&\  ijjlii  c jLJl  — (,5**^  —  c_-^r <si  Ld  aJlp 

^  Aill  wL»xJ  c _ .flJ  ld_fc  t_ij CjlJl  <Uy«  l^vaP  4^o  y^aS-  AUl  yZ*J 

:^\ 

2843/3.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Utbah  Ahmad  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada 
kami,  Dhamrah  bin  Rabi'ah  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Abu  Ablah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Arif  bin  Ad-Dailami, 
dia  berkata:  Kami  mendatangi  Watsilah  bin  Al  Asqa  dan  kami 
berkata  kepadanya,  “Ceritakanlah  kepada  kami  sebuah  hadits  yang 
engkau  dengar  dari  Rasulullah  #,  tanpa  ada  tambahan  atau 
pengurangan!”  Dia  marah,  lalu  berkata,  “Sesungguhnya  mushaf  kalian 
masih  tergantung  di  dalam  rumah  kalian,  dan  kalian  menambahkan 


467  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 


I  518  |  —  Al  Mustadrak 


serta  menguranginya?”  Mereka  berkata,  “Bukan  itu  maksud  kami, 
kami  hanya  ingin  engkau  menceritakan  kepada  kami  ucapan  yang 
engkau  dengar  sendiri  dari  Rasulullah  Dia  pun  berkata,  “Kami 
pernah  mendatangi  Rasulullah  f|  untuk  mengabarkan  perihal  salah 
seorang  teman  kami  yang  sudah  sepantasnya  masuk  neraka.  Beliau 
lalu  berkata  kepada  kami,  'Merdekakanlah  seorang  budak  atas  nama 
dirinya,  maka  dengan  itu  Allah  akan  membebaskan  setiap  anggota 
tubuhnya  dari  neraka  sesuai  anggota  tubuh  yang  ada  pada  budak 
yang  dimerdekakan  itu  V’468 

Arif  adalah  gelar  bagi  Abdullah  bin  Ad-Dailami. 

tjlkld  y\  U  -i/YAti 

OL-JJ  «Uli  JLP  £j}  J>*J  tA-iill 

: Jl3  ^  j)\  tpJC-  ^  4jil  a-p 

^  aSjI  X. p  liS' yA  ^  ^  LJli-  cJS" 

Uli  \j»  l :Jlii  tjj  ftli-  j*J  <U~L>r U 

auI  J yA j  L-JIpt-  : Jlii  l>  :cJL»  caIjIj 

b  lljJLSi  Cj»-JL-  jiu  aUli  ^ 

>  #  £  A  ^  t  +  *  *  ^  seia"  „  *  *  ^ 

<JlP  <0Jl  Al  Jli  JL»  l)1  iaJJI 

.jUJI  \ y&S*  jyaP-  a\)I  jJIjo  4JLP 

2844/4.  Guna  memastikan  ke-shahih-an  apa  yang  kami 
sebutkan,  maka  Abu  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Firas  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami,  Bakr  bin  Suhail  Ad-Dimyathi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Yusuf  At-Tinnisi 

468  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  |  519  I 


menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Salim  menceritakan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Abi  Ablah  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata: 
Aku  pernah  duduk  di  Ariha,  lalu  lewatlah  Watsilah  bin  Al  Asqa  yang 
bersandar  pada  Abdullah  bin  Ad-Dailami  yang  kemudian 
mendudukkannya.  Dia  lalu  mendatangiku  dan  berkata,  “Betapa 
kagumnya  aku  dengan  apa  yang  diceritakan  kepadaku  oleh  syaikh  itu 
(maksudnya  Watsilah).”  Aku  berkata,  “Apa  yang  diceritakannya 
kepadamu?”  Dia  menjawab,  “Dia  menceritakan  kepadaku:  Aku 
pernah  duduk  bersama  Rasulullah  H  dalam  Perang  Tabuk,  lalu  ada 
beberapa  orang  dari  bani  Sulaim  yang  berkata,  'Wahai  Rasulullah, 
sesungguhnya  teman  kami  itu  sudah  dipastikan  masuk  neraka'. 
Rasulullah  gj|  pun  bersabda,  'Kalau  begitu  merdekakanlah  seorang 
budak  atas  nama  teman .  kalian  itu,  karena  dengan  itu  Allah  akan 
membebaskannya  dari  api  neraka  sesuai  setiap  anggota  tubuh  yang 
ada  pada  budak  itu',A69 

Oleh  karena  itu,  hadits  Watsilah  menjadi  shahih  sesuai  syarat 
Al  Bukhari  dan  Muslim  karena  adanya  riwayat-riwayat  ini. 

Muslim  juga  meriwayatkan  hadits  dari  Abu  Hurairah  yang 
redaksinya  tentang  pembebasan  seorang  muslim  oleh  seorang  muslim. 

j>* J  j  jj  Jj\  —  o/yA1° 

i  t  ,  >  „„  „'i  „  t  ,  ,  ,  &  su4  ,  t  '  o  ,  ?  „  O  o, 

<tJll  j  jj  iijlj  y  j&  t<L P 

jLJl  j*  015”"  (L»!**^*  (Jip-1  j»  aJLp  auI 

y?  kii  JA  J^aS- 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih.  Al  Arif  namanya 
adalah  Abdullah.” 


I  520  1  —  Al  Mustadrak 


2845/5.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  bin  Sabiq  Al  Khaulani  menceritakan 
kepada  kami,  Ayyub  bin  Suwaid  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Abi  Ablah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  A’la  Ad- 
Dailami,  dari  Watsilah  bin  Al  Asqa,  dia  mendengar  Rasulullah  g| 
bersabda,  “Barangsiapa  memerdekakan  seorang  muslim,  maka  itu 
akan  menjadi  pelepasnya  dari  neraka  sesuai  anggota  tubuh  budak 
itu.”470 

Abdul  A’la  ini  adalah  Abdullah  bin  Ad-Dailami,  sebagaimana 
kami  katakan  tentang  Arif. 


t<I)Cu4 >  -^/t A  1*1 

:JtS  liZub  \2jS>-  c,j-Ij1  ^  fST  j* 

. \~~p-  VjT  Aji  tiJUc**»  1  Vjf  Cju>. » 


bjjU-  CjUtail  a&l  -Cp  iji  4»1  J-P  jjl  U Ij 


y  f  o*  ‘3^-!  o*  “Dii- 

AolUaj  ^Jl  *A3  ^>-1  0}  IdJLii  ts-lijjJl  bl  (Aib*  jbijlJaj 

Ul  :  Jlii  ^pt-l^-Jl  jl  j*  tl j^aIi  ^  ca*v?i  iaIU  ^ 

aJ)1  aMI  (J j** j  t^jjAPlac-Jb  jJjpl  j*J  cl—tS""  ^li  ibl 


131  o _jUl  JLp  jJIjo  t^Jdl  (Jj>  j  aJlp 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Ayyub  bin  Suwaid,  Ibnu  Abi  Albah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  A’la  Ad-Dailami,  dari  Watsilah,  lalu  dia 
menyebutkan  haditsnya.” 


Al  Mustadrak  —  f  521~ 1 


2846/6.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi  di  Hamdan 
mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada 
kami,  Adam  bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Ishaq 
bahwa  dia  mendengar  Abu  Habibah. 

Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu’aim  dan  Abu  Hudzaifah 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Sufyan  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abu  Habibah  Ath-Tha'i,  dia 
berkata:  Saudaraku  mewasiatkan  kepadaku  sejumlah  hartanya.  Aku 
lalu  bertemu  dengan  Abu  Ad-Darda,  maka  aku  berkata  kepadanya, 
"Saudaraku  mewasiatkan  sejumlah  hartanya  kepadaku,  maka 
kemanakah  aku  menginfakkan  harta  ini,  kepada  orang  fakir,  orang 
miskin,  atau  orang  Muhajirin?"  Dia  menjawab,  “Adapun  aku,  jika  aku 
tidak  berbuat  adil  kepada  para  mujahidin,  sesungguhnya  aku 
mendengar  Rasulullah  bersabda,  'Perumpamaan  bagi  orang  yang 
memerdekakan  budak  ketika  matinya  adalah  seperti  orang  yang 
memberi  hadiah  ketika  dia  telah  kenyang '.”471 

Ini  adalah  redaksi  hadits  Ats-Tsauri,  dan  sanadnya  shahih, 
namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

«uap  ^  y\  \S f  —  v/ Y  A  i  V 

j) 

j)  JlIp  l'yii 

*^p  t jllo  j»  OUlL*  *^p  JLp  J, 


471  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih 


1522  1  — r  Al  Mustadrak 


jJL» j  dAp  AUl  ^ip  (_ji  'bjb5'"  dOilpl  IdJli 

.i) ^prY  OIS”^  aJi^pO  Lgijgpi  c-w 'S'  ^  cfJLji  U»1  :Jlii 

2847/7.  Abu  Al  Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Uqbah  Asy- 
Syaibani  mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Ibrahim  bin  Ishaq  Al 
Qadhi  dan  Ahmad  bin  Hazim  menceritakan  kepada  kami,  keduanya 
berkata:  Ya’la  bin  Ubaid  Ath-Thanafiisi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Bukair  bin 
Abdillah  Al  Asyajj,  dari  Sulaiman  bin  Yasar,  dari  Maimunah  dia 
berkata,  “Aku  memerdekakan  seorang  budak  (wanita)  milikku,  lalu 
masuklah  Nabi  H  kepadaku,  dan  aku  mengabarkan  akan  hal  itu. 
Beliau  lalu  berkata,  "Padahal  jika  kamu  berikan  dia  kepada  paman- 
pamanmu  maka  itu  akan  lebih  besar  pahalanya.  ”472 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

tAjidJl  tl)Lo-Lx  _}jl  B — a/tAIA 

iji  CjSC-  C  J*-s'  0 CjjC-  t  jlj3l  ^ J>*j» 

01  c4iP  Al  J?  Jy  jCC*  °>P  J*  cj X>j 

^  j>C  ^  jJL}  4lip  Al  Al 

JlSa  ca£»A^  a!p  l)  y  j  01 ciJ  15^ jlU* 

C  :Jlii  tljJJ-  jil  JC  C\  \C  Ap  Al  Al 
t Jli-^ll  dbJl  <Jp  Al  (_5^>  Al  J j  Jli »  ta^lp  llJ  U»  cAl 

.  ji^i  aM 

472  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


0r~^' 


Al  Mnstadrak  —  |  523  I 


2848/8.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  mengabarkan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Mukram  Al  Bazzaz  menceritakan  kepada 
kami,  Usman  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Amir  Shalih 
bin  Rustum  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Hasan,  dari  Sa’d  maula 
Abi  Bakar  Ash-Shiddiq  bahwa  Rasulullah  #  berkata  kepada  Abu 
Bakar  Ash-Shiddiq,  sementara  Sa’d  masih  menjadi  budaknya  dan 
Rasulullah  #  kagvun  akan  pelayanan  yang  diberikan  Sa’d  kepada 
majikannya,  “Wahai  Abu  Bakar,  merdekakanlah  Sa’d!”  Abu  Bakar 
berkata,  “Wahai  Rasulullah,  kami  tidak  memiliki  budak  lain  selain 
dia.”  Beliau  berkata,  “Akan  datang  kepadamu  beberapa  orang,  akan 
datang  kepadamu  beberapa  orang.  ”473 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

j Al ^ 

lliJti-  c  JL*»> 

aIII-  f'  ^  cJl*  : JB  cilp  <0)1  ^^3  <J- 

jJL.  j  4uip  <0)1  ahI  3 y** j  fj>tj  0'  amI 

<0)1  (J OJjli  L*  |*J  clJj'  I  >  ~  .B  ; JIS  L* 

fj^l  0'  ^1p  cJ» j  :  Jl5  .  L»  a-Ip 

.  o. -Sup  L»  aJLp  <0)1  a))1 

2849/9.  Abu  Ahmad  Bakr  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Warits  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Jamhan  menceritakan  kepada  kami.  Safinah  «§» 

473  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


f524~|  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Ummu  Salamah  berkata 
kepadaku,  “Aku  memerdekakanmu  tapi  aku  mensyaratkanmu  untuk 
selalu  melayani  Rasulullah  #  selama  kamu  hidup.”  Aku  berkata, 
“Andaipun  kau  tidak  mensyaratkan  itu  kepadaku,  aku  tidak  akan 
memisahkan  diri  dari  Rasulullah  selama  aku  hidup. 

Dia  (Safinah)  berkata,  "Dia  lalu  memerdekakanku  dan 
memberiku  syarat  untuk  selalu  melayani  Rasulullah  #  selama  aku 
masih  hidup."474 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

^Jlp  \sj Ji3-  tOjiio  awl  ILaj-  — )  •  /  Y  A  °  • 

tOl jSj}\  a5j1  xs>  D* 

Jvi  :cJli  4Jl  o*  O*  ytf 

.'pSJ  : Jl5  ^  ls4' 

2850/10.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  Al  Hilali  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Walid  Al  Adani  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Habib  bin  Abi  Tsabit,  dari  Atha,  dari 
Aisyah  dia  berkata:  Ada  seorang  laki-laki  berkata,  “Wahai 
Rasulullah,  bolehkah  aku  memerdekakan  budak  atas  nama  anakku?” 
Beliau  menjawab,  “Ya.  ”475 


474  Adz-Dzahabi  dalam  Al-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 

Dalam  haditsnya  terdapat  redaksi,  "Dia  pun  memerdekakanku  dan 
memberikanku  syarat  itu." 

475  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  525  1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

^ly°l  IjSjb-  j)  <&l  oIpj  ^  ^ 

cOli-  JJ  ^  JJ 

J Jli  : Jvi  4ll4lp  y*1  y*  o*  ^  ^ 

jrt*  C?  ls^ 

jii 4llp  4»l  *»i  Jj-» j  l)I  Uj^>“ j 

^  C?  J  <■*??  £?  C?  Jv 

4j  Jjjj  ^iViJl  o^'  0 J*”*  ^1  las&tto  b*  * 

.0 ^  °^P 

2851/11.  Abu  Ali  Hasan  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Hasan  bin  Qutaibah  dan  Abdullah 
bin  Muhammad  bin  Salim  menceritakan  kepada  kami,  keduanya 
berkata:  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yusuf  Al  Firyabi  menceritakan 
kepada  kami,  Dhamrah  bin  Rabi’ ah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Sufyan,  dari  Abdullah  bin  Dinar,  dari  Ibnu  Umar  dia  berkata: 
Rasulullah  #  bersabda,  “Barangsiapa  memiliki  budak  yang  masih 
ada  hubungan  rahim  (hubungan  darah)  dengannya,  maka  budak  itu 
merdeka  (secara  otomatis).  ”476 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


f526l  —  Al  Mustadrak 


Abu  Ali  juga  menceritakan  kepada  kami  dengan  sanadnya 
yang  sama  tadi,  bahwa  Rasulullah  0  melarang  jual  beli  atau 
menghibahkan  hak  wala 

Aku  mendengar  Abu  Ali  Al  Hafizh  berkata,  "Aku  hanya 
menyebutkan  matan  yang  kedua  agar  riwayat  Az-Zuhri  dari  Abu 
Dhamrah  terlengkapi." 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Syahid  hadits  ini  shahih  niahfuzh  dari  Samurah  bin  Jundab: 
t y;  Aili  JuP  Uj  y  U  ~  )  Y  /  Y  A  0  Y 

(<LoJL»  y  Lj|  y  Jsj  y\  U y3t-\j 

CO-iliij  tJy-'Vt  ^-y&\s-  y&  c<tLLo  y  IIjJj-  C^JL m J>*j  y 

„  „  s.  A,  *,  \  i  ,  *  i  \  ' s  f  s  *,  0 

^  <J_^* J  ch  t4iP  <0)1  yy? j  5 »sxJl  ^jP 

•y  >£*  fy^1  p-f-j  ^  y 

2852/12.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Bakr  menceritakan 
kepada  kami. 

Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Salamah  memberitakan  (kepada  kami),  Ishaq  bin  Ibrahim  Al  Hanzhali 
dan  Ishaq  bin  Manshur  Al  Marwaazi  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Muhammad  bin  Bakr  Al  Bursani  menceritakan 


Al  Mustadrak  —  1  527  1 


kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ashim  Al  Ahwal  dan  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Samurah 
bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  “Barangsiapa  memiliki  budak  yang 
ternyata  masih  mempunyai  hubungan  darah  (muharam),  maka  budak 
itu  merdeka.  ”477 


U  'j»  ^  V’ /  Y  A  ®  T* 

tA-Ji  ^  jlljLC' j  ^  JaiUJl  ^ 

Cr*  o*  Jh—  O*  ‘JO**’  ‘SO»’  J<  J^jj 

aJp  am!  auI  t} y* j  Jl5  :JlS  iaIp  ajjI  «jiS*  </*'  u * 

.0i\  ii  UjJ»  jJj 

^  <^1  S-*“^  J*-*  ^  ^ 

■S' j 

2853/13.  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  menceritakan 
kepada  kami  di  Bukhara,  Shalih  bin  Muhammad  Al  Hafizh  Abu  Rabi 
Az-Zahrani,  Usman  bin  Abi  Syaibah,  dan  Zuhair  bin  Harb 
menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Jarir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Suhail  bin  Abu  Shalih,  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Hurairah  *$,,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Anak  zina  adalah 
yang  terjelek  di  antara  tiga  golongan.  ” 

Abu  Hurairah  berkata,  "Menikmati  cambukan  di  jalan  Allah 
lebih  aku  sukai  daripada  memerdekakan  seorang  anak  zina.”478 


477  Adz-Dzahabi  dalhm  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 

478  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim,  dan 
syahidnya.”  Dia  lalu  menyebutkan  hadits  no.  2854. 


I  528  I  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  berupa  hadits  Abu  Salamah  dari 
Abu  Hurairah: 


'J,  JuU  J  olT^l  -M/XAol 

jj!  \2jS~  ,y  y y  c^jl-^l  Cf- 

tilp  <0)1  'y>j  ’o'Jj»  J\  ly  iij  'j*  cilL  ^i  ^y!  'JS  j*  &\'y 
.2J^Aiil  y  U^ll  jJj  *wl  cs^3  Sy j  •  J 15 

2854/14.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi 
mengabarkan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Awanah  menceritakan  kepada  kami  dari  Umar  bin  Abu  Salamah,  dari 
ayahnya,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata,  Rasulullah  ^  bersabda, 
"Anak  hasil  perzinaan  masuk  ke  dalam  tiga  jenis  orang  terburuk.  ”479 


t t5L> «-^1  <y  y\  £c~iJl  \  o/yA©° 

yj  <LjLo  yj  jaS-  yj  y*~s>*}\  cc-JLc-  yj 

•  J 13  ‘ <y.  j*  J*  ,y.  y& 

<0)1  (_5JU'S’  <0)1  'S  y  j  (1)1  I(JyL>  oy  bl  (1)1  ll^-^-  a))I  (^jy5  J  A_jJljP 
(Jlpl  d)!  ^y*  ^Jl  (^>-1  caWI  ,3^°  (_5®  ^ £~*1  «l)*^  •  Jl* 

(<Jl>\i]l  Ujll  JlJj  '3^  A*Ip  <0)1  jyUo  <0)1  d)lj  clijll  oJj 


Al  Mustadrak  - —  [  529  I 


'oj  J*  d  Al  IAOOIp  oJlii  >(^kJl  i&J.  <^7*^  ^ij 

. 4jIvp1  {.Lwli  lx^w>> 

jipf  01  ^Jl  t--kl  Al  JiA-  ^  tiSl  :<J*>5  L*f 

{  0  SSffCOfcSJB©  :M?  ^  O 

4jjlk  ii  tf^kl  01  'i/l  l>  Ij*^  l>  n»l  Jj—j  ^  :Ji5 
t^idcpfe  ‘JZ'j  ‘5^  (.5*^0  co^k; 

Al  Jj-1.  ^  J»jki  *£Cj>\  dSi  d*  ^1  *#l  dy-'j  J'-** 

.OJ^il  jif  p  tUjJb  ^iT  01  j?  *J\  s-*~' 

CIl  cljli  ^JlP  «ijUkJl  j*ii  Aj^iJl  j*  IjjJl  dj  :*i^S  l^l j 

"J*  :  JUi  jJLj  *&'  jk»  J_^-J  c^ji  d?  J^S  ^ 

a\}I  J  JUi  cljj  iij  4j  l>  ^  t  Al  ^  j*  j  li  ‘Js*  Cr?  <J’jj*i 

*jj\j  jj  ^sy  :J^i  J^j  j*  ^0  r5,  >  :p^-J  5^  «“*  A* 

^^Ip  c-jjkJl  t^kJl  c~y».ll  01  r a3_^5  L»Ij 

Ji  ^  J*" J  J&i  >•  (%ikj  4-Ip  aMI  Al  J  J— J 

jp  Alj  cl-^-ui  iJlj  aIIp  0^:  j^l  :JUi  tdp  0_y£l»  iiilj  co£ 

.<  ^  >  :  J  A'  A  J 


2855/5.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Umar  bin  Syaqiq  menceritakan  kepada 


fS30  I  —  Al  Mustadrak 


kami,  Salamah  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami  dari 
Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Az-Zuhri,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dia 
berkata:  Telah  sampai  kepada  Aisyah  e|s,  perkataan  Abu  Hurairah, 
bahwa  Rasulullah  0  bersabda,  "Menikmati  cambukan  di  jalan  Allah 
lebih  aku  sukai  daripada  memerdekakan  seorang  anak  zina.  ” 
Rasulullah  0  juga  bersabda,  "Anak  zina  masuk  ke  dalam  tiga  jenis 
orang  yang  terburuk  ”  Beliau  juga  bersabda,  "Sesungguhnya  mayit 
akan  disiksa  oleh  tangisan  keluarga  atas  dirinya.  ” 

Aisyah  berkata,  "Semoga  Allah  merahmati  Abu  Hurairah, 
karena  pendengaran  yang  salah  menyebabkan  pemahaman  yang  salah. 
Adapun  tentang  sabda  beliau,  'Menikmati  cambukan  di  jalan  Allah 
lebih  aku  sukai  daripada  memerdekakan  anak  zina',  adalah  ketika 
turunnya  ayat,  'Maka  tidakkah  sebaiknya  (dengan  hartanya  itu)  dia 
menempuh  jalan  yang  mendaki  lagi  sukar?  Tahukah  kamu  apakah 
jalan  yang  mendaki  lagi  sukar  itu?'  (Qs.  Al  Balad  [90]:  11-12). 
Seseorang  lalu  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  kami  tidak  memiliki  budak 
yang  dapat  kami  merdekakan  melainkan  salah  seorang  dari  kami 
memiliki  seorang  budak  wanita  hitam  yang  membantunya,  maka 
bolehkah  kami  suruh  dia  berzina  lalu  dia  datang  membawa  anak-anak, 
lalu  kami  merdekakan  mereka?'  Rasulullah  0  menjawab,  'Menikmati 
cambukan  di  jalan  Allah  lebih  aku  sukai  daripada  aku  harus 
memerintahkan  orang  berzina  lalu  aku  memerdekakan  anak  hasil 
(perzinaan  tersebut)'.  Sedangkan  sabda  beliau  'anak  zina  masuk  dalam 
tiga  jenis  orang  yang  terburuk',  tidak  demikian  perkataannya,  dan 
yang  benar  adalah,  ada  seseorang  dari  kalangan  munafik  yang 
menyakiti  Rasulullah  0,  dan  beliau  berkata,  'Siapa  yang  bisa 
mengajukan  alasanku  terhadap  si  fulan'.  Lalu  ada  yang  berkata, 
'Wahai  Rasulullah,  meski  dia  membawa  anak  zina?'  Beliau  menjawab, 
'Dia  adalah  tiga  jenis  orang  yang  terburuk.  Allah  berfirman, 
"Seseorang  tidak  akan  menanggung  dosa  orang  lain".'  (Qs.  Al 
An’aam  [6]:  164).  Sedangkan  sabda  beliau,  'Sesungguhnya  mayit  itu 


Al  Mustadrak  —  1  531  I 


disiksa  lantar  a  tangisan  keluarganya  atas  dirinya',  haditsnya  tidaklah 
demikian,  dan  yang  benar  adalah,  Rasulullah  ^  melewati  sebuah 
rumah  milik  Yahudi  yang  salah  satu  anggota  keluarga  mereka 
meninggal  dunia  dan  keluarga  yang  ditinggalkan  menangisinya,  maka 
beliau  bersabda,  'Mereka  menangisinya  padahal  dia  sedang  disiksa 
oleh  Allah'.  Allah  &  sendiri  telah  berfirman,  'Allah  tidak  akan 
membebankan  sesuatu  kepada  suatu  kaum  kecuali  sesuai 
kemampuannya'.  ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  286).480 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


t_J» -- J  i  ^  Ju aJl  Jjl  —  \“l/TAo*\ 

^  JvaiJlj  a1- 

tplCtf»  ijj  «oil  xs-  {g j* a*.  11  pJli» 

j*  ^  o3-  j **  °cy  o*  J* 

: jii  4»i  y  <y-  0*  ‘gO*  c$. 

(JX^>  0}  :cJUa  til p  4»l  <y  Ji 

CS'j  ji  jl^  L5^“  ^  LS^ 

Jlii  cY  IdJli  <J  c-SjiP-1  ljl5  t  N  icJli  ?ctLip’  dAta 

i:  :  JlS  ?4isl  :Jl5  c£)j 

JlS  0J13  :Jl5  ^  jt?' 


480  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  "Riwayat  Salamah  tidak  dijadikan 
pegangan  oleh  Muslim,  dan  dia  dianggap  tsiqah  olehnya,  namun  Ibnu  Rahawaih 
menganggapnya  dha  ’if” 


|~532~|  —  Al  Mustadrak 


y  coJ Cj  ^  :Jli  .Sf 

^ j  ca^JC»  ^  ii jJLw«  iLSj  *^|  iJjij  jv^j  ^dp  awI  '^y  j 

:3jjUpJU  JlSj  t-}9  y  ^■y’J  i0jj^  ®^j  dr?  “^J 

JlS  ipllv?  <J^  caJ_^.jj  a»1  oS/j>*  yi~»'  iaJJI  5^" Si  cJL®  L5r*^ 

. «o  J jajc*  JyJl  Iaaj  ici~xl-5l 

2856/16.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad- 
Darimi  dan  Al  Fadhl  bin  Muhammad  bin  Al  Musayyab  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Shalih  Al  Mishri 
Abdullah  bin  Shalih  (juru  tulis  Laits)  menceritakan  kepada  kami  dari 
Al-Laits  bin  Sa’d,  dari  Umar  bin  Isa  Al  Qurasyi,  kemudian  Al  Asadi, 
dari  Ibnu  Juraij,  dari  Atha  bin  Abi  Rabah,  dari  Ibnu  Abbas  dia 
berkata:  Seorang  budak  wanita  datang  kepada  Umar  bin  Al 
Khaththab  ■%,  dan  berkata,  "Sesungguhnya  majikanku  menuduhku, 
maka  dia  mendudukkanku  di  atas  api  hingga  kemaluanku  terbakar.” 
Umar  lalu  bertanya,  "Apakah  dia  melihat  sendiri  apa  yang  dia 
tuduhkan  kepadamu?”  Dia  menjawab,  "Tidak.”  Umar  bertanya, 
"Apakah  kamu  mengakui  sesuatu  tentang  hal  itu?”  Dia  menjawab. 
’Tidak.”  Umar  berkata,  "Kalau  begitu  panggil  dia  ke  hadapanku!” 

Ketika  Umar  melihat  orang  itu,  dia  berkata,  "Atas  dasar  apa 
kamu  menyiksa  orang. dengan  siksaan  Allah?”  Dia  menjawab,  "Aku 
menuduhnya  atas  dasar  pribadi  diriku.”  Umar  lalu  berkata,  “Apakah 
kamu  melihat  sendiri  hal  (yang  dituduhkan)  itu  padanya?”  Dia 
menjawab,  "Tidak."  Umar  berkata,  "Apakah  dia  mengakui 
perbuatannya?”  Dia  menjawab,  "Tidak.”  Umar  berkata,  "Demi  yang 
jiwaku  berada  di  Tangan-Nya,  kalau  bukan  karena  aku  mendengar 
Rasulullah  g|  mengatakan  bahwa  majikan  itu  tidak  di-qishas  karena 
menganiaya  budaknya,  niscaya  aku  sudah  meng-g is has -mu . ” 


Al  Mustadrak  —  1  533  1 


Akhirnya  Umar  hanya  mencambuk  si  majikan  ,  itu  sebanyak 
seratus  kali,  dan  berkata  kepada  si  budak  wanita  itu,  "Kamu  bebas 
karena  Allah,  pergilah.  Kamu  adalah  maula  Allah  dan  Rasul-Nya.” 

Abu  Shalih  berkata:  Al-Laits  berkata,  "Pendapat  inilah  yang 
diamalkan.”481 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

y  AL>-i  y  y\  YA°V 

y  J lIp  yP  t lAl  tAjjL*  y  Ajji  llj S>-  y 

AlT,  aS| y*-  y*  A?  ijA*-*  o*'  4A~*^' 

JA*4  Al  oSljli  ^  f  A®*  4  A^J  A? 

yr*  a?  ^  ^  r^*  ^  i/f5' 

r  . Al  L* y\A  ~ Jl 

2857/17.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Mis’ar 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Ubaid  bin  Hasan,  dari  Ibnu  Ma’qil, 
bahwa  ada  seorang  sabiy  (budak  hasil  tawanan)  yang  datang  dari 
Khaulan,  dan  Aisyah  berkewajiban  membebaskan  seorang  budak 
keturunan  Ismail,  maka  didatangkanlah  Sabiy  dari  Yaman,  sementara 
dia  (Aiysah)  ingin  memerdekakannya,  tapi  Nabi  #  melarangnya.  Lalu 
didatangkan  lagi  Sabiy  dari  Mudhar  — aku  rasa  dia  mengatakan  dari 


481  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Umar  bin  Isa  adalah  perawi  yang 
munkarul  hadits." 


—  Al  Mustadrak 


bani  Anbar —  maka  Nabi  |§  menyuruhnya  untuk  memerdekakan 
Sabiy  tersebut.482 

Hadits  ini  dkuatkan  oleh  Syu’bah  dari  Ubaid  bin  Hasan: 


j  (Jrf^  a\jj^\  —  \a/YAoA 


Cf-  ‘V' 

:Jli  jIIp  tpl  j  v-*j 


jJj  °iri  OliT  :<JlS  -M’ 

t ^  JA  pL*j  aM'  C5i^  ‘Jsf ^'i 

JA  _jl  t  J+£i\  'Jj  JA  ^Upf  4-^  ^  LS^3  aJ1'  J. J"*  J  ^ 

.pS/*^'  ^  ^5^'  Slj  i6CkJ  ^4 


2858/18.  Ahmad  bin  Kamil  bin  Khalaf  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Qilabah  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Marzuq  menceritakan  kepada  kami,  keduanya 
(Ibrahim  dan  Abu  Qilabah)  berkata:  Wahb  bin  Jarir  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Ubaid  bin 
Hasan,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abdullah  bin  Ma’qil  berkata: 
Aisyah  berkewajiban  memerdekakan  seorang  budak  keturunan  Ismail, 
lalu  didatangkanlan  kepada  Rasulullah  j§  seorang  sabiy  dari  kalangan 
bani  Al  Anbar,  maka  Nabi  H  berkata  kepada  Aisyah, 


482  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  dikuatkan  oleh  Syu’bah  dari 
Ubaid  bin  Hasan  ( mutabi ’).  Aku  mendengar  Abdullah  bin  Ma’qil  berkata,  'Hadits 
ini  shahih'." 


Al  Mustadrak  —  |  535  I 


"Merdekakanlah  yang  dari  bani  Anbar  atau  dari  bani  Lihyan,  dan 
jangan  merdekakan  yang  dari  bani  Khaulan!  ”483 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  tapi  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


483  Lih.  no.  2857. 


I  536  1  —  Al  Mustadrak 


JcS"7 

KITAB  AL  MUKATAB 

(Budak  yang  Ingin  Membebaskan  Diri  dengan  Cara 
Mencicil) 


y \  Ljf  (ji  Ju^-I  \3>&-  N  /  Y  A  °  ^ 

idy&B-e-  'j)  i^$_rSxi\ 

Up  a»I  C5W>  jp  C<UP  <u>l  *yy*  jp  cc5^Jl 

Cfris^ll  Ajjj  c^JJl  LilS^Lll  ^  <_ J*-  : 

.lLi*£Lj  of  Aj^i  CAUl  J~l»  ^  AaIssmJIj 

2859/1.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Al  Mutsanna  Al  Anbari  memberitakan  (kepada  kami), 
Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami,  Ibnu  Ajian  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  Al 
Maqburi,  dari  Abu  Hurairah  <&,  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  "Ada 
tiga  golongan  yang  merupakan  kepastian  dari  Allah  untuk  menolong 
mereka,  yaitu  mukatab  yang  ingin  melunasi  cicilannya,  mujahid  di 
jalan  Allah,  dan  orang  yang  menikah  karena  ingin  menjaga 
kehormatan.  ”484 


484  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  - —  |  537  | 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

cJatilj-cJl  i _ aUI  y/y  A*\  • 

l2jb~  cdJliUl  Jilp  jtJjjJl  Jjl  lljjj-  'J!  JJ 

■JV-1  j!  Al  ^  ^  olp  CC-jU 

:  Jli  4IIp  <&1  <&!  J 01  0!  ji 

jl  laj'JL-jz  L*jLp  jf  cLjLp  jl  taul  ^  l^lssw»  O&l 
.iii?  *^1  N  ^  4»!  <d£>1  lAjaij 

2860/2.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Al  Walid  Hisyam  bin  Abdul  Malik 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Tsabit  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abdullah  bin  Sahi  bin  Hunaif,  bahwa  Sahi  menceritakan 
kepadanya,  Rasulullah  $  bersabda,  "Barangsiapa  menolong  seorang 
mujahid  di  jalan  Allah,  atau  seorang  pasukan,  atau  seorang  gharim 
(yang  memiliki  utang)  dalam  kesulitannya,  atau  menolong  seorang 
mukatab  (budak)  dalam  perbudakannya,  maka  Allah  akan 
menaunginya  pada  hari  yang  tidak  ada  naungan  lain  selain  naungan- 
Nya. ’485 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


485  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Amr  adalah  orang  Syi'ah  Rafidhah 
yang  matruk." 


1 538  |  —  Al  Mustadrak 


Jl»p  ^  Cf-  <Lf-  (_5*Jk^~  —  V'/VAl^ 

lIjJl3“  C  ^yaj  ^  SaS*lA  iJJ  -U^-l  llj^-  :S/15  C(J.A*il  jl^J;?  OH  ^ 

l20^~  c^JUl  d/-  L5**^f'  '•(j!?  *  CS-  (*^5U 

ji  fQ'  t y.  j^>-)\  ^  O*  4g^'  A^h 

ll  :JUi  cj»dl»j  4lip  <&'  (JU-3  :<-^  t<u^ 

ItfJ  aTU^-'l  r-j^il  ^-ysi  : Jlii  cAlstJi  ^yd^-Oj  lidi  ^g^dp  cawI  '<Sy* j 
: Jl5  L-J jl  :  JlS  c 4-i ^Jl  lidij  tj*-d*Jl  {j^s>\  c^jL^dJl  c-ws^pI 

2b»t^Jlj  tlgjud  Oi"  of  4-3 J\  tid3j  tl  g  4~«i  3 ^aj  01  4-«d«Jl  0l3 

dJdi  jW  jj  Oli  t^JUiJl  c5>  ^ 
jW  jJ  Oli  t  JCliJl  j*  4JI3  tcJjj^dJli  tOlliil  jl-l J  C^UJI 

lO^  cfJjl—J  c-A^3  liJJi 

2861/3.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  dan  Muhammad  bin 
Abdullah  bin  Dinar  Al  Adi  menceritakan  kepadaku,  keduanya  berkata: 
Ahmad  bin  Muhammad  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Nu’aim  Al  Fadhl  bin  Dukain  menceritakan  kepada  kami,  Isa  bin 
Abdurrahman  As-Sulami  menceritakan  kepada  kami,  Thalhah  Al 
Yami  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin  Ausajah,  dari 
Al  Bara  bin  Azib  4&,  dia  berkata:  Ada  seorang  Arab  badui  yang 
datang  kepada  Rasulullah  #  dan  berkata,  "Wahai  Rasulullah,  ajarkan 
kepadaku  sesuatu  yang  bisa  membuatku  masuk  surga.”  Beliau 
menjawab,  "Kalau  kamu  meringkas  khutbah  berarti  kamu  telah 
mengetengahkan  pertanyaan  (dengan  tepat),  cara  masuk  surga 
adalah  dengan  itqun  nismah  (membebaskan  budak  sendiri)  danfakku 
raqabah  (membantu  pembebasan  budak).  ’’  Si  Arab  badui  ini  berkata, 
"Bukankah  itu  sama  saja?”  Beliau  menjawab,  "Sesungguhnya  itqun- 

A1  Mustadrak  —  |  539  I 


nismah  berarti  kamu  membebaskan  budak  itu  sendirian  saja. 
Sedangkan  fakku  raqabah  adalah  kamu  membantu  pembebasannya. 
Selain  itu,  bisa  pula  (masuk  surga)  dengan  memberikan  sumbangan 
kepada  kerabat  keluarga  dan  memaafkan  keluarga  yang  zhalim.  Jika 
kamu  tidak  sanggup  melakukan  itu,  maka  hendaknya  dengan  memberi 
makan  orang  yang  kelaparan,  memberi  minum  orang  yang  kehausan, 
memerintahkan  kepada  kebaikan  (ma'ruf),  dan  mencegah 
kemungkaran.  Jika  kamu  tidak  sanggup  melakukan  itu,  hendaknya 
kamu  menjaga  lidahmu  kecuali  hanya  untuk  mengucapkan 
kebaikan.  ”486 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

Cf-  O**"  4-p  (►y'^  ~  i/ Y  A*\  Y 

t^lU»  OUp  \2j&~  jj  jv-aI j> I  l 

Ollip  ‘Jie-  iJjj  j»  tOUlL.  ‘J*  <X£~> 
t (J*  ( '.Jli  Dllil*  °Je- 

cjJsSa  c-Mi  Cj>~  Uti  cJilp  bb  allLi  jtfl a 

s.b»i  c^ib  j* j*j  01  ooji  bb  )e> OJJi 
*i|l  cJ»bb  ct^JU 

2862/4.  Abu  Al  Qasim  Abdurrahman  bin  A  Husain  Al  Qadhi 
mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  A  Husain  menceritakan  kepada 
kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin 
Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim  bin  Sulaiman  dan  Ali 
bin  Zaid,  dari  Abu  Usman  An-Nahdi,  dari  Salman  %,  dia  berkata, 


486  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih." 


[~540~|  —  Al  Mustadrak 


"Aku  melakukan  peijanjian  mukatabah  (pembebasan  diri  dengan 
menyicil)  kepada  majikanku  dengan  persyaratan  aku  harus  menanam 
500  bibit  untuk  mereka,  dan  kalau  tanaman  itu  telah  berputik  maka 
aku  merdeka.  Aku  pun  mendatangi  Rasulullah  ^  untuk 
menyampaikan  hal  itu,  dan  beliau  bersabda,  'Tanamlah  dan  syaratkan 
kepada  mereka.  Jika  kamu  hendak  menanam,  panggillah  aku'.  Beliau 
pun  datang  dan  menanam  semuanya,  kecuali  satu  yang  aku  tanam 
dengan  tanganku  sendiri.  Semuanya  pun  berputik,  kecuali  satu.”487 

Hadits  ini  shahih  dari  hadits  Ashim  bin  Sulaiman  Al  Ahwal 
sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

d) — o/yA'IT* 

UjwL>-  (-<S ^  ^L^Jl 

'J*  J*  J>.  jy* 

^  Loji  j  aJlp  a\jI  j  (J  15  i J 15  c<up  awI 

t— L*jIj  (.Sye-  <31j1  o 'b/!  Lftlili  S-ijI  ^JiJl  ^Lp 

.Jlp  ^  o'JiJt-  *yi  VilSU  jllo  3jL«  ^Js- 

2863/5.  Maimun  bin  Ishaq  Al  Hasyimi  mengabarkan  kepada 
kami  di  Baghdad,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan 
kepada  kami,  Amr  bin  Ashim  Al  Kilabi  menceritakan  kepada  kami, 
Hammam  menceritakan  kepada  kami  dari  Abbad  Al  Jurairi,  Amr  bin 
Syuaib  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  «agfc,  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Setiap  mukatab  yang  menyepakati 
penyicilan  sebesar  seribu  uqiyah,  lalu  dia  menunaikannya  kecuali 

487  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  541  | 


tersisa  sepuluh  uqiyah  lagi,  maka  dia  tetap  budak.  Demikian  pula 
setiap  mukatab  yang  akan  membayar  seribu  dinar,  lalu  tersisa 
sepuluh  dinar  lagi,  maka  dia  tetap  budak  ”488 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


i ^Lp  t jljJl  ^ ^  t  ^4*1 

<y.\  °jp-  i  jk  j}  (Jy>cj  jp  (iijlIJl  j>  ^Js- 

4*Lp  aW1  (_ 5^*  "(J  tLo-g-lP  aUI  j  ^y'l-fP 

Jli  Jl*  ci>  1^  jJi  ^Jlp  ^3-Jl  SjA»  JiL  c-JlSCdl 

.ii ijUUl  *x>-  4lip  ^ifp  ^1  Jt>  J^p 

2864/6.  Ahmad  bin  Salman  bin  Al  Hasan  An-Najjad  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami  secara  imla  di  Baghdad,  Al  Hasan  bin 
Mukram  Al  Bazzaz  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada 
kami  dari  Yahya  bin  Abi  Katsir,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abb'as  dia 
berkata,  "Rasulullah  g|  memutuskan  dalam  hal  mukatab  ini  bahwa 
jika  dia  dibunuh  maka  diyat  yang  bisa  dia  terima  adalah  sama  dengan 
orang  merdeka  sebesar  apa  yang  telah  dia  bayarkan  (ke  tuannya).” 

Yahya  berkata:  Ikrimah  berkata  dari  Ibnu  Abbas, 
"Diberlakukan  baginya  hadd  seorang  budak.”489 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

488  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 

489  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  dikuatkan  oleh  Aban,  yang 
sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


1  542  |  —  Al  Mustadrak 


CAjliJl  J  ^  Ju^«  ^a. Jl  Ij —  Y/ Y  A  1  ° 

(UU>  lifb-  :^15  cjjjiil  ^  ol  OH 

t** ^£p  °^P  C  Jf  ^J\  y,  lf!b-  lliJJ  ^  Obi  li!b-  i'^y.l  Ji 

aJs-  <5il  ^jiv^  <osi  J  y*  j  JlS  :JlS  tU-g-iP  aji!  (^v’j  (_/,4^  oh'  0^ 

Jjj  C«j  C  ^pOl  uL?rJ  AJ^a  <_jIP  L*  j-ti  c— Jl^-«Jl  (S^Ji  •j*-^"'  _} 

•  «JLiJcJl  t  jLasPta? 

2865/7.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Yusuf 
Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  dan 
Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Muslim  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Aban  bin  Yazid 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abi  Katsir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Rasulullah 
H  bersabda,  "Mukatab  harus  membayar  sesuai  dengan  yang  telah  dia 
bayarkan  untuk  pemerdekaannya,  dan  itu  dihitung  dengan 
perhitungan  orang  merdeka,  sedangkan  yang  masih  dalam 
perbudakan  itu  sesuai  perhitungan  budak”*90 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


(jj  {S cA^iiP  iji  if^f  -A/YA*n 

ci— JjjI  Uj Js>~  i ^  Alll 

ci—Ajj!  J^P  <a1L  ^  jLL?-  Lj^-  ^  y>  l %Js>- 

aIIp  aSjI  y-Jl  01  cU^-  4iS'  ys^j  oh'  (0^ 

490  Lih.  no.  2864. 


Al  Mustadrak  —  |  543  | 


(JIC-  C»  jJLa j  Ajls  lUlj*-»  clJti-  (w-JlSs-oJl  i-jC^I  lil  :Jli 

.AI^  J£P  U  jJIaj  aIIp  ^Ub j 

2866/8.  Ibrahim  bin  Ishmah  mengabarkan  kepada  kami,  As- 
Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami. 

Abdullah  bin  Muhammad  Ash-Shaidalani  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami, 
Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub,  dari 
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Nabi  #  bersabda,  ” Kalau 
seorang  mukatab  melakukan  pelanggaran  had  atau  mendapatkan 
warisan,  maka  dia  mendapatkan  warisan  itu  sesuai  dengan  jumlah 
yang  sudah  dia  bayarkan,  dan  dilaksanakan  had  kepadanya  sesuai 
jumlah  yang  sudah  dia  tebus  untuk  dirinya.  ”491 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  tapi  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

a))I  Xp  jj!  UjwL>-  — ^/TAIY 

c t UI  J-P  ji\  lljJt?- 

L^j  i ^1  i(Jl i  cajlp  a))I  “UU»  ^1  t _ J\£~»  ol-3-b  ;<JlS 

o-S"” y  ^>1  cOI^j  UI  id-Jl5  is.l^j*i/U  jl  pIaUU 

Aj  AILpl  A^l  ^j3  Alit  jJs-  (_s=i-l  (d-UUlSO  <LilJ 

01  dJuLojI  OlT  (1)1  :cJli  clJbl  aJI  aj^ Jl  a»Ij  'b!  ;  Jli  cA^-liCj 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


I  544  |  —  Al  Mustadrak 


&\  &\  J jL,j  J\  j\'J  'y  j\J  ‘J  [p- 

,aL>  (~s*ztJis>-\j  (S^Ji  Jiip  015^  lil  iJ^Sj 

2867/9.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shaghani 
menceritakan  kepada  kami  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhn,  dia  berkata: 
Nabhan  yang  merupakan  mukatab  Ummu  Salamah  menceritakan 
kepadaku,  "Aku  menuntunnya  (Ummu  Salamah)  di  Baida'  atau  di 
Abwa',  dan  dia  berkata,  'Siapa  ini?'  Aku  menjawab,  'Aku  Nabhan'. 
Ummu  Salamah  berkata,  'Masalah  mukatabah-mu  sudah  aku  serahkan 
kepada  anak  saudaraku,  yaitu  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abu 
Umayyah,  aku  membantunya  dengan  itu  untuk  biaya  pernikahannya'. 
Aku  berkata,  'Demi  Allah  aku  tidak  akan  membayar  kepadanya'. 
Ummu  Salamah  berkata,  'Jika  saja  imanmu  untuk  masuk  kepadaku 
atau  melihatku,  tapi  kamu  tidak  lagi  boleh  melihatku,  karena  aku 
mendengar  Rasulullah  #  bersabda,  'Jika  mukatab  itu  masih  memiliki 
hutang  pelunasan  maka  berhijablah  darinya  \”492 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


Jvos*.*  Ljwb>~  —A  */\A*\A 

<0il  Cf"  i?-  ^  ^e’  CJ*"  L ^ 

(S-h  (j*  J  ^  ^ 

j  4j  I(Jl5 


492  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  I  545  1 


2868/10.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Bakar  Al  Hanafi  menceritakan  kepada  kami,  Yunus 
bin  Abi  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abdullah 
bin  Wahb,  dari  Tamim  Ad-Dari  dia  berkata,  "Wahai  Rasulullah, 
ada  seorang  laki-laki  musyrik  yang  masuk  Islam  di  tangan  seorang 
muslim.”  Rasulullah  lalu  bersabda,  "Berarti  dia  lebih  berhak 
mendapatkan  wala  '-nya  ketika  hidup  dan  mati.  ”493 

Hadits  ini  sanadnya  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Abdullah  bin  Wahb  bin  Zam’ah  adalah  perawi  yang  masyhur. 
Syahid  hadits  ini  adalah  hadits  Tamim  Ad-Dari  yang 
diceritakan  oleh  Qabishah  bin  Dzu'aib: 


UJjb-  ci  J  -WYAH 

JLP  j. y\  c ^jUwaJl 

ci  jty^  ^  ci 

<u1p  amI  (^LyS’  aMI  oJLw»  c*up  auI  j 

jA  I jLSs  C5-W  es^- 

2869/11.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Al  Hakim  berkata,  'Hadits  ini  sesuai 
syarat  Muslim.  Abdullah  bin  Wahb  adalah  Ibnu  Zam’ah'.  Tidak  ada  yang 
meriwayatkan  darinya  kecuali  Ibnu  Majah.  Satu  lagi  kesalahan  dari  Al  Hakim 
adalah,  Ibnu  Zam’ah  tidak  meriwayatkan  dari  Tamim  Ad-Dari,  sehingga  yang 
benar  dia  adalah  Abdullah  bin  Mauhib.  Demikian  namanya  disebutkan  oleh  An- 
Nasa'i,  yaitu  Abdullah  bin  Wahb.” 


1546  |  —  Al  Mustadrak 


kepada  kami,  Abu  Mushir  Abdul  A’la  bin  Mushir  Ash-Shaghani 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Hamzah  Al  Hadhrami 
menceritakan  kepadaku,  Abdul  Aziz  bin  Umar  bin  Abdul  Aziz 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Wahb  Al  Qurasyi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qabishah  bin  Dzu'aib,  dari  Tamim 
Ad-Dari  dia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  Rasulullah  #  tentang 
orang  yang  masuk  Islam  di  tangan  orang  lain,  maka  beliau  menjawab, 
"Dia  lebih  berhak  (mendapat  wala'-nya)  ketika  hidup  dan  mati.  ” 

y\  Y/Y  AV- 

12!l>-  jj  \1j^- 

o*  *<s yfy  ‘t5^1 o4’  o* 

\  '  •  '  • 6  u  ^  f  •  - 

ajjI  J J 15  :Ji5  t4ip  awI  ^  u*  c>^ 

^  V  f,- 

.4^Jl  Jff}  J»*-  '(J,  tjs~i 

2870/12.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy- 
Syahid  menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin.,  Ulayyah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abdurrahman  bin  Ishaq,  dari  Az-Zuhn,  dari  Muhammad  bin  Jubair, 
dari  ayahnya,  dari  Abdurrahman  bin  Auf  dia  berkata:  Rasulullah 
s§  bersabda,  "Aku  pernah  bersama  paman-pamanku  menghadiri 
acara  kesepakatan  persekutuan  antara  suku-suku  orang  yang  baik. 
Sungguh,  aku  lebih  bahagia  untuk  tidak  melanggar  persekutuan  itu 
daripada  harus  memiliki  unta  merah.  ”495 


494  Lih.  no.  2868. 

495  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  547  I 


Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

'h*  'Jl  ^  \S'jJ  -^r/YAV\ 

ht*  iojjC-  ^jl  ^  ^  £jb~ 

_***■  cs-  0^  o*  <y.  °J* 

y  :^X*j  Jh*  <&'  J j— j  <JB  :Jl*  t*lp  <5>l  oi  [A 

°-5Ji  j*^  (_5?  CLdj  ^  i_JlL~ 

JiS 

.  6-Lsi 

2871/13.  Ali  bin  Abdurrahman  As-Sabi’i  mengabarkan  kepada 
kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  bin  Abu  Gharazah  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami, 
Zakariya  bin  Abi  Za'idah  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’d  bin 
Ibrahim,  dari  Nafi  bin  Jubair  bin  Muth’im,  dari  ayahnya  i%,  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  " Tidak  ada  sumpah  persekutuan 
dalam  Islam,  tapi  yang  pernah  melakukan  itu  pada  masa  jahiliah 
maka  di  masa  Islam  akan  menjadi  lebih  kuat  lagi.  ’’496 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  548  1  —  Al  Mustadrak 


'J&7 

✓  V  ^ 

TAFSIR 


Kami  mengawali  bab  ini  dengan  riwayat-riwayat  tentang 
turunnya  Al  Qur'an,  perbedaan  qira'at,  dan  para  sahabat  yang 
mengumpulkan  ayat-ayat  Al  Qur'an  serta  menghapalnya, 
sebagaimana  diriwayatkan  dalam  hadits-hadits  yang  sanadnya 
bersambung  hingga  ke  Rasulullah  sebelum  menyebutkan  riwayat- 
riwayat  tentang  tafsir  ayat-ayat  Al  Qur'an. 

jlivaJl  ,y,  —  ^/x AVT 

jAp  ^  ^ 

y  cy  f-^>r j  ^  u*  i^9‘"  t ’/•  <.<£$3^ 

c)T jii\  Lu-L*J  :Jl5  caip  a»I  <S 
y  ^  4JI  J)aj\  Cj\S~ j  (LiU-  LSjU-  US* ’j  — 


Al  Mustadrak  —  |  549  I 


oJlS'j  o-u  4i>*^ 

.J*JL«J  4-ip  <Ol  (_5W>  oJjjf  O^j-*  Jjl 


2872/1.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdillah  Ash-Shaffar 
Az-Zahid  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mahdi  bin  Rustum 
Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Amir  Al  Aqadi 
menceritakan  kepada  kami,  Qurah  bin  Khalid  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Raja  Al  Utharadi,  dari  Abu  Musa  Al  Asy’ari,  dia  (Abu 
Raja")  berkata,  “Kami  mempelajari  Al  Qur'an  di  masjid  ini  — yaitu 
masjid  di  Bashrah —  dan  ketika  itu  kami  duduk  dalam  beberapa 
halaqah  (majelis).  Seakan-akan  aku  melihatnya  sedang  memakai  dua 
helai  pakaian  berwarna  putih.  Darinya  aku  mempelajari  ayat  ini, 
'Bacalah  dengan  (menyebut)  nama  Tuhanmu  yang  menciptakan'." 
(Qs.  Al  ‘Alaq  [96]:  1). 

Dia  (Abu  Musa)  juga  berkata,  “Itulah  surah  pertama  yang 
diturunkan  kepada  Muhammad  f&.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya.  497 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dengan  sanad  yang  shahih  sesuai 
syarat  Muslim. 


Lil  y\  oli —  t/t  A  W’ 

ijf-  t ^  cOL i*»  y*  o3- 

icJjj  \jy*  i^y°j  {j*' 

6%  ^ j>\  ^ 

497  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  550  ]  —  Al  Mustadrak 


2873/2.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan 
kepada  kami,  Bisyr  bin  Musa  memberitakan  (kepada  kami),  Al 
Humaidi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Az-Zuhri,  dari  Urwah,  dari 
Aisyah,  dia  berkata,  “Surat  pertama  yang  diturunkan  adalah  'Bacalah 
dengan  (menyebut)  nama  Tuhanmu  yang  menciptakan'."  (Qs.  Al 
‘Alaq  [96]:  l).498 

^  J  \Sb-  ij-e  J  ‘jr  di»-  -r/r Avt 

'J-  6.  J  J  'J  ilf  jijJ'  J  iSoi-  i-Js-  J  J 

01  :cJli  -  Isl^-i  (0^1  $  &*>■  :0Ci—  Jli  <X£s-  ’&fe 

dr?  W 

2874/3.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami.  Ibnu  Abi  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhn,  dari 
Urwah,  dari  Aisyah  #,  —Sufyan  berkata:  Ibnu  Ishaq 
menghapalkannya  kepada  kami —  Dia  (Aisyah)  berkata,  “Surah  Al 
Qur'an  yang  pertama  kali  diturunkan  adalah,  'Bacalah  dengan 
(menyebut)  nama  Tuhanmu  yang  menciptakan'."  (Qs.  Al  ‘Alaq  [96]: 
l)499 


UjJl?-  'j»  t /t  AV® 

^1  jjJ  \SjJ^  \sf-  'J»  ,j>  (j^<Jl 


498  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

499  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  551  1 


: U-g-vf-  ajjI  ^p j  {jKs*  l3  Jli  :  Jli  j^,jj  im?- 

i ^Jl  fjx»s-  01  <Jlp  b  4i)i  ^p j  OIap  ^  00j>J 

r-b  (^ C r**  uj£?^  O?  ?f-Q'  Jb  'a?  lf?'j 

U  c  Jljkll  Uj^wsjj  cT^- ^  p— U-g-~j 

4>l  {J^>  <&l  J_jl< j  01  :a! p  <01  ^y/,  OllAP  JUi  ?CiAJ3  ^Jp 
bl  Olis?  olji  j^«Jl  4-Ip  Ol*jJl  <JLp  OIS””  j*JL*j 
^  «A*  \j**P  :J j£p  ‘<r^J  Oir  'J*  Jpfo  Jpj^  s-^iJl  <Jp  djZ 
o£*  \y**p  :J ya  tV^  aIIp  J yjj  005" j  liS'  l$-i  4^0*  ^1 

J>  ^  Jib'  J?  JU&I  cJl£i  tlOTj  105"  ^-4  ^  Sjjijl  ^ 

i/3***  ‘W^3#  cJliCi  tprJjl  jsj- T  S*.lJT}  t4^JUJl> 

f  O,  '  «S  i  +  '  *  0  ^  «f  S.  •  *S>  ,  s  K  *  '  *  f' 

^ J  (^  a. »*  ^  rJ  r^j  ^  ^  J o-j 

•(*■*>■  J*  o**~^  ^  r~°-  j ^  ^4^*  bJH  1044* 

2875/4.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Fadhl  menceritakan 
kepada  kami,  Haudzah  bin  Khalifah  menceritakan  kepada  kami,  Auf 
bin  Abu  Jamilah  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  Al  Farisi 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ibnu  Abbas  ^  berkata  kepada 
kami:  Aku  (Ibnu  Abbas)  pernah  bertanya  kepada  Usman  bin  Affan, 
“Apa  alasan  yang  membuatmu  secara  sengaja  meletakkan  surah  Al 
Anfaal  yang  merupakan  surah  Al  Matsani  (kurang  dari  seratus  ayat) 
sebelum  surah  Al  Baraah  (At-Taubah)  yang  di  dalamnya  terdapat 
lebih  dari  seratus  ayat?  Mengapa  engkau  menggandengkan  kedua 
surah  tersebut  tanpa  memisahkannya  dengan  bacaan 
'Bismillahirrahmanirrahim  \  dan  meletakkan  (kedua)nya  setelah  tujuh 


—  Al  Mustadrak 


surah  (pertama)  yang  panjang?  Apa  alasan  engkau  melakukan  hal 
itu?” 

Usman  menjawab,  “Dahulu,  ada  masa-masa  ketika  beberapa 
surah  yang  panjang  diturunkan  kepada  Rasulullah  0.  Apabila  ada 
ayat  yang  diturunkan,  maka  beliau  memanggil  sahabat  yang  bertugas 
mencatat  wahyu  tersebut,  lalu  berkata,  'Letakkanlah  ayat  ini  pada 
surah  yang  di  dalamnya  disebutkan  tentang  masalah  ini  dan  itu!'.  Lalu 
Apabila  ada  ayat  lainnya  yang  diturunkan,  maka  beliau  akan  berkata, 
'Letakkanlah  ayat  ini  pada  surah  yang  di  dalamnya  disebutkan 
tentang  masalah  ini  dan  itu!'  Surah  Al  Anfaal  termasuk  surah  yang 
pertama  kali  di  turunkan  di  Madinah,  sementara  surah  Al  Baraa'ah 
(At-Taubah)  termasuk  surah  yang  terakhir  kali  diturunkan  di  dalam  Al 
Qur'an,  dan  kisah  (pembahasan)  yang  disebutkan  dalam  surah  Al 
Anfaal  serupa  dengan  yang  disebutkan  dalam  surah  Al  Baraa'ah. 
Hingga  Rasulullah  f§^  wafat,  beliau  tidak  menjelaskan  kepada  kami 
bahwa  surah  Al  Baraa'ah  merupakan  bagian  dari  surah  Al  Anfaal. 
Oleh  karena  itu,  aku  meletakkan  kedua  surah  tersebut  secara  berurutan 
dan  tidak  memisahkannya  dengan  bacaan 

'Bismillahirrahmanirrahim ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 500 


a5)1  Xp  ^  $  1j — o/y AY*l 

^  ijlS  i  j  j*a+a  J* 

J "J*  tol* 


500  Lih.  hadits  no.  2874 


Al  Mustadrak  —  |  553  1 


cIJlTj  lis'  A&  !5Li5  JS  IjJb  Jli  ^>J  <Ull 
cjvillillj  j£il  Jl  I IjPjCS  C\j  tob^l  cJJ  I yS 

015^  jJj  4j*^J  US^  Uli  l> j5^ ;0U-iJLi  cJlii 

A  *,  N,  .  x  "  >,  S*  '  *  A'  so'  o  f  '  *0  s  p> 

aNI  aJJI  u  j*-*  j  'j>*  v^^li  IjjTi  cLuJt 

j*db*Jl  ^i..  »««*.♦  «^li^ll  4>&  <iU^bL&  icJjii  :<Jli  j*-L*j 

.&Ljl 

2876/5.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syafi’i  di 
Baghdad  dan  Abu  Manshur  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Farisi 
mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Bakar  Muhammad 
bin  Syadzan  Al  Jauhari  menceritakan  kepada  kami,  Mu’alla  bin 
Manshur  menceritakan  kepada  kami,  Husyaim  menceritakan  kepada 
kami,  Daud  bin  Abu  Hind  menceritakan  kepada  kami  dari  Ikrimah, 
dari  Ibnu  Abbas,  bahwa  Rasulullah  bersabda  pada  hari  teijadinya 
Perang  Badar,  “Barangsiapa  berhasil  membunuh  musuh,  maka  dia 
berhak  mendapatkan  ini  dan  itu  (barang  milik  musuh  yang  dibunuh).  ’’ 

Ketika  itu,  para  sahabat  yang  sudah  tua  hanya  berdiam  di 
bawah  panji-panji  (kaum  muslim),  sementara  mereka  yang  masih 
muda  membunuh  musuh  dan  mendapatkan  harta  rampasan  perang. 
Para  sahabat  yang  sudah  tua  berkata  kepada  para  sahabat  yang  masih 
muda,  “Sertakanlah  bagian  kami  bersama  kalian,  karena  kami  adalah 
pasukan  pendukung  kalian.  Seandainya  terjadi  sesuatu  pada  kalian 
niscaya  kalian  akan  meminta  bantuan  kami.  " 

Akan  tetapi,  para  pemuda  itu  enggan  menyisihkan  bagian 
harta  rampasan  perang  untuk  para  sahabat  yang  sudah  tua.  Mereka 
semua  lalu  mengadukan  permasalahan  tersebut  kepada  Rasulullah  |§. 
Setelah  itu,  turunlah  ayat,  “Mereka  menanyakan  kepadamu  tentang 
(pembagian)  harta  rampasan  perang.  ”  (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  1). 


I  554  1  —  Al  Mustadrak 


Harta  rampasan  perang  itu  pun  dibagi  secara  merata  di  antara 

mereka. 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 501 


^  ci  'r*Q  ^  c*  !>  ^  -n/YAVY 

cji^l  Ju^  'J>  X*  ,y.  >Wv*  teJU? 

S»»  <_f&  $  c?-  J}  '<y-  ^ 

Sljf  bl  a&I  OlS^i  aJO  ^  Cuil  (Jj  OT^jl  amI  Jj3l  :Jli 


. iCi  ^  c)f  J  J  ^ 


2877/6.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Mutsanna 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  A’la  bin  Abdul  A’la 
menceritakan  kepada  kami,  Daud  bin  Abu  Hind  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata,  “Allah 
menurunkan  Al  Qur'an  (secara  keseluruhan)  ke  langit  dunia  pada 
malam  lailatul  qadar.  Sejak  saat  itu,  apabila  Allah  hendak 
mewahyukan  sesuatu  dari  Al  Qur'  an,  maka  Dia  akan 
mewahyukannya.  Apabila  Allah  hendak  menciptakan  sesuatu  yang 
menjadi  penyebab  turunnya  ayat  Al  Qur'an  itu  ke  muka  bumi,  maka 
Dia  pun  akan  melakukannya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 502 


501  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 

502  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  555  1 


j-*  ,jj  luA>-  —  YAVA 

t^j J>r  ljjJl>-  li{l  DlliPj  j£»  lu-A^-  (i^wi 

jjy  y»  *#•  <^J  eA*  yt1  o*  ^  o* 

3^  <Ji  a£»^>p  C)T ji3l  Jjjf  :JU  ^  jJSi\  4  ^ilij^l 

<Jjii  <&l  015T"j  c^j?s«Jl  ^-ij-«-;  OlS^j  clJjJl  frU— Jl  jASlI 

*^J^.  :ljjtfj  yf  «Wa*J  j*JL*j  4-lp  aJJI  (J-s^  aWI  j 


2878/7.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Ishaq  Al  Qadhi  mengabarkan  kepada  kami,  Abu 
Bakar  dan  Usman  — keduanya  anak  Abu  Syaibah —  menceritakan 
kepada  kami,  Jarir  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari 
Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman  Allah, 
"Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkannya  (Al  Qur'an)  pada  malam 
kemuliaan. "  (Qs.  Al  Qadr  [97]:  1),  dia  berkata,  “Al  Qur'an  diturunkan 
secara  keseluruhan  ke  langit  dunia  pada  malam  lailatul  qadar  di 
tempat  bintang-bintang.  Setelah  itu,  Allah  menurunkannya  kepada 
Rasulullah  %  secara  bertahap.”  ’ 


Ibnu  Abbas  juga  berkata,  "Orang-orang  kafir  mengatakan 
(sebagaimana  firman-Nya),  'Mengapa  Al  Qur'an  itu  tidak  diturunkan 
kepadanya  sekali  turun  saja?’  Demikianlah  supaya  Kami  perkuat 
hatimu  dengannya  dan  Kami  membacanya  secara  tartil  (teratur  dan 
benar)'”  (Qs.  Al  Furqaan  [25]:  32). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 503 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


I  556  |  —  Al  Mustadrak 


juSJt  ^  «u^v»  — a/yav^ 

cjU*  SjiS  lT^-1  cOjjli  *J>  c^UtaJ'  l3^-i  jj 

&U  OTyJl  Jj!l  :Jtf  ^  (/j^j  u*^  d**  o*  'ti* 
\kL*  ^ A*>  Jjif  ^  f.L*— Jl 

j*  >>\M  <*j  &>J  ^  ^  o-*S  *&  ^ 

•«^  !A-*^  ^4>J  <y^3 

2879/8.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shagani  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Daud  bin 
Abi  Hind  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas, 
dia  berkata,  “Al  Qur'an  diturunkan  secara  keseluruhan  ke  langit  dunia 
pada  malam  lailatul  qadar.  Setelah  itu,  diturunkan  (kepada 
Muhammad)  selama  rentang  waktu  dua  puluh  tahun.  Tentang  itu, 
Allah  berfirman,  'Tidaklah  orang-orang  kafir  itu  datang  kepadamu 
(membawa)  sesuatu  yang  ganjil,  melainkan  Kami  datangkan 
kepadamu  suatu  yang  benar  dan  yang  paling  baik  penjelasannya '.” 
(Qs.  Al  Furqaan  [25]:  33). 

Allah  juga  berfirman,  “ Dan  Al  Qur'an  itu  telah  Kami 
turunkan  dengan  berangsur-angsur  agar  kamu  membacakannya 
perlahan-lahan  kepada  manusia  dan  Kami  menurunkannya  bagian 
demi  bagian .”  (Qs.  Al  Israa'  [17]:  106). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.504 


504  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  f~557l 


<^i>'k>~  tS-’W5'*-^  iji  Ai j  V^A^-  t<--jll’  ^  tJjjJl 

pljj  <&l  Xs-  yp  t^JllJl  C-jVj  y*  <■(£ j-^aJt  Oj\A<Jl  y  OUjL 
a\SI  t^+P  alli  <Jj^*»  j  O  VS-"  ;<JlS  t4iP  aA)I  y&J  ic£jV-«i^Sfl 

yy°^£  y^  *Jl  **. j ')°  ^ji  *X»-f  jJ  aJ|  j^-jf  iil  j*J^“j  4-Ip 

■Ir^1 

2880/9.  Abu  Al  Fadhl  Al  Hasan  bin  Ya’qub  bin  Yusuf  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Zaid  bin  Al  Hubab  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Al  Mughirah  Al  Bashri  menceritakan  kepadaku  dari 
Tsabit  Al  Bunani,  dari  Abdullah  bin  Rabah  Al  Anshari,  dari  Abu 
Hurairah  %>,  dia  berkata,  “Apabila  wahyu  sedang  diturunkan  kepada 
Rasulullah  fH,  maka  tidak  sdbrang  pun  dari  kami  yang  sanggup 
mengangkat  pandangan  matanya  untuk  melihat  beliau  hingga  wahyu 
itu  selesai  diturunkan.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.505 


tjliUli  2bl  Jup  y  JU^i  &  1  Jup  jif  VT^-f  —  \  * /Y  AA  ^ 

UjA>-  Aisl  y  UjA>-  i(_$ j jjI  luA>- 

0L*o-  yp  yZ  ul)La-*>  ly3. Ji>-  y  yJ^\ 

DT°^1  :Jl5  (Lo^Ip  <&l  yPj  y£p  yz  c jypr  y  X*ls>  yz 


505  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  558  1  —  Al  Mustadrak 


ck srj  J***»  ^  ojJl  C-o  ^  £^y  t^jJi  ^ 

•^aiy  ^ jiJ  (*-^J  C5^  (^'  LS^ 

2881/10.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash- 
Shaffar  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Thahir  Az-Zubairi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Hafsh  menceritakan  kepada 
kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Hassan 
bin  Huraits,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata,  “Al 
Qur'an  dipisahkan  dari  Lauhul  Mahfuz,  lalu  diletakkan  di  Baitul  Izzah 
yang  berada  di  langit  dunia.  Kemudian  Jibril  M  menurunkannya 
kepada  Muhammad  #  (secara  berangsur-angsur)  dan 
membacakannya  secara  tartiV' 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.506 


^  -uit*  <oil  j-p  y\  U —  \\l TAAT 


S-j*  (^'  O*  ^  ‘J*  ‘J*  4 Js**  o’-  O* 

pT yijl  4-Ip  <dll  aSj!  j  ’ JiJ  ‘UP  <01 1  ^e> j 


2882/11.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Mu’tamir  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad 


506  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  559  1 


bin  Amr,  dari  Alqamah,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah  dia 
berkata:  Rasulullah  0  bersabda,  " Memperdebatkan  (cara  membaca; 
qiraat)  Al  Qur'an  adalah  suatu  kekufuran.  ”507 

Terdapat  hadits  Mutabi’  bagi  hadits  tersebut  yang 
diriwayatkan  dari  Umar  bin  Abu  Salamah,  dari  ayahnya,  sebagai 
berikut: 

tDLJU-  {j.  ^  T / YAAT 

J  O*  ‘J  O*  ^  0* 

.yi5"”  OT yi)l  ^5  JlJlssJl  :Jl5  |d£-J  J  L)f  14^ 

2883/12.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Malik  bin  Muhammad  Ar-Raqasyi 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami 
dari  Sa’id,  dari  Sa’ad  bin  Ibrahim,  dari  Umar  bin  Abi  Salamah,  dari 
ayahnya,  dari  Abu  Hurairah,  bahwa  Rasulullah  0  bersabda, 
" Memperselisihkan  (cara  membaca)  Al  Qur'an  adalah  kekufuran.  ” 

Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Al  Mu’tamir  dari  Muhammad 

bin  Amr. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkan  hadits  tersebut. 

Adapun  Umar  bin  Abu  Salamah,  dia  bukanlah  perawi  yang 
dijadikan  sebagai  hujjah  (acuan)  oleh  Al  Bukhari  dan  Muslim.508 


507 

508 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 
Lih.  hadits  no.  2882. 


1560  1  —  Al  Mustadrak 


y  y»s>- J\  Xs-  \j —  NV/y  AA1 

t^JQaJl  OCU*-  ,^1  y  j**-  :Slli  y  y 

iy~s*}\  y?  coSlS  l2-X^-  4<uJUa<  ^  iL*p-  UjJL>-  Cj*-L~>  y  OIa^  Uj4^~ 

OTydl  Jjj)  I JU  j*JL*j  5?^  ^  C5^  t4-^"  ^o j  o y& 

,<J» jf  f  £%  {Js- 

2884/13.  Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  dan 
Abdushshamad  bin  Ali  bin  Mukram  mengabarkan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Ja’far  bin  Abi  Usman  Ath-Thayalisi  menceritakan 
kepada  kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Hammad 
bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami,  Qatadah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Hasan,  dari  Samurah  «$,,  dari  Nabi  f&,  beliau 
bersabda,  "Al  Qur  'an  diturunkan  dengan  tiga  dialek  (qiraat).  “ 

Al  Bukhari  berpegang  kepada  hadits  yang  diriwayatkan  oleh 
Al  Hasan  dari  Samurah,  sementara  itu  Muslim  berpegang  kepada 
hadits-hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Hammad  bin  Salamah. 

Hadits  ini  shahih  dan  tidak  ada  satu  cacat  pun  di  dalamnya.509 


y  —  >  l/x  AAo 


<J&  :Jli  c *up  a))1  ^>j  Ajil  vCp  y*  tjj  J*  y* 

*  Z  o  ^  #  ^  J  ^  A  X  *  >  y 

4j*p-  *■  JJ'**  (*^“*'*J 

f/y  S*  'H*  'S51  o?  yi 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih  tanpa  ada  satu  cacat 
pun.” 


Al  Mustadrak  —  r^61~1 


ill  J^>  &\  J  Jjj  :  Jli  lr*  : ^  N 

J ST  J  oJUP  lilj  LS^9  (J  y'*  J  <_sH 

|JU-j  4JLp  <5ll  (_5&?  ^  J  y»  j  lil»  tljjff^  <Jt  cuUs 

'y»  dljkl  UjI  : JUi  <J  c/^5  Oif  ^  t ji*> 

il  J^>  iul  J yi»j  Ot  :j^P  JUi  *J£  ^1  p  iC^s^l  jl££$ 

Js'j  iliUJu  j*-^>  J^- j  js"  fy£  °^ y^ 

X»X*>  l*33a  ^  'S**  ^  <j^j 

2885/14.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
di  Marwa  mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Zirr,  dari  Abdullah,  dia 
berkata:  Suatu  ketika  Rasulullah  H  membacakan  (mengajarkan) 
kepadaku  salah  satu  surah  (yang  diawali  dengan)  Haa  Mim.  Kemudian 
aku  pergi  menuju  masjid  pada  malam  hari,  lalu  beberapa  orang  (yang 
jumlahnya  kurang  dari  sepuluh  orang)  duduk  di  majelisku.  Aku 
katakan  kepada  seorang  laki-laki  dari  mereka,  “Bacakanlah  ayat  Al 
Qur'an  di  hadapanku!  ”  Akan  tetapi,  laki-laki  itu  membacanya  dengan 
qiraat  (cara  membaca)  yang  berbeda  dengan  caraku  membaca  Al 
Qur'an,  maka  aku  bertanya  kepadanya,  “Siapa  yang  mengajarkan 
bacaan  Al  Qur'an  seperti  itu  kepadamu?”  Dia  menjawab,  “Rasulullah 
H  yang  membacakannya  seperti  itu  kepadaku.” 

Kami  pun  menemui  Rasulullah  H,  sementara  itu  ada  orang 
sedang  bersama  beliau.  Aku  berkata  kepada  Rasulullah  f^,  “Kami 
berselisih  tentang  cara  membaca  Al  Qur'an  ini.”  Seketika,  aku  melihat 
raut  wajah  beliau  berubah  dan  tampak  marah  ketika  aku  berkata 
tentang  perselisihan  kami  itu. 


|~562~|  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  0  kemudian  bersabda,  “Sesungguhnya 
perselisihanlah  yang  telah  membinasakan  umat  sebelum  kalian.  ” 

Rasulullah  0  lalu  membisikkan  sesuatu  kepada  Ali,  dan  Ali 
berkata,  “Sesungguhnya  Rasulullah  memerintahkan  tiap-tiap  kalian 
untuk  membaca  Al  Qur'an  ini  sebagaimana  yang  dia  ketahui.” 

Ketika  itu  tiap-tiap  kami  membaca  Al  Qur'an  dengan  qira'at 
yang  berbeda  dengan  gira'at  sahabatnya.510 


j>  V j>  -W>-f  Ijj^-  —  V ©/Y  AA*\ 


J mljajli  14-3  Jli  Cj^ 

(.4$ •  jj  <Jl>  J  ojss-  lilj  aHI  aUI 


2886/15.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada 
kami,  Ali  bin  Muhammad  bin  Abu  Asy-Syawarib  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Al  Walid  Ath-Thayalisi  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Awanah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  lalu  dia 
menyebutkan  makna  hadits  yang  serupa  dengan  hadits  sebelumnya 
berikut  sanadnya.  Dalam  hadits  itu  disebutkan,  “Lalu  kami  pun 
menemui  Rasulullah  ,0  dan  ketika  itu  seorang  laki-laki  sedang 
bersama  beliau.  Zirr  (perawi)  berkata,  'Sesungguhnya  mereka  sedang 
menolong  laki-laki  itu',  yaitu  Ali.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  hadits  ini  dengan  redaksi  tersebut.511 


510  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 

511  Lih.  hadits  no.  2885 


Al  Mustadrak  —  |  563  I 


Di  j***?  y)  ^  i  “iV/TAAV 

SjlS  OUlL.  12j^-  jj  ^  c/.  ^  \2j^- 

(Jbj  4^rjl^-  tol  (^P  CilJj}!  ^jjl  ^  *\il  Xp  \l)Jj>- 

lOUjL*  Jli  Of.\'jii\  :JU  t<UP  Aill  j  OjLj  jA,»j  ol  iyP- 

.^dy\  J  dJuj^  ^-liii  Ljd£J  ^  y 

2887/16.  Abu  Ja’far  Umar  bin  Muhammad  bin  Shafwan  Al 
Jumahi  mengabarkan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Daud  Al  Hasyimi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Abu  Az-Zinad  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Kharijah  bin  Zaid,  dari  ayahnya  (yaitu 
Zaid  bin  Tsabit),  dia  berkata,  “Ada  tujuh  qiraat  (cara  membaca  ayat) 
Al  Qur'an.” 

Sulaiman  berkata,  “Maksudnya,  jangan  sampai  orang-orang 
menyelisihi  qiraat  yang  sudah  diriwayatkan  hanya  karena  mengikuti 
pendapat  pribadimu." 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  hadits  ini.512 


j)\  cOy. JO  ^  y\  —  \v/ YAAA 

CCST  4 J (ji  jW'-*  ^  aJJI  J-p  Is «Jl 

J  *»*  &  o*  ‘A’ j i  J>.  M  o*  ‘c5^i  ^  °Js>  ‘Jsi'vM 
.1  jJ>T  jjJJI  ^  lAjj  Vjf ^5  :  Jl5  t*UP  4\si 


512  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


[~564~1  —  Al  Mustadrak 


2888/17.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Al  Bakhtari  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Syakir  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Adam 
menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Ishaq,  dari  Abdurrahman  bin  Yazid,  dari  Abdullah,  dia  berkata,  “Kami 
membaca  surah-surah  mufashal  (yaitu  surah-surah  pendek)  ketika 
kami  sedang  menunaikan  ibadah  haji  di  Makkah,  dan  di  dalamnya 
tidak  disebutkan  redaksi  'wahai  orang-orang  yang  beriman'.'" 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.513 

J)  J>\  ^  A/YAA^ 

i  ^  <y.  ‘J iji*  c/-  a3- 

:  Jli  caIp  <&(  j*  tjj  J*  j*  \2j^- 

i,‘i  *  (  *  ,  *,  ,  ■*>  *  \  ^  /  *  * 

dJup  \J\  01  jA  1  Jk\  01  iplM jdp«3 >1  4&I  Jl  Jls 

y  ^  y  OT^iJl 

Jl—  LjC  «u-^ipf  Olj  cLiC  JL»  t«us)apd  Jl^  ^  lolj  jt*’  (j^l  01 
Olj  iJA  yp  aJJI  tc-d ^/1  fST  ^1  L3 y>T  *^J  tlillJ 

1  J*s£-  ^j  cjUl ^vadl  Y  J  «jjij^Jl  ^^P  4-AJ>Jl  <5ll  Jcip 

.oy£S„ 

2889/18.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  bin  Ahmad  Al  Asadi 
mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Husain  bin  Dizil 
menceritakan  kepada  kami,  Adam  bin  Abi  Iyas  menceritakan  kepada 

513  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


’cfi 


Al  Mustadrak  —  |  565  1 


kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Zirr,  dari 
Ubay  bin  Ka’ab,  dia  berkata:  Rasulullah  ^  berkata  kepadaku, 
“Sesungguhnya  Allah  memerintahkanku  untuk  membacakan  Al 
Qur'an  kepadamu.  ”  Beliau  lalu  membaca  firman-Nya,  “ Orang-orang 
kafir,  yakni  Ahli  Kitab,  dan  orang-orang  musyrik  (mengatakan  bahwa 
mereka)  tidak  akan  meninggalkan  ( 'agamanya )”  (Qs.  Al  Bayyinah 
[98]:  1).  Salah  satu  sifat  yang  disebutkan  dalam  ayat  ini  yaitu, 
seandainya  keturunan  Adam  meminta  harta  sebesar  bukit,  lalu  Aku 
mengabulkan  permintaan  itu,  niscaya  dia  akan  meminta  harta  yang 
kedua.  Begitu  pula  bila  aku  memberikan  harta  yang  kedua,  niscaya  dia 
akan  meminta  harta  yang  ketiga.  Rongga  perut  manusia  tidak  akan 
merasa  cukup  hingga  terisi  oleh  tanah.  Sementara  itu,  Allah  akan 
menerima  tobat  siapa  saja  yang  bertobat  kepada-Nya.  Agama  yang 
ada  di  sisi  Allah  adalah  agama  yang  berpihak  kepada  kebenaran 
(hanif),  bukan  agama  Yahudi  atau  Nasrani.  Barangsiapa  mengejakan 
kebaikan,  niscaya  Allah  tidak  akan  menyia-nyiakannya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  wayatkannya. 5 14 

^  p 

jjI  I wLJjJI  ji\j  i  <1)Up 

J*  pl?  'J*  1^4»  J>  yP 
iji  J*-j  J*  fyf  Ijf  CSj  :Jli 

<-u&  <y}  O?  ^  ^  & 

jPl  .  L_~xS"”  ^  ^jip  *  ■  ~  ■  1  a*  t  j ^P  jyf  jA  lili 


514  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


1  566  |  —  Al  M  ustad  rak 


»<Jl*  t  j»-**  "  C-Ji  j&>  1*5"  [$S'\jS\ 

UI  C-  jjjaili  :  JlS  ^IdM  jS'  ^1  ls J&  jiojii  c>!  <_s*'  tJ*  ***  S- ~*o' 

t<&l  <~r>\s$'  'j*  4jl  of y  t^l  C  :cJLSi  :  JlS  c ^  t^l  jj 
dXv'  iC-JLfli  t^j-Lp  ^1  ^Jl  Ic-jUa^Ji  <^A*J  ^iSlIs 

Jl$  ?ofy  llS"  cjtif  jli  cc.-iS'’  ^  ^1 

J^P  ^1  J>  I<JlS  t^jS’rb»-  (_jH  ^  C-.fllJaili  t^j}  (Jj-^^Jl  ^3  :<JU 
*£“4  c£j“^  *£aJjj  4^L  Cr!  £S*  c^lu-y  c^l 
v-ji  ^1  C-isr  I^Jljl  4iji~*J-Jl  ii  lp-  J*  \^\  J  U»  cL*i  jAjkJ 
^yv*-  <d  0 Cl j^*  Ajc*j  ca^-I^-  s-JlL  Jj  :  Jlai 

^r-^t  aI;1^-  li*bfj  ^  ^  *£Gs ■  c-> jifj  c*^>J  <j£ 

Jli  4^-^-  ^  :  JUi  Ji  's$  ts 

^4aL>  ^1  cu\~;>Jl  'd  ^  :(^'  ‘u-^1  d  ^  ^  ’ -r** 

C>j  <.<^>  ciJl  £  4S1IJ  : Jlii  it-JUj  j^>j  Je ^>r  f.UlJ  ^  OT yaJl 
.(jUijli  ^15  j*j  ol jA  t^iCaj  IjI 

2890/19.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan  kepada  kami,  Affan  bin 
Muslim  dan  Abu  Al  Walid  Ath-Thayalisi  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Abu  Awanah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
Aswad  bin  Qais,  dari  Nubaih  Al  Anazi,  dari  Ibnu  Abbas  <^,  dia 
berkata:  Ketika  aku  sedang  membaca  salah  satu  ayat  Al  Qur'an,  dan 
saat  itu  aku  sedang  menelusuri  salah  satu  jalan  di  kota  Madinah,  tiba- 
tiba  seseorang  memanggilku  dari  arah  belakang  dan  berkata,  “Wahai 
Ibnu  Abbas,  sebutkanlah  darimana  engkau  mendapatkan  qiraat 


Al  Mustadrak  —  1  567  I 


seperti  itu!”  Ternyata  orang  itu  adalah  Amirul  Mukminin  Umar.  Aku 
lalu  berkata  kepadanya,  “Aku  menyandarkannya  kepada  bacaan  Ubay 
bin  Ka’ab.”  Umar  balik  bertanya,  “Apakah  dia  membacakannya 
kepadamu  seperti  yang  baru  saja  aku  dengar  darimu?”  “Ya,”  jawabku. 

Aku  dan  seorang  utusan  Umar  lalu  mendatangi  Ubay  bin 
Ka’ab,  dan  aku  katakan  kepada  Ubay,  “Wahai  Ubay,  tadi  ketika  aku 
membaca  salah  satu  ayat  Al  Qur'an,  Umar  bin  Khathab  memanggilku 
dari  belakang  dan  berkata,  'Wahai  Ibnu  Abbas,  sebutkanlah  darimana 
engkau  mendapatkan  giraat  seperti  itu!'  Aku  lalu  berkata  kepadanya, 
'Aku  menyandarkannya  kepada  bacaan  Ubay  bin  Ka’ab'." 

Setelah  itu,  Umar  mengirim  seseorang  bersamaku,  "Apakah 
benar  engkau  membacakan  ayat  itu  kepadaku  seperti  caraku 
membacanya  tadi?”  Ubay  menjawab,  “Ya.” 

Utusan  itu  pun  kembali  mendatangi  Umar,  sedangkan  aku 
pergi  untuk  menyelesaikan  urusanku. 

Umar  lalu  mendatangi  Ubay,  dan  ketika  itu  aku  mendapati 
Ubay  telah  selesai  membasuh  kepalanya,  sementara  anak 
perempuannya  sedang  merapikan  jenggotnya  dengan  sisir. 

Ubay  berkata,  “Selamat  datang,  wahai  Amirul  Mukminin, 
apakah  engkau  datang  hanya  untuk  berkunjung?  Atau  memang  ada 
keperluan  tertentu?”  Umar  menjawab,  “Aku  datang  karena  memang 
ada  keperluan  tertentu.” 

Umar  pun  duduk  (ketika  itu  Umar  datang  bersama  dua  orang 
budaknya).  Setelah  selesai  merapikan  janggutnya,  Ubay  memberikan 
bagian  kanan  wajahnya  agar  jambangnya  dirapikan,  setelah  itu  bagian 
kiri  wajahnya. 

Setelah  selesai,  Ubay  menghadapkan  wajahnya  kepada  Umar 
dan  berkata,  “Apa  keperluanmu,  wahai  Amirul  Mukminin?”  Umar 
menjawab,  “Wahai  Ubay,  mengapa  engkau ‘membuat  orang-orang 


f568~i  —  Al  Mustadrak 


menjadi  susah  (dengan  qira'atmu)?”  Ubay  menjawab,  “Wahai  Amirul 
Mukminin,  aku  mempelajari  Al  Qur'an  ini  secara  langsung  setelah 
Jibril  mengajarkannya  (kepada  Rasulullah),  yaitu  ketika  bibir  beliau 
masih  basah.”  Umar  berkata,  “Demi  Allah!  Apabila  engkau  tidak 
meninggalkan  perbuatan  itu  niscaya  aku  tidak  sabar  untuk 
menghukummu.”  Umar  mengucapkannya  sebanyak  tiga  kali,  dia  pun 
lalu  pergi. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.5 1 5 

(j ^  Wv*  ^4*11  ji$  —Y  *  /  Y  A  ^  \ 

C/.  ifijA  J» 

‘JroM  'J*  °U*  ^  c/.  jrA  O*  Ji  ^ 

llfi' 'S^r  \  y  't&  $  caIp  &\  J> 

—^1  j>c}\  I jas>-  IS  jt-Zv».?- 

‘A-1|P  jLc-  «iiji  ^3  C  ^  4il\  Jpli 

ij)  Joj  4jL L-li  IpJLS  CAjip  C aJ  <3U  L$j 

c^3l  4jfQ»  {Js’  aJj  3 jj**  i>*  : tviuU 

c^sS'  o-*ip  jjb  c^iSCj  :Jlli  YjtiSsJlf  «J  Jlis  c y>s-  aJ  Jzl*3 

<1)13  tvClL  j^jlj  ^ ybj  p-4*j  aJp  aSj!  ^Js-  J^ol 

:  Jli  £  l l'j>-  \s  j>\  ji  Nlj  ofyf  yjf/f  U  c5 yf  01 

515  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  1  569  | 


2891/20.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Al  Walid  bin  Mazid 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Syu’aib  bin  Syabur 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Ala  bin  Zabr 
menceritakan  kepada  kami  dari  Bisr  bin  Ubaidillah,  dari  Abu  Idris, 
dari  Ubay  bin  Ka’ab  bahwa  pada  suatu  ketika  dia  membaca  firman 
Allah,  "Ketika  orang-orang  kafir  menanamkan  dalam  hati  mereka 
kesombongan,  (yaitu)  kesombongan  Jahiliyah  — dan  seandainya 
kalian  berlaku  sombong  sebagaimana  yang  mereka  lakukan,  niscaya 
Masjidil  Haram  akan  rusak—  lalu  Allah  menurunkan  ketenangan 
kepada  Rasul-Nya.  ”  (Qs.  Al  Fath  [48]:  26). 

Ketika  hal  itu  sampai  ke  telinga  Umar,  dia  pun  marah.  Umar 
kemudian  mengirim  utusan  untuk  memanggil  Ubay,  dan  ketika  itu 
Ubay  tengah  melumuri  untanya.  Setelah  Ubay  masuk  menemui  Umar, 
dia  (Umar)  memanggil  beberapa  orang  sahabatnya,  diantaranya  adalah 
Zaid  bin  Tsabit. 

Umar  berkata,  “Siapa  di  antara  kalian  yang  hapal  surah  Al 
Fath?”  Zaid  pun  membacanya  seperti  bacaan  kami  sekarang.  Umar 
lalu  marah  kepadanya.  Ubay  lalu  berkata  kepadanya,  “Apakah  aku 
boleh  berbicara?”  Umar  berkata,  “Bicaralah!”  Ubay  melanjutkan, 
“Sungguh,  engkau  telah  mengetahui  bahwa  aku  pernah  masuk  ke 
rumah  Nabi,  dan  beliau  membacakan  Al  Qur'an  kepadaku,  ketika  itu 
kalian  berada  di  pintu.  Jika  engkau  izinkan  aku  untuk  mengajarkan  Al 
Qur'an  ini  sebagaimana  Rasulullah  fj§  membacakannya  kepadaku, 
maka  aku  akan  melakukannya.  Namun  jika  engkau  tidak 
mengizinkannya  maka  aku  tidak  akan  membacakan  satu  huruf  Al 
Qur'an  pun  selama  hidupku.”  Umar  lalu  menjawab,  <  “Bacakanlah 
kepada  orang-orang!” 


[5701  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.516 

c<Ja*M  ^  ^  \j ^=-1  —  Y^/YA^Y 

\2>Js>-  4(^L5 J\  aSlI  JLP  ^  & A>-  tU-> yf-  ^  ^~Jl  UjA^~ 

:Jl5  c^jssJt  <1)1 J. Jjl  IIjAs-  idU^U  yU*- 

jtJLv« j  aJI^  aMI  a))I  <J >-*  <aJl?-o  Uli  c^J-aJl  UjLaJl 
j}&-  Jl  ^3'  ^ii^l  C~l*st«i  :  Jli  t<l)y  As^Jj  (jL-  aJ  lil 
UUa  iJjij  *u*a^5  c jiu»  (ja  ^Ai  UJlT  cpUjj  AjIp  iw^-Li  (Jl?s- j  lg_i 
(ill*  cU^U  l$Jyjj  S/ J  «-r’ J.J  Aii*Jl  e-lUw’t 

liJLU  ca**S^JI  AiUil  i_->L>w^  cill*  ijL*£Jl  A-a*Jl 

jvj  aJ  L»  aJI  cu-JUti  :Jli  ca»*5s3I  A-Ull 

Aitja  I(jl5  ^  ^jf  ^LJl  Jl~»  Iaa  il^llii  tAiP  cJU»i 

o j*\  aJa^  c3jL$JI  cojl«xJl  U>j  cJjiUl  j*>  lili  aIji* 
?d»jl  ^dU<  j»-*  l<Jli  c^^l»»Jl  fi"  s y  aJLc-  c.^vl iU*j  a a}2 k) 
:Jli  cuUipj  <Nlj— >  s-^>  :JlS  t<JlyJl  J-*'  Cfi  'c-ii  -Jl5 
Ayjplji  A» j  iIaSCa  (_$Aj  o«»ij_j  J  ls^  ^?r  j**1  ^JLaJI  cJLJUwli 
Ji yj  ilUlAjI  iwwaUj  tUjULU  <jiU  UI  tdJLJl  p_fcjSUJ  UI  j»_$JJl  icJLai 
y  :  JlS  tl3  l^lij  HJ  I^J  ^iui  lili  t(jLJl  ll%’l  cU'Ulk* 

516  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  — 


:J^f  p  s~*of  jj  ^1  J**- j 

aSiI  J y*j  vl^cw  Llj  4*^jsrJl  ^_jJ  0^1  il^ftlpf 

D  ^  ^  ^  -  f  .  i  t  '  ,  S,  \  ‘s 

4X £•  C-i I (JlS  lpf)l  Ajtj^  4ui  (J>&-1  *y  j»-L*J  ^5^  ^  LS^43 

JaQ  C^>r'j*-  <1>IS"  lili  cjuiisJl  fjJ  cJ**-_> 

'  0  0'  +'*.,*>*  '  '  ,  , 

{J£#Lj>\  N|  '&*?  ^Jt  N  t^-Ul  2r?  J^®-*  ^ jkii  lili  (.{j^r &■ 

:oi i  :  Jli  tC J&  jJlL*J»u  UI  :1^J15  ?,j-UJl  l)&  l>  :c-lii  :JlS  c^/UJl 
UI  c--;iii  :Jl3  ^  j^jI  (j^L^Jl  SZj>  c-»L»  :I_^IS 

,4ii\X>  UaLj  015""  :  JUi  iAiJj^»s3  Jl ^*lU 

2892/21.  Ibrahim  bin  Ishmah  bin  Ibrahim  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  As-Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Ar-Ruqasyi  menceritakan 
kepada  kami,  Ja’far  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Imran  Al  Jauni  menceritakan  kepada  kami  dari  Jundab,  dia  berkata: 
Aku  pergi  ke  Madinah  untuk  mempelajari  suatu  ilmu.  Ketika  aku 
masuk  ke  masjid  Rasulullah  g|,  aku  mendapati  orang-orang  sedang 
berbicang-bincang  di  beberapa  majelis.  Aku  meneruskan  langkahku 
hingga  sampai  ke  sebuah  majelis  yang  di  dalamnya  terdapat  seorang 
laki-laki  kurus  dengan  dua  helai  pakaian  layaknya  seseorang  yang 
baru  saja  datang  dari  bepergian.  Aku  mendengar  lelaki  itu  berkata, 
“Demi  Allah,  Celakalah  Ashabul  Aqd!  Aku  tidak  bersedih  atas 
kejadian  yang  akan  menimpa  mereka.”  Dia  mengulanginya  sebanyak 
tiga  kali,  “Demi  Allah,  celakalah  Ashabul  Aqd!  Demi  Allah,  celakalah 
Ashabul  Aqd!  Demi  Allah,  celakalah  Ashabul  Aqd!” 

Aku  (Jundab)  lalu  duduk  di  majelisnya,  dan  laki-laki  itu 
menceritakan  apa  yang  telah  dialaminya.  Setelah  itu  dia  pun  bangkit 
(dan  pergi). 


f572~|  —  Al  Mustadrak 


Ketika  aku  tanyakan  tentang  dirinya,  orang-orang  menjawab, 
“Dia  adalah  Ubay  bin  Ka’ab,  seorang  tokoh  masyarakat.” 

Aku  pun  mengikutinya  hingga  ke  rumahnya.  Ternyata 
rumahnya  sangat  sederhana,  pakaiannya  biasa  saja,  dan  sikapnya  pun 
bersahaja. 

Aku  lalu  mengucapkan  salam  kepadanya,  dan  dia  membalas 
ucapan  salamku  itu.  Dia  lalu  bertanya,  “Dari  mana  engkau  berasal?” 
Aku  menjawab,  “Aku  berasal  dari  Irak.”  Ubay  berkata,  “(Penduduk 
Irak  adalah)  orang-orang  yang  banyak  bertanya.” 

Mendengar  itu,  aku  merasa  kesal  dan  marah.  Aku  (Jundab) 
pu  menghadap  ke  arah  Kiblat  dan  berlutut  seraya  menengadahkan 
kedua  lenganku  seperti  ini  — Jundab  memperagakan  bagaimana  dia 
mengangkat  kedua  lengannya  itu —  lalu  berdoa,  “Ya  Allah,  kami 
mengadukan  (sikap)  orang-orang  ini  kepada-Mu.  Sesungguhnya  kami 
telah  mengeluarkan  biaya,  meletihkan  tubuh,  dan  bepergian  dengan 
menunggangi  hewan  demi  mendapatkan  sebuah  ilmu.  Akan  tetapi, 
ketika  kami  berjumpa  mereka,  mereka  justru  bermuka  masam  dan 
mengatakan  kepada  kami  (sesuatu  yang  tidak  pantas).” 

Ubay  pun  menangis  seraya  meminta  maaf  kepadanya.  Ubay 
berkata,  “Celaka  engkau,  sesungguhnya  aku  belum  pernah  pergi  ke 
sana  (Irak).  Aku  berjanji  kepadamu  apabila  engkau  mau  menungguku 
hingga  hari  Jum’at  niscaya  aku  akan  sampaikan  apa  yang  pernah  aku 
dengar  dari  Rasulullah  H,  dan  aku  tidak  takut  terhadap  celaan  seorang 
pun  (tentang  hal  itu).” 

Aku  pun  pergi  meninggalkannya  dan  menunggu  hingga  tiba 
hari  Jum’at. 

Pada  hari  Kamis,  aku  keluar  untuk  menyelesaikan  beberapa 
keperluanku,  tetapi  aku  dapati  jalan-jalan  dipenuhi  oleh  orang-orang, 
sampai-sampai  tidak  ada  satu  lorong  ■  (gang)  pun  melainkan  aku 
mendapati  banyak  orang  di  sana.  Aku  pun  bertanya,  “Ada  apa  ini?” 


Al  Mustadrak  —  1  573  1 


Mereka  menjawab,  “Sepertinya  engkau  orang  asing  di  tempat  ini.” 
Aku  berkata,  “Ya.”  Mereka  berkata,  “Ubay  bin  Ka’ab,  tokoh  kaum 
muslimin,  telah  meninggal.” 

Ketika  aku  betjumpa  dengan  Abu  Musa  di  Irak,  kusampaikan 
hal  itu  kepadanya,  dan  dia  berkata,  “Oh,  aku  berharap  dia  masih  hidup 
(hingga  hari  Jum’at)  sehingga  dia  bisa  menyampaikan  perkataannya 
itu  kepada  kita.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.517 

tCilp  'J*  y\  j» 

tJUa  i4Ajk>  ^1  J t&r  :Jl5 

:<JU  .aJ*  J^e>  ‘Ji>  JCJ  {y  ^  ^^yj 

: Jvi  p  cJ*^Jl  SlS"  Js-  jdSs 'j  t ^ 

3lp  tVj-viajJl  Isf^i  JO  ^  A»1  J-P  :  Jls 

JLs»-f  L»  Alllj  I(Jl5  015"  ^jll  aJL>- 

aHI  J _yj  015"  tvillS  cf"  d-ljA»-Lx  i<ua  dJJdj  jj^-l  jA 

Jn  01p  ^X~lll  yif  ^  Jlji  ^  aIIp  <&1 

aJSI  J tA*3  UI_J  C aLJ  0>I5  oAiP  y-w  AjIj  CAiP  Ali!  J 

J>  JL^aj  j*Jl5  Ji-j  ISI*  t<u3  if&j 

ULpI  LJi  cAjs.1^5  jJU<j  AjIp  aNI  aWI  j  ^*L2* 

517  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


[5741  —  Al  Mustadrak 


<1)1  o aJ^  (_5^’  awI  J y*j  <J^  ‘J5^'  Cr*  '^j*-*  ^ 

j^lb  jir^Ji  j^j  tjCp  {f  ^  J&  of^ida  Jjil  ll5"  oT^all  'yJ 

JUa  tAk^j  Jk  :aJ  J_^j  Ajs'  uj**j 

0)Jb>r ja  aJI  cjjA*3  :Jla  cAJ^io^i  aJI  OjAp^I  a\jIj  ic-i^a 

.a5|  Nl  JaS  ^1  aiajII*  1>  Aiily  co ^!lla  ^  Jn  ^ 


2893/22.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Mu’awiyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
A’masy,  dari  Ibrahim,  dari  Alqamah,  dia  berkata:  Seorang  lelaki 
mendatangi  Umar  ketika  dia  sedang  berada  di  Arafah,  dan  laki-laki  itu 
berkata,  “Wahai  Amirul  Mukminin,  aku  datang  dari  Kufah  dan 
meninggalkan  seseorang  yang  membacakan  (mengajarkan)  Al  Qur'an 
berdasarkan  hapalannya.”  Mendengar  itu,  Umar  marah  dan  benar- 
benar  emosi.  Umar  berkata,  “Celaka  engkau,  siapakah  orang  yang 
engkau  maksud?”  Laki-laki  itu  menjawab,  “Abdullah  bin  Mas’ud.” 
Setelah  itu,  amarahnya  pun  reda,  wajahnya  kembali  berseri,  dan 
sikapnya  kembali  seperti  semula. 


Umar  kemudian  berkata,  “Celaka  dirimu!  Demi  Allah,  aku 
tidak  mengetahui  ada  seorang  muslim  pun  pada  saat  ini  yang  lebih 
berhak  mengajarkan  Al  Qur'an  itu  selain  dari  Abdullah  bin  Mas’ud. 
Aku  akan  beritahukan  kepadamu  alasannya.  Dahulu,  Rasulullah  H 
biasa  begadang  di  rumah  Abu  Bakar  untuk  menyelesaikan 
permasalahan  kaum  muslim.  Pada  suatu  malam,  beliau  begadang  di 
rumah  Abu  Bakar  dan  aku  ikut  bersama  mereka.  Kemudian  Rasulullah 
0  keluar  dan  kami  pun  ikut  keluar  dan  beijalan  bersamanya.  Kami 
mendapati  seorang  lelaki  sedang  shalat  di  masjid,  maka  Rasulullah  H 
mendengarkan  bacaan  laki-laki  itu.  Belum  sempat  kami  mengetahui 
siapakah  laki-laki  itu,  Rasulullah  f§  lebih  dahulu  bersabda, 


Al  Mustadrak  —  |  575  | 


"Barangsiapa  ingin  membaca  Al  Qur'an  sebagaimana  ketika  dia 
diturunkan,  maka  hendaknya  dia  membacanya  ' seperti  bacaan  Ibnu 
Ummi  Abd  (maksudnya  Abdullah  bin  Mas’ud).”  Laki-laki  itu  lalu 
duduk  dan  berdoa.  Rasulullah  #  pun  berkata  (dari  kejauhan), 
“Mintalah!  niscaya  permintaanmu  itu  akan  dikabulkan.  ” 

Umar  berkata,  “Demi  Allah,  besok  pagi  aku  benar-benar  akan 
mendatangi  laki-laki  itu  untuk  menyampaikan  kabar  gembira  tersebut 
kepadanya.  Akan  tetapi,  aku  dapati  Abu  Bakar  telah  mendahuluiku; 
dia  telah  menyampaikan  kabar  gembira  itu  kepada  laki-laki  tersebut. 
Demi  Allah,  setiap  kali  aku  berupaya  mendahului  Abu  Bakar  dalam 
melakukan  sebuah  kebaikan,  dia  pasti  sudah  lebih  dahulu 
melakukannya.”5 1 8 

cib-  cAiJdu  WJi  fST  y  &  J  -yWyau 

jP-  Jp  tOCil»  JJ  4-^* 

J  y*  j  Cr*  1 ^  J**  D*"  O* 

^1  3f.l^S  tjjjf  'CS  LaP  01 

2894/23.  Abu  Bakar  bin  Adam  Al  Hafizh  di  Kufah 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Hadhrami 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Qasim  bin  Bisyr  bin  Ma’ruf 
menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin  Al  Miqdam  Al  Khats’ami 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
A’masy,  dari  Ibrahim,  dari  Alqamah,  dari  Umar  dari  Rasulullah 

518  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  576  1  —  Al  Mustadrak 


H,  beliau  bersabda,  “Barangsiapa  ingin  membaca  Al  Qur'an 
sebagaimana  ketika  dia  diturunkan,  maka  hendaklah  dia  membacanya 
seperti  bacaan  Ibnu  UmmiAbd  (Abdullah  bin  Mas’ud).  ” 

Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Alqamah  dari  Umar  (di  atas) 
sanadnya  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  mereka 
berdua  tidak  meriwayatkan  hadits  tersebut. 

Menurutku,  keduanya  sengaja  tidak  meriwayatkan  hadits 
tersebut  karena  menurut  mereka  Alqamah  bin  Qais  tidak 
meriwayatkan  hadits  dari  Umar  dengan  pendengarannya  secara 
langsung.519 

Hadits  ini  memiliki  syahid  yang  menjelaskan  hadits  yang 
diriwayatkan  oleh  Ammar  bin  Yasir. 

C^y-jUlt  iji  Al  ol i  ~ Yt/YA^0 

JUP  y,yA\  \2fe~ 

o*  ‘J?  ij  J>.  J** 

'j*  J*  o3-  J ^  O3-  5^*^*  O3-  ^  O* 

\  S/  ,  S,  \  '  ^  'x  \  '  • 

4JII  -Ujw  j*  AJip  aWI  LS^9  ^  U  J-- J  01  t <Ull  J  (jj 

llS”  dT^aJI  lyy  of  0^-»  [y  : JUi  li j>~  f yo  'y>j  iyw  ^ 

jll  os-l^S  JLp  ofydi»  Jjlf 

2895/24.  Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Ja’far  Al  Farisi 
mengabarkan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Sufyan  Al  Farisi  menceritakan 
kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Abdullah  Al  Uwaisi  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ja’far  bin  Abu  Katsir  menceritakan 

Sl9  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  ["5771 


kepada  kami  dari  Ismail  bin  Shakhr  Al  Aili,  dari  Abu  Ubaidah  bin 
Muhammad  bin  Ammar  bin  Yasir,  dari  ayahnya,  dari  Ammar  bin 
Yasir  Suatu  ketika  Rasulullah  #  beijalan  melintasi  Abdullah  bin 
Mas’ud  yang  sedang  membaca  (Al  Qur'an)  huruf  per  huruf 
(maksudnya  secara  tartil).  Beliau  pun  bersabda,  " Barangsiapa  ingin 
membaca  Al  Qur'an  sebagaimana  dia  diturunkan,  maka  hendaknya 
dia  membacanya  dengan  qira  'at  Ibnu  Mas  ’ud.  ”520 

^  a»!  Xs-  \2jj~  cilL»  ^  ^ 

(J*  cs7'  o3.  ‘orAf  ^  °cf-  ‘cri*  o3-  s**' 

01  <5)1  <— j-»f  A>j  4(i^a7  iil jf  Y^  cdJL»l  d\s\£>  :JUs  Ulj 

oJsTj  (^?  cjjytd  :Jl5  cjj~*  J5"  c5>«j 

ijj'j  (*■£  ‘a*4^  (*5j 

.  (wA»,va-«.ll  l-XA  J j2j  <Vt>dj>-j  CpYjU^i 

Uv2j  aJ^p  <5)1  (_sC»  <5)1  J  y*  j  Y  <5)1  j  :  JlS 

•f-^i  4*^  ^  A))' J  19  j  y*  ui&r'J 

2896/25.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Mutsanna  bin  Mu’adz 


520  Dalam  At-Talkhish  tidak  disebutkan  komentar  apa  pun  tentang  riwayat  ini. 

Saya  katakan  bahwa  Abdul  Aziz  bin  Abdullah  Al  Ausi  adalah  guru  Al  Bukhari. 
Adz-Dzahabi  berkata,  “Dia  perawi  tsiqah  yang  memiliki  kedudukan  tinggi.” 
Adz-Dzahabi  lalu  berkata,  “Aku  juga  meriwayatkannya  dalam  Al  Mughni.” 

Akan  tetapi.  Abu  Daud  mengatakan  bahwa  dia  perawi  dha'if. 

Aku  dapati  dalam  kitab  tentang  pertanyaan-pertanyaan  Abu  Ubaid  Al  Ajurri 
kepada  Abu  Daud,  disebutkan  bahwa  Abdullah  Aziz  Al  Ausi  perawi  dha'if.  Lih. 
Al  Mizan  (2/630). 


1  578  1  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Ubay  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Auf  menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Qais 
menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Maisarah  Amr  bin  Syurahbil,  dia 
berkata:  Seorang  laki-laki  mendatangiku  ketika  aku  sedang  shalat,  dan 
laki-laki  itu  berkata,  “Semoga  ibumu  kehilangan  dirimu.  Mengapa 
engkau  masih  shalat,  sementara  kitabullah  akan  dirobek-robek 
(dirusak)!” 

Abu  Maisarah  berkata:  Aku  pun  mengakhiri  shalatku,  dan 
ketika  itu  aku  tengah  duduk.  Aku  masuk  ke  dalam  rumah  dan  aku 
tidak  menyempatkan  diri  untuk  duduk,  aku  melompat  dan  aku  tidak 
duduk.  Ternyata  di  dalam  rumah  itu  aku  mendapati  Al  Asy’ari, 
Hudzaifah  dan  Ibnu  Mas’ud,  sementara  keduanya  (Hudzaifah  dan 
Ibnu  Mas'ud)  sedang  berbicara.  Hudzaifah  berkata  kepada  Ibnu 
Mas’ud,  "Berikanlah  mushaf  ini  kepada  mereka!"  Ibnu  Mas’ud 
berkata,  "Demi  Allah,  aku  tidak  akan  memberikan  mushaf  ini  kepada 
mereka.  Bagaimana  mungkin  aku  akan  menyerahkannya,  padahal 
Rasulullah  f§  telah  membacakan  (mengajarkan)  kepadaku  sebanyak 
tujuh  puluh  sekian  surah  kepadaku?  Demi  Allah!  Aku  tidak  akan 
menyerahkannya  kepada  mereka." 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.521 


J  cL J  jlSJi  'J  -rn/TA^v 

^>\  °^p  tO tOip  ijj  i<jj\ 

o! 'j  ji il  :i!p  4«i  o*  ^  ^  ^  :  ui 


521  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  579  1 


jS  OjL>  *AjjJ  o aWI  c^'3  ^  J  J-" J  <_$?  0? 

OL^vijl  i^jiL 

2897/26.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Hatim  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami, 
Qubaishah  bin  Uqbah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Hamzah  bin  Malik, 
dia  berkata:  Abdullah  bin  Mas’ud  berkata,  “Aku  membaca  tujuh  puluh 
surah  secara  langsung  dari  mulut  Rasulullah  Ketika  itu,  rambut 
Zaid  bin  Tsabit  masih  dikepang  dan  dia  masih  bermain  bersama  anak- 
anak  kecil.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  way  atkanny  a. 522 

Redaksi  tambahan  pada  hadits  ini  juga  disebutkan  di  dalam 
syahid  yang  diriwayatkan  dari  Abdullah,  sebagai  berikut: 


^  \S Jt^-\  -yv/ya^a 

^ y  ajj!  d— : JlS  c(_$wLvai^/I 


.c-jU  ^  A>j  fL~i  J-5  Cftyr* 


2898/27.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Hanzhali 
di  Baghdad  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Qilabah  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Hammad  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Awanah  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Salim  bin  Abu  Sa’id 


522  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


[~580~|  —  Al  Mustadrak 


Al  Asadi  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Abdullah  bin  Mas’ud  berkata,  “Rasulullah  #  membacakan  tujuh 
puluh  surah  kepadaku  dan  aku  benar-benar  menghapalnya  sebelum 
Zaid  bin  Tsabit  memeluk  agama  Islam.”523 

iJU-Jl  ^  —  YA/YA^ 

:J15  iilp  ^  Ajp  CH 

jliJJ  J  :UL2i  <&■  *»'  ^s&s»  ^  ^ 

:Juj  Jjft  aiU  &  Ji 

L4-.  '&  b\  'O?  H  £  [$J*  J  4»!  I^e  lSi^  'O? 

tojj^Ji  _^-T  J\  ^  O'1  u^v^i  >-4^  <4 

•  4Jlp  kJ^  (J J** J  Lul^ 

£&  lif/  ^  U*  '^j 

^pljjSn  USp  lifyj  :  jg  *y.  J 15  .liSCi  Jf  ^ 

.USs#> 

^Jl  Jjf  j)  Qp  :ps£.Lrfi 

.ti£* 


523  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  581  I 


(_5^i  _pj  ^y,  Jj-*^  (J^9 

_  .  I ~iSsJt>  Oj ^**Jl  j 2*- 1 

(J_jl  ^jA  ilL«^«J!  ^  VjlJL p-  Ltof } j  '.p£'\^x]\  J 15 

. IJ^La  U jst-\  ^Jl  oJTJ\ 
.& jf\  ojj— Ji  Jjf  ^  j*^L>Jl  U-Ip  lifyij 

2899/28.  Abu  Amr  Usman  bin  Ahmad  bin  As-Sammak 
menceritakan  hadits  ini  kepada  kami  dengan  cara  imla  di  masjidnya 
yang  terletak  di  Baghdad,  Ibrahim  bin  Haitsam  Al  Baladi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Katsir  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Salamah  menceritakan  kepadaku,  Abdullah  bin 
Salam  <&  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Pada  suatu  ketika 
kami  — para  sahabat  Rasulullah  0 —  sedang  duduk-duduk.  Kami 
berkata,  "Seandainya  kita  mengetahui  amalan  yang  paling  dicintai 
Allah,  niscaya  kita  akan  mengamalkannya."  Allah  lalu  menurunkan 
firman-Nya,  "Telah  bertasbih  kepada  Allah  apa  saja  yang  ada  di 
langit  dan  apa  saja  yang  ada  di  bumi;  dan  Dialah  Yang  Maha 
Perkasa  lagi  Maha  Bijaksana.  Wahai  orang-orang  yang  beriman, 
kenapakah  kamu  mengatakan .  sesuatu  yang  tidak  kamu  kerjakan? 
Amat  besar  kebencian  di  sisi  Allah  bahwa  kamu  mengatakan  apa-apa 
yang  tidak  kamu  kerjakan.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang  yang 
berperang  di  jalan-Nya  dalam  barisan  yang  teratur  seakan-akan 
mereka  seperti  suatu  bangunan  yang  tersusun  kokoh. "  (Qs.  Ash-Shaff 

[61]:  4). 

Allah  menurunkan  surah  ini  hingga  akhir  ayatnya,  dan 
Rasulullah  #  membacakannya  kepada  kami. 


1  582  |  —  Al  Mustadrak 


Muhammad  bin  Katsir  menambahkan  redaksi  berikut  di 
dalam  haditsnya,  “Yahya  bin  Abu  Katsir  membacakannya  kepada 
kami  dengan  redaksi  seperti  itu  ” 

Muhammad  bin  Katsir  berkata,  “Al  Auza’i  juga  membacakan 
surah  ini  kepada  kami  dengan  redaksi  tersebut.” 

Ibrahim  berkata,  “Muhammad  bin  Katsir  juga  membacakan 
surah  ini  hingga  akhir  ayatnya  dengan  redaksi  seperti  itu.” 

Abu  Amr  bin  As-Samak  berkata,  “Ibrahim  bin  Al  Haitsam 
membacakan  surah  ini  hingga  akhir  ayatnya  dengan  redaksi  tersebut.” 

Al  Hakim  berkata,  “Abu  Amr  bin  As-Sammak  membacakan 
surah  ini  dari  awal  hingga  akhir  ayatnya  dengan  redaksi  seperti  itu.” 

Al  Hakim  berkata,  "Abu  Amr  membacakan  surah  ini  kepada 
kami  dari  awal  hingga  akhir  ayatnya  seperti  ini." 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya.524 

£  'j}  ji  jjf  — Y^/y^«  • 

y  c/-  (ji  *  oilip  \1}S?~ 

(jUc^.1  jj  :1  jllS  b>\J  ^»1  jj  c-> jUJlj 

Xp  01  c jt  \>ji  is-’ji'  ct 

bS'  :  JlS  <5)1  ^ ij  ^  c ji  j*p~J\ 


524  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.  Surat  ini  dibacakan  secara  berantai  ( musalsal )  hingga  kepada  Al 
Hakim.” 


Al  Mustadrak  —  |  583  I 


2900/29.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad- 
Darimi,  Bisyr  bin  Musa  Al  Asadi  dan  Al  Harits  bin  Abi  Usamah  At- 
Tamimi  menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Yahya  bin  Ishaq 
As-Sailahini  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Abu  Habib  menceritakan 
kepadaku  bahwa  Abdurrahman  bin  Syimasah  menceritakan  dari  Zaid 
bin  Tsabit,  dia  berkata:  Kami  sedang  berada  di  sekeliling  Rasulullah 
H  untuk  mencatat  Al  Qur'an.  Ketika  itu  beliau  bersabda, 
“Keberuntungan  bagi  penduduk  Syam.  ”  Beliau  lalu  ditanya, 
“Mengapa  demikian?”  Rasulullah  %  menjawab,  “Karena  para 
malaikat  pembawa  rahmat  membentangkan  sayap-sayapnya  bagi 
penduduk  Syam.” 

Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Hazim  dari  Yahya  bin 
Ayyub.525 


jj  <0)1  Xs-  J) l  o\2>Js>-  —y  •  I Y  ^  ^ 

ij) jSf  JJ  <0)1  JLP  j)  j)  1 


^  o* 


J  c).  o* 


l £  t<u p  <0)1  j>  Jjj  j&  jj  j^>- J>\ 

Jli  SI  ja  0 s_J iijj  <d)l  J 


525  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


:Jlii  ^ 

^  g  - 1  C.  L^I?xi?rf  A^J^k*  OY 

2901/30.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Wahb  bin  Jarir  menceritakan  kepada 
kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  aku  mendengar  Yahya  bin 
Ayyub  menceritakan  dari  Yazid  bin  Abu  Habib,  dari  Abdurrahman 
bin  Syimasah,  dari  Zaid  bin  Tsabit,  dia  berkata:  Suatu  ketika  kami 
bersama  Rasulullah  untuk  menulis  (mengumpulkan)  Al  Qur  an 
pada  lembaran,  dan  di  sela-sela  itu  beliau  bersabda,  “j Keberuntungan 
bagi  penduduk  Syam Kami  pun  bertanya,  “Atas  apa  mereka 
mendapatkan  keberuntungan?”  Beliau  menjawab,  “Karena  malaikat 
pembawa  rahmat  membentangkan  sayap-sayapnya  bagi  penduduk 
Syam.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
keduanya  tidak  meriwayatkan  hadits  tersebut. 

Dalam  hadits  ini  terdapat  penjelasan  yang  gamblang  bahwa 
pengumpulan  ayat-ayat  Al  Qur'an  tidak  berlangsung  dalam  satu 
tahapan  saja.  Ada  sahabat  yang  mengumpulkannya  ketika  Nabi  # 
masih  hidup,  dan  ada  pula  yang  mengumpulkannya  pada  masa  Abu 
Bakar.  Adapun  pengumpulan  yang  ketiga  merupakan  penyusunan 
urutan  surah,  yaitu  pada  masa  Kekhalifahan  Usman  bin  Affan.526 


JUo-l 


A  bf  gjl  AO 


y  -r  > /Y  ^  *  Y 

*****  \2Ss~  v-Jjj!  jjJ 


fji  J*  i jy*  iJS  fji  aH\  Xs-  jj  ijgf  'j» 


’  Lih.  hadits  no.  2900. 


Al  Mustadrak  —  f58Sl 


iJlS  4Jt  4ip  amI  ji  cjL^o 

c_ ,y.  ^1  ^  Lj Jp  c— JLssi  tt_Ja^cj  jJl-j  4-Ip  Al  (s5t^^j 

oii  cJjj  l5i^  cJLii  ci>#.l y,  ojj~»  (J£»j  <JLp  Al  ^^tvs»  lyii 

.  (jL-jwL>Jl  :  JlS  c^cad^^  :  JlS  ?<>j^~Jl 


2902/31.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Baghdadi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ayyub  Al  Allaf  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Abu  Maryam  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ja’far  bin  Abu  Katsir  memberitakan  (kepada  kami), 
Syarik  bin  Abdullah  bin  Abu  Namir  menceritakan  kepada  kami  dari 
Atha  bin  Yasar,  dari  Abu  Dzarr,  dia  berkata:  Aku  masuk  ke  dalam 
masjid  pada  hari  Jum’at,  dan  ketika  itu  Rasulullah  H  sedang 
berkhutbah.  Aku  lalu  duduk  di  dekat  Ubay  bin  Ka’ab.  Nabi  # 
membaca  surah  Baraa'ah  (At-Taubah).  Aku  bertanya  kepada  Ubay, 
“Kapankah  surah  ini  diturunkan?”  Akan  tetapi  Ubay  justru 
memberikan  muka  masam  dan  tidak  menjawab  pertanyaanku  itu. 

Dia  lalu  menyebutkan  kelanjutan  redaksi  hadits  tersebut. 

Demikianlah  redaksi  yang  aku  dapati  dalam  kitab  catatanku, 
dan  aku  mencarinya  dalam  kitab-kitab  musnad,  namun  aku  tidak 
menemukan  hadits  dengan  redaksi  sepanjang  ini. 

Sanad  hadits  ini  shahih. 527 


jf\  if^uf  -rY/wr 

o*  ‘cM'S-’i  W  i  aJ)I  AjaP  AjJIa*  luJL>- 

i  i  '  S  t  vs  \  s  6s  a  ,  S  >  v  S  s  f  0  „  S  o 

<j\  :  JIS  (U^Ip  ajj!  O*'  u*  o*  ‘ ch  p-s?' s\ 


527  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


I  586  |  —  Al  Mustadrak 


J \jL>j  Di  «Y  :Jii  c oJj  ^  yy^jfi 

A^P  Jj ,Ji^  aII»  «^0*^  U^ J*i  ^  (*-^_)  ^  L5^ 

cJl£i  iJZjfje  aIIp  a^^p  14^  ^1  ai*Ji  cjis'  lL  c^yIji 

.y» ^1  os-1^5 

2903/32.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidillah  bin  Musa  menceritakan,  kepada  kami,  Israil 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Ibrahim  bin  Muhajir,  dari  Mujahid, 
dari  Ibnu  Abbas  «&,  dia  berkata,  “Manakah  dari  dua  qira'at  Al  Qur'an 
yang  kalian  anggap  sebagai  qiraat  yang  paling  akhir  (akurat)?” 
Mereka  menjawab,  “ Qira'at  Zaid  (bin  Tsabit).”  Ibnu  Abbas  lalu 
berkata,  “Tidak  demikian.  Sesungguhnya,  Rasulullah  selalu 
memperdengarkan  bacaannya  di  hadapan  Jibril  setiap  tahun.  Adapun 
pada  tahun  ketika  beliau  menemui  ajalnya,  beliau  memperdengarkan 
bacaannya  kepada  Jibril  sebanyak  dua  kali,  dan  qira'at  Ibnu  Mas’ud 
adalah  qira'at  yang  terakhir.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  redaksi  tersebut. 

Hadits  ini  sebenarnya  ingin  mengingatkan  tentang 
(kedudukan  qira'at )  Ibnu  Mas’ud.528 

ccSjUDJl  jz^aj  y  y  ji*s>r  \j j~>-\  —  YT /\  *  1 
:J15  y  y.y^ '  y 

: Jli  ca^p  aJJI  y&j  « y^  <-y~^\  y&  coSlis  ye-  caIL*  y  iCS- 
528  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  f587l 


01  tO>Lstf <lJp  <0)1  4l)l  (1)1  _yi)l 

.ijg^l  'Ws^iJl  ^a  oJa 

2904/33.  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Nushair  Al  Khiladi 
mengabarkan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  Al  Baghawi  di 
Makkah  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Al  Minhal 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Samurah, 
dia  berkata,  “Al  Qur'an  ini  pernah  dibacakan  di  hadapan  Rasulullah 
$§■  berulang  kali,  dan  mereka  (para  sahabat)  berkata,  'Qira'at  kami  ini 
sesuai  dengan  pembacaan  yang  paling  akhir’.” 

Hadits  ini  shahih,  sebagiannya  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
sebagian  lainn  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya.529 

Riwayat  dengan  Sanad  yang  Shahih  tentang  Bacaan  Nabi  # 
yang  Tidak  Diriwayatkan  Oleh  Al  Bukhari  dan  Muslim 


•J y*4  jjj  Ijf 

jjl  ^  Xs-  ^  <0)1  J-p  ^  UjJ0>- 

iji  <0)1  ^  J-pllwj  1  ^  X»jx<i  <0)1  Jl* p 

<ji  ^  t/  ^  (_5^  : Jvi 

^jip  1^5  <dl  c SfiXs^»  ^JS’  \' j  4jl  4<0)1  JLP  <.j$f 


329  Adz-Dzdhabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


I  588  j  —  Al  Mustadrak 


*.y-&  ’J>\  Jlij  y*  J*  'S*  ^  ‘y-1^  i*'  S^'S  ‘yC*  y' 

.jjt-j  «&  ^  ^  j*  y  t* 

2905/34.  Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin 
Ya’qub  berkata:  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakam  bin 
A’yan  Al  Mishri  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdullah 
Muhammad  bin  Idris  Asy-Syafi’i  menceritakan  kepada  kami,  Ismail 
bin  Abdullah  bin  Qusthanthin  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata: 
Aku  memperdengarkan  bacaan  Al  Qur'an  kepada  Syibl,  dan  dia 
(Syibl)  mengabarkan  bahwa  dirinya  memperdengarkan  bacaan  Al 
Qur'an  kepada  Ubaidillah  bin  Katsir,  dan  Abdullah  mengabarkan 
bahwa  dirinya  memperdengarkan  bacaan  Al  Qur'an  kepada  Mujahid, 
dan  Mujahid  mengabarkan  bahwa  dia  memperdengarkan  bacaan  Al 
Qur'an  kepada  Ibnu  Abbas,  dan  Ibnu  Abbas  mengabarkan  bahwa  dia 
memperdengarkan  bacaan  Al  Qur'an  kepada  Ubay  bin  Ka’ab.  Ibnu 
Abbas  berkata,  “Ubay  bin  Ka’ab  memperdengarkan  bacaan  Al  Qur'an 
kepada  Nabi 

Asy-Syafi’i  berkata,  “Aku  juga  memperdengarkan  bacaan  Al 
Qur'an  kepada  Ismail  bin  Qasthanthin,  dan  dia  menyatakan  bahwa 
dirinya  memperdengarkan  bacaan  Al  Qur'an  kepada  Ibnu  Abbas.” 

Asy-Syafi’i  berkata,  "Aku  juga  memperdengarkan  bacaan 
kepada  Ali  Ismail  bin  Qusthantin ,  dia  pernah  berkata,  'Kata  Al  Qur'an 
(oT yh)  tidak  tersusun  dari  huruf  hamzah  dan  tidak  berasal  dari  kata 
qara'tu  (ot f).  Seandainya  kata  oTyJi  ini  berasal  dari  niscaya  dia 
bisa  disebutkan  dalam  bentuk  nakirah  (tanpa  huruf  alif  dan  lam,  yaitu 
uT j).  Akan  tetapi,  kata  Al  Qur'an  itu  adalah  sebuah  nama  tersendiri, 
seperti  halnya  kata  at-taurat  dan  al  injil  (J^O-  Jadi,  kata  cAf 
menggunakan  huruf  hamzah,  sedangkan  kata  oTyJi  tidak  menggunakan 
huruf  hamzah'." 


Al  Mustadrak  —  1  589  1 


o*'  ,y. 

^JiJLs-  Ljjl>-  h£ ^iJl  jjj*J|  *lp  ^y.  Juj>x>»  ^  auI  jlp  UjJL>-  ct£ yuJl 

•£$ _^bJ'  ^ 

CK  Oa-*®“  V*1^1  5>^  i*  gs£ 

«//m  ^  o*  ?y*^  ij)  j*  Ji  o\'JJ~  'j* 

:jui  jj^*j  <&i  ltj^>  <&i  j  y»  j  ^ji  ^y *j^  ^  ^ 

^I^Jj  caul  t-^M  c-«l  cs^9  (J j-- j  .«dO 

*>  .  i  * 

‘f  ^ 


2906/35.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Al  Abbas  bin  Al  Imam  Al 
Muqri  menceritakan  kepadaku,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdul 
Aziz  Al  Baghawi  menceritakan  kepada  kami,  Khalaf  bin  Hisyam  Al 
Muqri  menceritakan  kepada  kami. 


Ali  bin  Hamzah  Al  Kisa'i  menceritakan  kepadaku,  Husain 
bin  Ali  Al  Ju’fi  menceritakan  kepadaku  dari  Humran  bin  A’yan,  dari 
Abu  Al  Aswad  Ad-Diliy,  dari  Abu  Dzarr,  dia  berkata:  Seorang  Arab 
badui  mendatangi  Rasulullah  %  dan  berkata,  “Wahai  nabi'  Allah!” 
Rasulullah  berkata,  "Aku  bukanlah  nabi'  Allah  (&  &),  tetapi  aku 
adalah  nabiyullah  (&  ^).  ” 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  yang  tidak  termasuk  syarat  shahih 
dalam  kitab  ini.530 


530  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Bahkan  hadits  syahid  yang  dimaksud 
adalah  hadits  munkar  dan  tidak  shahih.  An-Nasa'i  mengatakan  bahwa  Humran 
bukanlah  seorang  perawi  yang  tsigah .” 


[5901  —  Al  Mustadrak 


Lj yuu  y.  t'  *\  /  X  ^  •  V 

ll$ >l3l  Oli&  ,jj  J-»^'  Cr!  ^/4*^  \Lj^-  ite_yid\  Jail^Jl 

>131  01  'Jtf  J>  SjlS  ^  of^*  Ol^f  (^Q 

tfl  <>  ^  ^P  iSlUP  ^  ^  V^1  ^  y  f11  ^  ^ 

Slj  ji j  A^P  2ul  J^>  &\  iS^'j  'y^  'l  :<j^  ‘^4^ 

,|>>JoJ  U _jPJc2l  APJj  j1433  llilj  CfrUL^Jl  ‘blj  ^Ip’  Slj  Jn  ^5 

2907/36.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Ya’qub  Al  Hafizh  Al  Muqri  menceritakan  kepadaku.  Abu  Al  Qasim 
Al  Abbas  bin  Al  Fadhl  bin  Syadzan  Al  Muqri  menceritakan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Mihran  Al  Aili  menceritakan  kepada  kami,  Mihran 
bin  Daud  bin  Mihran  Al  Muqri  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah 
bin  Udzainah  Ath-Tha'i  menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin 
Ubaidah,  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar,  dia  berkata,  “Rasulullah  #,  Abu 
Bakar,  Umar,  dan  para  khalifah  yang  lain  tidak  pernah  menyertakan 
akhiran  berupa  huruf  hamzah.  Penambahan  huruf  hamzah  merupakan 
perbuatan  bid’ah  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  setelah  mereka.” 

Aku  mendengar  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy- 
Syaibani  Al  Hafizh  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Zakariyya  Yahya 
bin  Muhammad  bin  Yahya  berkata:  Aku  mendengar  Ahmad  bin 
Hanbal  berkata,  “Aku  tidak  mencatat  hadits  yang  diriwayatkan  oleh 


Abu  Daud  berkata,  “Dia  seorang  rafidhi  (pengikut  Syi’ah)  yang  meriwayatkan 
hadits  dari  Musa  bin  Ubaidah.  Padahal,  Musa  bin  Ubaidah  perawi  lemah  dan 
tidak  memiliki  hapalan  yang  kuat.” 

Abu  Daud  juga  meriwayatkan  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar,  dia  berkata,  “Tidak  ada 
seorang  pun,  baik  Abu  Bakar,  Umar,  maupun  para  khalifah  lainnya,  yang 
menambahkan  akhiran  berupa  huruf  hamzah.  Penyertaan  akhiran  berupa  huruf 
hamzah  merupakan  perbuatan  bid’ah  yang  diada-adakan  oleh  orang-orang 
setelah  mereka.” 


Al  Mustadrak  —  I  591  1 


Musa  bin  Ubaidah  Ar-Rabdzi  dan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh 
Abdurrahman  bin  Ziyad  Al  Afriqi.”531 


uf  p  j^Ip  $  — TV/y  ^  *  A 

tll  ^  ‘f 

yj  O*  j£j*Jl  (jj  *^-*-s>*^*  Uj^  caJJI  «X»P  yj 

c}-  &  'v*  ‘A  <y-  o*  9^'  jf 

Sjsl^  oT^I  Jjlf  :  JlS  JUl<j  aIIp  «ojI  'JL?  y*  c<up  <&l 

^  lii  aL-ilj  i <5^«^  «J  J  tj^^ysallj  rijAij  t c ^akJl 

.0*0531 


2908/37.  Abu  Ali  Al  Hasan  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Husain  bin  Mukram  memberitakan 
(kepada  kami),  Nashr  bin  Ali  Al  Jahdhami  menceritakan  kepada  kami, 
Bakkar  bin  Abdullah  memberitakan  (kepada  kami),  Muhammad  bin 
Abdul  Aziz  bin  Umar  bin  Abdurrahman  bin  Auf  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Az-Zinad  menceritakan  kepadaku  dari  Kharijah  bin  Zaid, 
dari  Zaid  bin  Tsabit,  dari  Nabi  #|,  beliau  bersabda,  “Al  Qur'an 
diturunkan  dengan  penuh  keagungan  (Allah  berfirman):  'Berbentuk 
burung'.  (Qs.  Aali  'Imraan  [ 3] :  49)  'Untuk  menolak  alasan-alasan 
atau  memberi  peringatan'.  (Qs.  Al  Mursalaat  [77]:  6).  'Dengan  kedua 
(puncak)  gunung  itu'.  (Qs.  Al  Kahfi  [18]:  96).  'Ingatlah,  menciptakan 
dan  memerintah  hanyalah  hak  Allah.  Maha  Suci  Allah,  Tuhan  semesta 
alam'.  (Qs.  Al  A'raaf  [7]:  97)  Juga  ayat-ayat  lainnya  yang  serupa 
dengan  ini  di  dalqm  Al  Qur  'an.  ” 


531  Lih.  hadits  no.  2906. 


I  592  1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  Kadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.532 


'j  ju l. ^  j  is^f  -r a/y  ^ 

ijj  Jl-p  LjA>-  xp  ^  VLJj*-  :^U 

<5jI  jLP  °^P  CpTp r  ^  dUD'  Jl!p  ^»^/1  J-*!»  JJ 

DIS^  :cJli  a-Ip  aSjI  (^tJl  g-jj  a*A**  c^Lt» 

0?  &  , _ ZsJ^  ^A  aJp  alll  alll  J 

•<(0v-^'  0  >-^cK^'0 

2909/38.  Al  Husain  bin  Ayyub  dan  Muhammad  bin  Al  Hasan 
mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ali  bin  Abdul  Aziz 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ubaid  Al  Qasim  bin  Sallam 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  Al  Umawi  menceritakan 
kepadaku,  Abdul  Malik  bin  Juraij  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abdullah  bin  Abu  Mulaikah,  dari  Ummu  Salamah  (istri  Nabi  #),  dia 
(Ummu  Salamah)  berkata,  “Dahulu  Rasulullah  H  memberikan  jeda 
antara  tiap  ayat  ketika  sedang  membaca  Al  Qur'an  (seperti  berikut): 
Dengan  menyebut  nama  Allah  Yang  Maha  Pemurah  lagi  Maha 
Penyayang.  Segala  puji  bagi  Allah,  Tuhan  semesta  alam.  Maha 
Pemurah  lagi  Maha  Penyayang.  Yang  menguasai  di  Hari 
Pembalasan.  ”  (Qs.  Al  Faatihah  [1]:  1-4).533 


532  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Tidak,  demi  Allah!  Para  ulama  hadits 
sepakat  dalam  konteks  ijma  ’  bahwa  Al  Aufi  perawi  dha’if.  Bakkar  juga  bukan 
perawi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  acuan.  Oleh  karena  itu,  hadits  ini  munkar 

533  Lih.  hadits  no.  2910. 


Al  Mustadrak  —  1  593  I 


jjfj  c4_JLaJl  -lJjJI  Uj-L>-  —  ya/ y  *\  v  * 

ilJ&  iSa*-  cOCl-  ^  <.tsj>^  l/,jaIp 

O*'  u*  ^s*-*  O*  C5^  u-^i  O*  CS- 

o(  <4^-  <&'  I^j  r'  o*  ^  o*  ipS*- 

.  *  {.  ^  :5jI  4jI  <tfs.l^5  ^iai  015””  ^Jip'  Ail'  ls^3 

:<sCL  ^ji  jii  i_iij  ^  y  ^*»y'  ^  ^  ^ 

.y  ^4' y  &5j*  P  °^^"j 


2910/3.  Abu  Al  Walid  Al  Faqih,  Abu  Bakr  bin  Quraisy,  dan 
Abu  Amr  bin  Abdus  Al  Muqri  menceritakan  kepada  kami,  mereka 
berkata:  Al  Hasan  bin  Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Hujr 
bin  Iyas  As-Sa’di  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  Al 
Qurasyi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Abdullah  bin 
Abu  Mulaikah,  dari  Ummu  Salamah  <#,,  dia  berkata,  “Sesungguhnya 
Nabi  #  memberikan  jeda  (memenggal  bacaannya)  antara  setiap  ayat 
ketika  beliau  membaca  Al  Qur'an.  Beliau  membaca:  Alhamdulillahi 
rabbil  'adlamiin.  Lalu  berhenti.  Lalu  membaca  lagi,  'Ar-rahmaanir- 
rahiim'.  lalu  berhenti.” 


Abu  Mulaikah  berkata,  “Ketika  itu  Ummu  Salamah  membaca 
ayat  ini  dengan  'Maliki  yaumiddiin'  (yaitu  tanpa  memanjangkan 
bacaan  huruf  mim  pada  kata  'maliki').” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya. 


I  594  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  memiliki  syahid  yang  diriwayatkan  dengan  sanad 
shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  dari  Abu  Hurairah,  sebagai 
berikut:534 

{js' j  tA-iall  ^  jj! 

ti_J Ip  <J^  tJ-Ull 

tj^os  ^  4t^ia?-^l  j-plll-l  J)  (_s^t! 

Al  J&»  yjl  of  a!p  Al  ^  *>p  tpll^  0^  ‘tT^* 

.(jjjll  OiL»  )  :fyj  Oli"  j*-L- j  &*■ 

291 1/40.  Abu  Bakar  bin  Ishak  Al  Faqih  dan  Ali  bin  Hamsyad 
Al  Adi  mengabarkan  (hadits  syahid  yang  dimaksud)  kepada  kami 
[dalam  hal  ini.  Abu  Bakar  menggunakan  redaksi  “memberitakan”, 
sedangkan  Ali  menggunakan  redaksi  “menceritakan”],  Muhammad 
bin  Ghalib  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ismail  Al  Wasithi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Fudhail  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Shalih,  dari  Abu  Hurairah, 
bahwa  Nabi  §§■  membaca  ayat  tersebut  dengan  redaksi  ’maliki 
yaumiddiiri  (tanpa  memanjangkan  bacaan  huruf  mim  pada  kata 
dJLL.)”535 


534  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 

535  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Adz-Dzahabi  mengatakan  bahwa  Muhammad  bin  Fudhail  bin 
Ghazawan  berasal  dari  Kufah,  dan  dia  adalah  perawi  yang  shaduq  masyhur.  Dia 
mempelajari  Al  Qur'an  dari  Hamzah.  Ibnu  Ma’in  juga  menilai  dirinya  sebagai 
perawi  yang  tsiqah. 

Ahmad  berkata,  “Dia  hasanul  hadits,  namun  dia  seorang  syi’ah.” 

Abu  Daud  berkata,  “Dia  seorang  pengikut  syi’ah  yang  setia.” 

Ibnu  Sa’ad  berkata,  “Sebagian  ulama  hadits  tidak  menjadikan  hadits  yang 
diriwayatkannya  sebagai  acuan.” 


Al  Mustadrak  —  I  595  | 


Ji  j>s;  —  i  1  /  T  *\  1  T 


( t  (1)UJL.  ^_jPl  jjl  U_>  J_>-  4^3*JLJl  ./*a\\  J-P  UjA^- 

^  1 4*^  {j*  tOU^-lg  IaJa?- 

UjpI^  :l y  jJl^j  aJLp  auI  awl  j  c*up  amI  ^ysj 


.^UoiL  {.vJlL^Ji  J?! 


2912/41.  Bakr  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Ash-Shairafi  di 
Marwa  mengabarkan  kepada  kami,  Abdushshamad  bin  Al  Fadhl  Al 
Balkhi  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Sulaiman  Al  Katib 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Thahman  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Ala  bin  Abdurrahman,  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Hurairah  iffe,  bahwa  Rasulullah  H  membaca  ayat  "Ihdinassiraathal- 
mustaqiim"  (Qs.  Al  Faatihah  [1]:  6)  dengan  huruf  shad. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.536 


Al  J-p  Jj\ j  cAjilil  ^  y\  — 1Y/Y^\r 

^ jj  J-pL«^»>|  :l ^Jli  ijjbdi  ^  c*-tpl^)l  jLL^aJl 

c y\j  i<-j j?~  ^  OUjL  [2j&- 

t^rP  i&Js-zJ  b(  I C-**^-.*  :JlS  ^  ^P 


An-Nasa'i  berkata,  “Riwayatnya  dapat  diterima  (la  ba'sa  bihi ).”  Lih.  Al  Mizan 
(4/10). 

536  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Bahkan  hadits  tersebut  tidak  shahih. 
Ibrahim  bin  Sulaiman  adalah  perawi  yang  masih  dipermasalahkan.” 


|  596  |  —  Al  Mustadrak 


Oif-  ’J*  ‘Ji'j  t y.  <*-&* 

.Aj y#  l #  ijauos^i  o*T  :Jl5  'Ji\c5j\  %'j-is*  .—.>>£»» S^Jj?  * 
a£a  Jif  ^  Oli  <.f.\J>\  {J*}  :(^9^ 

•{(*-$i*  'J*} 

2913/42.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih,  Abu  Abdullah  Ash- 
Shaffar  Az-Zahid,  dan  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  mengabarkan  kepada 
kami,  mereka  berkata:  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Sulaiman  bin  Harb  dan  Abu  Al  Walid  menceritakan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Salamah  bin  Kuhail,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Hajar  Abu  Al  Anbas 
meriwayatkan  dari  Alqamah  bin  Wa'il,  dari  ayahnya,  bahwa  dia 
pernah  shalat  bersama  Nabi  j&,  dan  ketika  beliau  membaca,  "Ghairil 
maghdhubi  'alahim  waladhdhaalliin."  (Qs.  Al  Fatihaah  [1]:  7)  beliau 
mengucapkan  "aammiin"  dengan  merendahkan  suaranya. 

Al  Qadhi  berkata,  “Huruf  r  a  pada  'ghairi'  yang  dibaca 
dengan  harakat  kasrah,  sesungguhnya  penduduk  Makkah  membaca 
ayat  ini  dengan  (mem-fathah-kan  huruf  ra\  'ghairal  maghdhubi 
'alahim  waladhdhaalliin 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namim 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.537 


<Jull 


'J  j-pC-i  J?  J  jjjA  -irh<\ u 

Uj <£>-  yiJl  Cf-  '^*S*ZJ* 


537  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  597  1 


<y-  o*  ‘J?  <y-  ‘J*  ‘p J* 

^ill  C-M  : Jli  cji£cL)l  Oilj  0^9  ^  JaJiJ  ol  °^P  to ^-V»  JJ 

I j*j  AliJlp  UiliUl»  (.oSskj  jJli  UI  p-U-j  4-^  ^ 

£jl2^>  (*-U"J  LS^3  (bs^  f-l^-  ^1  ti—k  (*-U  ijlij 

f.Ur  i|  oJJU^"”  J  J 15  tj*-*j  i VjJLS  L*jc»jJs>I  iJlS  cLa^sjj 

?CU>Jfcjjf  Ij»_Ljx^j  aJIp  <oM  +p  aMI  (J y*j  (JLS5  caU'c**  oJj  ^jipj  ^pl ^il 

t^lp  J—3I  j*-j  oLi  LgJl^»  ^ol  I<jl5  *<Jl5  ?liU  :<JlS  C|»-*j  "(JU 
01  v-^0  Y  aJI*  $  tdiWl  ^  lil>*ji  L*Jl  UI  (y~~s*J  Sl  :Jl5i 
J j^>j  <Jl5  ^1  <JU  co&  I^jI^  1515 

.iy~~>u  Sf  J*ij  S/  4-^  L5^ 

2914/43.  Abu  Bakar  bin  Ismail  bin  Muhammad  Al  Faqih  di 
Riyy  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Al  Faraj  Al  Azraq 
menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami. 

Ibnu  Juraij  mengabarkan  kepadaku  dari  Ismail  bin  Katsir, 
dari  Ashim  bin  Laqith  bin  Shabirah  (utusan  bani  Al  Muntafiq),  dia 
berkata:  Aku  dan  seorang  sahabatku  pernah  mendatangi  rumah  Nabi 
§§,  tetapi  kami  tidak  berjumpa  dengan  beliau.  Sementara  itu,  Aisyah 
menyuguhkan  kurma  dan  ashidah  (semcam  bubur  yang  berisi  remah- 
remah  roti).  Belum  lama  berselang,  Nabi  #  datang  beijalan  dengan 
langkah  yang  tegas  dan  tubuh  condong  ke  depan.  Beliau  lalu  bertanya, 
“Apakah  kalian  berdua  sudah  makan?"  Kami  menjawab,  “Ya.” 

Ketika  kami  sedang  berbincang-bincang,  lewatlah  seorang 
penggembala  sambil  menggendong  anak  kambing  yang  baru  lahir  di 
tangannya.  Rasulullah  H  pun  bertanya  kepada  penggembala  itu. 


[~598~1  —  Al  Mftistadrak 


“Apakah  induknya  sudah  melahirkan?”  “Ya,”  jawabnya.  Rasul 
bertanya,  “Apa  jenis  anaknyaT  “Anak  domba,”  jawabnya  lagi. 
“Kalau  begitu,  sembelihlah  seekor  kambing  sebagai  gantinya,  ”  Balas 
Rasulullah. 

Rasulullah  fj|  kemudian  mendatangiku  dan  berkata, 
“Janganlah  engkau  menyangka  kami  menyembelih  kambing  itu 
karena  kehadiranmu.  Kami  memiliki  seratus  ekor  kambing  dan  kami 
tidak  ingin  jumlahnya  lebih  dari  itu.  Apabila  si  penggembala  telah 
membawa  seekor  anak  yang  baru  dilahirkan,  maka  kami  akan 
menyembelih  seekor  kambing  lainnya  sebagai  gantinya.  ” 

Ibnu  Juraij  berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Jangan  sekali- 
kali  kalian  menduga. "  Dan  tidak  mengucapkan,  "Janganlah  sekali- 
kali  salah  seorang  (dari  kalian)  menduga. " 

Hadits  dengan  redaksi  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Sufyan  Ats- 
Tsauri  dari  Abu  Hasyim,  dari  Ashim  bin  Laqith,  sebagai  berikut:538 

jjf  ^  JL tt-JlL  ^  i*-**! j>\ 

of  ‘J*  cJa-ip  'cj^  cd)l Ju»  \ZSs- 

Sl  ^  pbj  aIIp  diil 


538  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 
Sementara  itu,  dalam  Al  Mizan  Adz-Dzahabi  berkata,  “Tidak  ada  yang 
meriwayatkan  dari  Ashim  bin  Laqith  bin  Shabrah  selain  Ismail  bin  Katsir  Al 
Makki." 

Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  Dalham  meriwayatkan  dari  bapaknya,  darinya 
(Ashim  bin  Laqith  bin  Shabirah). 

An-Nasa'i  berkata,  “Dia  perawi  tsiqah.” 

Uh.  Al  Mizan  (2/357). 


Al  Mustadrak  —  |  599  I 


2915/44.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abi  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Ahmad  Az-Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hasyim,  dari  Ashim  bin  Laqith, 
dari  ayahnya,  bahwa  Nabi  g|  bersabda,  "Janganlah  sekali-kali  engkau 
menduga!"  Beliau  tidak  berkata,  “Dia  sekali-kali  tidak  menduga” 
(yaitp  dengan  redaksi  orang  ketiga). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.539 

^  ^Ull  ^  (^1p  ^  tyLSrJ\  \jjJp- 

£*  'J*  O*  ‘^11'  c/.  S#  CM 

:Jli  cU-g,*p  <3il  j  ^Up  jjp  (ji- 

S/j)  f-lilb  ^  ^  Y  \y&\j  y  -«-r Ji  y^' 

4ill  J  J** J  (Jl*  (J*tP  Aplii  jjli» 

1^1*  Sfj)  *Gb  <_r^  <jp  <_rA> 

.S-Gu  {  Jjlp  Jli-Jj  'i/j}  Is-Gb  (4pbG> 

2916/45.  Bukair  bin  Muhammad  bin  Sahi  Ash-Shufi 
menceritakan  kepada  kami  di  Makkah,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Syabib 
Al  Ma’mari  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Al  Qasim  bin  Abu 
Bazzah  menceritakan  kepada  kami,  Daud  bin  Syibl  bin  Abbad  Al 
Makki  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abdullah  bin 


539  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


f600~l  —  Al  Mustadrak 


Katsir  Al  Qari,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata,  “Aku 
membacakan  ayat  Al  Qur'an  di  hadapan  Ubay  bin  Ka’ab  sebagai 
berikut:  Wattaquu  yauman  laa  tajzi  nafsun  an  nafsin  syaiaa  (Al 
Baqarah  ayat  48),  (yaitu  dengan  huruf  ta'  pada  kata  jf).  Juga  ayat: 
wa  laa  tuqbalu  minha  syafa'atun  walaa  yu'khadzu  minha  'adlun.  (Al 
Baqarah  ayat  48)  (juga  dengan  huruf  ta '  pada  kata  J*»).” 

Ubay  lalu  berkata,  “Rasulullah  #  membacakan  ayat  itu 
kepadaku  seperti  berikut:  Laa  tajzi  nafsun  an  nafsin  syaiaa.  Dengan 
huruf  ta'  (pada  kata  J^J),  dan  walaa  yu'khadzu  minha  'adlun'.  dengan 
huruf  ya '  (pada  kata  J)." 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.540 

(AjiiJl  jif  \sjSp-  —  1  'l/  •  Y  ^  W 

o3-  (*^*^  cj-plll-l  ^  ,Js-  j» 

A  ^  y  ex  ;  o  '  „o  o  *  s  °  *  S  o  X  ^  • 

aSj!  ^js>j  {j*  toSlS  J*  tdUUl 

J  •///'/«'/  -  ^  ^  A  \  *  ,  ,  ,  ^  '  ' 

a*j  J5j  ^  4lll  J  y*  J  1^  'Jli 

1^5-Sf  ^  \&y4>  c  ijt 

tM==»  J-ajS  *sl (*^=*rL> 

o"Ql  L4-U*'  (J-*-*-  oli  J^=» 

^ l'^'1  Uj 

ijLSi  aJjJjj  Jj5  oJjlp  «df  l^i ^pj  c^^o.11 


540  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  601  1 


L  : J jjL*  c 4jj  fjj  :<Jls  tj*JLpf  awI  :ljJl® 

2jL»  ^*j  t-i!^  JS"*  :<Jli  ?jbJl  d~*j  »_»>  j  \j  :J15  cjllil  C-*J 

ljsw?jl  lli  c4jb>w»f  As-ljj  jbJl  4*~Jj 

I(Jl5  (^dJl  j*JL*ij  4-J^-  LS^*  ^  <Jj-" J  C£^J  b»-l3  C4^^-Lv!aj 

bdlS""  b»  {ySjLk>-  djljJ  (j~AJ 

^y}'J  J*  O?  Cr*  J  ‘C-^-^3  olj'S^  Ni  Jai  ^ 

I j^IpI  ijls  £->  C)jSskj  c^AJl  ij^^i  ( o*  ^ -T'**  io~^l 
jjjb'i  «j*.  ^  ^i  ^-iSi  ^  l*J^I  C»  ioAj  {j~j 5j  (^ JJl ji 

.^laJl  ^  p^lT 


2917/46.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Hisyam  bin  Ali  As-Sairafi  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin 
Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hakam  bin  Abdul  Malik 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan,  dari  Imran 
bin  Hushain,  dia  berkata,  “Kami  bersama  Rasulullah  #  pada  suatu 
perjalanan,  sementara  itu  sebagian  sahabat  berlainan  dalam  beijalanan 
(ada  yang  cepat  dan  lambat).  Rasulullah  #■  lalu  membacakan  dua  ayat 
berikut  irii  dengan  suara  lantang,  " Hai  manusia,  bertakwalah  kepada 
Tuhanmu.  Sesungguhnya  kegoncangan  Hari  Kiamat  itu  adalah  suatu 
kejadian  yang  sangat  besar  (dahsyat).  (Ingatlah)  pada  hari  (ketika) 
kamu  melihat  kegoncangan  itu,  lalailah  semua  wanita  yang  menyusui 
anaknya  dari  anak  yang  disusuinya  dan  gugurlah  kandungan  segala 
wanita  yang  hamil,  dan  kamu  lihat  manusia  dalam  keadaan  mabuk, 
padahal  sebenarnya  mereka  tidak  mabuk,  akan  tetapi  adzab  Allah  itu 
sangat  kerasnya. "  (Qs.  Al  Hajj  [22]:  1-2). 


|602  1  —  Al  Mustadrak 


Ketika  para  sahabat  mendengar  ayat  ini,  mereka  segera 
memacu  hewan  tunggangannya,  karena  mereka  mengetahui  bahwa 
ada  sesuatu  yang  dikatakan  oleh  Rasulullah  #. 

Rasulullah  lalu  berkata,  “Tahukah  kalian  hari  apakah  itu?” 
Mereka  menjawab,  “Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  mengetahui.” 
Rasulullah  melanjutkan,  “Itu  adalah  hari  ketika  Allah  berseru  kepada 
Adam,  'Wahai  Adam,  kirimlah  orang-orang  yang  akan  dimasukkan  ke 
dalam  neraka'.  Adam  berkata,  'Wahai  Rabbku,  siapa  sajakah  yang 
akan  di  masukkan  ke  dalam  neraka?'  Allah  menjawab,  'Dari  setiap 
seribu  orang,  ada  sembilan  ratus  sembilan  puluh  sembilan  orang 
yang  akan  dimasukkan  ke  dalam  neraka,  dan  satu  orang  yang  akan 
dimasukkan  ke  dalam  surga'.  Para  sahabat  pun  bersedih,  sampai- 
sampai  mereka  tidak  bisa  menunjukkan  senyuman  sedikit  pun. 

Tatkala  Rasulullah  f||  melihat  pembahan  yang  terjadi  pada 
para  sahabatnya,  beliau  bersabda,  “Beramallah  kalian  dan 
bergembiralah!  Demi  Dzat  yang  jiwa  Muhammad  berada  di  dalam 
genggaman-Nya,  sesungguhnya  jumlah  kalian  akan  dihitung 
bersama-sama  dengan  dua  makhluk,  yaitu  Yajuj  dan  Ma’juj,  dan 
tidaklah  keduanya  berada  di  tengah  manusia  melainkan  jumlah 
mereka  akan  menjadi  semakin  banyak  Begitu  pula  orang-orang  yang 
telah  meninggal  dari  keturunan  Adam,  dan  iblis  termasuk  ke  dalam 
bilangan  itu.  ” 

Wajah  para  sahabat  kembali  berseri  setelah  mereka 
mendengar  penjelasan  tersebut. 

Rasulullah  &  kemudian  bersabda,  “Beramallah  kalian  dan 
berbahagialah!  Demi  Dzat  yang  jiwa  Muhammad  berada  di  dalam 
genggaman-Nya,  jumlah  kalian  bila  dibandingkan  dengan  jumlah 
seluruh  umat  manusia,  hanyalah  seperti  (sejenis)  tahi  lalat  di  perut 
unta  atau  tanda  pada  kaki  hewan.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  603  1 


Hadits  Hisyam  Ad-Dustuwa'i  statusnya  shahih,  karena 
sebagian  besar  Imam  kita  pada  masa  lalu  berpendapat  bahwa  Al 
Hasan  telah  mendengar  dari  Imran  bin  Hushain  secara  langsung. 
Adapun  apabila  terdapat  perbedaan  antara  riwayat  Hisyam  dengan 
riwayat  Al  Hakam  bin  Abdul  Malik,  maka  yang  dijadikan  rujukan 
adalah  riwayat  Hisyam.541 

UJjb-  i—jyuu  j)  jJLp-I  Ju*-* 

cci jjh\  j)  y.  ji  j>\ 

{/.  (*4~  O*  ‘0*4»  (14 

o'*  ^3  5^'  ^  o*  ^*3  o'*  jji 

(OO*”” }  ANl  C4*P  aibi 


541  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Hakam  (bin  Abdul  Malik)  adalah 
perawi  yang  lemah  (waah)." 

Apabila  kita  lihat,  Adz-Dzahabi  menyebutkan  hadits  ini  secara  ringkas  sebagai 
berikut:  Al  Hakam  bin  Abdul  Malik  meriwayatkan  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan, 
dari  Imran  bin  Hushain,  bahwa  dia  mendengar  Nabi  fD  membaca  ayat,  "Dan 
kamu  melihat  manusia  dalam  keadaan  mabuk,  padahal  sebenarnya  mereka  tidak 
mabuk."  Kemudian  dia  menyebutkan  sanad  lainnya,  yang  di  dalamnya 
disebutkan  perawi  bernama  Hisyam  Ad-Dastuwa'i  sebagai  pengganti  bagi 
perawi  yang  bernama  Al  Hakam  bin  Abdul  Malik  ini  — riwayat  dengan  sanad 
tersebut  tidak  terdapat  di  dalam  Al  Mustadrak —  dengan  sedikit  perbedaan 
redaksi  sebagai  berikut:  Hisyam  Ad-Dastuwa'i  meriwayatkan  dari  Qatadah,  dari 
Al  Hasan,  dari  Imran,  dia  berkata,  “Kami  pernah  ikut  bersama  Nabi  #  dalam 
sebuah  perjalanan,  dan  beliau  meninggikan  suaranya  seraya  membaca,  'Hai 
manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhanmu;  sesungguhnya  kegoncangan  Hari 
Kiamat  itu  adalah  suatu  kejadian  yang  sangat  besar  (dahsyat)'.  Adapun  redaksi 
selanjutnya  sama  seperti  redaksi  hadits  no.  2917." 

Dia  (Adz-Dzahabi)  lalu  mengomentari  hadits  Hisyam  Ad-Dastuwa'i  ini  dengan 
berkata,  “Hadits  ini  shahih  ” 

Mungkin  saja  ada  redaksi  yang  hilang  dan  yang  tumpang-tindih  pada  kedua 
hadits  tersebut. 


1604  |  —  Al  Mustadrak 


2918/47.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Yusuf  Al  Hisinjani 
menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Khalid  Al  Azraq 
menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Qais  menceritakan  kepada  kami 
dari  Nafi  bin  Abu  Nu’aim  Al  Qari,  Ismail  bin  Abu  Hakim 
menceritakan  kepadaku,  Kharijah  bin  Zaid  bin  Tsabit  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya  (yaitu)  Zaid  bin  Tsabit:  Rasulullah  §§■ 
membaca  ayat  "kaifa  nunnsyizuhaa"  (Al  Baqarah  ayat  259)  dengan 
huruf zai  (pada kata  Ijb-iii). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  karena  mereka  berdua  tidak  menjadikan  riwayat 
Ismail  bin  Qais  bin  Tsabit  sebagai  pegangan.542 


\2>X-  a&l  Xs>  jjf  —  IA 

X?  ^  j*  ^  y  u3- 

J(jt\  : Jvi  cilp  x*  °Jj>  i'xj  J>  1>~^1 

.  o'jii)  (31  j awI  j 

2919/48.  Abu  Abdullah  Ash-Shaffar  mengabarkan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah  bin 
Musa  memberitakan  (kepada  kami),  Israil  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abdurrahman  bin  Zaid,  dari  Abdullah  bin 
Mas’ud,  dia  berkata,  “Rasulullah  H  membacakan  ayat  kepadaku 
dengan  redaksi  sebagai  ’inni  anar-razzaaq  dzul  quwwatil  matiiri 
(sesungguhnya  Aku  Maha  Pemberi  Rezeki  Yang  Mempunyai  Kekuatan 


542  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ismail  bin  Qais  adalah  salah  seorang 
anak  Zaid  bin  Tsabit,  dan  mereka  menilainya  dha'ij !” 


Al  Mustadrak  —  |  605  | 


dan  Sangat  Kokoh).  (Adz-Dzaariyaat  ayat  58)  (tidak  dengan  redaksi 
'innallaha  huar-razzaaq  dzul  quwwatil  matan).”543 

cjliU)»  J  iul  £*  J  lf£-(  -1  ^h<\i . 

fcjf  m  y  *J>  4li  JlIIp  tOI  j$a  'j)  j)  Uj^- 

:Jli  o O*'  O*  °Cj*  O* 

j£-j  4lip  <&1  ^  t>?  -t*  J*  fS-*  ^  O*  !/• 

*ill  j»^JLp  ^%-Hx  L*  t  ^  $  J  g-  4*^  j 

4^ip  a&I  (fi  Ijjti  cillp  Ijii-fj  co_jl£ii  4Jl 

\jj _yb  *^Ij  <3  j^Ct°  4»l  J 

<u*r>  f  j  ji  <  tsy:  ^ 


2920/49.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdillah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Mihran 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  Isra'il  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Simak,  dari 
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  <&,  dia  berkata,  “Seorang  laki-laki  bani 
Sulaim  beijalan  melintasi  beberapa  orang  sahabat  Nabi,  dan  ketika  itu 
laki-laki  tersebut  membawa  kambing.  Laki-laki  itu  pun  mengucapkan 
salam  kepada  mereka,  tetapi  mereka  berkata,  'Orang  itu  mengucapkan 
salam  kepada  kalian  sekadar  untuk  menyelamatkan  diri  dari  kalian'. 
Mereka  pun  mendatangi  laki-laki  itu  lalu  membunuhnya  dan 
mengambil  kambingnya. 


543  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1 606  1  —  Al  Mustadrak 


Mereka  kemudian  .mendatangi  Rasulullah  H  dengan 
membawa  kambing-kambing  tersebut.  Allah  lalu  menurunkan  firman- 
Nya,  'Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  pergi 
(berperang)  di  jalan  Allah  maka  telitilah,  dan  janganlah  kamu 
mengatakan  kepada  orang  yang  mengucapkan  “salam  ”  kepadamu, 
"Kamu  bukan  seorang  mukmin",  (lalu  kamu  membunuhnya)  dengan 
maksud  mencari  harta  benda  kehidupan  di  dunia,  karena  di  sisi  Allah 
ada  harta  yang  banyak  Begitu  jugalah  keadaan  kamu  dahulu,  lalu 
Allah  menganugerahkan  nikmat-Nya  atas  kamu.  Maka  telitilah'. "  (Qs. 
An-Nisaa'  [4]:  94)” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.544 


‘ur'sf  CS-  $>y  CA  °  *  I *  ^  *  '■ 

iO ^  UjA>-  UjwL>- 

*J>.  <y.  ci 

J*  O*  Ji  Jsf^i 

(^)  OIS'’  C»j}  :fy  ^  ^ 

.s-Gl  <1)1 

2921/50.  Muhammad  bin  Muammal  bin  Al  Hasan  bin  Isa 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  bin  Al  Musayyab 
menceritakan  kepada  kami,  Isa  bin  Mina  Qalun  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Ghaziyyah  Muhammad  bin  Musa  bin  Al  Qadhi 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Ismail  Al  Asyhali  menceritakan 
kepada  kami  dari  Daud  bin  Al  Hushain,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas 


544  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  607  | 


Rasulullah  &  membaca  firman  Allah  *wa  maa  kaana  llinabiyyin 
an  yaghulla'  (tidak  mungkin  seorang  nabi  berkhianat  dalam  urusan 
harta  rampasan  perang)  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  161)  dengan  huruf 

ya" 

Sanad  hadits  ini  shahih ,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.545 


UjJb»  t ji  j».  j»\ 

JlS  JU  ‘(*4^  ‘cri5  i y. 

:Jl5j  40jC  j>  J* j  } >f  :Jl5j  cojIj  ^  <y. 

.^jdf  j-i»  j*  j  aJp  4»l  'Jlp  *Jll  j 


2922/51.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Yusuf  Al  Hisinjani 
menceritakan  kepada  kami,  Hiysam  bin  Khalid  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Qais  menceritakan  kepada  kami  dari  Nafi  bin  Abi 
Nu’aim,  (dia  membaca  ayat  berikut),  "Faruhunun  maqbudhah." 
(Maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan).  (Al  Baqarah  [2]:283). 

Nafi  kemudian  berkata:  Kharijah  bin  Zaid  bin  Tsabit 
membacakan  Al  Qur'an  kepadaku,  dia  berkata:  Zaid  bin  Tsabit 
berkata:  Rasulullah  0  membacakan  ayat  "faruhunun  maqbudhah 
kepadaku  tanpa  huruf  alif  (di  antara  huruf  ra '  dan  ha  pada  kata  j» J ). 


Sanad  hadits  ini  shahih ,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 546 


545  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Yang  benar,  hadits  ini  dha’if.” 

546  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Para  ulama  hadits  menilai  dha’if 
perawi  bernama  Ismail.” 


1608  1  —  Al  Mustadrak 


J  cJjJi  Jui  'J  Ju^i  -o rMrr  . 

tjUO  ‘^5*^'  ‘S4^* 

c-i5  :Jli  cof  *^P  t  JIp  JJ  ;£p  J*  -LP  “jP  cs-li^Jl  -xJl>-  £!b~ 
<041  JL^s  <041  JjX-j  OlS"  LilST'  ^  :l4^  <&'  gs^J 

:cJl3  {ijjT  £  Ojfjj  tr^i  (*-^J  ^ 

?l 14^  ^  (^i  v^*  CLfcO^-f  :cJ*  s-*-* 

aJ4l  <04l  J yj>j  C-**-*  l-X5Cfc  :cJli  .{ijjf  "*“~k 

.1 Ajyk  (*-L"j 

2923/52.  Muhammad  bin  Yazid  Al  Adi  mengabarkan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Yahya  Al  Qathi’i  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Rasyid 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  Al  Hadzdza  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdullah  bin  Ubaid  bin  Umajr,  dari  ayahnya,  dia  berkata: 
Aku  pernah  bertanya  kepada  Aisyah,  “Wahai  Ummul  Mukminin, 
bagaimana  dahulu  Rasulullah  g|  membaca:  Walladziina  yutuuna  maa 
aatau  (Qs.  Al  Mu’minuun  [23]:  60).”  Aisyah  balik  bertanya, 
“Manakah -dari  kedua  cara  baca  tersebut  yang  lebih  engkau  sukai?” 
Aku  berkata,  “Salah  satu  dari  keduanya  lebih  aku  sukai  daripada  unta 
merah  (harta  yang  banyak).”  Aisyah  kembali  bertanya,  “Manakah 
itu?”  Aku  menjawab,  " Walladziina  yu'tuuna  ma  atau'  (tanpa  huruf 
mad  pada  kata  »jjt).”  Aisyah  lalu  berkata,  “Seperti  itulah  dahulu  aku 
mendengar  Rasulullah  H  membacanya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkanny  a. 547 

547  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Yahya  (bin  Rasyid)  adalah  perawi 
6 Iha'if.” 


Al  Mustadrak  —  |  609  1 


oijJti  isjii»  odb  'J  jui-f  jil  -or/r^Yt 

j)  J L^>w»  jL»jcJl  UjwL>-  ^  Ju*s»i*  j)  J-oJs-1  Lo Jj>- 

t^LiUlI  o j—w»  ^  JjJj  cc£ _ptJt  <^»5*  Ji  Ojjli  IIjAs- 

^-Jl  14^  ^  <^s> J  <*5JLp  ^  ^  5^  i>^ 

£\?S*}  ■(/**  (*^*J  ^  J^° 

2924/53.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  di  Baghdad 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  An-Nu’man  Muhammad  bin  Al 
Fadhl  menceritakan  kepada  kami,  Harun  bin  Musa  An-Nahwi 
menceritakan  kepada  kami,  Budail  bin  Maisarah  Al  Uqaili 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Syaqiq,  dari  Aisyah  «$, 
bahwa  dia  (Aisyah)  mendengar  Rasulullah  membaca  firman  Allah 
(Al'  Waaqi'ah  ayat  89)  dengan  cara:  J/J  (yaitu  dengan  men- 
dhammah-kan  huruf  ra  pada  lafazh  J/J'penj). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya.548 


(3ls**-u»>l  Ji  J**-?**-*  J J  aJJI  <XS-  y f  U  tf  Y  ^  Y  ® 

Jujj  J  <UJl  JLP  4« 'Jh  j)  ij~*L)  y^ 

iy/J*  4  ‘UJ  J  cOl 'J)  y~  (.{£ /L Jl 

c?  ^  (^y5 j 


348  Adz-D2ahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


[mi  —  AI  Mustadrak 


1*-$“  ^  0^. 4^V  cJ  05^'  uy  '^J 

<f( 

2925/54.  Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Muhammad  bin 
Ishaq  Al  Khuza’i  mengabarkan  kepada  kami  di  Makkah,  Abu  Yahya 
bin  Abu  Maisarah  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Yazid  Al 
Muqri  menceritakan  kepada  kami,  Harmalah  bin  Imran  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Yunus  menceritakan  kepadaku:  Aku  mendengar 
Abu  Hurairah  membaca  ayat  berikut  [dengan  meng-fathah-kan  huruf 
nun,  dibaca  na'imma ],  "Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu 
menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan 
(menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia 
supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi 
pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah 
adalah  Maha  Mendengar  lagi  Maha  Melihat .”  (Qs.  An-Nisaa'  [4]: 
58). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.549 


:*yi5  'y  -oo/h Y*\ 

yi  aUI  Ju p  £cJCa>  yi  y\ 

y  'J*  coj  ^p  cpCj  J  'y  J&>~  ipiO» 

Oi  aJp  ^  (J j  c- aj  :Jl5  c<up  amI  j 

tAiJl  vi-kLj  >dJ4p 


549  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  611  I 


J\  t C  :  Jli  p  &&  p  'je&\ 

jdl  ^  cfJJ  L^jfj  cciXXJj  <&t  iil^y  <>s*-  (^  of  A>,/ 

iij  olLf  di  cjdi  pzJ  P  A.  J  S' J  C  vO 

Ji-^u  J^l*  dJ  C b'  :  Jli  .id  OjH  ofj  ifC)»  ^ 

.^-jlill  jd'j  p jlJi  (^u  t^JUail 

2926/55.  Muhammad  bin  Shalih  dan  Ibrahim  bin  Ishmah 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Al  Fadhl  bin 
Muhammad  Asy-Sya’rani  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Shalih  bin 
Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ali  bin 
Rabah  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Amr  bin  Al  Ash,  dia 
berkata:  Rasulullah  #  pernah  mengirim  utusan(nya)  kepadaku  dan 
menyampaikan  pesan,  " Kenakanlah  pakaianmu  dan  ambillah 
senjatamu,  lalu  temuilah  aku!” 

Aku  pun  mengenakan  pakaianku  dan  mengambil  senjataku, 
lalu  pergi  menemui  beliau.  (Setelah  sampai)  aku  dapati  beliau  sedang 
duduk  untuk  berwudhu.  Beliau  sempat  mengangkat  pandangannya  ke 
arahku,  lalu  menundukkannya  kembali.  Beliau  kemudian  bersabda, 
"Wahai  Amr,  sesungguhnya  aku  ingin  mengutusmu  memimpin  sebuah 
pasukan,  dan  semoga  Allah  menganugerahkan  ghanimah  (rampasan 
perang)  kepadamu  dan  menyelamatkanmu.  Aku  memotivasi  dirimu 
agar  mendapat  harta  yang  baik  ”  Aku  berkata,  “Wahai  Rasulullah, 
sesungguhnya  aku  masuk  Islam  bukan  demi  mendapatkan  harta, 
melainkan  karena  memang  menginginkan  Islam  itu  sendiri  dan  karena 
aku  ingin  bersamamu.” 

Rasulullah  £  lalu  bersabda,  “Wahai  Amr,  sebaik-baik  harta 
yang  baik  adalah  yang  berada  di  tangan  orang  yang  shalih.”  [Lafazh 
CU  (sebaik-baik)  dibaca  sama  seperti  pada  ayat  sebelumnya]. 


|612  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim  untuk  riwayat  Musa 
bin  Ali  bin  Rabah,  dan  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  untuk  riwayat 
Abu  Shalih.550 


^  ^1p  - o*\/y^YV 

^jp  awI  j-p  Lja>-  c  0  L»JtP  DlAjp  c  j.-»  vgSi  *lp 

d  o*'  o*  ‘**o*  <y  ^  J>-  'u^y- 

01  g  j}  aJp  1,5^^ 

{js*^  d^'j}  {<J~^ 

2927/56.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Abdushshamad  menceritakan  kepada  kami,  Abdan 
bin  Usman  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Mubarak 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus  bin  Yazid,  Abu  Ali  bin  Yazid 
mengabarkan  kepadaku  dari  Ibnu  Syihab,  dari  Anas,  bahwa  Nabi 
membaca  ayat,  "Dan  Kami  telah  menetapkan  bagi  mereka  di 
dalamnya  (Taurat)  bahwa  nyawa  (dibalas)  dengan  nyawa,  mata 
dengan  mata..."  (Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  45).  Dengan  mem-fathah-kan 
huruf  sin  (pada  lafazh  Tetapi,  beliau  membaca  kelanjutannya: 

Jt j  dengan  men-dhammah-km  huruf  'ain  (pada  lafazh  j). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.55 1 

Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Muhammad  bin 
Mu’awiyah  An-Naisaburi  dari  Abdullah  bin  Al  Mubarak,  dengan 
beberapa  tambahan  redaksi  sebagai  berikut: 


550  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 

551  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  613  I 


/  <_  Ajil  ~L~P  oli»  A?-  ®V/X^Y  A 


^  JbL^*  (^1p  Jjf  ^  ;W^*  ,jJ 


^p  <y-  lr*. i  ^ 

yji  oi  ^  ‘^o51  f  ‘^S  <y-  'c^i  iJj-y-  <y-  <J* 

CjuSllj  c^Jl»  of}  :\'J  'f* J  f*  J^> 

.{^Cai  'C j^Jfj  yijlj  cpAb.  0^0  ‘S>*^ 


2928/57.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy- 
Syahid  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ali  Muhammad  bin 
Mu’awiyah  An-Naisaburi  di  Makkah  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu 
Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami  dan  Yunus  bin  Yazid,  dari 
Abu  Ali  bin  Yazid  (yaitu)  saudara  laki-laki  Yunus  bin  Yazid,  dari  Az- 
Zuhri,  dari  Anas,  bahwa  Nabi  #  membaca  dengan  qira'at,  "Annan 
nafsa  bin-nafsi,  wal  ’aina  bil  ’aini,  wal  anfa  bil  anfi,  wal  udzuna  bil 
udzuni,  was-sinna  bis-sinni  wal  juruuha  qishaash  "  (Qs.  Al  Maai  dah 
[5]:  45).  (yaitu  dengan  me-marju  ’-kan  lafazh  ^0»  &V0»  dan 

yjtj_penj). 


Akan  tetapi,  Muhammad  bin  Mu’awiyah  tidak  termasuk 
perawi  yang  memenuhi  syarat  kitab  ini.552 


552  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 

Menurut  Ad-Daraquthni,  "Muhammad  bin  Mu’awiyah  An-Naisaburi  adalah 
seorang  perawi  yang  pendusta. " 

Bahkan,  Ibnu  Ma’in  berkata,  “Dia  suka  berdusta.” 

Muslim  dan  An-Nasa'i  berkata,  “Haditsnya  tidak  dapat  diterima.” 

Lih.  Al  Mizan  (4/44). 


1  614  1  —  Al  Mustadrak 


k  xj>  'j  £  J  -oAh^<\ 

Ijf  tOjjli  fji  Jojj  UjJl>-  <ul~ ^  A^«w»  ILa?>-  cSlAilj 

^j!b-  cOjjl  <yl  ^  j^Ujl  ^A>-  jNO  tl^  ^s>' 

Jy  °y  U4^>  <& I  o-^  ‘M’  :<-^  ‘j#**  i 'J  'X^‘ 

:j X>J  Al  Jv»  ^  (,5?  {^_P  :LS^°'  ^ 

,5-l3l  {d yl^s j  jy  0!>W j  Jti} 

2929/58.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syafi’i  di 
Baghdad  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Maslamah  Al 
Wasithi  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan 
kepada  kami,  Ashbagh  bin  Zaid  Al  Juhani  Al  Warraq  memberitakan 
(kepada  kami),  Al  Qasim  bin  Abu  Ayyub  menceritakan  kepadaku, 
Sa’id  bin  Jubair  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Aku  pernah 
bertanya  kepada  Abdullah  bin  Abbas  tentang  kisah  di  balik  firman 
Allah,  "Wa  fatannaka  futuunan."  (Qs.  Thaahaa  [20]:  40)  yang 
disampaikan  oleh  Nabi  0  dalam  sebuah  haditsnya,  dan  dalam  hadits 
itu  beliau  membaca  "qaala  rajulaani  minal-ladziina  yakhaafuun". 
(Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  23),  yaitu  dengan  men-dhammah-km  huruf  ya' 
(pada  lafazh  Ojb&J). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.553 

‘f,.  £  ^  ’c).  -ol/Tir- 

’J* ajj  ’J  ^  JjdJ'  J*d\  jjJ 


553  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  1  615  1 


«Akp  ‘J&  ‘J*  'y  \£^>-  :Sll5  t^wa^sJl  yJi  y 

cJ'j  ti  :Jli  clljlp  <&'  yj'  O*  ^ 

^  4^  *s&  <&'  <-)_Aj  (ls^^'  ^3  f*"'  £r^} 

{c5y>  'M  f-^'j}  :M J*  f**Q  y**^9 

Ji  {c$>'  jjj  ®jj'j  j/  ^}  :^3  ^  03  ^  r*0*0) 

•{  o?  *•&}  :A* 

2930/59.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Bakar  Muhammad  bin  An-Nadhr  Al  Jarudi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  A’ la  bin  Hammad  An-Narsi  dan  Nashr  bin  Ali  Al 
Jahdhami  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Al  Mu’tamir 
bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Atha  bin 
As-Saib,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  4fc,  dia  berkata:  Ketika  turun 
firman  Allah,  "Sabbihisma  rabbikal  a'la"  ( sucikanlah  nama  Tuhanmu 
Yang  Maha  Tingi)”  (Qs.  Al  A’laa  [87]:  1)  Rasulullah  #  bersabda, 
"Seluruh  (yang  ada  di  ayat  ini)  disebutkan  di  dalam  suhuf  (lembaran- 
lembaran)  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Ibrahim  dan  Musa.  ” 

Ketika  turun  ayat  "wan-najmu  idza  hawa"  sampai  pada  ayat 
"w a  ibraahiimal-ladzi  waffa"  beliau  membacanya  dengan  men- 
tasydid-kan  huruf fa  \ 

Rasulullah  #  juga  bersabda,  “Janji  yang  disempurnakan  itu 
(disebutkan  pada  ayat  berikutnya):  Ala  taziru  waaziratun  wizra 
ukhraa  (yaitu,  bahwa  orang  yang  berdosa  tidak  akan  memikul  dosa 
orang  lain).  Hingga  ayat:  Hadza  nadziirun  minan-nudzuril  ula  (ini  — 
Muhammad—  adalah  seorang  pemberi  peringatan  di  antara  pemberi- 
pemberi peringatan  yang  terdahulu ).”  (Qs.  An-Najm  [53]:  38-56). 


|616  |  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.554 


cOIJu^j  <L)lJ-*^-  'j»  Ip*-'  —  / Y  ^ T'  ^ 

Olllfc*  ji  cS^A-l  <jlpM  <1)Q>  J>  c/- 

‘i?-  lu~^  o*  £?.  J'*  (f’  J**r  $  P' 

<1 p  Al  Jk»  ^1  oLA-  :oili  tl4^  <&'  f'  j*  ‘*SP 

«S/S3L£[j  J0*  Ij£&r  ^  :t^  pj 

2931/60.  Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  di  Hamdan 
mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ahmad  bin  Mihran  Al  Jazzar 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Sulaiman  Ar-Razi  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Ja’far  Isa  bin  Mahan  menceritakan  kepada  kami 
dari  Ar-Rabi’  bin  Anas,  dari  Abu  Al  Aliyah,  dari  Ummu  Salamah,  dia 
berkata,  “Aku  mendengar  Nabi  fH  membaca,  '(Bukan  demikian) 
sebenarnya  telah  datang  keterangan-keterangan-Ku  kepadamu  lalu 
kamu  mendustakannya  dan  kamu  menyombongkan  diri  dan  adalah 
kamu  termasuk  orang-orang  yang  kafir'.  (Qs.  Az-Zumar  [39]:  59) 
[yaitu  dengan  meng-fozsra/t-kan  huruf  akhir  dari  ketiga  lafazh  berikut: 
c4i&;  cjjSZ>\j  ;  dancJTj — penj] 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 555 


554  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 

555  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  |  617  1 


j>  ji  —  'W  f Y^ITY 


UjJl?-  4^<JLiJI  J-pLw.1  ^jI  cj^*j 

Ji  jAJOr  J&  ^  OU-L»  UjAp-  ^ 

^  s-4^  ^  <y-l^°cf  <-gfj  J]  i$J  o*  cju^1 

^IIp  jjJJI  :fy  j*il< j  aIIp  <&!  JLp  ^\  d)f  caIp  <oil 

.{ori^i 


2932/61.  Abu  Ahmad  Bakar  bin  Muhammad  bin  Hamdan 
Ash-Shairafi  di  Marwa  menceritakan  kepadaku,  Abu  Ismail 
Muhammad  bin  Ismail  As-Sulami  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq 
bin  Muhammad  Al  Farwi  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin 
Bilal  menceritakan  kepada  kami  dari  Ja’far  bin  Muhammad,  dari 
ayahnya,  dari  Ubaidullah  bin  Abu  Rafi,  dari  Ali  bin  Abu  Thalib, 
bahwa  Nabi  #  membaca,  uDi  antara  ahli  waris  yang  berhak  yang 
lebih  dekat  kepada  orang  yang  meninggal  (memajukan  tuntutan)” 
(Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  107) 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.556 

j}  c*^jlA  j)  ^JL^»  ji  — *iy/y^yt 

aSj!  j Cs-  [2jS~  oddl  j>  :SfV3  ^UJl 

j&  <y.  j;  a»1  xs-  j&  nCS-  uj piC»  ji 


556  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talhhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1618  |  —  Al  Mustadrak 


ibl  J  of  o-O-  o*1  o*  ‘p*  <J-  &  P 

•{^“  p  pi  :t*  ^  'p*J  p&\  p> 

2933/62.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  dan  Muhammad 
bin  Al  Qasim  Al  Ataki  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Abu  Sahi  Bisyr  bin  Sahi  Al-Labbad  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Shalih  Al  Mishri  menceritakan  kepada  kami,  Hammad 
bin  Abdullah  bin  Usman  bin  Khaitsam  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dari  Sa’id  bin  Jubair.  Hammad  berkata:  Aku  (juga) 
mendengarnya  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa 
Rasulullah  &  membaca,  “Di  dalam  laut  yang  berlumpur  hitam.  ”  (Qs. 
Al  Kahfi  [18]:  86). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 557 


2bi  \g&.  »J>f  -nr/rm 

<.&£>  l jAKPr  ^  4 iji  C/. 

*\jj  jIp  015"  :  JlS  c iJj'J  y.  p  oi  jp-  o* 

Jl  lii  O3.  J  & 

'-&JJ  ci  Jlii  <J?~  {(*^^  Cp* 

'Ja  Jjf  J*  :l lioi-f  Jli  ^3} 

&■  .Qp 
j?  ^  •***; 


557  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  619  I 


2934/63.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ja’far  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Abu 
Hakim,  dari  Abdullah  bin  Buraidah,  dia  berkata:  Suatu  ketika  Abu  Al 
Aswad  Ad-Dili  dan  Jubair  bin  Hayyah  Ats-Tsaqafi  sedang  bersama 
Ibnu  Ziyad.  Lalu  mereka  menyebutkan  qira'at  terhadap  ayat  ini, 
“ Sungguh  telah  terputuslah  (pertalian)  antara  kamu."  (Qs.  Al  An’aam 
[6]:  94)  sehingga  terjadi  perdebatan  di  antara  mereka.  Aslam  bin 
Zur’ah  berkata,  “Aku  mendengar  Abu  Musa  membacanya  sebagai 
berikut,  'Sungguh  terlepaslah  pertalian  antara  kamu'. "  (dengan  men- 
fathah-kan  lafazh  &).  Kemudian  salah  seorang  dari  keduanya  berkata, 
“Perselisihan  paham  antara  kita  akan  diselesaikan  oleh  orang  yang 
pertama  kali  masuk  ke  tempat  ini!” 

Setelah  itu,  Yahya  bin  Ya’mar  masuk  menemui  kami,  maka 
mereka  bertanya  kepadanya,  dan  Yahya  menjawab,  “Ayat  ini  dibaca 
dengan  qira'at :  yaitu  dengan  me-rafa'-kannya."  (men-dhammah- 

kan  huruf  nun  pada  lafazh  — penj).  Kemudian  Yahya  berkata 

lagi,  "Abu  Musa  bukanlah  orang  yang  suka  berdusta,  dan  aku  tidak 
pernah  menuduh  dirinya  yang  tidak-tidak.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 558 


*ji  cIjS  oJSii  jf\  fcty  -n  t  h  w  * 

j)  y*  bLx>-  jj 

j&  jj  j&  jj  t j)  \3S>- 


558  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


[~620~|  —  Al  Mustadrak 


^  31*-*  cjfc*  :Jl5  ^  <j *"  <’<^J  O*- 

J*  J*  {^J  J*}  Jj5  ^  J^r 

Ji}  jU^»j  «llp  «&l  (J^v3  <&l  J  y*  j  j' j  :  £oia^"j 

.s.lxlb  ^^h:.^l 

2935/64.  Al  Imam  Abu  Al  Walid  Al  Faqih  dan  Ibrahim  bin 
Ismail  Al  Qari  mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Al 
Hasan  bin  Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  Suwaid  bin  Sa’id 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin  Jundub  menceritakan  kepada 
kami,  Bakr  bin  Khunais  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad 
bin  Sa’id,  dari  Ubadah  bin  Nusai,  dari  Abdurrahman  bin  Ghanmi  Al 
Asy’ari,  dia  berkata:  Aku  pernah  bertanya  kepada  Mu’adz  bin  Jabal 
tentang  perkataan  Hawariyyin  (kepada  Nabi  Isa),  "Apakah  ayat  itu 
dibaca,  'Bersediakah  tuhanmu'.  (Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  112)  (dengan 
huruf  ya'  pada  kata  ’^oZS),  ataukah  (dengan  huruf  ta'  pada 

kata  gk£J)?"  Dia  menjawab,  “Rasulullah  $§•  membacakannya 
kepadaku  g3a ZJ”  Maksudnya  adalah  dengan  huruf  ta'. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.559 

J-pLw-I  cjAxJl 

j  (j’- 

«X*  j  O*  Cf  ‘S-*?  ^ 

fji  jjT  obi  |*-jAI^I  ^aL  ijli  jJL* J  4jlp  U^" 


559  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih  ” 


Al  Mustadrak  —  |  621  I 


N  Jif  jjf  iJ  jJ*  i^j  4^$' 

CfJjt  L*J  Ij  J>2i*  cilL^f  Sl  lojji  J^ils  *t<^yajCi 

?JU$I  ^»f  C$J^f  CS^  fji  y£}*J  ^ 

£  j^Q  Vj  :J^i  p  c5^  (/i  :<^' 

J^  {Jc&  a^JIja j  i^-J-i  £tkU*  p;jj  >*  ^  <-dX^>rj  ‘>^tJ 

.ji3» 

2936/65.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Ismail 
bin  Abu  Uwais  menceritakan  kepada  kami,  saudara  laki-lakiku  (yaitu) 
Abu  Bakar  menceritakan  kepadaku  dari  Ibnu  Abu  Dzi'b,  dari  Sa’id  Al 
Maqburi,  dari  Abu  Hurairah  *&,  dari  Nabi  &,  beliau  bersabda,  "Nabi 
Ibrahim  akan  berjumpa  dengan  ayahnya,  Azar,  pada  Hari  Kiamat 
kelak  Ketika  itu,  pada  wajah  Azar  terdapat  debu  dan  kotoran. 
Ibrahim  berkata  kepadanya,  'Bukankah  dahulu  aku  telah 
mengingatkanmu  agar  tidak  melanggar  perintahku?’  Ayahnya 
membalas,  'Sekarang,  aku  tidak  akan  membantah  perintahmu'.  Nabi 
Ibrahim  lalu  berkata,  'Wahai  Rabbku,  sesungguhnya  Engkau  telah 
berjanji  kepadaku  untuk  tidak  menghinakan  diriku  pada  hari  ketika 
umat  manusia  dibangkitkan  kembali.  Adakah  kehinaan  yang  lebih 
besar  selain  (melihat)  ayahku  yang  telah  melakukan  kesalahan  ini?' 
Allah  berfirman,  'Sesungguhnya  Aku  telah  mengharamkan  surga  atas 
orang-orang  yang  kafir'.  Allah  lalu  bertanya,  'Wahai  Ibrahim,  apakah 
yang  ada  di  bawah  kakimu?'  Ibrahim  pun  melihat  ke  bawah,  dan 
ternyata  dia  mendapati  sembelihan  yang  berlumuran  darah.  Ibrahim 
pun  memegang  kaki-kakinya,  kemudian  melemparkannya  ke  dalam 
neraka.  ” 


|  622  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.560 

lis JuS-f  y.  ^  J  -vi/Y^rv 

^  iji  Xoj>-\  i4^»j  jljlll  Djjli  tji  <y. 

'o*  ^J*^  l y*  o*  o*  ta~3  o*  v^3  t5^ 

y^j  Sr**^  y*  O*  yz/’J  y"^-  y*'  y^  c^?^* 

yr"  {c— jS  L51^>  <^1  :<3^  cA^ 

.f.bJl  ui^Jl  fj3"^ 

2937/66.  Abu  Sa’id  Abdurrahman  bin  Ahmad  Al  Muqri 
mengabarkan  kepadaku,  Ahmad  bin  Zaid  bin  Harun  Al  Qazzaz  di 
Makkah  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Al  Qasim  bin  Abu 
Bazzah  menceritakan  kepada  kami,  Wahab  bin  Zam’ah  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  ayahnya,  dari  Humaid  bin  Qais  Al  A’raj,  dari 
Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas,  dari  Ubay  bin  Ka’ab,  dia  berkata:  Nabi  # 
membacakan  ayat  kepadaku  seperti  berikut,  “ Dan  supaya  orang- 
orang  musyrik  mengatakan,  ’Kamu  telah  mempelajari  ayat-ayat  itu 
(dari  Ahli  Kitab)’.  (Qs.  Al  An’aam  [6]:  105),  yaitu  dengan  men -sukun- 
kan  huruf  sin  dan  mem-fathah-kan  huruf  ta\" 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namim  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 5  6 1 


560  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

561  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  I  623  1 


Uj j i»-  ^  <y-  j***  ^j'^~  — 

'J  jZS  jf  \2j^-  tJJ J  J  4»S  ■£&  J  \£%-  i’&y*-  ji 

<04 1  <&l  J  J*j  -ki-  :  Jl5  44»!  Js-  °J-  tjj  c^lp  ‘u5^ 

)  &  '  *  9  V  s  O  S  *  s  S  *  s  S  *  S  S  *'  s 

p  cUa^-  iJCLd  cJa^Ji  diJi  Oj-«j  ^  cUa^-  jU^»j 

Olkli  \J^L»  J~l»  J5"  ^JLp  J^-Jl  $^j  tU-i^*  di>j  -kl^s»  '"^ 

3£Srt  yJS  *  ?£JS  J£*  *&  3j>  #  ^  4  jfc 


2938/67.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani 
menceritakan  kepada  kami,  As-Sari  bin  Khuzaimah  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdullah  bin  Yunus  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Bakar  bin  Ayyasy  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim, 
dari  Zir,  dari  Abdullah,  dia  berkata:  Suatu  ketika,  Rasulullah  # 
membuat  sebuah  garis.  Kemudian,  beliau  membuat  garis  lain  di 
sebelah  kanan  dan  kiri  (garis  yang  pertama),  dan  bersabda,  “Ini 
adalah  jalan  Rabbmu  yang  lurus.  Sedangkan  yang  itu  adalah  jalan- 
jalan  lain  (selain  jalan-Nya),  dan  pada  tiap  jalan  itu  ada  syetan- 
syetan  yang  mengajak  (manusia)  untuk  mengikutinya.”  Rasulullah 
lalu  membaca,  "Dan  bahwa  (yang  Kami  perintahkan)  ini  adalah 
jalan-Ku  yang  lurus,  maka  ikutilah  dia;  dan  janganlah  kamu 
mengikuti  jalan-jalan  (yang  lain),  karena  jalan-jalan  itu  mencerai- 
beraikan  kamu  dari  jalan-Nya. "  (Qs.  Al  An’aam  [6]:  153). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
meriwayatkannya.562 


562  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


|  624  1  —  Al  Mustadrak 


jjf  im?-  ^ip  ^  —  ia/y^y'^ 

_y5-«Jl  j*JL>-  ^  OjjLa  UjJL?-  ^j)  J ^Lkil 

CjjL^P^n  ^  t ^<J  ^  aSjI  XP_j  t(J*yai  ^  xS^»j  jj!  \IjAs- 

<  :JlS  <up  4i>l  j  tOblj  'j?  jjj  Jl^uJl  'jz 

{s-L^Jl  4_-> l^jf  l*-gJ  ^CUj  *^}  lfy*J  <dil  CS^9  (Jj"1 J 


2939/68.  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan 
kepadaku.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  As-Sajzi 
menceritakan  kepada  kami,  Harun  bin  Hatim  Al  Muqri  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Mu’awiyah,  Muhammad  bin  Fudhail,  dan  Abdullah 
bin  Numair  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Minhal  bin  Amr,  dari 
Zadzan,  dari  Al  Bara  <$>,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah 
membaca  ayat,  “ Sekali-kali  tidak  akan  dibukakan  bagi  mereka  pintu- 
pintu  langit.”  (Qs.  Al  A’raaf  [7]:  40).  Beliau  membacanya  men-takhfif 
(tanpa  tasydid)  huruf  ta' . 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.563 


OCjp  ^  xLs>-f  \jjfd  — 

°^p  xs&  ‘i c/- 

«  ^  i  {/ 

.OwLoJ  |*JJ  t<j y+A 


563  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Menurut  Abu  Zur’ah,  Harun  perawi 
matruk.” 


Al  Mustadrak  —  |  625  1 


2940/69.  Ahmad  bin  Usman  Al  Ahwazi  mengabarkan  kepada 
kami,  Rauh  bin  Abdul  Mukmin  menceritakan  kepada  kami,  Ubaid  bin 
Aqil  menceritakan  kepadaku,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepadaku  dari  Tsabit,  dari  Anas  (dia  berkata):  Nabi  0  membaca 
firman  Allah:  IS'S  "Dakka"  dengan  tanwin  dan  tanpa  memanjangkan 
huruf  terakhirnya. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.564 


jjf  ^  l j —  V  •  / T  ^  £  N 

Lj  A?-  4^jlX»Jl  ^  l(S jl 

yii  d\  tii4ip  ai  'jS  J>\  jf-  if.yd\  jj  jf\ 

y  (&&>  fiL*  \J£LjS\  y  :f '}  Al 

2941/70.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Hatim  Muhammad  bin  Idris  Ar-Razi  menceritakan 
kepada  kami,  Sallam  bin  Sulaiman  Al  Madani  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Amr  bin  Al  Ala  menceritakan  kepada  kami  dari  Nafi,  dari 
Ibnu  Umar  %,  (dia  berkata):  Nabi  0  membaca,  “ Sekarang  Allah 
telah  meringankan  kepadamu  dan  Dia  telah  mengetahui  bahwa 
padamu  ada  kelemahan .”  (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  66)  dengan  rafa'  (men- 
dhammah- kah  huruf  dhad  pada  lafazh  — Penj). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 565 

564  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Tal/chish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

565  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sallam  bin  Sulaiman  berasal  dari 
Damaskus,  dan  dia  perawi  yang  dha'if?’ 


1~626~1  —  Al  Mustadrak 


c*lJ£Jl  Jd&.  ^  tjlAJl  ^  -V'l/YUY 

:f>  jX»j  *£p  Al  Jk>  of  i£  Al  '^pj  ^  ‘J*  ijij^  J> I  y* 

,^7v,l»  "^(,5 aJ  C)j^5  0^} 

2942/71.  Mahbub  bin  Al  Hasan  mengabarkan  kepada  kami 
dari  Khalid  Al  Hadzdza,  dari  Ibnu  Sirin,  dari  Anas  bahwa  Nabi  # 
membaca,  "'Tidak  patut,  bagi  seorang  nabi  mempunyai  tawanan 
(Qs.  Al  Anfaal  [8]:67). 

Hadits  ini  shahih.566 

jjI  -VY/Y'UY' 

LI^J  c^f  fcjf  ^  Attl  ;^P  fji  a\iI  -Lp 

^  (^p  jji  jili-  Ljf  ^  tL-JJl  Ljf  ;Sll>  jjj 

^ ‘ Al  J-P  ^  Al  -LP  j^jI  ^jp  c  jSU 

l£)ai-  C4Ip  Al  c£ jJ^I  0 jij*  $  $ 

t  ^  ^  /j/  y  A  *,  \,  A  j|  ^ 

is  c^jJlj  : JUi  c ^uJl  (*-^*’j  5*^  ^  ^  Jj-* j 

tjwJ  UjJ^-  l-*£  CC«»I yA  tOwCj 

oljL/sJl»  jUP  ^  1^  I Jli  |*J  ^  d  J"* J 

Ll^l  tf  °cJ^i  ^1  c^lJl  ^C&l  J  C(l)C<a>»J 
£  yjL^=>  0^  :!Aj  p  ;  Ji>-  oQJl  aSsJ| 

•  ^  pS^li^  J^OP  jiSo  ilp  6>f^ 

566  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  I  627  I 


2943/72.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah 
bin  Al  Hakam  Al  Mishri  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  dan 
Syu’aib  bin.Al-Laits  memberitakan  (kepada  kami),  keduanya  berkata: 
Al-Laits  bin  Sa’ad  memberitakan  (kepada  kami),  Khalid  bin  Yazid 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Sa’id  bin  Abu  Hilal,  dari  Abu 
Abdullah  Nu’aim  bin  Abdullah  Al  Mujmir,  dia  berkata:  Shuhaib 
mengabarkan  kepadaku,  bahwa  dia  mendengar  Abu  Hurairah  dan  Abu 
Sa’id  Al  Khudri  berkata:  Suatu  ketika  Rasulullah  H 
menyampaikan  khutbahnya  kepada  kami  dari  atas  mimbar,  “Demi 
Dzat  yang  jiwaku  berada  di  tangan-Nya.  ”  Beliau  mengucapkannya 
sebanyak  tiga  kali,  lalu  beliau  diam.  Semua  sahabat  yang  hadir  ketika 
itu  tertunduk  dan  menangis  sedih  karena  mendengar  sumpah  yang 
diucapkan  oleh  Rasulullah.  Beliau  lalu  bersabda,  “Apabila  seorang 
hamba  mengerjakan  shalat  lima  waktu,  melaksanakan  puasa 
Ramadhan,  dan  menjauhi  tujuh  jenis  dosa  besar,  niscaya  pintu-pintu 
surga  akan  dibukakan  untuknya  pada  Hari  Kiamat  kelak,  sampai- 
sampai  pintu-pintu  surga  itu  akan  bersahut-sahutan  (untuk 
memanggilnya).  ’’ 

Setelah  itu,  Rasulullah  f§  membaca  ayat,  “ Jika  kamu 
menjauhi  dosa-dosa  besar  di  antara  dosa-dosa  yang  dilarang  kamu 
mengerjakannya,  niscaya  Kami  hapus  kesalahan-kesalahanmu  (dosa- 
dosamu  yang  kecil)."  (Qs.  An-Nisaa'  [4]:  31). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.567 


567  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 

Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  Al  Mustadrak,  dan  penyebutannya  di  sini 
ditambahkan  dari  At-Talkhish. 


1628  |  —  Al  Mustadrak 


^  ^  JuSu»  j***?  \2ja-  ~  Yf/Y^lt 

O*  jy£*  ci  j?  &*■ 

& *  aS»i  J^>  ^ill  J*  tvs-  aSjI  oJj  jt  CU-f  tOllip  yj 
CX~Z  *j?k  Slj  I^IS"  pil~i  <l> j.  Yj  N  : jX«j 

Ni  JaZo  frQjf  (4*“*  O^'j}  :'y  p 

.j.  U  b  ^LmAj  jj.i? j^ll 

2944/73.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Sa’ad  Yahya  bin  Manshur  Al  Harawi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ali  bin  Husain,  dari  Amr  bin  Usman, 
dari  Usamah  bin  Zaid,  dari  Nabi  $,  beliau  bersabda,  “Dua  orang 
yang  berbeda  agamanya  tidak  saling  mewarisi.  Seorang  muslim  tidak 
mewarisi  harta  orang  kafir,  begitu  pula  orang  kafir  tidak  mewarisi 
harta  orang  muslim.  ” 

Rasulullah  #  lalu  membaca  ayat,  “ Adapun  orang-orang 
yang  kafir,  sebagian  mereka  menjadi  pelindung  bagi  sebagian  lain. 
Jika  kamu  (hai  para  muslimin)  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah 
diperintahkan  Allah  itu,  niscaya  akan  terjadi  kekacauan  di  muka  bumi 
dan  kerusakan  yang  besar  J  (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  73).  Dengan  huruf 
ya\ 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.568 

01  Ji  t ts J^aill  Ifjl 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih ” 


Js  &  'oj&J 


Al  Mustadrak  —  |  629  I 


-Uli-  ^  ^  CS-  C f-  ^ 

S»>  '^'j  <y°'  u*  l*J  o*  y'j^  ci’^  £*  j*  ‘^S5' 

'J*  l)j~* J  *^}  ^  (*Ui’J  ^  <J^  (^i  tU^Ip 


2945/74.  Seperti  inilah  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Al  Fadhl  Al  Muqri 
memberitakan  (kepadaku),  Ibrahim  bin  Mihran  Al  Aili  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Husain  bin  Abdurrahman  Ad-Dimasyqi 
menceritakan  kepada  kami,  Muslim  bin  Khalid  Az-Zanji  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Thawus,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu 
Abbas,  dia  menyampaikan  hadits  ini  secara  marfu  ’  kepada  Nabi  fj§. 
Dia  (Ibnu  Abbas)  membaca  ayat  berikut,  "Sesungguhnya  telah  datang 
kepadamu  seorang  rasul  dari  kaummu  sendiri."  (Qs.  At-Taubah  [9]: 
128).  (Mem-fathah-km  huruf/a'pada  lafazh  penj). 

Maknanya  adalah,  orang  yang  paling  agung  kedudukannya  di 
antara  kalian.569 


569  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 
Saya  katakan:  Ibnu  Ma’in  berkata,  “Muslim  bin  Khalid  Az  Zanji  Al  Makki 
adalah  perawi  yang  dapat  diterima  riwayatnya.” 

Terkadang  Ibnu  Ma’in  berkata,  “Dia  perawi  tsiqah.” 

Akan  tetapi,  Ibnu  Ma’in  juga  pernah  berkata,  “Dia  perawi  yang  dha'if" 

As-Saji  berkata,  “Muslim  bin  Khalid  banyak  melakukan  kesalahan,  dan  dia 
penganut  paham  Qadariyah.” 

Al  Bukhari  berkata,  “Dia  perawi  yang  meriwayatkan  hadits  munkar.” 

Abu  Hatim  berkata,  “Dia  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  acuan.” 

Bahkan,  Abu  Daud  menilai  dha '«/Muslim  bin  Khalid  ini. 

Ibnu  Al  Madini  berkata,  “Perawi  ini  tidak  bisa  dipakai.” 

Adz-Dzahabi  menyebutkan  beberapa  hadits  yang  dia  riwayatkan,  dan  dia 
berkata,  “Hadits-hadits  ini  dan  hadits  lain  yang  serupa  menunjukkan  bahwa 
perawinya  dha'if." 

Lih.  Al  Mizan  (4/102). 


1  630  1  —  Al  Mustadrak 


^  jjf  LjJ^-  — V©/ Y^i*l 

lf!b-  i^ip  JJ  ^val  Lu4*-  t«&l  XP  JJ  OjjU  jt 

CCSjjf  Ji  ^  'H*  'J*  O*  ‘^J^'  Cf-  ^ 

j ^.3  :<J _*a  ^  s-*^  o*  c~*?^  : 

I ji-yuL  iUJLi  41^-y  j  aSll  Jviaj  Ji}  :fyt»  lU-'J  *-£  LS^15  aJJ' 

.  |  0_J*-*-S!«J  lL«  y* 

2946/75.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Harun  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami,  Nashr  bin  Ali  Al  Jahdhami  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami 
dari  Al  Ajlah,  dari  Abdullah  bin  Abdurrahman  bin  Abza,  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ubay  bin  Ka’ab  berkata:  Aku 
mendengar  Rasulullah  H  membaca,  “ Katakanlah ,  'Dengan  karunia 
Allah  dan  rahmat-Nya,  hendaklah  dengan  itu  mereka  bergembira 
(Qs.  Yuunus  [10]:  58). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.570 


csijSdu  piS  ji'  J  -vnMtv 

Oli 1 'j*  0t«4p  y»  Juds>xj»  LuA?- 
<5li  aJJIp  'j?  <ol  toSl^r  t^ijj  jj! 


570  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  |  631  | 


^1p  JaP  4j\  )  S' Ju  Js-  4»!  4»!  J  y*  j  OIST”  :cJli 

.(pJC* 


2947/76.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  di  Kufah 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Usman  bin  Abu  Syaibah 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Az-Zibriqan  At-Taimi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Zauqah  menceritakan  kepada  kami 
dari  Muhammad  bin  Juhadah,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah,  dia  berkata: 
Rasulullah  H  membaca,  “ Sesungguhnya  dia  telah  melakukan 
perbuatan  yang  tidak  baik.”  (Qs.  Huud  [11]:  46). 

(Yaitu  dengan  redaksi  lampau  pada  lafazh  J**,  dan  dengan 
mem-fathah-kan  huruf  ra '  pada  lafazh  'J* — penj)571 


J  ‘j*  bt  'S^\  J  f.  f  ffA  -yy/y  “U A 

J&  c2uL  ^  y*  \1j^~  t ji jiil  4-p 

Oip  4&I  of  (.0  J>,  'j»  yj  J*  cCil-  t^P  J 

'j\  <ju*j  J  :Jli  ^  £4:^5  o*^9 L*  ^  't/  (*-^**j 

.jiiii  c.j 

2948/77.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan 
kepadaku,  Ali  bin  Abdul  Aziz  memberitakan  (kepada  kami),  Musa  bin 
Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Umar,  dari  Abu 
Salamah,  dari  Abu  Hurairah,  bahwa  Nabi  #•  membaca  firman  Allah, 
“ Yusuf  berkata,  ’ Kembalilah  kepada  tuanmu  dan  tanyakanlah 
kepadanya  bagaimana  halnya  wanita-wanita  yang  telah  melukai 

571  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sanadnya  tidak  jelas.” 


j~632~l  —  Al  Mustadrak 


tangannya'.”  (Qs.  Yuusuf  [12]:  50).  Beliau  lalu  bersabda, 

“Seandainya  utusan  itu  datang  kepadaku,  niscaya  aku  akan  segera 
memenuhi  permintaannya  dan  tidak  akan  memberi  alasan  apa  pun.  ’’ 
Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.572 


y\  ^  -VA/T^M 

'Jh  *A-P  iJl  ^  Ojjl*  iS*s**a  ^  ^LaJI 

cJ-AP  'j)  jU aSi!  -Lp  ^ jP  JJ  ^ 

ajjI  ^^1^3  ajjI  J :  Jli  ti!p  4&I  ^  '■&  cf.  yS^-  cf- 

O?  eJfj  lifj  Jj*  ‘ja  ^-iSl  c^Ip  C  p&J  ^ 

^  aJLp  amI  ^  1}  j-* j  coA^-ij  o^stw 

{y  j  j  v&f 


2949/78.  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan 
kepadaku.  Abu  Al  Abbas  Ahmad  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  Harun  bin  Hatim  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrahman  bin  Abu  Hammad  memberitakan  (kepada  kami),  Ishaq 
bin  Yusuf  menceritakan  kepadaku  dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin 
Aqil,  dari  Jabir  bin  Abdullah,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah 
H  berkata  kepada  Ali,  “Wahai  Ali,  manusia  itu  berasal  dari  pohon 
yang  berbeda-beda.  Sedangkan  aku  dan  kamu  berasal  dari  satu  pohon 
yang  sama.  ”  Rasulullah  lalu  membaca,  “Dan  kebun-kebun  anggur, 
tanaman-tanaman  dan  pohon  kurma  yang  bercabang  dan  yang  tidak 
bercabang,  disirami  dengan  air  yang  sama”  (Qs.  Ar-Ra’d  [13]:  4). 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |~633~1 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.573 


cSljjyj  Xjbii\  OllH-  -U^-f  &  —  Y^/X^©» 

Cf-  Cr*"  3 j**  ui  ^  4-Ip  ^  (ji  <J^*> 

ut»  y1  O*  “jO*  I Ji  y  ‘pl1^  g/  ’y  Cf  J', 

,0>.  {jHl  ^  1$V2*J  Ajip  «d*l 

2950/79.  Abu  Bakar  bin  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  di 
Baghdad  mengabarkan  kepada  kami,  Hilal  bin  Al  Ala  Ar-Raqi 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Amr  Ar-Raqi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Zaid  bin  Abu  Unaisah,  dari  Al 
A’masy,  dari  Abu  Shalih,  dari  Abu  Hurairah,  dari  Nabi  fj&,  bahwa 
Nabi  membaca  (firman  Allah),  “Kami  melebihkan  sebagian  tanam- 
tanaman  itu  atas  sebagian  yang  lain  tentang  rasanya (Qs.  Ar-Ra'd 
[13]:  4).  Dengan  huruf  nun. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.574 


<5)1  JUP.  «0)1  XS-  y\  \2Ja~  -A  *  /T  ^  ©  ) 

(piL/?  aiil  Jl S’  jJ-pL *-k<1 

^  JU dxA  tJ&  tjUjnt»  ^  }\jj  ^  (JJ  C-dJl  \2j^- 

caIp  <0)1  frlSjjJl  jp  <.{f  jCaJ^n  Jt  tcS 


573  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Tidak,  demi  Allah,  Harun  adalah 
perawi  yang  lemah  ( halik :).” 

574  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1~634~1  —  Al  Mustadrak 


2951/80.  Abu  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdullah  Al 
Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  As- 
Sulami  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Shalih  Abdullah  bin  Shalih 
menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  bin  Sa’ad  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ziyad  bin  Muhammad,  dari  Muhammad  bin  Ka’ab  Al 
Anshari,  dari  Fadhalah  bin  Ubaid  Al  Anshari,  dari  Abu  Ad-Darda 
bahwa  Rasulullah  g|  membaca  firman  Allah  (dengan  qira'at  berikut), 
“Allah  menghapuskan  apa  yang  Dia  kehendaki  dan  menetapkan  (apa 
yang  Dia  kehendaki )”  (Qs.  Ar-Ra’d  [12]:  39).  Maksudnya  adalah 
tanpa  men-tasydid-kan  huruf  b  a '  pada  kata 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.575 

aJU)I  ^  Ij —A  ^  / Y  ^  o  Y 

a  '.9  s  o  *  *  >  -4fi  *  -  9  .  *  9  *  i  *  *  A  "  *  *  l| 

JJ  ,ji  hS y  h 

cSjijjj  ^  •  JjA  4S*-**»  :<Jl5  cf.l]aP 

01  :cJLi»  aj\  L»^  iljiL 

.<jl  J  jj  j*J  01  0[  lijtai  :jl5  {  i  g  ««*> 

.  d  131  dJ bj  *>li  ci-Xs :f jS  4>1  j  :JU 


575  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  1  635  I 


2952/81.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Faqih  di  Riyy 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Hatim  Muhammad  bin  Idris 
menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ya’la  bin  Atha,  dia  berkata:  Aku  mendengar  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Al  Qasim  bin  Rabi’ah  berkata:  Aku  mendengar  Sa’ad 
membaca  (dengan  qiraat ),  "Ayat  mana  saja  yang  kami  nasakhkan, 
atau  kami  jadikan  (manusia)  lupa  kepadanya."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]: 
106).  Aku  berkata:  Sa’id  membacanya  dengan  qira'at  (men- 

dhammah-kan  huruf  nun).  Sa’ad  lalu  berkata,  “Sesungguhnya  Al 
Qur'an  ini  tidak  diturunkan  melalui  Al  Musayyab  atau  anaknya,  dan 
aku  ingat  bahwa  dia  membaca  firman  Allah,  “Kami  akan  membacakan 
(Al  Qur'an)  kepadamu  (Muhammad)  maka  kamu  tidak  akan  lupa." 
(Qs.  Al  A’la  [87]:6)  dan  firman-Nya,  “ Dan  ingatlah  kepada  Tuhanmu 
jika  kamu  lupa."  (Qs.  Al  Kahfi  [18]:  24). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.576 


w  J  -AY/Y^or 

CJ-  H)  (f-  {J*  JLP  Lj  wL>- 


&&  aSj!  <I)f  <.x£’  j  CA  H  j  'u* 

{ijJd  ^  lj4p}  J jil 

{jAl \j  j&Jl  a3  Y'} 


576  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


f636~l  —  Al  Mustadrak 


2953/82.  Abu  Ahmad  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  di 
Marwa  mengabarkan  kepadaku,  Abdul  Malik  bin  Muhammad  Ar- 
Raqasyi  menceritakan  kepada  kami,  Bakkar  bin  Muhammad  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdul  Aziz 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Az-Zinad  menceritakan  kepada  kami 
dari  Kharijah  bin  Zaid  bin  Tsabit,  dari  Zaid  bin  Tsabit,  bahwa  Nabi  H 
bersabda,  “Al  Qur'an  diturunkan  dengan  penuh  keagungan  (Allah 
berfirman),  'Berbentuk  burung.  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  49),  'Untuk 
menolak  alasan-alasan  atau  memberi  peringatan'.  (Qs.  Al  Mursalaat 
[77]:  6),  'Ingatlah,  menciptakan  dan  memerintah  hanyalah  hak  Allah. 
Maha  Suci  Allah,  Tuhan  semesta  alam'.  (Qs.  Al  A’raf  [7]:  97).  Juga 
ayat  lainnya  yang  serupa  dengan  ini  dalam  Al  Qur'an.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.577  # 

tUiii  j> v  yiii  -a r/y  ^  o  i 

^  ^Js-  ^  'j*  IjI 

\&°'j  J^jr*  O*  ‘td  O*  ‘&J?  ^  Cfi  °u*  £5^  ci 

ji3i  jv3i  jVf  '^Sr\  fy  :Jvi  jj t  j  &  Sn  jk»  yji  cf 

Jjj  b*  "1  jJl*  tAlll  p-Ui  aLaJI 

L*  auI  cLgj  i_j jji  UJ  cJl5"  zl^llS  ?jbJl  U*>» 

J l^?r jUjl  015"  I(jl5 

amI  J  j**  j  ^ I  Jb'  tl  L *5"  ^  1*5"  bzJ  U 


577  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  telah  disebutkan 
sebelumnya.” 


Al  Mustadrak  —  |  637  I 


cJj  o*>  orjj  ^i£ii  '^\r\  diL;  j\}  :j&j  &  ii 

. aJl&L» 

2954/83.  Syaikh  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Husain  bin  Ali  bin  Al  Junaid 
memberitakan  (kepada  kami).  Abu  Asy-Sya’tsa  menceritakan  kepada 
kami,.  Khalid  bin  Nafi  Al  Asy’ari  menceritakan  kepada  kami  dari 
Sa’id  bin  Abu  Burdah,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Musa,  dari  Nabi  #, 
beliau  bersabda,  "Ketika  para  penghuni  neraka  sudah  berada  di 
dalam  neraka,  mereka  mendapati  bahwa  di  dalamnya  terdapat  orang- 
orang  yang  dahulunya  beragama  Islam.  Penghuni  neraka  lainnya 
berkata,  'Keislaman  kalian  tidak  memberikan  manfaat  apa  pun. 
Buktinya,  kalian  bersama  kami  di  dalam  neraka  ini'.  Mereka 
menjawab,  'Dahulu  kami  melakukan  dosa,  maka  sekarang  Allah 
membalas  perbuatan  kami  itu'.  Allah  mendengar  perkataan  mereka, 
maka  Allah  memerintahkan  untuk  mengeluarkan  para  penghuni 
neraka  yang  berasal  dari  kaum  muslimin  dari  neraka.  Orang-orang 
kafir  pun  berkata,  'Oh,  seandainya  dahulu  kita  adalah  orang-orang 
muslim,  niscaya  kita  akan  dikeluarkan  dari  neraka  sebagaimana 
mereka  dikeluarkan'.  ’’ 

Rasulullah  #  lalu  membaca  firman  Allah,  “Alif,  laam,  raa. 
(Surah)  Ini  adalah  (sebagian  dari)  ayat-ayat  Al  Kitab  (yang 
sempurna),  yaitu  (ayat-ayat)  Al  Qur'an  yang  memberi  penjelasan. 
Orang-orang  yang  kafir  itu  seringkah  (nanti  di  akhirat)  menginginkan 
kiranya  mereka  dahulu  (di  dunia)  menjadi  orang-orang  muslim (Qs. 
Al  Hijr  [15]:  1-2).  Beliau  membaca  ayat  ini  dengan  men-tasydid-kan 
huruf  ba '  (pada  kata  Ujj). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.578 

578  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


1  638  1  —  Al  Mustadrak 


^  ‘cM'SM  i*  <5sl  Julp  UjJLs-  ^  J- juai 

y»  ji-J  1  y*  ‘5X*  ^  O*  O*  *<£^ 

Zte'  (Ja£  J^4  :Jl5^  j^=»  [£Ij  j5  ^ 

J*s*JJ  CA£*-J  <_/a~JJ  :3^  <Wj5  clj"*  2?"*^  ^  t5iS^rf 

ifj^j  :  Jli  t4jlk!U^  j^s»  :  jty  ^  5?*L 

: J ^ils  ij*4s^i  c^“  ^  (^  ^  &5l  (%-fUl  :Dji_^9  jL*j 

<J  JUj j  <£?rj  ^ J"»i*  jil^Jl  b»fj  tl ji  jjif  (J^ J  (J^i  <-H 

2 J*j  liijiyil»  AjUi^jf  t\J  C^iT  \jy&  (_5ip  LpI ji  5?^*0r 

:Jl5  .o^-f  ^4^*  t**  Sf  tkiS  ^ 

.lii  01»  iA»i  J^il» 

2955/84.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  As-Suddi,  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Hurairah,  dari  Nabi  0,  tentang  ayat,  “(Ingatlah)  suatu  hari  (yang  di 
hari  itu)  Kami  panggil  tiap  umat  dengan  pemimpinnya.”  (Qs.  Al  Israa' 
[17]:  71),  beliau  bersabda,  "Salah  seorang  mereka  (kaum  muslim) 
akan  dipanggil,  lalu  catatan  amalnya  diberikan  dengan  tangan 
kanannya,  tubuhnya  akan  dipanjangkan  hingga  enam  puluh  hasta, 
wajahnya  akan  dibuat  putih  bersinar,  dan  di  kepalanya  akan 
diletakkan  mahkota  mutiara  yang  berkilauan.  Lalu,  orang  itu  berjalan 
mendatangi  teman-temannya.  Mereka  melihat  orang  itu  dari  jauh  dan 
berkata,  'Ya  Allah,  berikanlah  kami  seperti  itu  dan  berkahilah  kami 
padanya'.  Setelah  dia  sampai  kepada  teman-temannya  itu,  dia 


Al  Mustadrak  —  1  639  I 


berkata,  'Berbahagialah  kalian.  Sesungguhnya  setiap  kalian  akan 
mendapatkan  seperti  ini'.  Adapun  orang  kafir,  wajahnya  menjadi 
hitam  dan  tubuhnya  dipanjangkan  hingga  enam  puluh  hasta.  Ketika 
teman-temannya  melihatnya,  mereka  berkata,  'Kami  berlindung 
kepada  Allah  dari  hal  ini.  Ya  Allah,  janganlah  engkau  berikan  hal  itu 
kepada  kami'.  Kemudian,  dia  datang  kepada  teman-temannya, 
sementara  mereka  berkata,  'Ya  Allah,  akhirkanlah  dirinya'.  Dia 
membalas,  'Semoga  Allah  menjauhkan  kalian  dari  rahmat-Nya! 
Sesungguhnya  tiap-tiap  kalian  akan  mendapatkan  seperti  ini'.’'’ 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.579 

\&,  4 p\  Juki  'J>  J4  Zfj  J  -A*/™**! 

u! Jsj  CA  o’-  J $ 

If'fi  J*  ijJ+P  yj'  CC 

Jjjl  : JlS  c£J!p  u-4  j?  o*  O*  ^ 

O'  -  ''t  'V 

oJ 3^»  Oir-**  « ^ 

2956/85.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Bakar  Muhammad  bin  An-Nadhr  Al 
Jarudi  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Zakaria  Al  Ashbahani  di 
Riyy  menceritakan  kepada  kami,  Mihran  bin  Abu  Amr  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Qabus  bin  Abu 
Zhabyan,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Nabi  # 
tinggal  di  Makkah  selama  tiga  belas  tahun  sebagai  seorang  nabi. 


579  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|~640~1  —  Al  Mustadrak 


Kemudian  turun  ayat  berikut  kepada  beliau,  "Masukkanlah  aku  secara 
masuk  yang  benar  dan  keluarkanlah  (pula)  aku  secara  keluar  yang 
benar."  (Qs.  Al  Israa'  [17]:  80)  dengan  mem-fathah-ksn  huruf  mim 
pada  kedua  kata  ini:  dan  Setelah  itu,  beliau  pun  berhijrah. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.580 

p-j>o  J p  -A*\/Y^©V 

( j)  Js-  toj jk  (^P  c^jU- 

'j)  iy*s>~  Je-  'j) 

C/.  ‘J*  &  \jpj  U&  J*  1 y.  j* 

d)]}  j  j  c«up  aJSI  ^Jp j 

•o£)j***  (W*  ^  o* 

2957/86.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  Asy- 
Syaibani  di  Kufah  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hazim 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Gharazah,  Ali  bin  Hakim  Al 
Audi  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Yusuf  menceritakan 
kepada  kami  dari  Hamzah  bin  Habib,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  dari  Ubay  bin  Ka’ab,  bahwa  Rasulullah  H 
membaca  (firman  Allah  dengan  qira'at),  "Jika  aku  bertanya 
kepadamu  tentang  sesuatu  sesudah  ini."  (Qs.  Al  Kahfi  [18]:  76) 
dengan  huruf  hamzah  (pada  kata  dff). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.  Akan  tetapi,  keduanya 
meriwayatkan  hadits  Amr  bin  Dinar  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu 

580  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  641  I 


Abbas,  dari  Ubay  bin  Ka’ab,  tentang  kisah  Nabi  Musa  dan  Nabi 
Khidir  yang  disebutkan  secara  panjang.  Di  dalamnya  tidak  disebutkan 
tentang  qira'at  dengan  dua  hamzah  tersebut.581 

Abu  bakar  wail  Muhammad  bakar  zahran 

tfSb.  JZJ  J  ^  ci  ^  -av/y<\oa 

is!b-  «taSi  #  /J**  ‘j^*Q  y  j*' 

o?  <j*  Cf-  O*  0* 

Al  c)f  tilp  Al  <j-  J  ‘{j* 

{fps-f  5^  c-s^»  ji}  :ly  j  4-ip- 

2958/87.  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Nushair  Al  Khawwash 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Imran  Musa  bin  Ibrahim 

menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Muhammad  An-Naqid 

menceritakan  kepadaku,  Sufyan  bin  Uyainah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Amr  bin  Dinar,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  4fr, 
dari  Ubay  bin  Ka’ab  <$>,  bahwa  Nabi  #  membaca  (dengan  qira'at 
berikut),  "Jikalau  kamu  mau  niscaya  kamu  mengambil  upah  untuk 
itu."  (Qs.  Al  Kahfi  [18]:  77),  dengan  men-takhfif-kan  huruf  t  a'  (yang 
pertama)  pada  kata  . 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya  dalam  redaksi  hadits  yang  panjang.582 


581  Adz-Dzahabi  bericata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

582  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


[6421  —  Al  Mustadrak 


Ljf  ( ^[p  ^  ^lp  jH  Vjl» — AA/t^®^ 

tj*j£-  Ojjli  UjA>-  ciij^JU  (_/“*»-  CH  tjs^5’^'  tlH  ‘^*^’ 

Ju^x  J&  t(Jl^w>l  ^  J&  C  O*  Uji  i  0j^>-  (jP  ij~~&  ,jj  JV^U"  UjA>- 

ji-U-j  ^  ^  d  ^0  o-^  I^'  O*  ‘js**-  <J- 

.  {C^ap  3^*iu^>  jr  i^-lj  iiu»  j*-^*^  chs'j}  -0^ 

2959/88.  Abu  Ali  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Al  Husain  bin  Hafsh  Al  Khats’ami 
di  Kufah  memberitakan  (kepada  kami),  Harun  bin  Hatim 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaim  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami 
dari  Hamzah  Az-Zayyat,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari 
Ibnu  Abbas  bahwa  Nabi  H  membaca  (dengan  qira'at  berikut), 
“ Karena  di  hadapan  mereka  ada  seorang  raja  yang  merampas  tiap- 
tiap  bahterar  (Qs.  Al  Kahfi  [18]:  79). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.583 

ijj  jlIp  cjjuil  (^1p  — AH/y^“\« 

\2j^~  J*}\  SjlS  ^  jliill  j-p  p5Co  t  jlj3l  £U 

J*  1  J**  CH  0*  CH  Ji  <&!  XP  ’Je-  <X*X~>  J 
.{jjjui-  J p  :f/j  CHS'  jiJC'j  a^p  of  tjj-^p 

2960/89.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaid  bin  Syarik  Al  Bazzaz  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Shalih  Abdul  Ghaffar  bin  Daud  Al  Harrani  menceritakan  kepada 

S83  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Di  dalamnya  terdapat  Harun  bin 
Hatim,  seorang perawi  yang  lemah  ( waahin i)” 


Al  Mustadrak  —  |  643  1 


kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah 
bin  Utsman  bin  Khutsaim,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas, 
bahwa  Rasulullah  #  membaca  (dengan  qira'at  berikut),  "Di  dalam 
laut  yang  berlumpur  hitam. "  (Qs.  Al  Kahfi  [18]:  86). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.584 

tjliiaM  Al  Jup  y\ 

^  oii-  fof  to jjii  12^-  <y- 

ji  4^?5l  J*  CS-  J* 

^3  3L3  Al  jk  Al  <J^j  L&j  cAT  :  JIS  ca£  Al  ^3 

Lj'Jv  'J>\  *j*  ijt  C  :  Jiii  t'cj/  o^-  <^3*  ‘j 

3**  ^  ‘r^  ^V-j3  :c-^* 

2961/90.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash- 
Shaffar  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Maslamah  Al 
Wasithi  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  bin  Husain  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Al 
Hakam  bin  Utaibah,  dari  Ibrahim  At-Taimi,  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Dzarr,  dia  berkata:  Suatu  ketika  aku  dibonceng  Rasulullah  #  dengan 
mengendarai  keledai.  Ketika  beliau  melihat  matahari  terbenam,  beliau 
berkata,  “ Wahai  Abu  Dzarr,  di  manakah  matahari  ini  terbenam?" 
Aku  menjawab,  “Allah  dan  Rasul-Nya  yang  lebih  mengetahui.” 
Rasulullah  lalu  berkata,  “Sesungguhnya  dia  terbenam  di  dalam  laut 
yang  berlumpur  hitam.”  Beliau  membacanya  tanpa  huruf  hamzah  pada 
kata 


584  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  644  |  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.585 


j  'J  ir^-f  -*\hw 

°^P  c^U-l>  A»1  -LP.^  ^Jb- 

ij jSf  N  : Jli  tlljlp  aS>!  '^o'j  y-ljp  jjjl  o*  ‘Os-^- 

U*^*-  C-gjli  iLi*-  jf  Lip  jvil-j  4-Ip  *Jil  *Jil  J  j*- j  t/  <J»-^ 

.polU 

2962/91.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  mengabarkan 
kepada  kami,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Khalaf  bin  Hisyam 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Abdullah  Al  Wasithi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Hushain,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu 
Abbas,  dia  berkata,  “Aku  tidak  mengetahui  bagaimana  Rasulullah  £ 
membaca  kedua  kata  ini,  yaitu  b*  dan  U*-,  namun  yang  pasti 
keduanya  dibaca  dengan  men-dhammah-kan  huruf  pertamanya.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.586 

■'j  'jjJ\  bf  t5-i3i  31^-1  'J  £  tf^f  -<\y Mnr 

£*  J-  'J  b'  ‘J* y  'J  o*  ^ 

c<LiJlp  of  4  JW^Jl  cdiib*  ^  b'  "2^ 

Ijjaju  S/  ciivall  y  dJl5^ 

585  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 

586  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 


Al  Mustadrak  —  |  645  | 


j*-*  •  (JjJb  aJp  ^  LS^9  ^  J  y J i  c4j *i/j 

•  ^  s^L^h  ‘\y\Jo\  ^  -(J^j  j£  ^  <J^  u-ai^ll 

2963/92.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Ziyad  memberitakan  (kepada  kami), 
Ibrahim  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Isa  bin  Yunus 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Ubaidullah  bin  Abdurrahman  bin 
Mauhib,  dari  Malik,  dari  Abu  Ar-Rijal,  bahwa  Aisyah  pernah 
mengirim  sedekah  untuk  ahlush-shuffah  (para  sahabat  yang  tinggal  di 
Masjid).  Aisyah  berkata,  “Janganlah  engkau  memberikan  sedekah  itu 
kepada  kaum  Barbar,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  karena  aku 
mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  'Mereka  adalah  keturunan  yang 
Allah  sebutkan  di  dalam  firman-Nya,  "Maka  datanglah  sesudah 
mereka,  pengganti  (yang  jelek)  yang  menyia-nyiakan  shalat. "  (Qs. 
Maryam  [19]:  59).  (Dengan  mtn-sukun-Van  huruf  lam  pada  lafazh 
JJL  — penj). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  wayatkannya. 587 


UjA?-  i<j  y>  b  £ j  y) 

y  aJII  JL P  UjJu»  ^fi>\ j)\  y  «dll  J-P  jj\ 


aJp  <dil  Ajjl  J  y»  j  of  t«UP  aSjI  ^je> J  ye-  c  J  y- 

{  JCssJl  p_^Jl j  s-UIj  Oj)a<hj  C^l ilS\j)  :l J» 


587  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Ubaidullah  adalah  perawi  yang  masih 
diperselisihkan  ke-te/^oA-annya.  Sedangkan  Malik,  aku  tidak  mengetahui  siapa 
dirinya.  Selain  itu,  sanad  hadits  ini  mungathi’." 


—  Al  Mustadrak 


A>-  Jjl»  {kJj  d)l  {y^>- Ji 

.  4j>-  jlA^a  A*J 

2964/93.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ibrahim  Al 
Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  An- 
Nufaili  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Salamah  Al 
Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Muhammad  Al 
Harrani  menceritakan  kepada  kami  dari  Makhul,  dari  Abu  Umamah 
i^,,  bahwa  Rasulullah  &  membaca  (dengan  qira'at  berikut):  "Hampir- 
hampir  langit  pecah  karena  ucapan  itu, "  yaitu  dengan  huruf  ya'  dan 
nun  pada  lafazh  dan  dengan  huruf  ta '  pada  lafazh  . 

Beliau  juga  membaca  (dengan  qira'at),  "Karena  mereka 
mendakwa  Allah  Yang  Maha  Pemurah  mempunyai  anak  Dan  tidak 
layak  bagi  Tuhan  Yang  Maha  Pemurah  mengambil  (mempunyai) 
anak"  (Qs.  Maryam  [19]:  90-92),  yaitu  mem-fathah-kan  huruf 
hamzah  pada  kedua  lafazh  Jjcp . 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.588 

oTp  djb-  cAi/iu  pis  J  *j>  Jc;  J  'jP’t-whw 

{aL}  :usl  jIp  lsIp  fji  :Jl5  ijj  J*  J*  ‘J***9 

llfl  aJ  jLSi  {aL}  A»1  J-P  A-lp  4A?-jXA» 


588  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  1  647  I 


{Ji^>  aw!  lify  I j&j»  :<&!  jlp  J Ui  X>-J^k»  dii^r j  £-*=> 

.^Aidl  aJp  Jj ^>t-  l^J jjf  aJsI 

2965/94.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  di  Kufah  mengabarkan 
kepadaku,  Ubaid  bin  Ghannam  bin  Hafsh  bin  Ghiyats  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaid  bin  Ya’isy  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Fudhail  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  dari 
Zirr,-dia  berkata:  Seorang  laki-laki  membaca  &  di  hadapan  Abdullah 
dengan  tanda  baca  fathah.  ■  Abdullah  (bin  Mas’ud)  pun  mengoreksi 
dengan  membacanya  kasrah.  Laki-laki  itu  lalu  berkata  kepada 
Abdullah,  “Apabila  dibaca  fathah  maka  artinya  yaitu,  letakkan 
kakimu.”  Abdullah  lalu  berkata,  “Seperti  itulah  Rasulullah  $ 
membacanya,  dan  seperti  itulah  dahulu  Jibril  m  menurunkannya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.589 

Muhammad  bin  Ubaidillah  bin  Ashim  meriwayatkan  hadits 
ini  dengan  sanadnya,  dan  dia  berkata,  “Abdullah  pun  berkata,  'Demi 
Allah,  memang  seperti  itu  Rasulullah  mengajarkannya  kepadaku'.” 


Ct3L>%-w»l  £j)  LjJ^-  j>  j^Ji  4 

<&'  ^ J  f**~»  J*  ‘AJ  JJ  "j*  to3l£>  J> 


589  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih,  diriwayatkan  oleh 
Ibnu  Fudhail." 

Saya  katakan:  Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Qais  bin  Ar-Rabi  dari  Ashim. 

Al  Hakim  berkata,  “Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Muhammad  bin  Ubaidillah 
dari  Ashim,  dan  di  dalamnya  dia  menyebutkan:  Abdullah  (bin  Mas’ud)  berkata, 
'Demi  Allah,  memang  seperti  itu  Rasulullah  mengajarkan  ayat  itu  kepadaku'.” 


[~648~1  —  Al  Mustadrak 


; <J  jiL  ^J-P  aWI  aUI  l)_j^j  C..**.»»  ijli  c<UP 

(^'  {o_jL~i>  <_J^“  J*"  O?}  :J^-J  >  3^  ^.P^J 

"•  *  ^  '**'*;  *  *  •  i.  0^  „  „  „ 

tf.UJlj  (%-s5*6^^  tOjJL-uj  jr  :*ul  J-p  3s-Ij5  :JiUxLO 

•jj^'  I^J  {o_^L^j  ^-f»j  Jl  :^3y 

2966/95.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim  bin 
Umar  bin  Qatadah,  dari  Mahmud  bin  Labid,  dari  Abu  Sa’id,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  “Ya’juj  dan  Ma’juj 
akan  dibuka  seperti  yang  Allah  sebutkan  di  dalam  firman-Nya  (Al 
Anbiya  ayat  96),  'Dan  mereka  turun  dengan  cepat  dari  seluruh  tempat 
yang  tinggi'. " 

Ibnu  Ishak  berkata,  “Sementara  itu,  dalam  qira'at  Abdullah 
disebutkan:  «5j LJ*  OjJ*-,  yaitu  dengan  huruf  jiim  dan  tsa'  (pada  lafazh 
seperti  pada  ayat,  'Keluar  dengan  segera  dari  kuburnya 
.(menuju)  kepada  Tuhan  mereka'.  (Qs.  Yaasiin  [36]:  51).  Lafazh 
artinya  kuburan." 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.590 

y\  t v’ji'  CS-  lA  ^ Y 

J-P  ^  ^  n£j\ Jh  (*^^" 

01  (a!p  4&1  j**  J*  tdlUJl 

590  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


Al  Mustadrak  —  |  649  I 


jjoLJl  (£  jj}  4-Ip  ^  ^  J  j*-  j 

•  ^  c£ 

2967/96.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Hatim  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Hasan  bin  Bisyr  Al  Bajali  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hakam  bin 
Abdul  Malik  menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Al  Hasan, 
dari  Imran  bin  Hushain,  bahwa  Rasulullah  H  membaca  firman  Allah, 
“ Kamu  lihat  manusia  dalam  keadaan  mabuk,  padahal  sebenarnya 
mereka  tidak  mabuk”  (Qs.  Al  Hajj  [22] :2). 

Al  Bukhari  juga  meriwayatkan  hadits  ini  dari  Umar  bin  Hafsh 
bin  Ghiyats,  dari  ayahnya,  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Shalih,  dari  Abu 
Sa’id  bahwa  Allah  berfirman,  "Wahai  Adam,  keluarkanlah  orang- 
orang  yang  akan  dikirim  masuk  ke  dalam  neraka.  ” 

Hadits  ini  memiliki  redaksi  panjang,  dan  pada  bagian 
akhirnya  disebutkan  firman  Allah,  “ Kamu  lihat  manusia  dalam 
keadaan  mabuk  padahal  sebenarnya  mereka  tidak  mabuk”  (Qs.  Al 
Hajj  [22]:  2). 

Hadits  yang  paling  shahih  dari  kedua  riwayat  tersebut  adalab 
yang  diriwayatkan  oleh  Al  Bukhari.591 


CjLLyaJl  aJ)1  Xs-  —  A 

O**  O*  ‘ J**  Jt  j* 


591  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Hadits  ini  telah  disebutkan  pada  no.  2917. 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Hakam  (bin  Abdul  Malik)  perawi 
yang  lemah  ( waahin ).” 


I  650  | - Al  Mustadrak 


: JC  y\  Jis  C&*  ja  'J aIIp  Al  J*»  £>*•'  &  :  J^5  tU^Ip 

6i1^.  :,_J^  -0^4^  tOjisr-0  ^  Ui  r^3 

.d&Ji  cJjj  jol 

2968/97.  Abu  Abdullah  Ash-Shaffar  mengabarkan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Muslim  Al  Bathin, 
dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia  berkata:  Ketika  Nabi  # 
diusir  dari  Makkah,  Abu  bakar  berkata,  “Mereka  mengusir  nabi 
mereka.  Innalillahi  wa  inna  ilaihi  raji’urt,  mereka  benar-benar  akan 
binasa.” 

Allah  lalu  menurunkan  ayat,  “Telah  diizinkan  (berperang) 
bagi  orang-orang  yang  diperangi,  karena  sesungguhnya  mereka  telah 
dianiaya.  Dan  sesungguhnya  Allah  benar-benar  Maha  Kuasa 
menolong  mereka  itu."  (Qs.  Al  Hajj  [22]:  39). 

Ibnu  Abbas  berkata,  “Ayat  ini  adalah  ayat  pertama  yang 
diturunkan  terkait  dengan  peperangan.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  perawi  selain  Abu 
Hudzaifah.592 


592  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Tcdkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  1  651  I 


f  -Wyah 

4^G  <y  c5^  &***-  t(^*iWl  ^  ol^  u^JUs  ^ 
cJs  :  Jli  cof  °^p  c^Ul  jIIp  jj  -Cp  amI  aIp  °^p  ttljbJl  jJI^a- 

A  ^  ^  ^  x  ^  /  ox  „  #J#  /  #^  A, 

aWI  <&!  J J^J  <— i-S"  C(,jC^J-»-ll  ^1  L  iL^iP  aWI  (^y’j  i-iJUJ 

o^-a-f  :cJl5  {ijil  £  OjJji  lyb  j*-^'j 

\\AJj2u  4-J^  4)5 1  ^JLs4?  4^1  (J J** J  C.  »**■*«»} 


2969/98.  Muhammad  bin  Yazid  Al  Adi  mengabarkan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Yahya  Al  Qathi’i  menceritakan  kepada  kami,  Yahya 
bin  Rasyid  menceritakan  kepada  kami  dari  Khalid  Al  Hadzdza,  dari 
Abdullah  bin  Ubaid  bin  Umair  Al-Laitsi,  dari  ayahnya,  dia  berkata: 
Aku  berkata  kepada  Aisyah,  “Wahai  Ummul  Mukminin,  bagaimana 
dahulu  Rasulullah  membaca  ayat  (Al  Mukminun  ayat  60),  'Dan 
orang-orang  yang  yang  memberikan  apa  yang  telah  mereka 
berikan 7”  Aisyah  menjawab,  “Aku  bersaksi  bahwa  aku  mendengar 
Rasulullah  membacanya  dengan  0 jJJj  . 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  way  atkanny  a. 593 


593  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Yahya  bin  Rasyid  adalah  perawi  yang  berasal  dari  Bashrah,  dan 
An-Nasa'i  menilainya  sebagai  perawi  yang  dha’if. 

Al  Abbas  Ad-Duri  berkata,  “Diriwayatkan  dari  Ibnu  Ma’in  bahwa  dia  (Yahya) 
bukan  perawi  yang  dapat  dipakai.” 

Abu  Zur’ah  berkata,  “Dia  perawi  yang  haditsnya  dha'if." 

Abu  Hatim  berkata,  “Dia  perawi  dha’if,  dan  aku  berharap  dia  tidak  termasuk 
perawi  yang  suka  berdusta.” 

Lih.  Al  Mizan  (4/373). 


I  652  1  —  Al  Mustadrak 


^4  l&S-  tOlli  jjf  Sj>  ^  J’  O^  J’  ^ 

alilp  i»l  ^»3  o-1?'  Ji*  O*  O*  ‘l6^  ^ 

i^.C  4j  ^^4^4}  :fy£  atf'  j£-j  ^  <&l  lJ^5  f1 1  .iAj  ^ 

^Ip  <&!  <&l  d  y*  j’.  dj^ DlST”  :Jl5  {Ojj»^j 

•(4^  J 

2970/99.  Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  Asy-Syaibani  di 
Kufah  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hazim  bin  Abu 
Gharazah  Abu  Ghassan  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin 
Salamah  bin  Kuhail  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari 
Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Rasulullah  $  membaca  (dengan 
qira'at ):  "Dengan  menyombongkan  diri  terhadap  Al  Qur  an  itu  dan 
mengucapkan  kata-kata  keji  terhadapnya  di  waktu  bercakap-cakap  di 
malam  hari."  (Qs.  Al  Mukminun  [23]:  67)  (yaitu  dengan  men- 
dhammah-kan  huruf  t  a'  dan  meng-kasrah-kan  huruf  jim  pada  lafazh 
penj). 

Ibnu  Abbas  berkata,  “Ketika  itu  kaum  musyrik  memboikot 
Rasulullah  H” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 594 


j  Jljiit  -\ •  -/uvi 

^  ,y. 

594  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Yahya  adalah  perawi  matruk, 
sebagaimana  dikatakan  oleh  An-Nasa'i 


Al  M  ustad  rak  —  |  653  1 


Jd\  OLo-jL-  3j-pj  u*- 

gd  jS  ^  i^stcJ»  jjl  Jjjj  ^  Ljf  cdijL^Jl  q}  aJi)I  j LP 

c^jIjLJl  aIp  jj  ^  DUlL.  ^  j» 

Ws?  (*-*_}}  ^  <J j-^j  <-i^'  *Wl  ^v? j  J-au* 

4^>fj  J2-^j  ^JUr  ^>-  LLJl  oLi  ^ypli.:»  tJ\Jl  4j jJJ  :JlS  {Oj>*}\S' 

>*>  '■  \°c  *'  \°A  ii  * *'■  '•  •<*  j>- 

.4j  ^Lj  ^JLa«J1  41a*£  ^U*uj 

2971/100.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Mu'ammal  bin  Al 
Hasan  bin  Isa  mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy- 
Sya’rani  menceritakan  kepada  kami,  Nu’aim  bin  Hammad,  Ahmad  bin 
Jamil  Al  Marwazi  dan  Abdah  bin  Sulaiman  Ath-Tharsusi 
menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Abdullah  bin  Al  Mubarak 
menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Yazid  Abu  Syuja’  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Abu  As-Samh  Darraj  bin  Sam’an,  dari  Abu  Al 
Haitsam  Sulaiman  bin  Amr  bin  Abd  Al  Utwari,  dari  Abu  Sa’id,  dari 
Rasulullah  #,  tentang  ayat  (Al  Mu’minuun  ayat  104),  “Dan  mereka  di 
dalam  neraka  itu  dalam  keadaan  cacat"  beliau  bersabda,  “Api  neraka 
membakar  (wajahjnya.  Bibir  atasnya  robek  hingga  ke  bagian  tengah 
kepalanya.  Begitu  pula  bibir  bagian  bawahnya,  robek  hingga 
pusarnya.  ” 

Hadits  ini  shahih  dan  diriwayatkan  oleh  para  perawi  dari 
Mesir,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.595 

Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
berkata:  Aku  mendengar  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Dauri  berkata: 
Aku  pernah  bertanya  kepada  Yahya  bin  Ma’id  tentang  hadits-hadits 
yang  diriwayatkan  oleh  Darraj  dari  Abu  Al  Haitsam,  dari  Abu  Sa’id. 
Maka  dia  menjawab,  “Sanad  hadits  itu  shahih .” 

595  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


I  654  |  —  Al  Mustadrak 


^  i  jta  ijj  y\  —  \  *  N  / Y  ^VY 

Jb yjt  LbJts-  ii$ 'Jj  JXJ\  ^  \li-X?-  t 

°Jp-  t^-*^  ^  LbJb>-  ti—jj U9r  LiA>-  t(^ jLiVI 

:jii  ^  ^  o*  \r^  <j-  ‘u*  <y- 

°J-  J Uxi  of  $  01ST"  U}  :Ji-j  jp  *»'  Jy  j*  liUi  cJt* 

Ju>0  d)t}  •t^rSj  ^Jp  (,5^^  .(Jl5 

.p_^Jl  {djjj.5 

2972/101.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Daud  bin  Sulaiman 
Az-Zahid  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Husain  bin  Al  Junaid 
Al  Maliki  di  Riyy  menceritakan  kepada  kami,  Suwaid  bin  Sa’id  Al 
Anbari  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin  Jundub  menceritakan 
kepada  kami,  Bakar  bin  Khunais  menceritakan  kepada  kami  dari 
Muhammad  bin  Sa’id,  dari  Ubadah  bin  Nusai,  dari  Abdurrahman  bin 
Ghanm,  dia  berkata:  Aku  pernah  bertanya  kepada  Mu’adz  (cara 
membaca)  firman  Allah  (Al  Furqaan  ayat  18),  "Tidaklah  patut  bagi 
kami  mengambil"  (mem-fathah-kah  huruf  nun  dan  meng-kasrah-kan 
huruf  kha '  pada  lafadz  j&cj  — penj),  ataukah  dibaca  of  (dengan 
men-dhammah-kan  huruf  nun  dan  mem-fathah-kan  huruf  kha  — penj). 
Mu’adz  menjawab,  “Aku  mendengar  Nabi  fH  membacanya  #  ^  & 
'Zkji .  Maksudnya  adalah  mem-fathah-kan  huruf  nun .596 

'J  ^  u3b-  cSjis  'J  ]£>  J  i ->-y /y  w 

Ct-bJUsr  JbJjJl  UjOjs-  wb  yj>  Lb-h?-  tO^iSr  ^ 

596  Lih.  hadits  no.  2973. 


Al  Mustadrak  —  1  655  1 


"J*  o*  <y.  (■Lr^i-  ,y.  Jn  13j^- 

:<J^-j  3^  <-)y  o*  S**  u*  ^  -c-^  :J^  t £-Ip  ^  0^3^* 

4-Ip  ^  LS^3  ^  (Jj-^j  jfi  *(J^*®  ?C--ip  jl  C~jip 

.{fjjtorf^»} 

2973/102.  Abu  Bakar  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami, 
Ali  bin  Al  Husain  bin  Junaid  menceritakan  kepada  kami,  Suwaid  bin 
Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin  Jundub  menceritakan 
kepada  kami,  Bakar  bin  Khunais  menceritakan  kepada  kami  dari 
Muhammad  bin  Sa’id,  dari  Ubadah  bin  Nusai,  dari  Abdurrahman  bin 
Ghanm,  dia  berkata:  Aku  pernah  bertanya  kepada  Mu’adz  bin  Jabal 
(cara  membaca)  firman  Allah  (Qs.  Ar-Ruum  [30]:  1-2),  "Alif  Laam 
Miim.  Bangsa  Romawi  telah  dikalahkan  (oIAp)  ataukah  dibaca  c4*?” 
Mu’adz  menjawab,  “Rasulullah  membacakannya  kepadaku:  c~Ip  (It 
f  j  (dengan  men-dhammah-kan  huruf  ghain ).” 

Kedua  hadits  ini  tidak  kami  tulis  kecuali  dengan  kedua  sanad 
tersebut.  Akan  tetapi,  Muhammad  bin  Sa’id  Asy-Syami  tidak 
termasuk  perawi  yang  memenuhi  kategori  kitab  ini.597 


U  ca^JLaJI  fji  ^  •v/t^vi 

Ji*vj  'j*  aJJ|}  :  Js-  :Jii 

^jjl  <JLa3  oji  'j*  Jjti- 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "(Muhammad  bin  Sa’id)  adalah 
seseorang  yang  disalib  (a/  mashlub ),  dan  dia  perawi  dha'if.  Sedangkan  Bakar  bin 
Khunais  adalah  perawi  yang  matruk.” 


1  656  1  —  Al  Mustadrak 


jJJ  'j*  j*  J** 

oty  :^1p  Jii  jU  {Oj  li^9  $y  ^  o?  r 
ur  ^p  i^K  *J^  of>  nr  j&o  <£  ii  2»»  J^-S  J^- 

.tiJLip  c->A^-( 


2974/103.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ghalib  memberitakan  (kepada  kami), 
Abu  Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan 
kepada  kami  dari  Fhudail  bin  Marzuq,  dari  Athiyyah  Al  Aufi,  dia 
berkata:  Aku  pernah  membacakan  ayat  berikut  ini  di  hadapan  Ibnu 
Umar,  "Allah,  Dialah  yang  menciptakan  kamu  dari  keadaan  lemah, 
kemudian  Dia  menjadikan  (kamu)  sesudah  keadaan  lemah  itu  menjadi 
kuat,  kemudian  Dia  menjadikan  (kamu)  sesudah  kuat  itu  lemah 
kembali  (kembali)  dan  beruban. " 

Ibnu  Umar  lalu  membaca:  "Allah,  Dialah  yang  menciptakan 
kamu  dari  keadaan  lemah,  kemudian  Dia  menjadikan  (kamu)  sesudah 
keadaan  lemah  itu  menjadi  kuat,  kemudian  Dia  menjadikan  (kamu) 
sesudah  kuat  itu  lemah  kembali  (kembali)  dan  beruban."  (Qs.  Ar- 
Ruum  [30]:  54).  (Men-dhammah-km  huruf  dhad  pada  seluruh  lafazh 
J&p — penj). 

Dia  lalu  berkata,  “Aku  pernah  membacakan  ayat  ini  di 
hadapan  Rasulullah  0,  sebagaimana  engkau  membacakannya  di 
hadapanku,  lalu  beliau  mengoreksi  bacaanku  sebagaimana  aku 
mengoreksi  bacaanmu  tadi.” 

Hadits  (dengan  sanad  dan  matan )  seperti  ini  hanya 
diriwayatkan  oleh  Al  Aufi  ( tafarrudfi  ar-riwayah).  Sementara  itu,  Al 


Al  Mustadrak  —  |  657  1 


Bukhari  dan  Muslim  tidak  berpegang  kepada  hadits  Al  Aufi.  Di  sisi 
lain,  Muslim  berpegang  kepada  riwayat  Al  Fudhail  bin  Marzuq.598 

c^wUiJl  43^P  ^  «5ll  4-P  ^  JL*«<  iji 

‘J*  ‘p^  ^  u* 

ja  ^  <&'  0?  c-up 

•{cfi-Uj 

2975/104.  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan 
kepadaku,  Ali  bin  Sa’id  bin  Abdullah  Al  Askari  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Arafah  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami, 
Ammar  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy, 
dari  Abu  Shalih,  dari  Abu  Hurairah  *$,,  (dia  berkata):  Nabi  H 
membaca,  "Seorang  pun  tidak  mengetahui  apa  yang  disembunyikan 
untuk  mereka  yaitu  (bermacam-macam  nikmat)  yang  menyedapkan 
pandangan  mata."  (Qs.  As-Sajdah  [32]:  17). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.5" 


y\  ,y.  jjt  IUa?-  —  \*o/y^V*\ 

^j3  UjJb«-  C^jpLo-^i  JLo^k^*  jj\  \jjJo~ 

{jb-  (jj  <dil  J-p  UjJ^-  ^  ^Lp  cAjaj  £jb- 

598  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
berpegang  pada  riwayat  Athiyyah." 

599  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


1  658  1  —  Al  Mustadrak 


S' j  *f\  aIIp  Al  Al  J  j—  j  ^  cL~$Ip  Al  yjffj  J** 

'g  j  {®^  y^O) 

2976/105.  Abu  Al  Fadhl  Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Muzani 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  MushafFa  Al  Himshi 
menceritakan  kepada  kami,  Baqiyyah  menceritakan  kepada  kami, 
Abbad  bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku,  Abdullah  bin  Waqid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Umar,  dari  Rasulullah  bahwa 
beliau  membaca,  "Dan  laut  (menjadi  tinta),  ditambahkan. "  (Qs. 
Luqmaan  [31]:  27),  yaitu  dengan  men-dhammah-kan  huruf  ra\ 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.600 


^UiJi  y  k  jup  Ji  J  lT£-f  .  i/t^yy 

Jp^ii  ’y  4  ^  oil£-  i35b-  &  m  'J*  y. 

J\  ’y  c  y  x£y>  J  ^il  ^  J 

,  s**'*  *'  s*  e.  t  *•'  * 

y»  jvajl  ui?“  LS^3  ^  UJ-*J 

«lip  J ls^  y 

x  <'$>  y'  ,  „  S  o's  \  ' 


ijJjo  Uj  (>*  is^  o*  ^  au'  iA*-*3  «JW> 

J>  /  ^  t  )  S  O  t  s  *  S  S  o' *  ^  ^  J1  x  '  \  '  &  f,  /  S  *' 


Adz-Pzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


Al  Mustadrak  —  |  659  1 


t* flc'  S/  oj1>  f ji 

.aIip  ijij  Si»  $>u*ii  ry  Ji 

2977/106.  Abu  Al  Husain  Ubaidillah  bin  Muhammad  Al 
Qathi’i  di  Baghdad  mengabarkan  kepada  kami  dari  buku  catatannya 
sendiri,  Abu  Ismail  Muhammad  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Aziz  bin  Abdullah  Al  Ausi  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Bilal  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  A’la  bin 
Abdullah  bin  Abu  Farwah,  dari  Qathan  bin  Wahab,  dari  Ubaid  bin 
TJmair,  dari  Abu  Hurairah,  (dia  berkata):  Ketika  Rasulullah 
kembali  dari  Uhud,  beliau  melewati  Mus’ab  bin  Umair  yang  terbunuh 
di  tengah  peijalanan.  Rasulullah  pun  berhenti  di  dekatnya  lalu 
mendoakannya.  Beliau  kemudian  membaca  firman  Allah,  “Di  antara 
orang-orang  mukmin  itu  ada  orang-orang  yang  menepati  apa  yang 
telah  mereka  janjikan  kepada  Allah.  Maka  di  antara  mereka  ada  yang 
gugur  dan  di  antara  mereka  ada  (pula)  yang  menunggu-nunggu,  dan 
mereka  tidak  merubah  (janjinya)”  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  23). 

Rasulullah  lalu  bersabda,  "Aku  bersaksi  bahwa  mereka 
semua  adalah  para  syuhada  di  sisi  Allah  pada  Hari  Kiamat  kelak 
Oleh  karena  itu,  datangilah  mereka  dan  berziarahlah  (ke  kuburan) 
mereka.  Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di  tangan-Nya!  Tidaklah 
seseorang  mengucapkan  salam  kepada  mereka  hingga  Hari  Kiamat 
melainkan  mereka  akan  membalas  ucapan  salamnya  itu  kepadanya.  ” 
Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.601 


601  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Menurutku,  hadits  ini  maudhu’ 
(palsu),  dan  Qathan  bukanlah  perawi  yang  meriwayatkan  dari  Al  Bukhari. 
Sementara  itu,  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkan  hadits  dari  Abdul 
A’la." 


|  660  |  —  Al  Mustadrak 


\£&.  j?  \£&-  -\ *vMva 

^  X»^»  a»S  c i>i 

jjI  jp  O*  V^t5'  O*  ^  &  'u^*  ‘£^ 

g-.^pU»  s-C-4  OVS^  -tii  :fy  pil*j  *Jp  ^  i^'  ^ 

2978/108.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sinan  Al  Qazzaz 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Al  Harits 
maula  bani  Hasyim  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Abdurrahman  bin  Al  Bailamani  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dari  Ibnu  IJmar,  (dia  berkata):  Nabi  !§■  membaca,  OlST  uiJ 
‘ppS'CJ*  yi  s-CJ  (Qs.  Thaahaa  [20]:  128). 

Umumnya,  naskah  ini  tidak  kami  catat,  melainkan  berasal 
dari  Abu  Al  Abbas. 

Sementara  itu,  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  menjadikan 
riwayat  Al  Bailamani  sebagai  acuan.602 

^  >o  l2Jb~  ijjbjl  ^  -)  .  A/ Y  W 

13j^-  cOLi- 

'J*  £j»}.  j ^ J  5s&  ^  ^  ^  ‘«X*  y^' 

.{^fj  Jli  bU 

2979/108.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Bisyr  bin  Musa  Al  Asadi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Humaidi 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  Amr 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  tidak  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  1  661  1 


menceritakan  kepada  kami  dari  Ikrimah,  dari  .  Abu  Hurairah,  bahwa 
Nabiyullah  (Muhammad)  H  membaca,  "Sehingga  apabila  telah 
dihilangkan  ketakutan  dari  hati  mereka,  mereka  berkata,  'Apakah 
yang  telah  difirmankan  oleh  Tuhanmu'. "  (Qs.  Saba'  [34]:  23). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.603 


Xjj}\  ^  j^aj  j)  i  ^  ^  /  Y  ^  A  » 

Cf-  CH  cH  Cf- 

^  J-pU— I  c j»-v^Lp  jj!  LjJj»-  c^i./all 

Of  iZs-  '^a'j  o'J'J»  ^>\  'J*  yi 

{ij^  (*-^J  ^ 


2980/109.  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  di  Bukhara 
menceritakan  kepada  kami,  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib  Al 
Hafizh  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Daud  bin  Al  Musayyab 
Adh-Dhabiy  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ashim  menceritakan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Nafi  menceritakan  kepada  kami  dari 
Muhammad  bin  Ziyad,  dari  Muhammad  bin  Ka’ab  Al  Qurazhi,  dari 
Abu  Hurairah  ifk,  bahwa  Nabi  H  membaca  (Yaasiift  ayat  62), 
"Sesungguhnya  syetan  itu  telah  menyesatkan  sebagian  besar 
diantaramu, "  dengan  men-takhfif-kan  huruf  lam  pada  lafazh  %*■ . 


Seluruh  perawi  hadits  ini  tsiqat,  kecuali  Ismail  bin  Rafi.  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  menjadikan  riwayatnya  sebagai  acuan.604 


603  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 

604  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ismail  bin 
Rafi,  perawi  yang  lemah  ( halik ).” 


1  662  |  —  Al  Mustadrak 


j)\  y\  lu*X?-  —  ^  ^  » /  Y  ^  A  ^ 

^jf  ^  OC*JtP  \sjJs>~  ^  JL»^»  ^  LjJ^-  cf^*i  JfliL>Jt 

°^P  CJj^P  ^  lij»C»f  Jjfj  0^  OAIjL^  IjjA»-  c3--d 

<&'  Jo1'  yj  ^i'  ^  ‘S-H^  y*  cA^A'  ^  <y. 

}y.’P\  '£  ’O*  p£]S y'^'y  ^  ^  ‘^*^ 

tA^  J  y*  j  ^  Ij-Jjil  lC^ 

I»  gjp  jj^s  j%-*5  : JUs  ?4_-> jjiJl  ^1  £-•  Lj^Jl  ^  IIuj  b\£  \j>  L-Ip 

y^ll  01  aSjIj  : jjjjJl  JUi  «2>-  <j>-  (£*  ^  Ij^jj  <j&-  di J3 

.JbOdJ 


2981/1 10.  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Ibrahim  bin  Hasyim 
Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami  secara  imla\  Tamim  bin 
Muhammad  bin  Thamghaj  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin 
Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Uyainah  dan  Abu 
Usamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Amr,  dari 
Yahya  bin  Abdurrahman  bin  Hathib,  dari  Abdullah  bin  Az-Zubair,  dia 
berkata:  Ketika  turun  ayat  (Az-Zumar  ayat  31),  “ Sesungguhnya  kamu 
akan  mati  dan  sesungguhnya  mereka  akan  mati  (pula).  Kemudian 
sesungguhnya  kamu  pada  Hari  Kiamat  akan  berbantah-bantah  di 
hadapan  Tuhanmu ,”  Az-Zubair  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  apakah 
dosa-dosa  yang  secara  khusus  kami  lakukan  (selain  perselisihan 
dengan  sesama — penj)  di  dunia  ini  akan  diulang  kembali?”  Rasulullah 
H  menjawab,  “Ya,  hal  itu  akan  diulang  kembali,  sampai  setiap  hak 
diberikan  kepada  siapa  saja  yang  berhak  menerimanya.  ”  Az-Zubair 
berkata,  “Demi  Allah,  sesungguhnya  urusan  pada  Hari  Kiamat  itu 
sangatlah  dahsyat.” 


Al  Mustadrak  —  1  663  I 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.605 


0^°'  Cf-  ^  ->W^AT 

(ji  s'Cjz’-  Ljl  tDjjli  ^  Jbjj  LjJ^-  coL*f  ^  ci-»jUxJl  tjJb- 

:cJL5  tl^P  ajiI  As  j i.  jjp  t  ^c-jLi 

jijl  1  cS^Cp  ^  *^p  a&I  yii 

.(^L>  1*-^-  ‘-r’ jj**Jl  Al  01  Al  al^j  ^  1  jjg:a7  p_£*«jiil 

2982/111.  Abdullah  bin  Al  Husain  Al  Qadhi  di  Marwa 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Hammad 
bin  Salamah  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Tsabit,  dari  Syahr,  dari 
Asma  binti  Yazid,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Nabi  $|  membaca 
(Az-Zumar  ayat  53),  “Hai  hamba-hamba-Ku  yang  melampaui  batas 
terhadap  diri  mereka  sendiri,  janganlah  kamu  berputus  asa  dari 
rahmat  Allah.  Sesungguhnya  Allah  mengampuni  dosa-dosa  semuanya, 
dan  Dia  tidak  mempedulikannya 

Hadits  ini  gharib  dengan  sanad  ‘ali  (perawi  hadits  yang  lebih 
sedikit),  dan  dalam  kitab  ini  aku  tidak  menyebutkan  hadits  yang 
diriwayatkan  oleh  Syahr  kecuali  pada  hadits  ini.606 

x»sJi  'j)  j)\  \S —  \  N  Y  /  Y  ^  A  Y 

^^P  LjI  y*  j)  *Wl  AjaP  LoJj*-  t  jj  LjA>- 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  gharib,  dan  dalam  kitabku 
aku  tidak  menyebutkan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Syahr  kecuali  hadits  ini." 


I  664  |  —  Al  Mustadrak 


Al  y.  Al  J-p  fji  Cj^  ‘t3'^’i 

ji  Jljjl  UI  ^yl  )  IjJL-j  4*1p  aJII  a^I  Jy^j  y  1^51  -<JU>  c^up 

•(cfisj'*'^  o yiJl 

2983/112.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al 
Mahbubi  mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abdurrahman  bin 
Yazid,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud  <$,,  dia  berkata:  Rasulullah  H 
membacakan  kepadaku  (Adz-Dzaariyaat  ayat  58),  Sesungguhnya 
Akulah  Yang  Maha  pemberi  rezeki,  yang  mempunyai  kekuatan  lagi 
sangat  kokoh.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim.607 


A>-  cj^jl-*  <y.  (ji  ^ )  T'/T  ^ Al 

^1  ^  c)L*-Sp  c ^ 
DI  cilp  Al  *<Js-  'J*  cDlilj  °>p  coj  ^p  tDIj^p  jJ  J^s 
(*-£>  Lj^Jl  Dli.b  ji  lj>T  jjAJl}  (U~»J  *Jp  ^1 

•{^r> 


2984/113.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy-Syahid 
menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Abu  Syaibah  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Fudhail  bin  Ghazwan  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Zadzan,  dari  Ali  #,,  bahwa  Nabi  0 


607  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  f665~l 


membaca  (Ath-Thuur  ayat  21),  "Dan  orang-orang  yang  beriman,  dan 
yang  anak  cucu  mereka  mengikuti  mereka. " 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.608 

^  ^  jjf  J ^  ^  t  /  Y  A  A  o 

J  ^  b j  IIjJL?-  i(S jfi> jSfJi  OliLi»  ^  l Ljs>- 

'j>  am!  Xs>  “'j*  cAjjj  j»  ^  J* 

aJLp  Aiit  (^5^  *— ■** j®  *<JlS  awI  j 

#  J4^}  5=^  ^  y*  3^  tjlljb  { o?  J4^} 

2985/1 14.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Syadzan  Al  Jauhari 
menceritakan  kepada  kami,  Zakaria  bin  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Waki  menceritakan  kepada  kami,  Isra’il  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Al  Aswad  bin  Yazid,  dari  Abdullah  bin 
Mas’ud,  dia  berkata:  Aku  membacakan  (Al  Qur'an)  di  hadapan 
Rasulullah  H,  "Maka  adakah  orang  yang  mau  mengambil 
pelajaran?"  (Qs.  Al  Qamar  [54]:  15)  (yaitu  dengan  huruf  dzal  pada 
kata  jfdi).  Nabi  H  lalu  bersabda:  "jffc  j*  yaitu  dengan  huruf 
dai. 

Al  Bukhari  dan  Muslim  sepakat  untuk  meriwayatkan  hadits 
ini  melalui  jalur  Syu’bah  dari  Abu  Ishaq,  dan  dengan  redaksi  yang 
lebih  ringkas.609 


608  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


I  666  j  —  Al  Mustadrak 


^LiJl  UjJ^-  — ^  ^  °/yAA*\ 

LjJl?-  JL»^«^»  £j)  j.ya>  Uj«Xs-  y\s>xM>\ 

j^i *  'J*  ‘J J*  J  ^  £*  r*  ^  o^-S5'  ^ 

JUl.}  aIIp  aSi!  JJe  C)f  ca!p  au!  ^pj  0^0  °^p  c^jAk^Jl 

.{Dllo-  *-Vj  J*  'u!j&}  ’tj 


2986/115.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani 
menceritakan  kepada  kami,  Hushain  bin  Muhammad  Al  Marwaruzi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdurrahman  Al  Arthibani  (anak 
dari  paman  Abdullah  bin  Aun)  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim 
bin  Al  Jahdari,  dari  Abu  Bakrah  bahwa  Nabi  H  membaca  (Ar- 
Rahmaan  ayat  76),  "Mereka  bertelekan  pada  bantal-bantal  yang  hijau 
dan  permadani-permadani  yang  indah. " 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.610 


<USU»Ji  'j*  j*aA\  Jjf  \ZjSz-  —  \ }  *\/y  ^  AV 

OlJL.  ijj  UjJls*-  j-*-*  yt  ca-aIji 

<&'  J**  J  J’  ‘0J  'J*  J  3  J* 

jJj  :f y  aJp  am!  ^  cL*-g^p 


609  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Al  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan 
hadits  ini  secara  ringkas." 

610  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  munqathi‘,  dan  Ashim  tidak 
bertemu  dengan  Abu  Bakrah." 


Al  Mustadrak  —  |~667~1 


2987/116.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad- 
Darimi  menceritakan  kepada  kami,  Sallam  bin  Sulaiman  Al  Madayini 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Amr  bin  Al  Ala  menceritakan  kepada 
kami  dari  Rafi,  dari  Ibnu  Umar,  bahwa  Nabi  #  membaca  (Al 
Waaqi’ah  ayat  55)  "Maka  kamu  minum  seperti  unta  yang  sangat  haus 
minum."  (Dengan  mem-fathah-'k.a.n  huruf  syin  pada  lafazh  C>ji> — 
penj). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.61 1 


Lll  (j;  y)  - ^  w/f  ^  AA 

‘y*  y  y  <_s~^  °c* 

iy»->  ^  3*^  tjjj j* i 

jU £*j  aIIp  4ji  3^Hj  ^ jj  y  <_k^ 

LojCs?  C IS"*  ‘(JjA  jJU'J  5*^  ^  Jj-" J  i^ip- 


2988/117.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  menceritakan 
kepada  kami,  Hisyam  bin  Ali  As-Sairafi  memberitakan  (kepada  kami), 
Abdullah  bin  Raja  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami,  Shalih  bin  Kaisan  menceritakan  kepadaku 
dari  Isa  bin  Mas’ud  bin  Al  Hakam  Az-Zuraqi,  dari  neneknya  (yaitu) 
Habibah  binti  Syariq,  bahwa  dia  pernah  bersama  anak  perempuannya 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Sallam  perawi  dha’if." 


1668  I - Al  Mustadrak 


(yaitu)  anak  perempuan  Al  Ajma’  di  Mina  pada  musim  Haji.  Perawi 
berkata:  Lalu  datanglah  Budail  bin  Warqa  kepada  mereka  sambil 
mengendarai  unta  Rasulullah  lalu  dia  mengumumkan: 

Sesungguhnya  Rasulullah  H  bersabda,  " Barangsiapa  berpuasa  pada 
hari  ini,  maka  hendaknya  dia  berbuka,  karena  hari  ini  adalah  hari 
makan  dan  minum.  ”  (Kata  minum  diungkapkan  dalam  bahasa  Arab 
dengan  lafazh  yaitu  dengan  mem-fathah-kan  huruf  syin. 

Demikian  pendapat  yang  lebih  rajih  menurut  para  ulama  hadits — 
penj). 

Hadits  ini  tidak  termasuk  dalam  (syarat)  kitab  ini.612 


'j»  'j}  \jj*d  — 


612  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  Al  Mizan,  “Abdullah  bin  Raja  Al 
Ghudani  adalah  perawi  Bashrah  yang  tsiqah  dan  memiliki  sanad  sampai  kepada 
Rasulullah 

Abu  Hatim  berkata,  “Dia  perawi  tsiqah  dan  diterima  oleh  para  ulama.” 

Al  Fallas  berkata,  “Dia  perawi  yang  jujur,  meskipun  banyak  melakukan 
kesalahan  dan  melakukan  distorsi  dalam  periwayatan.  Riwayatnya  tidak  bisa 
diterima.” 

Ibnu  Al  Madini  berkata,  “Ulama  Bashrah  sepakat  untuk  mengakui  kredibilitas 
keislaman  Abu  Amr  Al  Haudhi  dan  Abdullah  bin  Raja'.” 

Lih.  Al  Mizan  (2/421). 

Sa’id  bin  Salamah  bin  Abu  Al  Husam  adalah  perawi  Bashrah  yang  diakui  oleh 
Muslim. 

An-Nasa'i  meriwayatkan  hadits  darinya,  meskipun  menurutnya  Sa’id  ini  perawi 
yang  dha’if. 

An-Nasa'i  berkata,  “Dia  seorang  syaikh  yang  dha'if  (lemah).  Kami  sengaja 
meriwayatkan  haditsnya  karena  di  dalamnya  terdapat  tambahan  redaksi.” 

Abu  Hatim  berkata,  “Aku  bertanya  kepada  Ibnu  Ma’in  tentang  dirinya  (yaitu 
Sa’id),  tetapi  Ibnu  Ma’in  tidak  mengetahui  siapa  orang  itu.” 

Sementara  itu,  Ibnu  Hibban  menyebutkan  namanya  dalam  daftar  para  perawi 
tsiqah. 

Lih.  Al  Mizan  (2/141). 


Al  Mustadrak  —  |  669  I 


aSjI  &j\S'  °^P  CjjJLi  AWi  jA-P  ,jp  CO j~~»  (Jj^j  jjJ  iU^- 

:f^i  a>Lp  ls^*  <J j-- j  loJlS  clg^p 

.{  Ol^J3  J 

2989/118.  Umar  bin  Muhammad  bin  Shafwan  Al  Jumahi  di 
Makkah  mengabarkan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ubaid  Marwan  bin  Mu’awiyah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Hammad  bin  Budail  bin  Maisarah,  dari  Abdullah  bin 
Syaqiq,  dari  Aisyah,  dia  berkata:  Rasulullah  #  membaca  (Al 
Waaqi’ah  ayat  89),  "Maka  dia  memperoleh  ketenteraman  dan  rezeki. " 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  way  atkanny  a. 6 1 3 

Cr>.  » 

C-U^X>«  LjJj»  C(3jJ^1  £ ji3 1  ^  UjJb- 

01  cU-$1p  %\  ^1  ^P  C^jJl  jp  :p!^-  0^°'  : 

J-f®  cs2  :ly  ^  (_ 5^  <dil  Jj-" j 

2990/119.  Abu  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
mengabarkan  kepadaku.  Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  Al  Faraj  Al 
Azraq  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Muhammad 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ibnu  Juraij  berkata  dari  Ibnu 
Az-Zubair,  dari  Ibnu  Umar  %,  bahwa  Rasulullah  ^  membaca  (Ath- 
Thalaaq  ayat  1):  "Fathalliquhunna  fi  qabuli  'iddatihinna. " 


Hadits  ini  tidak  ditemukan  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Adz-Dzahabi  berkata,  “Abdullah  bin  Syaqiq  Al  Uqaili  adalah 
perawi  tsigah  yang  berasal  dari  Bashrah,  tetapi  dia  penganut  paham  Syi’ah." 


1  670  |  —  Al  Mustadrak 


Muslim  meriwayatkan  hadits  ini  dengan  redaksi  yang 
panjang.  Dalam  riwayatnya  disebutkan:  Dari  Ibnu  Juraij,  dari  Ibnu 
Az-Zubair,  bahwa  dia  mendengar  Abdurrahman  bin  Aiman  bertanya 
kepada  Abdullah  bin  Umar  tentang  laki-laki  yang  menceraikan 
istrinya  yang  sedang  haid.  Seingatku,  dia  menyebutkan  lafazh  (ayat) 
ini.614 

uLM  JailpJl  jj  *< JJ  ~ 

l3j^>  jj  i J^a. i  jj  JJ  J^AJl 

Xj  Ijb^T  cAT  :JlS  Jk  jj!  Ji  <J>H 

: j*  o*  ‘ s-^*  J*  ^ 

jj!  J*  dVj£\  o!>  : Jvi  JL‘  tli  ^ 

jlp  sisip  fy}  iSliip  Jp  ^^>4  f/j 

{!^li  jsr^llj}  jUlj  ^  A'  Al  Jj-j  ^  Al  A(P  f/ J 

2991/120.  Ahmad  bin  Manshur  Al  Hafizh  di  Thabran 
menceritakan  kepadaku,  Al  H  asan  bin  Ali  bin  Nashr  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Hatim  Sahi  bin  Muhammad  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Zakaria  bin  Abu  Al  Hawajib  Al  Kufi  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata,  "Suatu  ketika  aku  menggandeng  tangan  Al 
A’masy,  sementara  Yusuf  As-Samti  berada  di  sisi  yang  lainnya.  Yusuf 
bertanya  kepada  Al  A’masy  tentang  firman  Allah:  jVjJ'j." 


614  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Muslim  meriwayatkan  hadits  ini 
dengan  redaksi  yang  lebih  panjang  dari  redaksi  tersebut." 


Al  Mustadrak  —  |  671  1 


Abu  Al  Hawajib  melanjutkan:  Aku  pun  memegang  mulutku 
(untuk  menjelaskan  bahwa  yang  ditanyakan  adalah  tentang  cara 
membaca  lafazh  tersebut — penj). 

Al  A’masy  berkata,  “Aku  membacakan  Al  Qur'an  untuk 
disimak  di  hadapan  Yahya  bin  Tsabit  sebanyak  tiga  puluh  kali;  Yahya 
bin  Tsabit  membacanya  di  hadapan  Alqamah,  Alqamah  membacanya 
di  hadapan  Abdullah,  dan  Abdullah  membacanya  di  hadapan 
Rasulullah  0  (dengan  qira'at ):  "Dan  perbuatan  dosa 

(menyembah  berhala)  tinggalkanlah!"  (Qs.  Al  Muddatstsir  [74]:  5), 
yaitu  dengan  mengkasrahkan  huruf  ra  pada  lafazh 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.61 5 


J  juU  'J  -hy/y^y 

c^ya-^Ljl  jgf  *Jt  o3- 

^  J>  ji ^  J*  J W'  O* 

^  ^  dj-^j  :Jl5  cU-^ip 

:  jiij  ^  3^0} 

2992/121.  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepada  kami.  Abu  Al  Ahwash  Muhammad  bin  Al  Haitsam 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Katsir  Al  Mishshishi 
menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  menceritakan  kepada  kami  dari 
Az-Zuhri,  dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman,  dari  Jabir  bin 
Abdullah,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  0  membaca,  "Dan 
perbuatan  dosa  (menyembah  berhala)  tinggalkanlah!"  (Qs.  Al 


615  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


[~672~1  —  Al  Mustadrak 


Muddatstsir  [74]:  5)  dengan  men-dhammah-kan  huruf  r  a'  pada  kata 
Beliau  juga  berkata,  “Makna  lafazh  ini  adalah  berhala- 

berhala.”616 


ckljl»  SjlS  ^  y\  -N 

^  :S(15  ^ui-i 

.<31  j 'jh  -t-p  UjJ^-  cpJC<9  lLu>- 

ji&-  j*  4^  o*  ‘^S51 

**,>'*''*''  o''  \  ’i,  '  *  '  *  •  '  't'.  >0'  \  '  ' 

(i»Jt5xj  yt>j  AJll  j^iv9  A»1  <Jj-* j  C— *u^*  t‘^-p  ^ 

ll}  :olii  :Jli  5^* 

:Jli  {[jSsJbll  jsr^Jlj  J^ai  iibCj  &ijj  j4 j(i  y-UJl  L$jI 

2993/122.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Daud  Az-Zahid  dan 
Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami,  keduanya 
berkata:  Ali  bin  Al  Husain  bin  Al  Junaid  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq 
menceritakan  kepada  kami. 

Ma’mar  menceritakan  kepada  kami,  Az-Zuhri  mengabarkan 
kepadaku  dari  Abu  Salamah,  dari  Jabir,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  #  — -ketika  beliau  sedang  menceritakan  tentang  masa- 
masa  turunnya  wahyu —  bersabda,  "Aku  berkata,  ’Selimutilah  aku!’ 
Dia  pun  menutupi  tubuhku 


Dalam  Ash-Shahih  disebutkan,  “Akan  tetapi  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
membubuhkan  tanda  baca  dhammah  tersebut  dalam  riwayat  mereka.” 

Saya  katakan:  An-Nasa'i  juga  meriwayatkan  hadits  ini,  dan  riwayat  ini  dapat 
diterima. 


Al  Mustadrak  —  1  673  I 


Allah  pun  menurunkan  firman-Nya:  "Hai  orang  yang 
berkemul  (berselimut),  bangunlah,  lalu  berilah  peringatan!  Dan 
Tuhanmu  agungkanlah.  Dan  pakaianmu  bersihkanlah.  Dan  perbuatan 
dosa  (menyembah  berhala)  tinggalkanlah /”  (Qs.  Al  Muddatstsir  [74]: 
1-5). 

Lalu  Rasulullah  H  juga  berkata,  “Maksud  adalah 

berhala-berhala.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  hadits 
tersebut.617 


UlJb-  ^  OUp  JvajJl 

M  O*  ci  J  j  J*  O*  t  y 

jj C- j  <1p  Al  ^1  ^  LS'  :  Jli  <a!p  Al 


oli  01  j  c4-i  ^  {li^P 

^  Ji*  'Mj}  j'  {(l)^Ji  0^"  ^ 

.{Djis"3i  ^  4*0 


2994/123.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajali  menceritakan  kepada 
kami,  Affan  bin  Muslim  Ash-Shaffar  menceritakan  kepada  kami, 
Sufyan  bin  Uyainah  Al  Hilali  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim 
bin  Abu  An-Najud,  dari  Zirr  bin  Hubaisy,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud, 
dia  berkata:  Kami  pernah  bersama  Nabi  0  di  sebuah  gua,  lalu 


617  Lih.  hadits  no.  2992. 


|  674  |  —  Al  Mustadrak 


turunlah  ayat,  "Demi  malaikat-malaikat  yang  diutus  untuk  membawa 
kebaikan."  Aku  lalu  mempelajarinya  secara  langsung  dari  mulut 
beliau,  dan  mulutnya  ketika  itu  benar-benar  masih  basah  (setelah 
membaca  ayat  tersebut).  Aku  tidak  mengetahui  dengan  ayat  yang 
manakah  beliau  mengakhirinya,  apakah  dengan  ayat,  "Maka  kepada 
perkataan  apakah  selain  Al  Qur'an  ini  mereka  beriman."  (Qs.  Al 
Mursalaat  [77]:  50)?  Ataukah  dengan  ayat,  "Dan  apabila  dikatakan 
kepada  mereka,  'Rukulah',  niscaya  mereka  tidak  mau."  (Qs.  Al 
Mursalaat  [77]:  48). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.618 

tUj^\  ^  J  Y  t/Y^0 

ojU  tJ-p’C»— >1  ^  4-***  o*- 

J>\  jP  l iJjj  Jjf  JjiJJ 

:  Jli  jj L  j  <3 p  *J£\  j*  ^-Lp 

\1  o 'Jye-  ^J\  llvalu  o\'jS>  obb- 

.  { oli  (*-$-*£  IS 

2995/124.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Al 
Anazi  mengabarkan  kepadaku,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada 
kami,  Tsabit  bin  Yazid  bin  Abu  Zaid  menceritakan  kepada  kami,  Hilal 
bin  Khabbab  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari 
Ibnu  Abbas  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  “ Kalian  akan 
dikumpulkan  dalam  keadaan  tanpa  alas  kaki,  telanjang,  dan  tidak 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  1  675  1 


disunat.  ”  Salah  seorang  istri  beliau  lalu  bertanya,  “Apakah  sebagian 
kami  akan  melihat  aurat  yang  lainnya?”  Beliau  menjawab,  " Wahai 
fulanah!  Setiap  orang  dari  mereka  pada  hari  itu  mempunyai  urusan 
yang  cukup  menyibukkannya'. "  (Qs.  'Abasa  [80]:  37). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.619 

t&fc  J,  iiU  jl  £  J  -yy  o/y  W 
i&-  lOiii-  J*  o* 

j!  j*  ^  i*  Jk  cs-  &  &  & 

Olp  ili  jk  ^51  yP  <4^  O*  O* 

.*UaJb  cui^4  vSl»  J*  J*  ^  (£*J 

2996/125.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Ali  Al  Jazzar  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Mu’afa  bin  Imran  menceritakan  kepada  kami  dari  Ishaq  bin  Abdullah 
bin  Abu  Farwah,  dari  Yahya  bin  Urwah  bin  Az-Zubair,  dari  Urwah, 
dari  Aisyah,  dari  Nabi  #,  bahwa  beliau  membaca.  "Dan  dia 
(Muhammaad)  bukanlah  seorang  yang  bakhil  untuk  menerangkan 
yang  gaib. "  (Qs.  At-Takwiir  [81]:  24).  Yaitu  dengan  huruf  zha’  pada 
lafazh  j&i. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.620 


619  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

620  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ishaq  perawi  matruk. 


1  676  |  —  Al  Mustad'rak 


J  ^  P.  J  -m/Y^v 

i J*sj  J  y»  &•&-  *±y*^  Cf-  1 

l '*&J>-  J  Cf  <-^*^  J  ‘Jsf^i  J?  (^ 

J Ijlrfj  01S"  :  Jl5  caIp  wSll  ^  O*  i>*  5*^"  iy 

.Jiii  <{iiJJji*i  iSl I lS^9  ^ 

2997/126.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Jarrahi  di 
Marwa  mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abdurrahman  Adz- 
Dzuhli  bin  Masawih  menceritakan  kepada  kami,  Suwaid  bin  Nashr 
menceritakan  kepada  kami,  Hatim  bin  Ismail  dan  Kharijah  bin 
Mush’ab  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin  Harmalah, 
dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  Abu  Hurairah  4&,  dia  berkata: 
Rasulullah  g|  membaca,  "Lalu  menyempurnakan  kejadianmu  dan 
menjadikan  (susunan  tubuhjmu  seimbang. "  (Qs.  Al  Infithaar  [82]:  7). 
Maksudnya  adalah  men-tasydid-kan  huruf  dai  pada  kata 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan  hadits  ini.621 


2bi  J  olki  i»i  J  jlrikii  -n  y v/x a 

jjf  tol  j  £sij  j4^ 

c3lsJL»l  IIjJL?-  'J*  lyoJ>- J\  ^S- 

jBj&r  jjl  bj-L>-  OLo-sl*"  jji  (31^***}  Ujwt?- 

(X^s-  4ll  j  aIII-  jP  °^P  ^ 


621  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  677  I 


viJ [jf.\s>r  JLi  4-^P  ^  C^5  ^  t) J*" J  .cJiS 

.  { ji  J^°'  ^  'cS^LA'j  l#  c-i^ 

2998/127.  Al  Hakim  bin  Abu  Abdullah  Muhammad  bin 
Abdullah  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami  dengan  cara  imla 
(dikte)  pada  bulan  Rabi’ul  Awal  tahun  399  H,  Abu  Muhammad 
Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  di  Hamdan  memberitakan 
(kepada  kami),  Ishaq  bin  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Sulaiman  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Ja’far  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ar-Rabi  bin  Anas,  dari 
Abu  Al  Aliyah,  dari  Ummu  Salamah,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  H  membaca,  "(Bukan  demikian)  sebenarnya  telah  datang 
keterangan-keterangan-Ku  kepadamu,  lalu  kamu  mendustakannya 
dan  kamu  menyombongkan  diri  dan  adalah  kamu  termasuk  orang- 
orang  yang  kafir. "  (Qs.  Az-Zumar  [39]:  59). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.622 


cy.  Ojjii  cy  ls ^  “Vji'  <y. 

t y\  ^P  ^  cy  S-sr*"  o* 

4*^-  £  Ojjltf  J*  ^  (_/<Cp 

<uJIp  j  ^  g 'A  f  01  ^  'V 

:  JlS  ?1j4^  4s5  ^ j5*1-  Ojy** 

<&l  ^3 J  4AjIp  -(J^Wp  tji'  (VJ  Ji  ‘'V 


622  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 


1  678  1  —  Al  Mustadrak 


oJlfc  4-lp  ^  LJ^9  <J y»» J  cjl*"  l^Jl 


p>  >& — v^*  **>&  &  b-J-^ 

;<u~jij  <_-> J\  Jlsmaj j  alf  Ijl  jL-*Jl  tff  tJjij  :Jl3 


.0 bis  0 j*JL*j  <JLp  aMI  (_jU^  aMI  «Jj^-^!  l—j <L*r. 'j®  "(Ji® 


2999/128.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  Al  Adi 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Al  Mughirah  As-Sa’di  memberitakan  (kepada  kami), 
Harun  bin  Al  Mughirah  menceritakan  kepada  kami,  Anbasah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Habib  bin  Abu  Amrah,  dari  Mujahid, 
dari  Ibnu  Abbas  *&,  dia  berkata,  “Tahukah  kalian  luas  Neraka 
Jahanam?”  Mujahid  menjawab,  “Aku  tidak  mengetahuinya.”  Ibnu 
Abbas  berkata,  “Demi  Allah,  tentu  engkau  tidak  mengetahuinya. 
Sesungguhnya  jarak  antara  ujung  daun  telinga  mereka  hingga  ke 
pundak  adalah  sejauh  perjalanan  selama  tujuh  puluh  tahun,  dan  di 
dalamnya  mengalir  lembah  nanah  dan  darah.”  Aku  pun  bertanya, 
“Apakah  itu  seperti  sungai?”  Ibnu  Abbas  menjawab,  “Tidak,  tetapi  itu 
adalah  lembah.” 

Ibnu  Abbas  lalu  berkata:  Aisyah  Ummul  Mukminin 
menceritakan  kepadaku,  bahwa  dia  pernah  bertanya  kepada  Rasulullah 
fjj|  tentang  firman  Allah,  “Dan  mereka  tidak  mengagungkan  Allah 
dengan  pengagungan  yang  semestinya  padahal  bumi  seluruhnya 
dalam  genggaman-Nya  pada  Hari  Kiamat .”  (Qs.  Az-Zumar  [39]:  67). 
Rasulullah  H  lalu  bersabda,  "Allah  berfirman,  'Akulah  Al  Jabbar, 
Akulah...  Akulah...'.  Ketika  itu  Allah  mengagungkan  diri-Nya  sendiri. 
Seketika  itu,  mimbar  Rasulullah  0  bergetar,  sampai-sampai  kami 
berkata  (di  dalam  hati)  bahwa  mimbar  itu  akan  jatuh. " 


Al  Mustadrak  —  |  679  I 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya.623 

J  ^  *  * 

:*V15  ^ jI  l2l  tDlliPj  jU^»  ^ 

Jp  i*J  "o*  :W  O*  y/  .A*  A 

jfc*  4>t  jJL 1<j  aIIp  aSi!  4»l  <A  t<u^  aJJ'  ^ 

ti  <y  ^va3  ti  -3^'  A  r^' 

:  Jli  g  £»,,a2j  of  <&'  p  ^  ^  dr*  <i  <>j 

6,  J,  ■*  ,  ,  ji 

v  .J^-j  jp 

3000/129.  Ali  bin  Isa  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Husain  bin  Muhammad  Al  Qabbani  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Bakar  dan  Usman  (keduanya  adalah  anak  dari  Abu  Syaibah) 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Usamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Umar  bin  Muhammad,  dari  Zaid  bin 
Aslam,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Hurairah,  dari  Rasulullah  |§,  bahwa 
beliau  pernah  bertanya  kepada  Jibril  §&  tentang  firman-Nya  (Az- 
Zumar  ayat  68),  “Dan  ditiuplah  sangkakala,  maka  matilah  siapa  yang 
di  langit  dan  di  bumi  kecuali  siapa  yang  dikehendaki  Allah”  Siapakah 
orang  yang  tidak  Allah  matikan  ketika  itu?’’  Jibril  menjawab, 
“Mereka  adalah  para  syuhada  Allah.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  hadits  ini.624 

623  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 

624  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al 
Bukhari-Muslim.” 


1  680  |  —  Al  Mustadrak 


.  jlaIjJI  ijta  ^  ^  T'  •  /y  »  •  ^ 

yyA  c/  Aj  cj&Ji  j>  o>  ijy  &*~j 

L}~J»  'j*  cO Uai»  ^  P CS-  jA* 

O*  *&'  >S  y*1  y*  y"’  &A0  'd*  ‘(4-**  yi 
Nj  jA  Nj  (4-~*  u?  dr**^  C r~A  £  :  4^-j  <&'  (J*9  <^4' 

ji  OlT  01  :  Jli  T^I^JI  ibl  itfl  £  A»  Jji^  i:  :d&  :  JlS  t%\  *$ 
jJ jJlj  JUl  aJJI  4jL)(  O *~s>-  jf  (jJ^au  jf  j  (J^J 

0_ji  LUlp  :Jlii  obi  L»  I LJUts  ijis  uiJJi  oL-ilj  4>t*ajlj 

0_jPjS  tjl  1j%JLmj  oLp  aJi!  <J_j-*j  ^_y_j  *(J^  t*— -*l*x*Jl 

4Pjki*  j*il* j  aJlp  aUI  jJLva  dlti  J j-»j  fj5  l^5sJ>  .  {»_jl.X*il  jlil 

.yj&l 

3001/130.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Daud  Az-Zahid  dan 
Ali  bin  Al  Husain  bin  Al  Junaid  menceritakan  kepada  kami,  Zaid  bin 
Akhram  Ath-Tha'i  menceritakan  kepada  kami,  Utbah  bin  Yaqzhan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qais  bin  Muslim,  dari  Thariq  bin 
Syihab,  dari  Ibnu  Mas’ud,  dari  Nabi  H,  beliau  bersabda,  “Tidaklah 
seseorang,  baik  muslim  maupun  kafir,  berbuat  baik  melainkan  Allah 
pasti  akan  membalasnya.  ”  Ibnu  Mas’ud  bertanya,  “Wahai  Rasulullah, 
bagaimanakah  bentuk  balasan  Allah  terhadap  kebaikan  orang  kafir 
itu?”  Rasulullah  H  menjawab,  “Apabila  orang  itu  telah  menyambung 
tali  silaturrahim,  atau  bersedekah,  atau  mengerjakan  perbuatan  baik 
apa  pun,  niscaya  Allah  akan  membalasnya  dengan  harta,  keturunan, 
kesehatan,  dan  sejenisnya.”  Ibnu  Mas’ud  kembali  bertanya,  “Lalu, 
bagaimanakah  bentuk  balasan  Allah  bagi  mereka  di  akhirat?” 


Al  Mustadrak  —  1  681  1 


Rasulullah  #  menjawab,  “Allah  tidak  mengadzab  mereka  seperti 
adzab  orang  kafir  lainnya.  ” 

Ibnu  Mas’ud  berkata:  Rasulullah  &  lalu  membaca  ayat, 
«. Masukkanlah  Fir'aun  dan  kaumnya  ke  dalam  adzab  yang  sangat 
keras.”  (Qs.  Fathir  [35]:  46).  Demikianlah  Rasulullah  #  membaca 
ayat  ini,  yaitu  dengan  alif  maqthu  ’ah  (pada  kata  ^M)." 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.625 


y\  IjjJii-  tL-ijiiu  ^  —  y  YA  /Y'  *  *  Y 

l  J)  A&' 

^9j  4»!  JLP  ji\*r  J*  <&j>~  (J.  J*  td&l  jLP  Ji 

'jZf*  J»  <L>j  a^p  oliti  <.£y_  [fij  : Jli  M 

a£p  3bt  iul  J ^  ^  L'  :  JUs 

JUi  : JlS  ?c-p/(  a!1p  ajj!  <&1  J a3  JUi 

^  ?Ilp  *»'  ^ 

<Si  :Jli  Yiii  21jIp  Ia  ^  ^  jj^4? 

ij'J  Lili  c-5" y  Ia  :Jlis  Yiijd j  j  Ia  :lj3Ui  ,Jl  4-~p 

^  tjL*j  :Jl3  tAi-JS^  ^5  *yi  aj_^J5sj 

AapC<?  JiA  AapIv?  Aif  ^P  Jli  iIa  \sff>  cJL$i  Ia  A^  l^ai 


62S  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Utbah  (bin  Yaqzhan)  perawi  dha’if.” 


|  6821  —  Al  Mustadrak 


I(JlS  L*  c2yj^*Jb  ilp 

.4jtpL^j|  ,  jtP  t>  Lo^  \juuJii  o .  o.  g  t  L*  aJsIj 

3002/131.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Bakhtari  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Syakir  menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Aun 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Ajlah  bin  Abdullah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Adz-Dzayyal  bin  Harmalah,  dari  Jabir  bin  Abdullah, 
dia  berkata:  Suatu  ketika  orang-orang  Quraisy  berkumpul.  Utbah  bin 
Rabi’ah  bin  Abd  Syams  lalu  datang  dan  berkata,  “Wahai  Muhammad, 
siapakah  yang  lebih  baik,  engkau  atau  Abdullah?”  Rasulullah  0  pun 
diam.  Beliau  lalu  berkata  kepadanya,  “Apakah  engkau  sudah  selesai 
berbicara ?”  Dia  menjawab,  “Ya.”  Rasulullah  0  lalu  membaca, 
"Dengan  menyebut  nama  Allah  Yang  Maha  Pemurah  lagi  Maha 
Penyayang.  Haa  Miim.  Diturunkan  dari  Tuhan  Yang  Maha  Pemurah 
lagi  Maha  Pemurah...  Jika  mereka  berpaling  maka  katakanlah,  'Aku 
telah  memperingatkan  kamu  dengan  petir,  seperti  petir  yang  menimpa 
kaum  Ad dan  Tsamud'."  (Qs.  Fushshilaat  [41]:  13). 

Utbah  lalu  berkata  kepada  beliau,  “Cukup,  cukup,  apakah 
engkau  tidak  mempunyai  jawaban  lain  selain  ini?”  Rasulullah  0 
membalas,  “Tidak.  ” 

Utbah  pun  kembali  mendatangi  orang-orang  Quraisy,  dan 
mereka  berkata,  “Apa  yang  engkau  bawa?”  Utbah  menjawab,  “Aku 
yakin  tidak  ada  satu  pun  yang  ingin  kalian  katakan  (kepada 
Muhammad)  melainkan  aku  telah  mengatakannya  (kepadanya).” 
Mereka  bertanya,  “Apakah  dia  memberikan  jawabannya  kepadamu?” 
Utbah  menjawab,  “Ya.  Tetapi,  aku  bersumpah  demi  Dzat  yang  telah 
mengukuhkannya  (ayat  itu)  dengan  Nabi-Nya,  tidak  ada  satu 
perkataannya  pun  yang  aku  pahami  selain  dia  mengancam  kalian 
dengan  musibah  (berupa)  kematian  seperti  yang  menimpa  kaum 


Al  Mustadrak  —  |  683  | 


Tsamud  dan  Ad.”  Mereka  membalas,  “Celaka  engkau,  dia  berbicara 
kepadamu  dengan  bahasa  Arab  tetapi  engkau  tidak  mengerti  apa  yang 
dikatakannya!”  Utbah  berkata,  “Tidak,  demi  Allah!  Tidak  ada  satu 
perkataannya  pun  yang  aku  pahami  selain  masalah  kematian  itu.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.626 


bf  J -m/r*  *r 

OLJi  Ljf  idj y  ^  o3. 

O*  ‘yOJ  O*  0* 

AjIp  alll  1  i'a 

.CCill  fjj  Jls 

3003/132.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Al  Walid  bin  Mazid 
memberitakan  (kepada  kami),  Muhammad  bin  Syu’aib  menceritakan 
kepada  kami,  Syaiban  bin  Abdurrahman  memberitakan  (kepada  kami) 
dari  Ashim,  dari  Abu  Razin,  dari  Abu  Yahya,  dari  Ibnu  Abbas  dari 
Nabi  #,  bahwa  (beliau  membaca),  "Dan  sesungguhnya  Isa  itu  benar-  j 
benar  memberikan  pengetahuan  tentang  Hari  Kiamat."  (Qs.  Az- 
Zukhruf  [43]:  61).  Beliau  juga  bersabda,  “ Keluarnya  Isa  m  sebelum 
Hari  Kiamat  tiba.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.627 


626  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 

627  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


|684  1  —  Al  Mustadrak 


cjUtaJi  Ai  jlp  y  Ai  jif  if£j  -^rr/r*  *  t 
^  IIjJlp-  ^  Al  Julp  £j^-  id)l y  d^s>~\  \sjJ^~ 

'yfj  y*  $  d*  d* 

./  S  '  '  '1  ,  ‘s  s  V/  ^  *,  tf  *  *  ^J|0/  ^ 

<d>-lj  tel  Ou  j  aIIp  £)1  c Lv^ip 

li^j l^^1  jil  L^==>  U j  I Jki»>  U  ^>C»  c£jll  •  J^*  j*-*  _/^"" 

•<®5a&3<£4 

3004/133.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash- 
Shaffar  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami, 
Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Az-Zubair, 
dari  Ali  bin  Abdullah  Al  Bariqi,  dari  Ibnu  Umar  4$,,  bahwa  apabila 
Nabi  H  hendak  melakukan  peijalanan,  beliau  menaiki  kendaraannya 
lalu  bertakbir  sebanyak  tiga  kali,  kemudian  membaca,  “ Maha  Suci 
Tuhan  yang  telah  menundukkan  semua  ini  bagi  kami  padahal  kami 
sebelumnya  tidak  mampu  menguasainya .”  (Qs.  Az-Zukhruf  [43]:  13). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.628 

C^AAtll  y  JUj>-I  ^jI  —  Wt/y  »  •  © 

y  t(_£ I  Uj n£ ^*^Jl  ^Ip  y  y^s>x]\ 

^»1  y  4jjUu»  \sjJs-  y  1*^13  t^JLJl  jtLp 

^p  cjllJ  yi  Jy  >Sy 


628  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |~685~l 


4lll  (l)l  Ij»JL*_}  5*^  ^  ^  tl^  <'^S’  ^  (s£’*?J 

y  i^Jb  JLjVjtJl  ^L£*  iJl*  :  cJlii  ^ll  c^»ls  £\j  15}  (_5^>- 
?dUk5  y  t£U*3j  (j^*  «J^  ^  U^ 'j  ^  ‘(^  '3^ 
aIIp  aSj\  ^  J j-*j  J'-*  iilji  :Jl3  i^Jj  :cJli 

u£>S/'  li  Iji-Ju  ot  ^j>  4  j-£  :(*J:S^  'ji5'  :(^"J 

‘■LJ^J  cJi  ^ 

3005/134.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  Al  Ma’mari 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Mush’ab  Az-Zuhri  dan  Hisyam  bin 
Ammar  As-Sulami  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Hatim  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Mu’awiyah  bin  Abu 
Mazrad  maula  bani  Hasyim  menceritakan  kepada  kami,  pamanku 
(yaitu  Abu  Al  Hubab  Sa’id  bin  Yasar)  menceritakan  kepadaku  dari 
Abu  Hurairah  #,,  dari  Rasulullah  H,  (beliau  bersabda),  "Allah 
menciptakan  makhluk,  dan  setelah  Dia  selesai  menciptakan  mereka, 
maka  rahim  (yaitu  hubungan  silaturrahim)  berdiri  seraya  berkata, 
'Aku  memohon  perlindungan  kepada-Mu  dari  perbuatan  memutuskan 
tali  silaturrahim'.  Allah  menjawab,  'Baiklah.  Apakah  engkau  ridha 
apabila  Aku  menyambung  (keberkahan)  bagi  orang  yang 
menyambungmu  dan  memutuskan  (keberkahan)  bagi  orang  yang 
memutuskanmu?'  Rahim  itu  menjawab,  'Ya'.  Allah  lalu  berfirman, 
'Ketetapan  itu  menjadi  hakmu’.  ” 

Rasulullah  H  lalu  bersabda,  "Jika  kalian  mau,  bacalah,  'Maka 
apakah  kiranya  jika  kamu  berkuasa  kamu  akan  membuat  kerusakan  di 
muka  bumi  dan  memutuskan  hubungan  kekeluargaan?  Ataukah  hati 
mereka  terkunci’. "  (Qs.  Muhammad  [47]:  22-24). 


1  686  1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.629 

iiS#J>\  j***  jj  jJ»*  y)  ,J>±> - SV°lY'  *  'l 

o'JJ>-  'J»*  J  [/z**-  cc_--*-5.  jj  X»C>- 

X*  'J*  cSjlS  J\  ££  'J*  tjJCkJi  J  'J*  c^UJl  J 

:f'jj'  jj Lj  Jj*  JJ*  *^\  : Jli  (X*  «&'  J. 

b'L^3  ^  <r^  J^} 

3006/135.  Abu  Amr  bin  Abu  Ja’far  Al  Hiri  menceritakan 
kepadaku,  Hamid  bin  Muhammad  bin  Syu’aib  menceritakan  kepada 
kami,  Hafsh  bin  Umar  Ad-Duri  menceritakan  kepada  kami,  Hamzah 
bin  Al  Qasim  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Haitsam  Sa’id 
bin  Al  Hakam,  dari  Nufai  Abu  Daud,  dari  Abdullah  bin  Mughaffal, 
dia  berkata:  Aku  mendengar  Nabi  #  membaca,  "Maka  apakah 
kiranya  jika  kamu  berkuasa  kamu  akan  membuat  kerusakan  di  muka 
bumi  dan  memutuskan  hubungan  kekeluargaan."  (Qs.  Muhammad 
[44]:  22)."630 

SjlS  J  xL>~*  Jsj  y\  —  \  Y'*\/V'  •  *  V 

\£j&-  ii£ OliLi  ^  JvaiJl  ^  ^/(sS\  jjI 

liSLJu»  l'b/lS  s  j  yj  its Jr*^  ilH 

J JJj  \}  : Jli  i'CJJ*  a5jI  &\  SJ*  j>  'J*  iJL>J\  ^>\  'J* 


629  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 

630  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  687  | 


jl  gtlp  C— :(*-^J  ^Jp-  ^  t5^  aU' 

.{x>  J>£^V  ^ 

3007/136.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Daud  Az-Zahid 
mengabarkan  kepadaku,  Abu  Al  Qasim  Al  Abbas  bin  Al  Fadhl  bin 
Syadzan  Al  Muqri  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Isa  Al  Muqri  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Nua’im  dan  Qabishah  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Az- 
Zubair,  dari  Jabir  bin  Abdullah  dia  berkata:  Rasulullah  |§ 
membaca,  "Maka  berilah  peringatan,  karena  sesungguhnya  kamu 
hanyalah  orang  yang  memberi  peringatan.  Kamu  bukanlah  orang 
yang  berkuasa  atas  mereka. "  Maksudnya  adalah  dengan  huruf  shad 
pada  kata  "Tetapi  orang  yang  berpaling  dan  kafir. J'  (Qs.  Al 

Ghasysyiyah  [88]:  21-23). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  hadits  ini.631 


y.  J  ->rv/r*  -  a 

y\  UjjO-  j)  \£Ss>-  Cf- 

jlfi-  j)  di-  ^  j*  j*  ji 

015"  Of  c'Up  A»i  ^  J* 

0 ^  J  0 y S/  Jj  } 

.s-Gl)  l$15"  {Oj-^oj 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


|  688  |  —  Al  Mustadrak 


3008/137.  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Muzani 
menceritakan  kepada  kami,  Yusuf  bin,  Musa  Al  Marwarrudzi 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Shalih  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Mutharrif  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  bin 
Husain,  dari  Az-Zuhri,  dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman,  dari 
ayahnya,  (dia  berkata):  Nabi  ^  membaca  dengan  qira  at,  "Sekali-kali 
tidak!  Bahkan  mereka  tidak  memuliakan  anak  yatim.  Dan  mereka 
tidak  saling  mengajak  memberi  makan  orang  miskin,  sedangkan 
mereka  memakan  dan  mereka  mencintai."  (Qs.  Al  Fajr  [89]:  17-20). 
Maksudnya,  semuanya  dengan  huruf  ya'. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.632 

O3-  ijf  ^ 

efyl  J*  ciijllJl  ^  Xs- 

aSU j  JjJjj  JLs*-T  Y  S&ojsij  Ai)l 

,{3if 

3009/139.  Al  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyari  di  Marwa 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ali  Al  Ghazzal 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami 
dari  Khalid  Al  Hadzdza,  dari  Abu  Qilabah,  dari  orang  yang  dibacakan 
kepadanya  oleh  Nabi  #,  (dia  mengatakan  bahwa  Nabi  membaca 
dengan  qira  'at  berikut):  "Maka  pada  hari  itu  tiada  seorang  pun  yang 
menyiksa  seperti  siksa-Nya.  Dan  tiada  seorang  pun  yang  mengikat 

632  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  1  689  I 


seperti  ikatan-Nya."  (Qs.  Al  Fajr  [89]:  25-26).  (Maksudnya  adalah 
dengan  mem-fathah-kan  huruf  dai  dan  tsa'  pada  lafazh  dan  <$y. 

penj). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim. 

Adapun  nama  sahabat  yang  meriwayatkan  bacaan  ini  dari 
Nabi  #,  disebutkan  dalam  riwayat  lain,  yaitu  Malik  bin  Al  Huwairits 

[ . ]  (titik-titik  itu  adalah  kondisi  yang  ditemukan  pada  naskah 

asli)633 

cUiii  ijjU  'J>  llU 

Juli-  l 'tss-  lili-  aWI  IIaI- 

dJll  y  ^  ‘(HP'-5'  J** 

:  JUi  4JC^o  j  (J^  ^  j  :<J 4A^ 

: Jli  cAi-^i-ls  a!1p  Ji-li  «-'U  lll  Ji-1»  frli- 

o^O  £$.  )* : 

3010/139.  Abu  Al  Abbas  Ahmad  bin  Harun  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Mahmud  menceritakan 
kepada  kami,  Mahmud  bin  Ghailan  menceritakan  kepada  kami, 
Humaid  bin  Hammad  Abu  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  A’idz 
bin  Syuraih  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Anas  bin 
Malik  %,  berkata:  Suatu  ketika,  di  hadapan  Rasulullah  #  terdapat 
sebongkah  batu,  maka  beliau  bersabda,  “ Seandainya  sebuah 
kesukaran  datang,  lalu  masuk  ke  dalam  batu  ini,  niscaya  kemudahan 


633  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.  sahabat  yang  tidak  disebutkan  namanya  itu  adalah  Malik  bin  Al 
Huwairits.” 


1690  |  —  Al  Mustadrak 


akan  datang,  lalu  masuk  ke  dalam  batu  tersebut  dan  mengeluarkan 
kesukaran  itu.”  Allah  &  lalu  menurunkan  ayat,  “ Karena 
sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan.  Sesungguhnya 
sesudah  kesulitan  itu  ada  kemudahan .”  (Qs.  Al  Insyiraah  [94]:  5-6). 

Hadits  ini  sangat  luar  biasa,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  menjadikan  riwayat  A’idz  bin  Syuraih  sebagai  pegangan.634 

J  -U  ./r*  U 

itfjfy  Iru*  1  O*  ^ 

t«3»l  -up  jj  fcf  i OlL*  jj  jj  xJ>^> 

Ji  *J$  ‘^4^  Al  J>)  o*  'Ji  'J* 

jf  J\  JlS  jJLj  a!1p  Al  J4>  c<Ip  ajjI 
i  ^  iildj  JUi 

At «jj  3j£j  ds*-  <j£^*  S^LJIj  bt  ! }j£ 


3011/140.  Abu  Abdurrahman  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Abu  Al  Wazir  At-Tajir  mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Hatim 
Muhammad  bin  Idris  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Yazid  bin  Sinan  Ar-Rahawi  menceritakan  kepada  kami,  Ma’qil 
bin  Ubaidullah  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Ikrimah  bin  Khalid, 
dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dari  Ubay  bin  Ka’ab,  bahwa 
Nabi  H  berkata  kepada  Ubay,  “ Aku  akan  membacakan  salah  satu 
surah  Al  Qur'an  kepadamu.  ”  Ubay  berkata,  “Bapakku  menjadi 


634  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hanya  Humaid  bin  Hammad  yang 
meriwayatkan  dari  Aidz,  dan  Humaid  adalah  munkantl  hadits.” 


Al  Mustadrak  —  I  691  | 


tebusanmu,  apakah  engkau  diperintahkan  untuk  itu?”  Beliau 
menjawab,  “Ya.  Beliau  lalu  membaca  ayat,  " Orang-orang  kafir 
yakni  Ahli  Kitab  dan  orang-orang  musyrik  (mengatakan  bahwa 
mereka)  tidak  akan  meninggalkan  (agamanya)  sebelum  datang 
kepada  mereka  bukti  yang  nyata.  (Yaitu)  seorang  rasul  dari  Allah 
(Muhammad)  yang  membacakan  lembaran-lembaran  yang  disucikan 
(Al  Qur'an j.”  (Qs.  Al  Bayyinah  [98]:  1-2). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.635 

bf  J  bf  J-&.  ^>f  -u) /r* 

^jf  ^  Lil  Xs-  Ijjl 

fy  :JlS  cilp  ^3j\  J  <^'  Cj^  ‘If  (j* 

{lijb»:-!  (±->J \S>A  *Jp  ^  ^  J 

of  ?L«/,lIp-f  £  Ojjltff  :Jl5 

JIp  J?p  :  J yj  of  tli yb  ^  J~p  11j  <C*1 j  jCp  JS"  <_Jp 

3012/141.  Halim  Al  Marwazi  mengabarkan  kepadaku,  Abu 
Al  Muwajjih  memberitakan  (kepada  kami),  Abdan  memberitakan 
(kepada  kami),  Abdullah  memberitakan  (kepada  kami),  Sa’id  bin  Abu 
Ayyub  memberitakan  (kepada  kami),  Yahya  bin  Abu  Sulaiman 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  Al  Maqburi,  dari  Abu  Hurairah, 
dia  berkata:  Rasulullah  g|  pernah  membaca  ayat,  “Pada  hari  itu  bumi 
menceritakan  beritanya:’  (Qs.  Az-Zalzalah  [99]:  4).  Beliau  kemudian 


635  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Ad-Daraquthni  menilai  Muhammad 
sebagai  perawi  dha’if." 


692  |  —  Al  Mustadrak 


berkata,  “ Tahukah  kalian  apakah  berita  yang  akan  disampaikannya?” 
Mereka  menjawab,  “Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  mengetahui.” 
Rasulullah  bersabda,  “Sesungguhnya  beritanya  adalah,  dia  (bumi) 
akan  menjadi  saksi  atas  semua  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh 
hamba  dan  umat  manusia  di  atasnya.  Dia  akan  berkata,  'Fulan 
melakukan  ini  dan  itu  pada  hari  itu'.  Seperti  itulah  berita  yang  akan 
disampaikannnya.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.636 

J  oTp  'J  *Js.  t  y /r*\r 
(J*  'J  es  ^  <y- 

<.<£ J  ^  tiAiUl  ^ 
of  Al  jIp  J)  yS*-  ’je-  tjOSCLJl  jj  ^ 

{o-iis-f  of  4— 'Xj>  ^ 

3013/142.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaid  bin  Hatim  Al  Ijli  dan  Ibrahim  bin  Abu  Thalib 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Nuh  bin  Abu  Habib 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Malik  bin  Abdurrahman  Adz- 
Dzimmari  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  Ats-Tsauri 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Al  Munkadir,  dari 
Jabir  bin  Abdullah  (dia  berkata):  Nabi  $  membacanya,  "Dia 
mengira  bahwa  hartanya  itu  dapat  mengekalkannya."  (Qs.  Al 
Humazah  [104]:  3).  Maksudnya  adalah,  meng-fcwra/i-kan  huruf  sin. 


636  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  - —  1  693  1 


Sanad  hadits  ini  shahih ,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.637 


u&i.  j?  t  r/r  .  ^  i 

jl^JI  jlp  (.(S jjAlI  ^ 

(I^Ip  a&I  ^v?j  1>jj  ^Cl  *jp  O*  'J*  cf O#  o* 

0  ciiLV).  :fyy  j£-j  ^  lP  :#cJl* 

.<  0  g^S 

3014/143.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ali  Al  Hanafi  menceritakan  kepada  • 
kami,  Abdul  Hamid  bin  Bahram  menceritakan  kepada  kami  dari  Syahr 
bin  Hausyab,  dari  Asma  binti  Yazid  %,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  f§  membaca,  "Karena  kebiasaan  orang-orang  Quraisy. 
(Yaitu)  kebiasaan  mereka  bepergian  pada  musim  dingin  dan  musim 
panas. "  (Qs.  Quraisy  [106]:  1). 

Hadits  ini  gharib  dengan  sanad  'ali  (yang  diriwayatkan  oleh 
sedikit  perawi)  pada  bab  ini.  Meskipun  demikian,  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  berpegang  kepada  riwayat  Syahr  bin  Hausyab.638 

b\  c'WJl  1  J  l35b»  -\ttlr*\o 

jljil  X*  cOljy*  j>  bX>-  $ 


637  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Abdul  Malik  perawi  dha’if." 

638  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  gharib." 


|  694  1  —  Al  Mustadrak 


d\  cl^P  */=•  ^  J*  ‘Jj**  0^ 

.{^l  3£Uf  ifl}  :f>  jJLj  4^  iil  Jb 

3015/144.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ya’la  Al  Maushili  memberitakan  (kepada  kami), 
Azhar  bin  Marwan  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Harits  bin  Sa’id 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr,  dari  Al  Husain,  dari  ibunya,  dari 
T  Tmmu  Salamah,  bahwa  Nabi  H  membaca,  "Sesungguhnya  Kami 
telah  memberikan  kepadamu  nikmat  yang  banyak  "  (Qs.  Al  Kautsar 
[108]:  1). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.639 

U  <3U*— J  ,ji  ^ 1  Ji9^  t  °/T  *  )  *1 

f  ‘ipji  ci  O3*  Cf- 

JuP  ^  tJuijj  <b»*] J»  ^jP  (jJ 

015"  :  J 15  iaIp  <csl  ^3  o*  O* 

^  j*J  ‘cs^*  £kj  (*— *  jij*  ^ 

.jb-i  3*  cOj^iSsJi 

3016/145.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Ziyad  memberitakan 
(kepada  kami),  Ibrahim  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Anas  Muhammad  bin  Anas  menceritakan  kepada  kami,  Al  A’masy 
menceritakan  kepada  kami  dari  Thalhah  dan  Zubaid,  dari  Sa’id  bin 
Abdurrahman  bin  Abza,  dari  ayahnya,  dari  Ubay  bin  Ka’ab,  dia 


639  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Bahkan  Amr  yang  dimaksud  adalah 
Amr  bin  Ubaid,  seorang  perawi  yang  dha’ij T 


Al  Mustadrak  —  1  695  I 


berkata:  Rasulullah  mengeijakan  shalat  witir  dengan  membaca: 
surah  Al  A’laa,  surah  Al  Kafiiruun,  dan  surah  Al  Ikhlash. 

Sanad  hadits  ini  shahih.640 

'j)  Ju LjA»-  —  N 
(■fj*  jj  3^*  <&*£•  12^-  tSjiS  jjf  \£S^-  u3jjj^  ji 

:  Jli  <!£&  <5ll  j  ^  (J*  <s 

<Oil  J  y*  j  C&fyi  {^ciaJlj  4lli  j^aj  f.Ur  lil}  C-J^p  L«J 

tff  : Jli  |*j  ^  ls^9 

Jjo  o  j s«J>  ^  4  js^" 

3017/146.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Marzuq  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan 
kepada  kami,  Amr  bin  Murrah  mengabarkan  kepadaku:  Aku 
mendengar  Abu  Al  Bakhtari  menyampaikan  dari  Abu  Sa’id  Al 
Khudri,  dia  berkata:  Ketika  turun  surah,  "Apabila  telah  datang 
pertolongan  Allah  dan  kemenangan."  (Qs.  An-Nashr  [110]:  1) 
Rasulullah  #  membacanya  hingga  beliau  mengkhatamkannya.  Beliau 
kemudian  bersabda,  "Aku  dan  para  sahabatku  berada  dalam 
kebaikan,  dan  orang-orang  senantiasa  akan  berada  di  dalam 
kebaikan.  Tidak  ada  hijrah  setelah  penaklukan  kota  Makkah  ini. " 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.641 

Hadits  tersebut  merupakan  hadits  terakhir  yang  disebutkan 
dalam  kitab  qira  'at. 

640  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Muhammad  adalah  perawi  dari  Ar- 
Riy,  dan  dia  banyak  meriwayatkan  hadits-hadits  fard.” 

641  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


[696  |  —  Al  Mustadrak 


TAFSIR  SURAH  AL  FAATIHAH 


Riwayat-riwayat  yang  menjelaskan  tentang  kewajiban 
membaca  surah  Al  Faatihah  pada  setiap  rakaat  shalat,  dan  kewajiban 
melafalkan  bacaan  bismillahirrahmanirrahim  secara  jahr  (jelas)  telah 
saya  sebutkan  dalam  kitab  shalat. 


(.i-jy&u  'J!  ^LjJI  ^  tv/v'*  ^  A 

^ jL»Jl  JLP  ^ 

#///  .  x  ^  0/  A  ^  x  ^  e  „  a/^  o  x  o  ✓  ^  o  / 

oilj  jj.  cU^  O**  O*  ‘j**-  O*  'J*  ‘*st»  u* 

*(J^  c «—»1^11  Ai>ola  I<Jl5  ^  ^  «itiilU 

01  ii cJii  ^  ^  — lo  -i  ju^SJ)  ^ 

.p  :J«  .5?  {  :  jvs  y 

3018/147.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  Al  Utharidi 
menceritakan  kepada  kami,  Hafsh  bin  Ghiyats  menceritakan  kepada 


Al  Mustadrak  —  |~697~1 


kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  ayahnya,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu 
Abbas  %>,  tentang  firman  Allah,  “Dan  sesungguhnya  Kami  telah 
berikan  kepadamu  tujuh  ayat  yang  dibaca  berulang-ulang  dan  Al 
Qur'an  yang  agung."  (Qs.  Al  Hijr  [15]:  87),  dia  (Ibnu  Abbas) 
berkata,  “Maksud  sab’ul  matsani  adalah  fatihatul  kitab  (surah  Al 
Faatihah).”  Dia  lalu  membaca:  "Dengan  menyebut  nama  Allah  Yang 
Maha  Pemurah  lagi  Maha  Penyayang.  Segala  puji  bagi  Allah,  Tuhan 
semesta  alam. " 

Aku  (Ibnu  Juraij)  lalu  bertanya  kepada  ayahku,  “Benarkan 
Sa’id  (bin  Jubair)  mengabarkan  kepadamu  bahwa  Ibnu  Abbas  berkata, 
'Dengan  menyebut  nama  Allah  Yang  Maha  Pemurah  lagi  Maha 
Penyayang'  adalah  satu  ayat?"  Dia  menjawab,  “Ya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.642 

Hadits-hadits  yang  terkait  dengan  permasalahan  tersebut 
telah  disampaikan  dalam  kitab  shalat. 


i3j£.  cOyL'  ^  J  i&i. 

JLP  C'&U-f  J  <■<£ DUp  ^ 

J  ‘J  o*  &  ca  J  J 

,  ,  S,  n/ „/d*,  *o,  \ 

Al  J ^  u’-  ^  O*  c<up 

[Jt  cjiljjSl  ^  cJjjf  &  0  j  y*  ^ 

J\  :Jli  cJL;  ^  015>  Jt  %  j  % 

Jip  Al  J f  uS  ^  ^ 

642  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


|  698  1  —  Al  Mustadrak 


(uCj f  10 S±  Jt  J""*  cJ«ij  j»-^-j  5^ 

C  :oii  c  «-O  ^  ^  ‘4*  ijj?**  ^  cP  £y^  ^ 

cftCaJt  c-^5  te}  f/*>  '<j£f  ^  Sj^~Jl  ii»l  Jj--j 

oiyb’o  Cp1  ^  i^l^i»  **«iU 

.C.-.jgg-f  c5^Jt 

3019/148.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Hamid  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  dari  Al  Ala  bin 
Abdurrahman  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Abu  Hurairah  4jfe,  dari 
Ubay  bin  Ka’ab  4§fc,  dia  berkata:  Rasulullah  $  bersabda,  “ Maukah 
aku  ajarkan  kepadamu  sebuah  surah  yang  tidak  diturunkan  di  dalam 
Taurat,  Injil,  serta  Zabur,  dan  tidak  ada  yang  setara  dengannya, 
bahkan  di  dalam  Al  Furqan  (Al  Qur'an)  sekalipun?’’  Aku  menjawab, 
"Ya."  Rasulullah  bersabda,  “Aku  berharap  engkau  tidak  keluar  dari 
pintu  itu  sampai  engkau  mengetahuinya.  ’’ 

Rasulullah  lalu  berdiri,  dan  aku  pun  berdiri  bersamanya. 
Beliau  kemudian  mulai  berbicara  kepadaku,  sementara  tangannya 
memegang  tanganku.  Aku  pun  memperlambat  langkahku  karena 
khawatir  beliau  keluar  sebelum  sempat  memberitahukan  tentang  surah 
itu  kepadaku.  Setelah  aku  mendekati  pintu,  aku  berkata  kepadanya, 
“Wahai  Rasulullah,  (bagaimana  dengan)  surah  Al  Qur'an  yang  engkau 
janjikan  kepadaku?”  Rasulullah  g|  menjawab,  “Apa  yang  engkau 
baca  ketika  engkau  mengerjakan  shalat?”  Aku  pun  membacakan 
surah  Al  Faatihah.  Beliau  lalu  bersabda,  “Itulah,  itulah,  itulah  yang 
dinamakan  dengan  sab’ul  matsani  dan  Al  Qur'an  yang  mulia  yang 
diberikan  kepadaku.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  699  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.643 

'J  c JUi  'J  £  J  '*£%-  -m/r  *  y  . 

‘ Ji  J"  yj  J  'J'  J  Cf-  J  ‘ir^* 

/c^  V/^  --  J,  ^  ^  ^  o>  »  2  J  0  s 

-J  A^P  aJ)I  Ajil  j  ^P  c<UP  A»l  i>! 

.0 


3020/149.  Abu  Bakar  bin  Abu  Nashr  menceritakan  hadits 
tersebut  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Maslamah  menceritakan 
kepada  kami  tentang  riwayat  yang  dibacakan  di  hadapan  Malik,  dari 
Al  Ala'  bin  Abdurrahman,  dari  Abu  Sa’id  maula  Amir  bin  Kariz,  dari 
Ubay  bin  Ka’ab,  dari  Rasulullah  $  dengan  makna  hadits  yang  serupa 
dengan  hadits  sebelumnya.644 

J  J  tDli-  £jb~  [ . ]-Vo./r*Y^ 

jp  Ajy  ^  awi  ^»3  jJ  J  J  ‘j**  <y-  J 

3021/150.  [ . ]  (Sebagaimana  dalam  naskah  aslinya,  nama 

perawi  pertama  pada  hadits  ini  tidak  disebutkan)  Sufyan 

643  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.  Dia 
menuturkan  dengan  sanad:  (dari)  Malik,  dari  Al  Ala  bin  Abdurrahman,  dari  Abu 
Sa’id  maula  Amir  bin  Kariz,  dari  ayahku.  Juga  dengan  makna  hadits  yang  serupa 
dengannya.” 

644  Lih.  hadits  no.  3019. 


[700  |  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  As-Sa'ib,  dan  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  mengenai  tafsir  firman  Allah,  "Segala  puji 
bagi  Allah  Tuhan  semesta  alam. "  (Qs.  Al  Faatihah  [1]:  1),  dia  berkata, 
"Maksud  (semesta  alam)  pada  ayat  ini  adalah  jin  dan  manusia.”645 

Al  Hakim  berkata,  “Setiap  orang  yang  ingin  memperdalam  * 
ilmu  ini  (tafsir)  perlu  mengetahui  bahwa  kedudukan  penafsiran 
«ahahat  yang  menyaksikan  turunnya  wahyu  setara  dengan  kedudukan 
hadits  musnad  (yang  sanadnya  sampai  kepada  Rasulullah)  menurut  Al 
Bukhari  dan  Muslim." 

jLLvoii  <3^*-**i  —  \  ©  )  /  Y'  •  Y  t 

'J}  t {f.  iLds-  C 

O*  &  O*  J*?1*-'!  'J*  ci 

ja  ^Ajf  tilp  ^jp j  j»  o* 

^  y»  :Jl5  (yj*Alt  fji  dlh*)  ^ 

3022/151.  Abu  Ahmad  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaffar  Al 
Adi  mengabarkan  kepadaku,  Ahmad  bin  Nashr  menceritakan  kepada 
kami,  Amr  bin  Thalhah  Al  Qannad  menceritakan  kepada  kami,  Asbath 
bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin  Abdurrahman 
As-Suddi,  dari  Murrah  Al  Hamdani,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud,  dari 
beberapa  sahabat  Nabi  fi,  tentang  ayat,  "Yang  menguasai  Hari 
Pembalasan."  (Qs.  Al  Faatihah  [1]:  4),  dia  (Abdullah  bin  Mas’ud) 
berkata,  “Maksud  'yaumuddiri  di  sini  adalah  Hari  Perhitungan.” 


643  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Hakim  berkata:  Penafsiran  yang 
berasal  dari  sahabat  memiliki  kedudukan  yang  sama  seperti  kedudukan  hadits 
musnad  (yang  sanadnya  sampai  kepada  Rasulullah)." 


Al  Mustadrak  —  |  701  1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkan.646 

.  ife-  'J  juki  jZi\  J  ^  -w/r-Yr 

tSjlS  jjf  ^  j^p  OUp  ^1p  ^  J~^\ 

:Jj  *J  Jt  ‘f'  ^  ij*  ‘JiG  O*  O* 

. a\sI  jA  :  JlS^  ^c.  .„«h 

3023/152.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Sa’ad  Abu  Daud  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari 
Abu  Wa'il,  dari  Abdullah,  mengenai  firman  Allah  &,  "Jalan  yang 
lurus."  (Qs.  Al  Faatihah  [1]:  7),  dia  (Abdullah)  berkata,  "Maksudnya 
adalah kitabullah (Al  Qur'an)” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.647 

J  'J  p  jjA  -\orlr.n 

^  J^S> «Jl  IjjJjs-  Jjf  cjJbp  (ji 

4»1  Jfj  ^  J  cy.  jJ  J'  <- 'J)  A»1  J  J  tpJCo 


646  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

647  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


i  702  1  —  Al  Mustadrak 


3024/153.  Ali  bin  Muhammad  bin  Uqbah  Asy-Syaibani  di 
Kufah  mengabarkan  kepadaku,  Al  Haitsam  bin  Khalid  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Nu’aim  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin 
Shalih  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin 
Aqil,  dari  Jabir  bin  Abdullah  d&,  dia  (Jabir)  berkata,  "Maksud  'jalan 
yang  lurus'  (Qs.  Al  Faatihah  [1]:  7)  adalah  Islam,  dan  itu  lebih  luas 
dari  jarak  antara  langit  dan  bumi.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.648 

djb-  4  Jadi  -  \  o  i/r  ‘  Y  o 

p  'J*  ojld-  12^-  t  J&S\  c4^C.f  j) 

l&tty  J Jt  ^  yjf  ^ 

l(Jl5  coL>-lv3j  j  «JIp  4iil  ^  <Jj** j  .<J^  ^ 

*wl  J  j**  j  diilj  j  4iil  j  (j^W5  ijl^i  JJi  U  j5^  di 

aUI  j  j***}  jfij 

3025/154.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  An-Nadhr 
menceritakan  kepada  kami,  Hamzah  bin  Al  Mughirah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Abu  Al  Aliyah,  dari  Ibnu  Abbas  4^., 
mengenai  firman  Allah,  "Jalan  yang  lurus. "  (Qs.  Al  Faatihah  [1]:  7), 
dia  berkata,  “Maksudnya  adalah  Rasulullah  fj|  dan  para  sahabatnya.” 

648  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |  703  I 


Dia  (Abu  Al-Aliyah)  berkata:  Kami  pernah  bertanya  tentang 
penafsiran  itu  kepada  Al  Hasan,  dan  dia  berkata,  "Demi  Allah, 
memang  benar  demikian.  Maksud  shiratal  mustaqim  adalah 
Rasulullah,  Abu  Bakar,  dan  Umar 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.649 


649  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


I  704  1  —  Al  M  ustad  rak 


TAFSIR  BEBERAPA  AYAT  DARI  SURAH 
AL  BAQARAH 


\Jj A^-  t  Jj*Jl  ^  —  >  o  o/\“  .  X  'l 

jepr  ^  IIjA?-  ci^JLl^>dl 

a>iI  0'  caIp  <&!  o^y»  ^1  cpJC?  (.tsS^Ji t 

f jiJ  Sf  tpT <^T  Sju-  3jT  5ji3l  ®j^,‘  |J£** j  4-Ip-  <&! 

jX3t  3jT  <L«  VI  OUali  aJj  ^ 

3026/155.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Bisyr  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Al  Humaidi 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami.  Hakim 
bin  Jubair  Al  Asadi  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Shalih,  dari  Abu 
Hurairah  %,  bahwa  Rasulullah  H  bersabda,  “ Dalam  surah  Al 
Baqarah  terdapat  sebuah  ayat  yang  merupakan  pemimpin  bagi 
seluruh  ayat  Al  Qur'an,  dan  tidaklah  ayat  tersebut  dibacakan  di 
sebuah  rumah  yang  di  dalamnya  terdapat  syetan  melainkan  syetan  itu 
pasti  akan  keluar  darinya.  Ayat  tersebut  adalah  ayat  Kursi.  ”650 

650  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  705  I 


J  'J  &  J  n/r.  V  y 

taJu'lj  t  JjIp  J  2*jUi  &!£-  t  yj  ^  a^k>.  l2o^. 

:  Jli  caIp  SX*  Jk  'J-  tpJO»  o*  ij^r  J  0* 

flL.  01  j  livU.  j£J  01  :|X-j  J _^-j  J1* 

.Syi3l  oj_^<  OTyill 

3027/156.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr 
menceritakan  kepada  kami,  Mu’awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada 
kami,  Zaidah  menceritakan  kepada  kami  dari  Hakim  bin  Jubair,  dari 
Abu  Shalih,  dari  Abu  Hurairah  %,  dia  berkata:  Rasulullah  $ 
bersabda,  “Sesungguhnya  segala  sesuatu  itu  memiliki  bagian  yang 
paling  tinggi  (mulia),  dan  bagian  yang  paling  tinggi  dari  Al  Qur  'an 
adalah  surah  Al  Baqarah.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.65 1 

1&.  'J  -\°v/r.TA 

J  <&l  JlIp  fji  tjvajd'  Ji 

Saya  katakan:  Adz-Dzahabi  dalam  Al  Mizan  berkata,  “Hakim  bin  Jubair  Al 
Asadi  adalah  seorang  Syi’ah  yang  tidak  ekstrim.” 

Ahmad  berkata,  “Dia  perawi  yang  lemah,  dan  hadits  yang  diriwayatkannya 
munkar.”  . 

Al  Bukhari  berkata,  “Syu’bah  memberikan  penilaian  negatif  tentang  Hakim  bin 
Jubair  ini.” 

An-Nasa'i  berkata,  "Dia  bukan  perawi  yang  kuat.” 

Ad-Daraquthni  berkata,  “Dia  perawi  matruk." 

Al  Jaujazani  berkata,  “Hakim  bin  Jubair  adalah  seorang  pendusta.” 

Lih.  Al  Mizan  (1/583). 

651  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahihr 


|7Q6  |  —  Al  Mustadrak 


:  Ju  caIp  jCS  j*  J £u>  'J*  psp'  J  cf 

j^JUl  ^jA  oJi\  ®J_^  •f,^*'J  4-1p  ^  f-5^9  ^  J 

•  J^l 


3028/157.  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  di  Marwa 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdushshamad  bin  Al  Fadhl  menceritakan 
kepada  kami,  Makki  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Ubaidullah  bin  Abu  Humaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al 
Malih  Al  Hudzalli,  dari  Ma’qil  bin  Yasar  %>,  dia  berkata:  Rasulullah 
$  bersabda,  "Aku  diberi  surah  Al  Baqarah  sebagai  pengganti  dari 
dzikir  yang  pertama,  (yaitu  sepuluh  shuhuf  dan  tiga  Kitab  Suci 
sebelumnya — penj).” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.652 


^  Cf*^~ \LX>-  — 

J  o*  <y-  o*  ^  ‘u-^i  ^  j*  ^ *• 

OB  oyi3l  ® Xp 

.OjiJ\  Ojj^A  4-5  f yiJ  B-j  *)/ 

3029/158.  Abu  Al  Qasim  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al 
Qadhi  di  Hamdan  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Husain 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Dukain  menceritakan  kepada 
kami,  Adam  bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 


652  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ahmad  berkata,  'Para  ulama  (hadits) 
meninggalkan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ubaidillah  ini’.” 


Al  Mustadrak  —  r707l 


memberitakan  (kepada  kami)  dari  Salamah  bin  Kuhail,  dari  Abu  Al 
Ahwash,  dari  Abdullah,  dia  berkata,  “Bacalah  surah  Al  Baqarah  di 
rumah-rumah  kalian,  karena  syetan  tidak  dapat  memasuki  rumah  yang 
di  dalamnya  dibacakan  surah  Al  Baqarah.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.653 


ji  xStj>  1 $  &S>-  —  \o^/x "•V'* 

j)  IJj+S’  j>  c j) 

:Jli  til p  «oil  j  i'Jtj*  J*  ‘J*  iplCtf  ^  'J*  c J£r 

^ j  aJLp  aJ)I 

3030/159.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr  menceritakan  kepada 
kami,  Mu’awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  Zaidah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Hakim  bin  Jubair,  dari  Abu  Shalih, 
dari  Abu  Hurairah  dia  berkata:  Rasulullah  fj&  bersabda, 
"Pemimpin  bagi  seluruh  ayat  Al  Qur'an  adalah  ayat  Kursi.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.654 

im?-  c  «y  Ia  ji  g})*0  —  )*\»/V'*V') 

ji  t-jf  ca^JL»  j)  t oUp  £jb- 


653  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 

654  Hadits  ini  tidak  disebutkan  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan:  Perawi  yang  dimaksud  adalah  Hakim  bin  Jubair  Al  Asadi.  Lih. 
hadits  no.  3026. 


[7081  —  Al  Mustadrak 


jJui  yj  yf-  ^  y&  cAjS^  ^  y*  lC ^ 

Jls  l&f  L ^5il  01  :  JVS  jjt-j  4I&  4il  ^11  jp  tilp  <&t 
U-$j  ^  Jj^j  «f&  ^ 

.OUa^J'  J&  pT^*  ^  4  $3^*  5JO^ 

3031/160.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami, 
Affan  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Asy’ats  bin  Abdurrahman  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Abu  Qilabah,  dari  Abu  Al  Asy’ats,  dari  An-Nu’man  bin 
Basyir  dari  Nabi  0,  beliau  bersabda,  “Sesungguhnya  Allah  telah 
membuat  kitab  catatan  dua  ribu  tahun  sebelum  Dia  menciptakan 
langit  dan  bumi.  Dari  catatan  itulah  Allah  menurunkan  dua  ayat  yang 
menutup  surah  Al  Baqarah,  dan  apabila  kedua  ayat  tersebut  tidak 
dibacakan  di  sebuah  rumah  selama  tiga  hari  niscaya  syetan  akan 
mendekatinya.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.655 


t jV A^gJi  y>  \ /y ' yy 

yj  LaJls-  tiLiil  As«tll9  y>  jj»£’  t j  y>  UjA>- 

y>)  y p  o °ye-  <.y^)\  £*  yi  "J* 

[ . ]  <-* jp-  (^}  ^  P’ J 

.aJ  dXi>  V  •{$£  s4j  Sl}  tOT ji]\  j  t<3st 


655  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


Al  Mustadrak  —  f~709l 


3032/161.  Abu  Ahmad  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepadaku,  Ahmad  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami, 
Amr  bin  Thalhah  Al  Qannad  menceritakan  kepada  kami,  Asbath  bin 
Nashr  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin  Abdurrahman,  dari 
Murrah  Al  Hamdani,  dari  Ibnu  Mas’ud  tentang  firman  Allah:  "Alif 
Laam  Miim.  Kitab  ini. "  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  1-2).  Dia  berkata,  "'Aliif 

Laam  Miim'  adalah  huruf  [ . ]  (Di  antara  dua  tanda  kurung  tidak 

tertulis  apa  pun,  sebagaimana  dalam  naskah  asli  kitab  ini)  nama  Allah. 
Sedangkan  maksud  'Al  Kitaab'  adalah  Al  Qur'an.  Maksud  'Laa  raiba 
fiih'  adalah,  tidak  ada  keraguan  di  dalamnya.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.656 

^  J,  J  -m/r.rr 

;  Jvi  o*  c*  o*  <y- 

JUs  :Jl5  j  au!  j-p  wUp 

yT\  L»  o jS-  <Jl  Y  toT j  01^” 

^  -j ^  0  )•  :  t5  P  ^ 

<_Jl 

3033/162.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Mu’awiyah  bin  Al  A’masy  memberitakan  (kepada  kami) 


656  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|710  |  —  Al  Mustadrak 


dari  Umarah  bin  Umair,  dari  Abdurrahman  bin  Yazid,  dia  berkata: 
Orang-orang  pernah  menyebutkan  di  hadapan  Abdullah  tentang  para 
sahabat  Muhammad  0  dan  keimanan  mereka.  Abdullah  berkata, 
“Sesungguhnya  perihal  Muhammad  itu  sangat  jelas  sekali  bagi  siapa 
saja  yang  melihatnya.  Demi  Allah  yang  tidak  ada  tuhan  selain-Nya, 
tidak  ada  keimanan  seorang  mukmin  yang  lebih  utama  daripada 
beriman  kepada  yang  gaib.” 

Dia  lalu  membacakan  ayat,  “ Alif  laam  miin.  Kitab  (Al 
Qur'an)  ini  tidak  ada  keraguan  padanya...  (Yaitu)  mereka  yang 
beriman  kepada  yang  gaib.”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  1-3). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 657 


'j)  jjt  «Ti 

^  i ^  \s!i cOUp  ^ 

°u*  "J*  cJsuC. 

^9  Alit  OjLsotJl  Di  !(JlS  C41P  Alll  J  ^  aMI 

AUl  LgjiLp  £jA  Oj\s*cJ>-  {  0  LfcijSj}  Di 

.&L^>  \jS  f.\J>  iJuS'  oJup 

3034/163.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan 
kepada  kami,  Mis’ar  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  Malik  bin 
Maisarah,  dari  Abdurrahman  bin  Sabith,  dari  Amr  bin  Maimun,  dari 
Abdullah  bin  Mas’ud,  dia  berkata,  "Sesungguhnya  batu  yang 


657  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  f~7in 


disebutkan  pada  ayat,  'Neraka  yang  bahan  bakarnya  manusia  dan 
batu'.  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  24)  adalah  batu  yang  terbuat  dari  bahan 
untuk  menyalakan  api,  yang  Allah  $  ciptakan  sendiri  dengan  cara 
yang  dikehendaki-Nya,  atau  sebagaimana  Dia  kehendaki.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.658 

d^  y  i»  ^>f -Wilr-r* 

J*  d!b-  <0  ^f  Jn  ‘O 

<&l  y*  O* 

JlS  tJb-f  l^-Jb  Of  &J»  fST  a»1  £\£-f  tiiJ  :  JlS 

i_*Ju  «>•  ^  O'»  4  Jed  41  ■J'*' 

OUJ»  J?  Cr^l  J**  of  d?  OlT  43 J  ^ 

4  5ed  41)-  :  J1"  «&'  J'*  ^  'j^-0  y*J^'  J 

OyJy  -f(  &JJf  d»  o*  J^J  O'*  s-dd  cgyVf 

^  iSyd  J  lj>4«»»f  db  tObsJi  ^  dr*-" 

ciub  : JlS  t-jdpUJi 

j?  idjf  ^  de 

:1»  J'*  :JV*  ?OdJi 


658  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


3035/164.  Abdullah  bin  Musa  Ash-Shaidalani  mengabarkan 
kepadaku,  Ismail  bin  Qutaibah  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar 
bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Mu’awiyah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Bukair  bin  Al 
Akhnas,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Allah  telah 
mengeluarkan  Adam  dari  surga  sebelum  Dia  memasukkan  seseorang 
ke  dalam-Nya.  Allah  berfirman,  “Sesungguhnya  Aku  hendak 
menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi.  Mereka  berkata, 
'Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang 
yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah’.  ” 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  30). 

Dua  ribu  tahun  sebelum  Allah  menciptakan  khalifah-Nya  itu, 
bumi  telah  dihuni  oleh  jin  yang  diciptakan  dari  api.  Mereka 
melakukan  kerusakan  di  muka  bumi  dan  menumpahkan  darah. 

Ketika  Allah  berfirman,  “ Sesungguhnya  Aku  hendak 
menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi,  ”  para  malaikat  bertanya, 
“ Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang 
yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darahT ’ 

Maksud  para  malaikat  itu  adalah  jin  beserta  keturunan  jin. 

Ketika  mereka  melakukan  kerusakan  di  muka  bumi,  Allah 
mengutus  bala  tentara  dari  malaikat  untuk  memerangi  dan  mendesak 
mereka  hingga  ke  beberapa  kepulauan  di  dekat  laut.  Malaikat  lalu 
berkata,  “Mengapa  Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu 
orang  yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  seperti  yang  telah 
dilakukan  oleh  para  jin  anak  jin  dahulu?”  Allah  lalu  menjawabnya, 
“Sesungguhnya  Aku  mengetahui  apa  yang  tidak  kalian  ketahui.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.659 


659  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |~713~1 


J)  y\  \'\°IV'Y'\ 

l£j£-  x^*  ^  ‘tr-if  u*  Cr~^' 

jp  cii ^ P  ^p  ^  J  O*  t:^  a^‘ 

<i  eS^t?  <3^-  ^  Al  £y  ^  tU-jlp  Al  J>\ 

.diij  dJ l^S-’J  :*4j  ^-AJ'  :<J^  ‘u**^  C-J^' 

3036/165.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Mu'ammal 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Hasan  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani  menceritakan  kepada  kami, 
An-Nufaili  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Khushaif  bin  Abdurrahman,  dari 
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  4&,  dia  berkata:  Setelah  Allah  selesai 
menciptakan  Adam  dan  meniupkan  roh  kepada  dirinya,  Adam  pun 
bersin.  Adam  lalu  mengucapkan  alhamdulillah,  dan  Allah 
membalasnya  dengan,  “ Tuhanmu  merahmatimu  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Attab  meriwayatkan  hadits  ini  dengan  sanad  bersambung 
(maushul)  hingga  kepada  Rasulullah  #.  Dia  meriwayatkannya  dari 
Khushaif,  akan  tetapi  sanadnya  itu  tidak  termasuk  syarat  kitab  ini.660 

y.  cs-  ^  -nn/r.rv 

iT^f  ty(  a3\“j6J\  XP  fcif 

Ai  U c <y-  o* 


660  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih,  bukan  temasuk 
syarat  kitab  ini." 


1714  |  —  Al  Mustadrak 


^j^/l  'j*  ^ST  Al  ji st-  :  Jli  f* j  4»!  lJ^>  tj&  c<up 

^/2^1'  J&  Oji  ityS' 

J$~*J'  (*^fj  ‘^-4*  o**  u*  f-&J 

.  i^jallj 

3037/166.  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
di  Makkah  mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada 
kami),  Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami),  Auf  Al  Abdi 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Qasamah  bin  Zuhair,  dari  Abu  Musa 
Al  Asy’ari  #,,  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  “Allah  menciptakan 
Adam  dari  semua  jenis  tanah  yang  ada  di  permukaan  bumi.  Oleh 
karenanya,  seperti  itulah  kemudian  keturunan  Adam;  ada  yang 
berkulit  putih,  hitam,  cofdat  (sawo  matang),  dan  kemerahan.  Ada  pula 
yang  merupakan  percampuran  di  antara  warna-warna  tersebut.  Di 
antara  mereka  juga  ada  yang  memiliki  sifat  lembut,  ada  yang 
memiliki  sifat  buruk  dan  ada  pula  yang  memiliki  sifat  baik  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.66 1 

-nv/r-rA 

ikijj?  jjj  JL***  cs-Uaf-  cc_JU?  ^y. 

<&'  <y.  f  0*  u3-  O*  u* 'u* 

Aj\S"  jb  01  I Jls  u * 

4J  oJo  Sjuk^Jl  j*-*  jff 

661  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Tatkhish,  "Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  1  715  1 


10 0-2.1»*?  U jli  JjliajB  CtiJJi  <J?$  Sl  OlS^j 

U  i<0j  oliUj  :Jli  c— J  loJli  .l^J  JUii 

.iiJLi;5>ci^>l  ^Jl  i-^j  U  l(Jli  ? jij 

3038/167.  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi  mengabarkan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
Wahhab  bin  Atha  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abu  Arubah 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Qatadah,  dari  Yahya  bin  Dhamrah, 
dari  Ubay  bin  Ka’ab,  dari  Nabi  #,  beliau  bersabda,  “Adam  adalah 
seorang  laki-laki  yang  memiliki  perawakan  tubuh  tinggi,  seperti 
pohon  kurma  yang  tinggi.  Adam  juga  memiliki  rambut  kepala  yang 
lebat.  Ketika  Adam  melakukan  perbuatan  dosa,  auratnya  tersingkap, 
padahal  sebelumnya  dia  tidak  pernah  melihat  auratnya  sendiri.  Adam 
pun  berlari  ke  dalam  surga,  tetapi  sebuah  pohon  di  surga 
menangkapnya,  maka  Adam  berkata,  "Lepaskanlah  aku!’’  Pohon  itu 
berkata,  “Aku  tidak  bisa  melepaskanmu.”  Rabbnya  lalu 
memanggilnya,  “Wahai  Adam,  apakah  engkau  lari  dariku?  Adam 
menjawab,  “Wahai  Rabbku,  sesungguhnya  aku  malu  kepada-Mu.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.662 

ili sp-  c <y.  n  a/ V' »  ya 

^  c/- 

UI  ^  A: j  CA 

wr  lijf  ii»l  J £  : Jli  of  lilp  -fiil  'M  Jt 


662  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


1716  |  —  Al  Mustadrak 


:  JlS  cO jy  :  JlS  tjU^i  jU^i  cjv^  :  Jli 

CJl5^  j*5””  CiJll  (Jj-^< j  \j  lljili  tOj^S  *<-)^  ji *J  il&  (*^ 

l*i-  e j^s-  (_r- ojj^j  jjJU  I  Jli  ?J-*> 

3039/168.  Ibrahim  bin  Ismail  Al  Qari  menceritakan  kepada 
kami,  Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Taubah  Ar-Rabi  bin  Nafi  Al  Halabi  menceritakan  kepada  kami, 
Mu’awiyah  bin  Salam  menceritakan  kepada  kami,  Zaid  bin  Sallam 
menceritakan  kepadaku,  bahwa  dia  mendengar  Abu  Sallam  berkata: 
Abu  Umamah  menceritakan  kepadaku:  Seorang  laki-laki  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  apakah  Adam  itu  seorang  nabi?”  Rasulullah  H 
menjawab,  “Ya,  dia  pernah  diajar  dan  diajak  bicara  (oleh  Allah).  ” 
Laki-laki  itu  bertanya  lagi,  “Berapakah  lama  jarak  antara  Adam  dan 
Nuh?”  Rasulullah  menjawab,  “ Sepuluh  abad.n  Laki-laki  itu 
melanjutkan,  “Berapakah  lama  jarak  antara  Nuh  dan  Ibrahim?” 
Rasulullah  menjawab,  “Sepuluh  Abad.  ”  Para  sahabat  lalu  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  berapakah  jumlah  rasul  yang  telah  diutus?” 
Rasulullah  menjawab,  “Tiga  ratus  lima  belas;  bahkan  jumlah  mereka 
sangat  banyak  “ 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.663 

<5)1  jLp  ^  -A  'l  \  •  1  * 

cOLL»  LuJb«-  ^  LiwL>- 

0*  <•£*■  Cf-  O*  Cf-  J* 

US' J  : Jli  . ULv?  Lb  ;<JlS  IjJLsol}  ; Lv  g:P  <0)1  ^ joj 

663  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


Al  Mustadrak  —  1  717  I 


dJJJli  ijs-  co J***  •  {^W-  LAA?} 

.<  ^  J3^jfc£*g  >  J&  if> 

3040/169.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syafi’i 
mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Al  Minhal  bin  Amr, 
dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  mengenai  firman  Allah,  "Dan 
masukilah  pintu  gerbangnya  sambil  bersujud!  "  (Qs.  Al  Baqarah  [2]: 
58),  dia  berkata,  "Maksudnya  adalah  pintu  yang  sempit.  Sedangkan 
maksud  'sujjadari  di  sini  adalah  sambil  ruku.” 

Mengenai  firman  Allah,  'Dan  katakanlah,  'Bebaskanlah  kami 
dari  dosa'. "  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  58),  dia  berkata,  "(Kalian  masuk) 
sambil  memohon  ampunan.  Akan  tetapi,  mereka  justru  berkata, 
'Gandum  ( hinthah )'.  Mereka  masuk  ke  kota  itu  dengan  menyeret- 
nyeret  bokong  mereka.  Oleh  karena  itu,  Allah  berfirman,  'Lalu  orang- 
orang  yang  zhalim  mengganti  perintah  dengan  (mengerjakan)  yang 
tidak  diperintahkan  kepada  mereka'. ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  59). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya.664 


itf jj  ll jA  —  \  Y  ♦  / V  •  1  \ 

:  Jl5  cl^4 ^  ^ j  oi  ^  t4«l  xCs-  J* 

J ij  ca&Ij  jLsi-^1  <zj^A  aiill  .AiPj  cf' 

664  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  718  I  —  Al  Mustadrak 


jiIp  'j*  lii  r^' 

Y  illly  i'-  '-t  jU  {/*x^  «&'  £->l2f  ^  ^  ' j>^'j  c^' 

.j^Ii P  Jjif  c5^3i  jj^  j*-g^ 

3041/170.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada  kami),  Ma’mar  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Az-Zuhri,  dari  Ubaidullah,  dari  Abdullah  bin 
Abbas  dia  berkata,  “Bagaimana  mungkin  kalian  menanyakan 
tentang  sesuatu  (kepada  Ahlul  Kitab),  sementara  di  hadapan  kalian 
terdapat  Kitabullah  yang  merupakan  berita  terbaru  tentang  Allah? 
Allah  telah  mengabarkan  kepada  kalian  bahwa  mereka  (orang-orang 
Yahudi)  menulis  catatan  dengan  tangan-tangan  mereka  sendiri, 
mereka  mengganti  dan  merubah  (Kitab  itu),  lalu  berkata,  'Ini  berasal 
dari  Allah'.  Mereka  juga  menukar  ayat-ayat  Allah  dengan  harga  yang 
sedikit.  Sekarang,  di  sisi  kalian  terdapat  Kitabullah  yang  asli  tanpa 
penyimpangan  (cacat)  apa  pun.  Demi  Allah!  Tidak  seorang  pun  dari 
mereka  yang  bertanya  kepada  kalian  tentang  apa  yang  diturunkan 
kepada  kalian.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.665 


ilkl  bf  ’J.  &  vWr.  i  r 


665  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 


Muslim." 


Al  Mustadrak  —  |  719  1 


iji3l  LJSo  tOUiiP  JJlSJ  cJl5^ 

^1)1  <js>tJ  vijiLj  UI  j»-g-Ul  ’.e- l>jJl  l*i#  oilii 

: Jli  cj^Iip  L^a3  jjl  jsf\  ^  13  4^-^p^J  <l)f  t^iJl  ^^11 

^J)l  <1*M  lli i  cOUjoP  'y*  'j^'  'M  . 

dJL>  ^  :^'  Jj®  ‘5*  'jy^  p3  & 

Ji^ix5l  ^  y-ly-'  (Ji  [ - ]  c5^  ^ 

.^y-  i>?  s^y  y1  j 

3042/171.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ayyub  memberitakan  (kepada  kami), 
Yusuf  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Malik  bin  Harun 
bin  Antar  ah  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  kakeknya, 
dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  %,,  dia  berkata:  Dahulu  orang- 
orang  Yahudi  Khaibar  berperang  melawan  suku  Ghatafan,  dan  setiap 
kali  bertemu.  Yahudi  Khaibar  selalu  kalah,  maka  orang-orang  Yahudi 
Khaibar  memohon  kepada  Allah  dengan  doa  ini,  "Ya  Allah,  kami 
memohon  kepada-Mu  dengan  kebenaran  Muhammad,  Nabi  yang 
•  ummi  (buta  huruf),  yang  Engkau  janjikan  untuk  dikeluarkan  kepada 
kami  pada  akhir  zaman,  agar  Engkau  memenangkan  kami  atas  mereka 
(Yahudi  Ghatafan).” 

Sejak  itu,  apabila  mereka  berperang  melawan  Ghathafan, 
mereka  selalu  membaca  doa  ini,  sehingga  mereka  dapat  mengalahkan 
Ghathafan. 

Akan  tetapi,  ketika  Nabi  #  diutus,  mereka  justru 
mengingkarinya,  maka  Allah  menurunkan  (firman-Nya),  “ Padahal 
sebelumnya  mereka  biasa  memohon  (dengan  kedatanganmu,  wahai 
Muhammad)  untuk  mendapat  kemenangan  atas  orang-orang  kafir” 


|  720  1  —  Al  Mustadrak 


(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  89).  [ . ]  (Teks  kosong  di  antara  dua  kurung 

siku  memang  demikian  yang  tertera  dalam  kitab  asli).  Ayat  ini  dirasa 
penting  untuk  disajikan  pada  pembahasan  tafsir  ini.  Riwayat  ini  juga 
gharib.666 


(4^  J>.  ci  J**  -WY/r*tr 

(*4^  J*  o*  c^lip  j) 

^  }££■  y  C/'W S’  Ji)  J*  Ijtfr  (ji 

.  - i  Jli  (j 

3043/172.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  Asy- 
Syaibani  di  Kufah  mengabarkan  kepadaku,  Ahmad  bin  Hazim 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Gharazah  Al  Ghifari,  Qabishah 
bin  Uqbah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami  dari  Al  A’masy,  dari  Muslim  bin  Al  Bathin,  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  ayat,  Dan  sungguh  kamu  akan 
mendapati  mereka  sebagai  manusia  yang  paling  tamak  kepada 
kehidupan  (di  dunia)."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  96),  dia  berkata,  "Mereka 
yang  dimaksud  dalam  ayat  ini  adalah  orang-orang  Yahudi.  Sedangkan 
yang  dimaksud  'bahkan  (lebih  loba  lagi)  dari  orang-orang  musyrik' 
adalah  orang-orang  musyrik  non-Arab." 

Al  Bukhari  dan  Muslim  sepakat  bahwa  tafsir  yang  berasal 
dari  sahabat  memiliki  kedudukan  layaknya  sebuah  hadits  musnad 
(yang  sanadnya  bersambung  hingga  ke  Rasulullah). 


666  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Tidak  ada  kepentingan  apa  pun  yang 
menuntut  untuk  meriwayatkan  hadits  itu,  sebab  Abdul  Malik  perawi  matruk.” 


Al  Mustadrak  —  |  721  I 


Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.667 

y  ^ f  J  J  -wr/r*ii 

Al  'yk>j  y&  y)  y>  ‘ y  y*  C**J& 

y^aS'  131  ^>r\s^\  J  jS  'j*  :JU  ijS\  3_J>  ^J§* 

y  y^>r  °y*  ly^-^  y*  y.  y 4»  »'jJ  (J^jf  >*  oi)  r*^ 

<!y  ^4^  Ai  o*  ‘44-  #  ^  o*  ‘o-1"-! 

.Jsllil  dSljjj 

3044/173.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Mu’awiyah  menceritakan  kepada  kami,  Al  A’masy 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas 
tentang  firman  Allah,  “ Masing-masing  mereka  ingin  agar  diberi  umur 
seribu  tahun .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  96),  dia  berkata,  "Itu  adalah 
perkataan  orang-orang  non-Arab  (Persia  dan  Majusi),  ketika  mereka 
bersin,  ’Dah  haz  arsaV  (hiduplah  seribu  tahun  lagi).” 

Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Qais  bin  Ar-Rabi  dari  Al 
A’masy,  dari  Ja’far  bin  Iyas,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas, 
tentang  penafsiran  firman  Allah  tersebut,  dengan  tambahan  redaksi 
yang  lain  (sebagaimana  pada  hadits  selanjutnya).668 

667  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

668  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “(Diriwayatkan  oleh)  Al  A’masy  dari 
Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata  tentang  firman  Allah,  'Masing- 


—  Al  Mustadrak 


jl  JU*Q  ifjb-  c^^ii  iJ/'j  ^  -m/r.  to 

^  -u^  < JCLp  J  JV-  ^ 

O^  1^*  O*  ‘u*$  O*  J*"s'  O*  ‘lT^A*  ‘£r^'  cri  lTs* 

)t  :J&  &  Jt  ^  ^3  O-1^  CP°'  U*  4^ 
^ir  /3$  Jif  Aji  ^  :Jtt  <  jj£  »  O0 
y  'X*  &  ^  ^  31  :£?  3>  P&  % 

01*- jj^  JC* jl  ji  :A->-Ca3  Jy  ^a>  :  Jli 


3045/174.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  hadits 
tersebut  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Shahl  bin  Askar  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Yusuf  menceritakan  kepada  kami,  Qais  bin  Ar-Rabi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Ja’far  bin  Iyas,  dari 
Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  tentang  ayat,  "Dan  sungguh 
kamu  akan  mendapati  mereka,  manusia  yang  paling  loba  kepada 
kehidupan  (di  dunia), "  dia  berkata,  "Mereka  yang  dimaksud  dalam 
ayat  ini  adalah  Ahli  Kitab  dan  orang-orang  musyrik.  Setiap  mereka 
sangat  ingin  memiliki  umur  panjang  hingga  seribu  tahun.  Padahal, 
kalaupun  mereka  diberi  umur  panjang,  hal  itu  tidak  akan  menjauhkan 
mereka  dari  adzab  Allah.  Seperti  itulah  ucapan  mereka  kepada 
sesamanya,  'Haz  irsal  surur  mahrajan  bakhur'  (semoga  tetap  hidup 
hingga  seribu  tahun  lagi). 1,669 


masing  mereka  ingin  agar  diberi  umur  seribu  tahun',  dia  berkata,  ’ltu  adalah 
perkataan  orang-orang  non-Arab  (maksudnya  Majusi).  Apabila  salah  seorang 
mereka  bersin,  maka  mereka  mengatakan  'dah  haz  arsal  (hiduplah  seribu  tahun 
lagi)’.  Abu  Mu’awiyah  mendengar  riwayat  ini  dari  Al  A’masy.” 

669  Qais  bin  Ar-Rabi’  berkata:  (Diriwayatkan)  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Mubasysyir, 
dari  Sa’id,  dengan  makna  hadits  yang  serupa  dengannya.  Di  dalamnya  dia  juga 


Al  Mustadrak  —  |  723  I 


yiL*.  <y.  — VVo/r •  i*\ 

4_JsP  Jj|  UjJI^-  t  jl  JMJ  5jLJj  Lj  Jj>-  £- Jj  <ji  4*p 

^1  °^P  co^^ai  ^1  °^p  cD!)^P  ^  f-liap  °^P 

^  ^  ^  A  ^  i  ->  f  ^  \ 

cri  ^  <Jj-"j  ^  j 

J?  :<>J^'  J^'  Cr?J 


3046/175.  Ahmad  bin  Kamil  bin  Khalaf  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Rauh  Al  Madayini 
menceritakan  kepada  kami,  Syababah  bin  Sawwar  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Uqbah  Al  Himshi  menceritakan  kepada  kami  dari 
Atha  bin  Ajian,  dari  Abu  Nadhrah,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  4$&,  dia 
berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  "Dua  duta  (perwakilanku)  dari 
langit  adalah  Jibril  dan  Mikail,  sedangkan  dari  penduduk  bumi 
adalah  Abu  Bakar  dan  Umar.  ’’ 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Hadits  ini  diketahui  dari  hadits  Sawwar  bin  Mush’ab,  dari 
Athiyyah  Al  Aufi,  dari  Abu  Sa’id  (yang  akan  disebutkan  setelahnya). 
Tetapi,  sanad  hadits  ini  tidak  termasuk  syarat  di  dalam  kitab  ini.670 


berkata,  “Itu  adalah  perkataan  salah  seorang  dari  mereka,  'Haz  irsal  surur 
mahrajan  bakhur'” 

Aku  katakan:  Maksud  perkataan  itu  adalah  “Bersenang-senanglah  kalian  selama 
seribu  tahun"  seperti  halnya  pada  hari  Ied  Mahrajan,  yang  merupakan  hari  Ied 
mereka. 

670  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih,  begitu  pula  dengan 
syahid-nya." 

Dia  lalu  menyebutkannya  pada  hadits  no.  3047. 


|  724  |  —  Al  Mustadrak 


UjJj-  ^  —  N  V “\ / V'  •  IV 

*{J>yh\  A^)aP  ,jP  llj^~  c,_5*j*J'  i>i 

aIIp  Akil  c5Ctf  a&I  J :<J^  ^  If  j^Jl  jf 

C\1  J*f  ^  OijijjJ  O?  OOOj  r^3 

J*'  ^  J*'  Cr?  ^'jOJ 

•J^j  ‘j&  J$  :(>j^' 

3047/176.  Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  menceritakan  hadits 
itu  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’ad  Al  Aufi  menceritakan  kepada 
kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Sawwar  bin  Mush’ab 
menceritakan  kepada  kami  dari  Athiyyah  Al  Aufi,  dari  Abu  Sa’id  Al 
Khudri  dia  berkata:  Rasulullah  g|  bersabda,  ", Sesungguhnya  aku 
memiliki  dua  utusan  (duta)  dari  penduduk  langit  dan  dua  utusan  dari 
penduduk  bumi.  Dua  utusan  dari  penduduk  langit  adalah  Jibril  dan 
Mikail,  sedangkan  dua  utusan  dari  penduduk  bumi  adalah  Abu  Bakar 
dan  Umar.  ” 

Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Ubaid  Al  Qasim  bin  Salam 
dari  Abu  Mu’awiyah,  dari  Athiyyah,  dengan  redaksi  lain  (sebagai 
berikut):671 

ji  j ji  o\j —  WV/V'  •  IA 

j*  c(Ji^pfy  jf  Cjfi-  t-UP  Jf  \2*S>-  t -LP  jj  j^P 

c<UP  a\JI  jf  j>  AjJaP  jf  A*lx 

j&r  I(jLai  c 4j1p  aJJI  aJJI  j  ’(JlS 

671  Lih.  hadits  no.  3046. 


Al  Mustadrak  —  |  725  I 


.  Cl-jjdxJl 


3048/177.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Ubaid  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Mu’awiyah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Sa’ad  Ath-Tha'i,  dari  Athiyyah  bin 
Sa’ad,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  dia  berkata:  Ketika  Rasulullah  # 
membicarakan  tentang  malaikat  yang  memegang  sangkakala,  beliau 
bersabda,  “Di  sebelah  kanannya  ada  Jibril  dan  di  sebelah  kirinya  ada 
Mikail.  ” 

Abu  Ubaid  berkata,  “Dalam  hadits  ini,  kedua  nama  malaikat 
itu  disebutkan  dengan  huruf  hamzah  (yaitu  Jibrail  dan  Mikail — 
penj).”672 

JL AWl  -LP  —  WA/Y’* 

£jb-  a»I 

U jJbs Jl  JL*1*  ^  jUl*  ^P 

Vp.  Jj ^3-  <Jp  a3>>i  ^  Jj-* j  »d^  t<u^  ^  tBsy3j 

.jjtaJl  L-P-Cf  jAj  cojllo  ^P  JJlSLfj 

3049/178.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  hadits  tersebut  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As- 
Sa’di  menceritakan  kepada  kami,  Muhadhir  bin  Al  Muwarri 
menceritakan  kepada  kami,  Al  A’masy  menceritakan  kepada  kami 
dari  Sa’ad  Ath-Tha'i,  dari  Athiyyah  bin  Sa’ad,  dari  Abu  Sa’id  Al 


672  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Takhlish. 


|  726  |  —  Al  Mustadrak 


Khudri  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda,  " Jibril  berada  di 
sebelah  kanannya  dan  Mikail  berada  di  sebelah  kirinya,  sementara 
malaikat  yang  dimaksud  (yang  berada  di  tengah  keduanya)  adalah 
malaikat  peniup  sangkakala.  ”673 

'ji  juki  isSb-  iU 'J&\  £ /'j  J  v<\/r  •  o . 

/fi-  J1-  'j-j*  W  cs- 

os.Ur  SI  jJl  alp  £j  :  JlS  ^  OiJLg-  °/ 

/  :  JU  j*  : “3lJ*Jl  Cr?  :b^  <>'  Cr? 

Ulp  j  :JlS  ^  -Jt*  C<s/\\ 

'V  J  cos-CCo  L>*Sm1  U  (iJllS  b  ^*<&  ^  dJD  bl  Sl  J_j£>  \j>  :  jLai  t^J-g’ 
I  jj\S"  <1)1  <1 JJS  ^jg"  bf  I  Jli  j»_i 

\  g  * *>■.**  a5  (_£>■  015*j 

liJJS  ^Jlp  <5)1  c^UJl  <-y  /i  j-i-i  c-biS’"  L^« 

^li  c->C»  LJLj  j^Jl  o»J  l^s^S  Sjta  ^  OUJL- 
j /H'jf'i  <^ili  bui-  ji  J*  jJ&f  Sif :  Jus  cji >Jb  buii 

^A  bis  0^3s- *)/ 

: Jlii  cOL«JLj  jJlp  <5)1  JjJli  t <31  Jj&f  aj  0-CxJl!  U~?  LaIjUu® 

673  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 
Saya  katakan:  Abu  Zur’ah  berkata,  “Muhadhir  bin  Al  Muwarri  Al  Kufi  adalah 
perawi  shaduq." 

Abu  Hatim  berkata,  “Dia  bukan  perawi  yang  kuat.” 

Ahmad  berkata,  “Dia  perawi  yang  sangat  lalai  dan  tidak  termasuk  ulama  hadits.” 
An-Nasa'i  berkata,  “Haditsnya  dapat  diterima.” 


Al  Mustadrak  —  |  727  I 


.< 

3050/179.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Hushain  bin  Abdurrahman,  dari  Imran  bin  Al  Harits,  dia 
berkata:  Ketika  kami  sedang  bersama  Ibnu  Abbas,  datanglah  seorang 
laki-laki  kepadanya.  Ibnu  Abbas  pun  bertanya  kepadanya,  “Dari  mana 
engkau  datang?”  Laki-laki  itu  menjawab,  “Dari  Irak.”  Ibnu  Abbas 
kembali  bertanya,  “Irak  daerah  mana?”  Laki-laki  itu  menjawab, 
“Kufah.”  Ibnu  Abbas  bertanya,  “Ada  berita  apa?”  Laki-laki  itu 
menjawab,  “Aku  meninggalkan  mereka  sementara  mereka 
membicarakan  bahwa  Ali  telah  keluar  dari  pemerintahan  yang  sah.” 
Ibnu  Abbas  berkata,  “Apa  yang  engkau  katakan,  semoga  engkau 
kehilangan  bapak(mu)!  Seandainya  kami  merasakan  hal  itu,  pasti 
kami  tidak  akan  menikahkan  anak-anak  perempuannya  dan  tidak  akan 
membagikan  warisannya.  Aku  akan  memberitahukan  kepadamu 
tentang  hal  itu.  Sesungguhnya  para  syetan  mencuri  pendengaran. 
Salah  seorang  dari  mereka  datang  membawa  berita  benar  yang  telah 
diketahui  oleh  manusia.  Lalu,  syetan  itu  menambahkan  tujuh  puluh 
kedustaan  ke  dalam  berita  itu,  dan  itulah  yang  kemudian  diambil  oleh 
hati-hati  manusia.  Allah  lalu  memperlihatkan  hal  itu  kepada  Nabi 
Sulaiman  bin  Daud.  Lalu,  dia  mengambilnya  dan  menguburnya  di 
bawah  kursi  (singgasana).  Setelah  Sulaiman  meninggal,  syetan  berdiri 
di  jalan  dan  berkata,  'Maukah  kalian  aku  tunjukkan  harta  peninggalan 
Sulaiman  yang  tidak  dimiliki  oleh  seorang  pun?'  Mereka  menjawab, 
'Ya'.  Mereka  pun  mengeluarkannya,  dan  ternyata  itu  adalah  sihir,  dan 
itulah  yang  diwariskan  secara  turun-temurun  pada  setiap  generasi 
umat-umat.  Lalu  sisa-sisanya  diperbincangkan  oleh  penduduk  Irak. 
Allah  juga  telah  menurunkan  firman-Nya  sebagai  pembelaan  terhadap 


1  728  1  —  Al  Mustadrak 


Nabi  Sulaiman,  'Dan  mereka  mengikuti  apa  yang  dibaca  oleh  syetan- 
syetan  pada  masa  kerajaan  Sulaiman  (dan  mereka  mengatakan  bahwa 
Sulaiman  itu  mengerjakan  sihir),  padahal  Sulaiman  tidak  kafir  (tidak 
mengerjakan  sihir),  hanya  syetan-syetcmlah  yang  kafir  (mengerjakan 
sihir) "  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  102).674 

jA  \2i Js>~  ^  ^  Y » /v  *  °  ^ 

^  J-pCLw»}  \c!iSs-  <jL1p  ^  [...]  <s jAjJl  ^ 

(jA t  J  Lip  :Jli  j'-*"»  (ji 

01S*j  cJ-aUI  J  j  5^®  ^ 

^-p  ^-^p  1.^  g  -  j  j  ^JS""  L/oljls  0L»^o»o  pl^JLJl 

C ^«^1  ,_y2*J  ^  01  Ij  :4^-CaJ  LLaJ^-1  Jlii  c4-^-Co  jjip 

(^JJl  C^jJl  <3*^  ^  0 J^^l  •  (Jl5  .0-U  a  J? 'A  01  -bjl 

Cp  js>%i  ',o\ y, Jl  CLgJ  oJlii  ciiJJi  jA  ^jIp  UiJli 

jjLp^/l  a5j!  ^U  .jj^j^fl  ,^1  plJg;g»  Ujj  ^J\  plJjwaJ 

plAiy  UI  IcJLftj  cJbwai  4jj  -ia^gJ  4j 

^  /  ✓  e''  ^  ,  ©  *,  y  ^  ^  ^  j, 

owLJuj  LJ  iplij  .oW  Lg-JLp  i<^-L,o3  L»-AwL>-I  (Jliii  ,<ljL«JLu 

C— «J^I9  tLfcUI  4*oJa9  CAjJl  UI  I^“*yi  Jl5  ?AJJl 

t<U»«lj  U?l)ad  cUo *U~Jl  iilL»  ^Jl  OjUa3  i4j 

.LS”"j5""  C-Jl^3  *jsl  Lgjx— w»j  c Jl*j  pJLs 


674  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  729  1 


3051/170.  Muhammad  bin  Uqbah  Asy-Syaibani  di  Kufah, 

Ibrahim  bin  Ishaq  Az-Zuhri  menceritakan  kepada  kami  [ . ]  (Di 

antara  tanda  dua  kurung  tidak  tetulis  apa  pun  dalam  kitab  asli).  Ya’ la 
bin  Ubaid,  Ismail  bin  Abu  Khalid  menceritakan  kepada  kami  dari 
Umair  bin  Sa’id  An  Nakha’i,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ali 
menceritakan  kepada  orang-orang  tentang  seorang  wanita  yang  oleh 
orang-orang  Arab  dipanggil  Zuharah,  sementara  orang-orang  non- 
Arab  memanggilnya  Anahid.  Dahulu,  ada  dua  orang  malaikat  yang 
bertugas  memutuskan  perkara  di  antara  manusia.  Lalu,  datanglah 
seorang  wanita  kepada  keduanya,  dan  ternyata  kedua  malaikat  itu 
menginginkan  wanita  tersebut  tanpa  sepengetahuan  rekannya.  Salah 
seorang  dari  mereka  berkata  kepada  rekannya,  “Wahai  saudaraku, 
sesungguhnya  di  hatiku  ada  beberapa  hal  yang  ingin  aku  sampaikan 
kepadamu.”  Rekannya  menjawab,  “Wahai  saudaraku,  sampaikanlah 
isi  hatimu.  Mungkin  apa  yang  ada  di  hatimu  sama  seperti  yang  ada  di 
hatiku.” 

Lalu  (jelaslah  bahwa)  mereka  memiliki  keinginan  yang  sama. 

Wanita  itu  berkata  kepada  keduanya,  “Maukah  engkau 
memberi tahukanku  cara  kalian  naik  ke  langit  dan  bagaimanakah  cara 
kalian  turun  ke  muka  bumi?”  Keduanya  menjawab,  “Dengan 
menyebut  nama  Allah  Yang  Maha  Agung  kami  turun,  dan  dengan  itu 
pula  kami  naik.”  Wanita  itu  berkata,  “Aku  tidak  akan  memenuhi 
keinginan  kalian  berdua  sampai  kalian  mengajarkan  kepadaku  tentang 
hal  itu.”  Salah  seorang  malaikat  lalu  berkata  kepada  rekannya, 
“Ajarkanlah  hal  itu  kepadanya.”  Rekannya  menjawab,  “Bagaimana 
apabila  Allah  mengadzab  kita  dengan  adzab  yang  pedih?”  Rekannya 
berkata,  “Kita  memohon  keluasan  rahmat  Allah.” 

Dia  pun  mengajarkan  hal  itu  kepada  wanita  tersebut.  Wanita 
itu  pun  membacanya  hingga  dia  dapat  terbang  ke  langit.  Malaikat 
yang  ada  di  langit  pun  dikagetkan  dengan  naiknya  wanita  itu. 
Malaikat  (yang  mengajarkan)  itu  lalu  menundukkan  kepalanya,  dan 


|730  1  —  Al  Mustadrak 


setelah  itu  dia  tidak  pernah  duduk  lagi.  Allah  lalu  memusnahkannya, 
dan  dia  menjadi  salah  satu  bintang.675 


(JasLpJl  ^  aiSi  XP  y\  Lu  —\S\  /Y  *  ©  Y 

OL»JL*  Lif  tOjjLfc  ^  Jjj i  t-jf  au!  jt-p  ^  j>\  Lu-i?- 

:JlS  tU-^Ip  <&l  L/'WP  ^  o 'f’  cOllip  ^  jjp 

X>-'* x!j  g  JUu  L^ j5  ^  of ^>1 

3052/171.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  At-Tamimi 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  memberitakan  (kepada 
kami),  Sulaiman  At-Taimi  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abu 
Usman,  dari  Ibnu  Abbas  ’%>,  dia  berkata:  Zuharah  adalah  nama 
seorang  wanita  yang  berasal  dari  suatu  kaum,  dan  dia  dipanggil 
Baidahah. 

Al  Hakim  berkata,  "Kedua  sanad  tersebut  shahih  sesuai 
syarat  Al  Bukhari-Muslim.  Adapun  tujuan  disampaikannya  kedua 
hadits  ini  adalah  terkait  dengan  permasalahan  Harut  dan  Marut,  serta 
ketetapan  Allah  yang  telah  berlaku  bagi  keduanya  dan  juga  atas 
Zahrah."676 

y\  Lu Ji>-  ii—jjjkju  Jl LuJu>-  —  ^  V  Y \Y  »  ©  Y’ 

diiJl  JUp-  jjp1  cA*L*»f  LuwL>-  ( ^5"L i  aVI  Jlp 

:  jLs  aHI  j  c j~?r  ^  cOU-L»  ^ 


675  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih.” 

676  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  1  731  I 


J^]  '\^y  '&3&  y  :cJjif 

.£ji*3l  J>  ili-0  db 

3053/172.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Bakhtari  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Syakir  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Usamah 
menceritakan,  kepada  kami  dari  Abdul  Malik  bin  Abu  Sulaiman,  dari 
Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Umar  d§&,  dia  berkata:  Setelah  tunm  firman 
Allah,  “ Maka  kemanapun  kamu  menghadap  di  situlah  wajah  Allah." 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  115),  [maka  halal  bagimu]  (Redaksi  yang  ada  di 
antara  dua  tanda  kurung  tidak  disebutkan  dalam  naskah  asli.  Redaksi 
itu  kami  tambahkan  agar  makna  kalimatnya  menjadi  sempurna). 
Untuk  mengerjakan  shalat  ke  arah  manapun  hewan  tungganganmu 
menghadap  ketika  berjalan,  yaitu  pada  shalat  sunah. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.677 

-l'?  *  °  t 

i J&i  y,  bdJl  ^  j J*S-  \1jSp-  c 

:J»j  j*  ittl  Jy  ^  J*  ‘SrU£  yf  o* 

0 y J  I (_jV3  ^  fjp-  <ju|\ 

\'y  'J*  4j y  'J  j  y- 

3054/173.  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Adi  mengabarkan  kepadaku, 
Ahmad  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Thalhah  Al 
Qannad  menceritakan  kepadaku,  Asbath  bin  Nashr  menceritakan 


677  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|  732  1  —  Al  Mustadrak 


kepada  kami  dari  As-Suddi,  dari  Abu  Malik,  dari  Ibnu  Abbas 
tentang  firman  Allah,  “Orang-orang  yang  telah  kami  berikan  Al  Kitab 
kepadanya,  mereka  membacanya  dengan  bacaan  yang  sebenarnya" 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  121),  dia  berkata,  "(Maksudnya),  mereka 
menghalalkan  apa  yang  dihalalkan  di  dalam  Kitab  mereka  dan 
mengharamkan  apa  yang  diharamkan  di  dalamnya,  dan  mereka  tidak 
merubah  perkataan  (Allah)  dari  tempatnya  (konteks  yang 
seharusnya).” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.678 


J>\  j*  tof  jp  -w t/r.oo 

:JU  ^  y* 

cJ t  v? a li j  jLwJl  i 

J — tJsu ^1  iSjlitJl 

.*du  Jajisii 

3055/174.  Ibnu  Thawus  [menceritakan  kepada  kami] 
(Permulaan  sanad  dalam  hadits  ini  tidak  terdapat  dalam  kitab  yang 
asli)  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  «&>,  tentang  firman  Allah,  “ Dan 
(ingatlah),  ketika  Ibrahim  diuji  Tuhannya  dengan  beberapa  kalimat 
(perintah  dan  larangan)."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  124),  dia  berkata, 
"Allah  menguji  Ibrahim  agar  menyucikan  lima  hal  di  kepala  dan  lima 
hal  di  badan.  Lima  hal  di  kepala  adalah  mencukur  kumis,  berkumur, 
beristinsyaq,  bersiwak,  dan  (membersihkan)  bagian  atas  kepala. 

678  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  |  733  | 


Sedangkan  lima  hal  pada  badan  adalah  memotong  kuku,  mencukur 
rambut  kemaluan,  berkithan,  mencabut  bulu  ketiak,  dan  mencuci 
tempat  keluarnya  tinja  dan  kencing  (dubur  dan  qubul)  dengan 
menggunakan  air.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.679 


ilii-Ji  J  'J  Dili  jJS  J  -Nvo/r*on 

'J  Ljf  cOjjli  Oa?-  c jlj3l  f 

Jttf.  a13  Al  Jvi  :Jli  J*l  jjp  cjjr  y*  'J- 

i_J>l  j)oll  aJlp  aDI  J  y*  j  Jl*  *ASj  co!)L^ail  ^1*» 

^  jS  ijklJi  aJ  Ai  Al  of  Yj  cftCall  3J>h 


3056/175.  Abu  Amr  Usman  bin  Ahmad  bin  As-Sammak  di 
Baghdad  menceritakan  kepada  kami  dari  Mukram  Al  Bazzaz,  Yazid 
bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Al  Qasim  bin  Abu  Ayyub 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas, 
dia  berkata:  Allah  Ta  'ala  berfirman  kepada  Nabi  #,  “ Bersihkanlah 
rumah-Ku  untuk  orang-orang  yang  thawaf,  yang  i'tikaf,  yang  ruku' 
dan  yang  sujud  (shalat)."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  125).  Berdasarkan  itu, 
maka  thawaf  dilakukan  sebelum  mengerjakan  shalat.  Di  sisi  lain, 
Rasulullah  bersabda,  “Thawaf  di  Baitullah  (Ka’bah)  memiliki 
kedudukan  yang  sama  dengan  shalat,  hanya  saja  Allah  menghalalkan 


679  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


—  Al  Mustadrak 


berbicara  ketika  berthawaf.  Oleh  karena  itu,  barangsiapa  berbicara 
ketika  sedang  berthawaf  maka  hendaknya  dia  berbicara  yang  baik- 
baik  saja.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Hadits  ini  juga  diketahui  dari 
jalur  Atha  bin  As-Saib,  dari  Sa’id  bin  Jubair  berikut.680 

LjJl?-  c<— ■> -^V*\/V,,©V 

'jC-  (, Jf&r  J»  tt-JLJi  ^  ^  illi- 

<Jp  <uil  {Jws  4~15  <&l  J 15  :Jl5  cU-^p  «usl 

.otAtail  J^S  O ui^UaU 

3057/176.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Musa  Al  Asyyab 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Atha  bin  As-Saib,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu 
Abbas,  dia  berkata:  Allah  berfirman  kepada  Nabi-Nya,  “ Bersihkanlah 
rumah-Ku  untuk  orang-orang  yang  thawaf  yang  i'tikaf  yang  ruku' 
dan  yang  sujud  (shalat)."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  125).  Oleh  karena  itu, 
thawaf  dilakukan  sebelum  shalat. 

Hadits  ini  adalah  mutabi’  untuk  bagian  pertama  dari  hadits 
sebelumnya.  Adapun  hadits  mutabi  ‘  untuk  bagian  kedua  (dari  hadits 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim. 
Adapun  hadits  yang  masyhur  adalah  Hammad  bin  Salamah  dari  AtM.” 

Dia  lalu  menyebutkan  hadits  hadits  no.  3057 


Al  Mustadrak  — 


sebelumnya)  berasal  dari  hadits  Al  Qasim  bin  Abu  Ayyub  berikut 


lfj£-  J  Or-^31  J*  i^*3'  -WV/r-oA 

JjjJl  ^  Al  J-P  l3jb-  co ^  J^3-f  ^  Al  J-P 

C J~?r  ^  ^  O* 

cJ>l_jJbll  : JlS  (*-£*_}  ^  (J*9  t^-3'  O*  U’"^P  0^' 

*yi  y!  <Ji  jW  jli  cjlaill  4-3  J^-f  Al  01  *ill  co!>Ctf  olJb 


3058/177.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Abu  Maisarah  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Az-Zubair  Al  Humaidi  menceritakan 
kepada  kami,  Fudhail  bin  Iyadh  menceritakan  kepada  kami  dari  Atha 
bin  As-Saib,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  dari  Nabi  #, 
beliau  bersabda,  “Thawaf  di  Baitullah  itu  layaknya  shalat.  Hanya 
saja,  Allah  menghalalkan  pembicaraan  ketika  melaksanakan  thawaf. 
Oleh  karena  itu,  barangsiapa  berbicara  ketika  thawaf,  maka 
janganlah  dia  berkata  melainkan  sesuatu  yang  baik-baik  saja.  ”682 

681  Lih.  hadits  no.  3056 

682  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  tentang  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 
Sementara  itu,  dalam  Al  Faidh  dia  berkata,  “Al  Hakim  mengatakan  bahwa  hadits 
ini  shahih.” 

Al  Hakim  dan  At-Tirmidzi  berkata,  “Hadits  ini  diriwayatkan  pula  secara  mauquf 
hingga  ke  Ibnu  Abbas.” 

Dia  (Adz-Dzahabi)  berkata  dalam  tahqiq-nya,  “Atha  mengalami  kekacauan 
hapalan  di  akhir  usianya.” 

Dalam  At-Tanqih  disebutkan,  “Jarir  juga  meriwayatkan  darinya  pada  akhir-akhir 
usianya.” 

Ibnu  Abdul  Hadi  berkata,  “Tidak  benar  apabila  dikatakan  bahwa  hadits  ini 
berstatus  marfu’.  Para  perawi  berbeda  pendapat  dalam  hal  sanad  dan  matannya, 
dan  yang  benar  yaitu,  hadits  ini  mauquf." 


|  736  |  —  Al  Mustadrak 


*-l  —  1  Y  /\/  1  *  w  'V 


^LaJI  ^  aj-*j>-  U  j 
Lj ^ j  UjJL?-  c ^>Ip  X*s>%^  y> 

^  Cr!  ijf’  '&x>-  :Jl5  tc-.-^^Jl  jj  x ;*!*  ,jp  ^  jX j  ^p 

£•  1«?  t>^0'  Js^-  (U*Q  J?1  t4^  (^J  S-4^ 

cLg^j  c-> j-SvJL»it  f^j  \y~i  k*^""  c~>Jl  y*  ,_jip  aJ  .4i^»*Jl 
aJlpUJl  Qy»J  C*  JpIjS  jjp  cSJbli  t4~Sd-Jl  C~?o  ^  y*51-  p-* 

.!>U -  j  Dji 


3059/179.  Hamzah  bin  Al  Abbas  Al  Aqabi  mengabarkan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Amir  Al  Aqadi  menceritakan  kepada  kami,  Zakaria 
bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Bisyr  bin  Ashim,  dari  Sa’id 
bin  Al  Musayyab,  dia  berkata:  Ali  bin  Abu  Thalib  berkata,  "Ibrahim, 
yang  merupakan  kekasih  Allah  Ar-Rahman,  datang  dari  Armenia 
dengan  menunggangi  keledai  yang  menunjukkannya  tempat  Baitullah. 
(Setelah  sampai),  Ibrahim  pun  membangunnya  seperti  halnya  seekor 
laba-laba  membangun  rumahnya.  Ibrahim  lalu  menggali  tanah  yang 
ada  di  bawah  keledai  itu  hingga  dia  mampu  menyingkap  beberapa 
pondasi  (batu);  dan  satu  diantaranya  tidak  bisa  dipindah  kecuali  oleh 
tiga  puluh  orang  laki-laki." 

«ifc*  j*  j?op  [...]  -wv/r.i. 

t-duii  OLi  LJ  ol ^aJI  Cr*  ^***^  b*  dj^  ijls  l g ap  auI 

d  y»  j  ^  4)b\  Ai>-j  iLy&Sj  ^  d^ 

O  ^  o  o  O^O  S,  ■*>  *,  ' 

euJt  ii  y  j  JLfl-a.il  C..*;  ^1  *, st  S  ^JL.  J  <Jp  aMI  aWI 


Al  Mustadrak  —  |  737  I 


^  |»^La  L*  ui  4>*c-"' ^  •  ^  JIa# 

Al  JUi  J-^Jl  oI3l  J\  Al  t4^A-I»  (j-^Jl  o4i 
!A>*  *Jz£ C  &C-J  -^5^'  '^4rj  Aj*  c^>‘  li4»-  0?J  :(J^ 

.•^  A^Sli,  j*^=o 

3060/179.  [ . ]  (Apa  yang  terdapat  dalam  dua  tanda  kurung 

tidak  ada  dalam  naskah  asli)  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Atha,  dari  Ibnu 
Abbas  %,,  dia  berkata:  Ayat  pertama  yang  di-nasakh  (dihapus 
kandungan  hukumnya,  bukan  bacaannya — penj)  di  dalam  Al  Qur'an, 
menurut  berita  yang  sampai  kepada  kami,  adalah  ayat  tentang 
permasalahan  kiblat.  Ketika  Allah  menurunkan  firman-Nya,  “. Dan 
kepunyaan  Aliahlah  Timur  dan  Barat,  maka  kemana  pun  kamu 
menghadap  di  situlah  wajah  Allah”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  115),  maka 
ketika  itu  Rasulullah  f&  melaksanakan  shalat  dengan  menghadap  ke 
arah  Baitul  Maqdis  dan  tidak  menghadap  ke  arah  Baitul  Atiq 
(Ka’bah).  Allah  lalu  berfirman,  “Orang-orang  yang  kurang  akalnya  di 
antara  manusia  akan  berkata,  'Apakah  yang  memalingkan  mereka 
(umat  Islam)  dari  kiblatnya  yang  dahulu  mereka'.”  (Qs.  Al  Baqarah 
[2J:  142).  Maksud  mereka  adalah  Baitul  Maqdis.  Ayat  inilah  yang 
kemudian  menghapus  ayat  sebelumnya,  dan  Allah  pun  memalingkan 
(kiblat)  Rasulullah  ke  arah  Baitul  Atiq  (Ka’bah).  Setelah  itu,  Allah 
Ta’ala  berfirman,  “ Dan  dari  mana  saja  kamu  keluar  (datang),  maka 
palingkanlah  wajahmu  ke  arah  Masjidil  Haram,  sesungguhnya 
ketentuan  itu  benar-benar  sesuatu  yang  hak  dari  Tuhanmu.  Dan  Allah 
sekali-kali  tidak  lengah  dari  apa  yang  kamu  kerjakan (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  149). 


|~738~~1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.683 

faf  31^-i  &  &  $  ^  -'a 

^  <<^5^Jl  ^  LS"^  c>*  ',u^‘ 

^  als*^  *^p  <o-jl5  ^ 

jk  J ^  Al  Al 

J^-3  s-A*-  <ji  yr*f  ^  g£  £)&■  <^?  r^3  5^  A' 

U-i*J  015"  01  L*Jp  *•  jUl  j»jw  ijpr j  jLfli  AjIp 

t^Jlll  C-if  ^Jp  aWI  aMI  J  j-* j  JLas  .015"  0|  Ld*"** 
Al  J J~»J  Jlai  CjJl^^U  J»ip?  AJSlj  U3  IJj  2ib  iaMI  li  ’ 

/x  /  X  ^  ^  ^  /  y  ^  ^  0^  A 

-  ai jli-  ^  ^  J^J  Sjl^-  ^  tf}  :  JlS  i'oSrj  :jX-3  aJp  Al 

Uiij  015"  01  LoIp  l*  f. jUl  ,j~£j  :  j  JUi  - o?  ^ 
yu  <£ Jill  oJl  aJp  au!  aw!  JL«3  cOI5"  0|  U*Ap 
JlAj  (iilii  axa  \li  \jS  Jl  L»t#  ^Ij*J1j  jJLpI  a>jI  ca>jI 
aIIp  Al-^jlv?  Al  J  j»j  to-st-j  :(^j  5^  A'  a^I  J  j*»  j 

L)J&J  (j^Jjl  ^  UaAj  *S'  dll'jSj  ‘j»-^J 

•  ^  l-Vg  J>*^ll 


683  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  739  1 


3061/180.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ghalib  memberitakan 
(kepada  kami),  Isa  bin  Ibrahim  Al  Barki  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Mu’afi  bin  Imran  Al  Maushili  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab 
bin  Tsabit  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ka’ab  Al 
Qurazhi,  dari  Jabir  bin  Abdullah,  dia  berkata:  Aku  pernah  bersama- 
sama  Rasulullah  #  ketika  (mengurusi)  jenazah  salah  seorang  dari 
kami  di  bani  Salamah,  dan  ketika  itu  aku  beijalan  di  samping  beliau. 
Seorang  laki-laki  berkata,  “Dia  (jenazah  itu)  adalah  seseorang  yang 
paling  baik  yang  kami  kenal.  Dahulu  dia  seseorang  yang  menjaga 
kehormatan,  dan  dia  adalah  seorang  muslim.”  Rasulullah  pun  berkata. 
Apakah  benar  dirinya  seperti  yang  engkau  katakan?  ’’  Laki-laki  itu 
menjawab,  “Wahai  Rasulullah,  itulah  yang  tampak  bagi  kami  dan 
hanya  Allah  yang  mengetahui  apa  yang  tersembunyi.”  Rasulullah  lalu 
bersabda,  “Wajib.  ” 

Suatu  ketika  kami  pernah  bersama  Rasulullah  (untuk 
mengurusi)  jenazah  salah  seorang  dari  bani  Haritsah,  atau  dari  bani 
Abdul  Asyhal.  Seorang  laki-laki  berkata,  “Dia  adalah  seburuk-buruk 
orang  yang  kami  ketahui.  Dahulu  dia  adalah  orang  yang  kasar  dan 
keras.”  Rasulullah  lalu  berkata,  “Apakah  benar  dirinya  seperti  yang 
engkau  katakan?’’  Laki-laki  itu  menjawab,  “Wahai  Rasulullah,  itulah 
yang  tampak  bagi  kami,  dan  hanya  Allah  yang  mengetahui  hal  yang 
tersembunyi.”  Rasulullah  lalu  bersabda,  “Wajib.  ”  Rasulullah 
kemudian  membacakan  firman  Allah  Ta’ala,  “ Dan  demikian  (pula) 
kami  telah  menjadikan  kamu  (umat  Islam),  umat  yang  adil  dan  pilihan 
agar  kamu  menjadi  saksi  atas  (perbuatan)  manusia  dan  agar  Rasul 
(Muhammad)  menjadi  saksi  atas  (perbuatan)  kamu.'”  (Qs.  Al  Baqarah 
[2]:  143). 


[~740~1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.  Adapun  yang  disebutkan  oleh  keduanya  di  dalam 
riwayat  meretef hanya  sebatas  lafazh  “Wajib.  "684 

:JU  t4JU)l  jLJLw  j>  jjf  LjA?-  —  ^A^/Y,* 

^  D*  ‘y^^'  y* 

:Jl5  ^  U£,j 

3062/181.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Sulaiman  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Dibacakan  dari  Al  A’masy, 
dari  Dzakwan,  dari  Abu  Sa’id,  tentang  ayat,  "Dan  demikian  (pula) 
Kami  telah  menjadikan  kamu  (umat  Islam)  umat  yang  adil  dan 
pilihan."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  143),  dia  berkata,  “Maksud  ummatan 
wasathan  adalah  umat  yang  adil.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.685 

Juj>-f  'j»  — )  A  Y  /t  *  'l  Y’ 

y I  bjJti-  <‘{y y*  fjt  Al  JL»P  c j)  •^y 

Al  J*  ‘J*  o>. 

L>  il^Jli  t«L*^jl  j  aJLp  au!  aWI  <^y j  j  IiJli 


684  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Mush’ab  bukanlah  perawi  yang  kuat." 

685  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  1  741  | 


Jjiti  ^^wLaUl  O-j  0_p*2J  p-fcj  IjjC»  jjdJb  4aW!  J j- j 

.jk'iH  <_sH  ^  •Aji' 

^  O^ygll  (l)f  li-jJb-Jl  IJL*  'ij^,Ja  (ji  ^  4-lp 

.otityl 

3063/182.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al 
Mahbubi  mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
menceritakan  kepada  kami,  Simak  bin  Harb  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ekrimah,  dari  Ibnu  Abbas  «%,  dia  berkata:  Ketika  Rasulullah 
H  (shalat)  menghadap  ke  arah  Ka’bah,  mereka  berkata,  “Wahai 
Rasulullah,  bagaimana  dengan  orang-orang  yang  telah  meninggal, 
sementara  dahulu  mereka  shalat  menghadap  ke  arah  Baitul  Maqdis?” 
Allah  lalu  menurunkan  ayat,  “ Dan  Allah  tidak  akan  menyia-nyiakan 
imanmu ...”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  143). 

Ubaidillah  bin  Musa  berkata,  “Ini  adalah  hadits  yang 
mengabarkan  kepadamu  bahwa  shalat  itu  merupakan  bagian  dari 
iman.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.686 


J  (ji  ci  &  £  -'A r/r*m 


686  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


|  742  |  —  Al  Mustadrak 


iy  y  3>l  ’j  j  f.j 

3064/183.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami. 
Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami),  Muhammad  bin 
Katsir  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Ishaq,  dari  Umair  bin  Ziyad  Al  Kindi,  dari  Ali  tentang 
ayat,  "Palingkanlah  mukamu  ke  arah  Masjidil  Haram."  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  144),  dia  berkata,  "Maksud  syathrahu  adalah  ke  arahnya 
(Masjidil  Haram).” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.687 


iAjjiC  y  y  —  %  A 1. /Y'  •  ° 

'y?  y  Ct-JU-  y 

CX>r  jJS  y  ^  tUJ  y  'J*  CH 

1  uj~i  od-A  t-ljb  ^1 

.  :  Jli  ^ 


3065/184.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan 
kepada  kami,  Muslim  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ya’la  bin  Atha,  dari  Yahya 
bin  Qiththah,  dia  berkata:  Aku  melihat  Abdullah  bin  Amr  duduk  di 
Masjidil  Haram,  di  hadapan  mizab  (saluran  air),  sedang  membaca 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  I  743  1 


firman  Allah,  “ Maka  sungguh  Kami  akan  memalingkan  kamu  ke  kiblat 
yang  kamu  sukai.”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  144). 

Dia  berkata,  "Maksudnya  adalah  ke  arah  mizab  Ka’bah.” 

•  Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.688 

Xs-  4^5  b  £ j  j —  )  A  ®  /  Y’  •  1  *\ 

^  U  4  (31  j  Jh  Ajp  4(*-S^l  j>\  ,ji  (il^wl  bjjd- 

O*  ^  O1- 

\j~gSAj  y  j*  Jy  y»  d*r 

4^1-i^P  4-3  jP  ^  LS^-  (/^  ^ 

l*J  d£"L~'-**j  4-Aa«-w~<J1  4*f jF**  ll-$2®  c/3^®  ^1 

:I^JU  YUiT  ^1p  ^ApI  :JiS  L»Ii  J^a Jl  ^ 

jjjidl  jlkJl  :S/lSi  4pl5\L  ajI  :Jli  4|«-*j 

^  4oSUljl  <d  Idi  oy»  o\*S>r jf  :  ddL*  Jlii  4ui£^n 

r  (*JJ3  JljU  ^1*3  <5ll  frbi  b*  OjiJ  4j  4p-$Jlf>*l  Ojia; 

.oid 

3066/185.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan 
(kepada  kami),  Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhri, 
dari  Humaid  bin  Abdurrahman  bin  Auf,  dari  ibunya  (yaitu)  Ummu 

688  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


1  744  |  —  Al  Mustadrak 


Kulstum  binti  Uqbah,  wanita  pertama  yang  ikut  berhijrah,  tentang 
firman  Allah  Ta’ala,  Jadikanlah  sabar  dan  shalat  sebagai 
penolongmu (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  45),  dia  berkata,  "Suatu  ketika 
Abdurrahman  bin  Auf  pingsan,  sehingga  orang-orang  mengira  dia 
telah  meninggal,  maka  istrinya  pun  pergi  ke  Masjid  untuk  meminta 
bantuan  sebagaimana  yang  diperintahkan  (ayat)  kepadanya,  yaitu 
dengan  bersabar  dan  mendirikan  shalat.  Setelah  Abdurrahman  siuman 
dari  pingsannya,  dia  berkata,  'Apakah  tadi  aku  pingsan?'  Mereka 
menjawab,  'Ya'.  Abdurrahman  lalu  bercerita,  'Kalian  benar. 
Sesungguhnya  dua  malaikat  telah  mendatangiku.  Keduanya  berkata, 
'Ikutlah!  Karena  kami  akan  membawamu  (untuk  diadili)  di  hadapan 
Allah  Yang  Maha  Perkasa  lagi  Maha  Pemberi  aman'.  Lalu  ada 
malaikat  lain  berkata,  'Kembalikanlah  dia  karena  sesungguhnya  orang 
ini  termasuk  orang  yang  telah  kalian  tulis  bahwa  mereka  akan 
mendapatkan  kebahagiaan  sejak  mereka  berada  di  dalam  perut  ibu- 
ibu  mereka,  dan  anak-anaknya  akan  bersenang-senang  dengannya 
hingga  masa  waktu  yang  ditentukan  oleh  Allah'.” 

Abdurrahman  masih  tetap  hidup  setelah  itu  hingga  satu  bulan. 
Setelah  itu  barulah  dia  meninggal. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.689 

j.  J.  Ai  y 

i, of  *  »'  *  /i,  i  .  ,»  “  o  ^  t  C  H'  .Afi  '  i'* 

<y}  J*  ^  cy-  J?  ca  & ->  o*  <y- 


689  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  745  1 


3067/186.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  bin 
Muhammad  mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada 
kami,  Amr  bin  Aun  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami,  Husyaim 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Shafwan  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Zaid  bin  Ali  bin  Al  Husain,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu 
Abbas  Ketika  dia  (Ibnu  Abbas)  sedang  dalam  perjalanan,  datang 
berita  tentang  kematian  salah  seorang  anggota  keluarganya,  maka  dia 
shalat  dua  rakaat,  lalu  berkata,  “Kami  telah  mengerjakan  apa  yang 
Allah  perintahkan,  yaitu  'Jadikanlah  sabar  dan  shalat  sebagai 
penolongmu' (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  45).” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.690 

y»  ~  ^  a  v/r  •  i  a 

°y&  ^  ,y.  lyjoi  jj 

„  ,  *'  '  \  6s  >\  .  „  „  ,  , 

«Uil  j  y&  y»  y& 

3068/187.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepadaku, 
Musaddad  bin  Qathan  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Abu 


690  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


[7461  —  Al  Mustadrak 


Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  menceritakan  kepada  kami 
dari  Manshur,  dari  Mujahid,  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  Umar 
dia  berkata,  “Sebaik-baik  dua  perbekalan  dan  sebaik-baik  pujian 
dari  Allah  (disebutkan  dalam  dua  ayat  berikut),  “(Yaitu)  orang-orang 
yang  apabila  ditimpa  musibah,  mereka  mengucapkan,  'Inna  lillaahi 
wa  innaa  ilaihi  raaji'uun'.  Mereka  itulah  yang  mendapat  keberkahan 
yang  sempurna  dan  rahmat  dari  Tuhan  mereka  dan  mereka  itulah 
orang-orang  yang  mendapat  petunjuk"  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  156). 
Ayat  ini  menjelaskan  tentang  sebaik-baik  dua  perbekalan.  Sedangkan, 
“ Mereka  itulah  orang-orang  yang  mendapat  petunjuk .”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  156),  adalah  sebaik-baiknya  pujian  dari  Allah. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Para  Imam  kita  sepakat  bahwa  Sa’id  bin  Al  Musayyab  hidup 
dan  bertemu  dengan  Umar  Hal  yang  mereka  perselisihkan 
hanyalah  apakah  Sa’id  pernah  mendengar  hadits  secara  langsung  dari 
Umar?691 


JA  yj  yj  —  \  AA/Y  •  1  ^ 


cJjj  :cJU  a&I  j  y&  cA-jf  y&  y> 

\JJ4  of  Si  ili  & 

&$■  JiLe  Al  dj^Sl  dJJi  y*» 

_rf\  <_Ji  4^  $ o?  Aill  J 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  747  | 


3069/188.  Ali  bin  Hamsyad  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’id  bin  Al 
Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Mushir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah  #>, 
dia  berkata:  Sesungguhnya  ayat  berikut  ini  diturunkan  terkait  dengan 
kaum  Anshar.  Pada  masa  Jahiliyah,  apabila  mereka  sedang  berihram 
maka  tidak  halal  bagi  mereka  untuk  melakukan  sa  ’i  di  antara  Shafa 
dan  Marwah.  Setelah  kami  datang  (ke  Madinah)  mereka  pun 
menyampaikan  hal  tersebut  kepada  Rasulullah  0,  maka  Allah 
menurunkan  firman-Nya,  “ Sesungguhnya  Shafa  dan  Marwa  adalah 
sebagian  dari  syi'ar  Allah...”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  158). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim.692 


l&-  cOjL;  *J,  ulki  ^l^Jl  J  £jb-  -NA^/r-V* 

toii-  ‘V-' 

I^IS"  :Jli  j*  dlJt*  ,y.  u~^ 

y  {*>£»)/)  015"  llis  (.dt>\sni\  jSfOf* 

_^5x-\  jl  cfd  -{y*-  aIi' ^ 

•  ^  C/’J 

3070/189.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Usaid  bin  Ashim  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Hafsh  menceritakan  kepada 
kami  dari  Sufyan,  dari  Ashim,  dia  berkata:  Aku  pernah  bertanya 
kepada  Anas  bin  Malik  tentang  Shafa  dan  Marwah,  lalu  dia 


692  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|748  1  —  Al  Mustadrak 


menjawab,  “Keduanya  (Shafa  dan  Marwah)  merupakan  salah  satu 
tempat  yang  menjadi  syi’ar  pada  masa  Jahiliyah.  Setelah  Islam  datang 
kami  pun  berhenti  (mengagungkan)  keduanya.  Allah  lalu  menurunkan 
firman-Nya,  “ Sesungguhnya  Shafa  dan  Marwa  adalah  sebagian  dari 
syi'ar  Allah.  Maka  bar angsiapa  yang  beribadah  haji  ke  Baitullah  atau 
berumrah,  maka  tidak  ada  dosa  baginya  mengerjakan  sa'i  antara 
keduanya.  Dan  barangsiapa  yang  mengerjakan  suatu  kebajikan 
dengan  kerelaan  hati,  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mensyukuri 
kebaikan  lagi  Maha  Mengetahuir  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  158). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.693 

J.  Siii  ->v/r-v\ 

(O  J  '£  fjU-  J 

J>  JU*I-  'j*  CV-Jl J»  S-UzP  \jfe-  ‘S*2*  CJ3- 

JIS  utaJb  : JUa  j  obi  ijli  Aiii  (jb**  O* 

J-a  ij» ^Js»l  jl  iLa 0^  J-a  tliutfJl  J-a  fjjl  jf  o jyJl 

Jlii  df  J-5  jl  ^ 

\\  <S\  «iSlI  Jla  of  4jla  Ajjl  *^?L 

.£>&*}!  jS  Lal>JU  ^  ^i^L^lj 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  749  I 


3071/190.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaibani  di 
Kufah  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hazim  Al  Ghifari 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar  bin  Abu  Syaibah  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Fudhail  menceritakan  kepada  kami, 
Atha  bin  As-Sa'ib  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Jubair, 
dari  Ibnu  Abbas  4 £>,  dia  berkata:  Seorang  laki-laki  mendatanginya  dan 
bertanya,  “Apakah  aku  memulai  ( sa’i )  dari  Shafa  lalu  ke  Marwah? 
Ataukah  aku  memulainya  dari  Marwah  lalu  ke  Shafa?  Apakah  aku 
shalat  terlebih  dahulu  sebelum  mengerjakan  thawaf?  Ataukah  aku 
melaksanakan  thawaf  terlebih  dahulu  sebelum  mengerjakan  shalat? 
Apakah  aku  mencukur  rambutku  (bev-tahallul)  terlebih  dahulu 
sebelum  aku  menyembelih?  Ataukah  aku  menyembelih  terlebih 
dahulu  sebelum  bercukur?” 

Ibnu  Abbas  menjelaskan,  “Ikutilah  apa  yang  disebutkan  di 
dalam  Kitabullah,  karena  kandungan  ayat  itu  lebih  berhak  untuk 
diamalkan.  Allah  berfirman,  'Sesungguhnya  Shafa  dan  Marwa  adalah 
sebagian  dari  syi'ar  Allah'.  Artinya,  sa’i  dimulai  dari  Shafa  sebelum 
Marwah.  Allah  Ta’ala  juga  berfirman,  'Dan  jangan  kamu  mencukur 
kepalamu,  sebelum  Kurban  sampai  di  tempat  penyembelihannya .” 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  196).  Artinya,  penyembelihan  hewan  Kurban 
dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  bercukur.  Dia  juga  berfirman, 
“ Bersihkanlah  rumah-Ku  untuk  orang-orang  yang  thawaf  yang 
i’tikaf  yang  ruku'  dan  yang  sujud”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  125). 
Artinya,  thawaf  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum  shalat.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.694 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


[7501  —  Al  Mustadrak 


jisJ.  isii-  «jjilt  o Jii  J  J~iJi  -  \  *  \  /r  ■  VT 

cJu*l>  y  Oli-  tpy-  y  l2i-  «-jU^JI  -LP  jj 

J-ftT j  ois"  JJt  ililp  Ai  ,_/&  oi'  o*  ‘s4^  # 

.  jjpiH-1  f  f  li  i*i> 

3072/191.  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  menceritakan  kfepada  kami, 
Ja’far  bin  Aun  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Sa’id 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim  bin  Kulaib,  dari  ayahnya,  dari 
Ibnu  Abbas  di  berkata:  Suatu  ketika  Ibnu  Abbas  melihat  orang- 
orang  mengerjakan  sa’i  di  antara  Shafa  dan  Marwah,  maka  Ibnu 
Abbas  berkata,  “Ini  adalah  salah  satu  warisan  ibunda  Ismail  kepada 
kalian.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.695 


jUtaJi  JuS-f  ci  -m/r-vr 

cillftJl  ^  j^P  (  j* a3  ^  \3js-  cjjdl 

y°'  y*  ^  [y  Ji  A  ‘A13  y! 
cjl5"  :JU  ^  Al  JCZ»  csi  'ijp&j  :<_Jl"'  <|y  ^  cL^Ip  Al 

cJlSTj  coj^JI j  uCall  ^  £-<Orl  J^Jl  <— ^LfclstJl  ^  jj^L-ijl 


^  (Al  Ij  :0_jlCAJl  J 15  ^oC-YI  f-l^-  lii>  ^  4-? 

:  Al  Jjj15  .juUl^A  ^  iiAal  l^  s-^>  ^15  (>rf 


695  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahihr 


Al  Mustadrak  —  |  751  | 


*jji  aJ  'jflj  pJl  aIIp 

3073/192.  Abu  Ahmad  Muhammad  bin  Ahmad  Ash-ShafFar 
Al  Adi  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Nashr 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Thalhah  Al  Qannad 
menceritakan  kepada  kami,  Asbath  bin  Nashr  menceritakan  kepada 
kami  dari  As-Suddi,  dari  Abu  Malik,  dari  Ibnu  Abbas  tentang 
firman  Allah  Ta’ala,  “ Sesungguhnya  Shafa  dan  Marwa  adalah 
sebagian  dari  syi'ar  Allah.”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  158)  dia  berkata: 
Pada  masa  Jahiliyah,  para  syetan  bernyanyi  sepanjang  malam  di  antara 
Shafa  dan  Marwah.  Ketika  itu,  di  tempat  tersebut  terdapat  berhala- 
berhala  yang  merupakan  tuhan-tuhan  kaum  musyrik.  Setelah  Islam 
datang,  kaum  muslim  (para  sahabat)  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  kami 
tidak  akan  mengerjakan  sa  ’i  di  antara  Shafa  dan  Marwah,  karena  itu 
merupakan  perbuatan  yang  kami  lakukan  pada  masa  jahiliyah 
dahulu.”  Lalu  turunlah  ayat,  “ Maka  barangsiapa  yang  beribadah  haji 
ke  Baitullah  atau  berumrah,  maka  tidak  ada  dosa  baginya 
mengerjakan  sa'i  antara  keduanya.  ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  158). 

Ibnu  Abbas  juga  berkata,  “Mengeijakan  sa  ’i  (di  antara  Shafa 
dan  Marwah)  bukanlah  perbuatan  dosa,  dan  justru  mendatangkan 
pahala.” 

Hadits  ini  shahih .  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.696 

LjJL?-  c jj  *l*j>«-*  jj f  *  V  i 

j>  I  jj  {Js-  j) 

696  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


caIp  3»i  «X*  ^  ‘pG  ^  ^  ‘i p 

d  U'  ^a  C.3  ‘-Ji5  o/^f  ^  V^-f  O?  ^  :<J^ 

u;  jjo  &  £&\j  c£$  cjt  <&  t  'oj&  'bp  h  y  #  *5X* 

$3  $3t  -Jt  c  *&S(  j^B  <®  rt$  &M  \&&  4  is% 

•*f( 

3074/193.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami, 
Thalhah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  Atha  bin  Abi  Rabah 
mengabarkan  kepadaku  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata,  ‘  Kalau 
bukan  karena  sebuah  ayat  di  dalam  Kitabullah,  niscaya  aku  tidak  akan 
memberitahukan  kepada  seorang  pun.”  Seseorang  lalu  bertanya 
kepadanya,  “Wahai  Abu  Hurairah,  ayat  apakah  itu?”  Abu  Hurairah 
menjawab,  "Sesungguhnya  orang-orang  yang  menyembunyikan  apa 
yang  telah  Kami  turunkan  berupa  keterangan-keterangan  (yang  jelas) 
dan  petunjuk,  setelah  Kami  menerangkannya  kepada  manusia  dalam 
Al  Kitab,  mereka  itu  dilaknati  Allah  dan  dilaknati  (pula)  oleh  semua 
(makhluk)  yang  dapat  melaknati  kecuali  mereka  yang  telah  tobat  dan 
mengadakan  perbaikan’.  "  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  159-160). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.697 

jdki  'J.  tj'j  J  v!>f  -m/r.v» 

( j) J?r  LJl  Jl  -L-P 


697  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahihr 


Al  Mustadrak  —  I  753  1 


d  'd*  'J*  d  d  'J*  ‘e r-**^ 

4?B  40!^Jl  I ^  :  Jl5  il^  O^-  iA  ‘cs>J  d 

O?,  _jJ*d?S\  c-»Ul5lij  gQ\  vJu J^y  :<_s^"  ‘d^J  (jr**  dt 

ig/j\  o&  Jd-  [ja  diltlj  UI  J^JUI  :l_^y  jpj  ^  *£^J' 

A  J  14-i  £  A  J  J  j  £  '^J?J  ^  JS^J  4ts®  ^  j^J 

,<>  c-L» jf  U* 

3075/194.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Jarir  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Al  A’masy,  dari  Habib 
bin  Abu  Tsabit,  dari  Dzarr,  dari  Sa’id  bin  Abdurrahman  bin  Abza 
(menurutku),  dari  ayahnya,  dari  Ubay  bin  Ka’ab,  dia  berkata: 
Janganlah  kalian  mencela  angin,  karena  sesungguhnya  dia  berasal  dari 
jiwa  Ar-Rahman.  Allah  berfirman,  "Dan  pengisaran  angin  dan  awan 
yang  dikendalikan  antara  langit  dan  bumi. "  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  164). 
Akan  tetapi,  katakanlah,  “Ya  Allah,  kami  memohon  kepada-Mu 
kebaikan  dari  angin  ini,  kebaikan  yang  ada  di  dalamnya  dan  kebaikan 
yang  dikirimkan  bersamanya.  Kami  juga  berlindung  kepada-Mu  dari 
keburukan  angin  ini,  keburukan  yang  ada  di  dalamnya  dan  keburukan 
yang  dikirim  bersamanya.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


|  754  |  —  Al  Mustadrak 


Terdapat  pula  sanad  lain  yang  juga  bersambung  hingga  ke 
Rasulullah,  yaitu  dari  hadits  Habib  bin  Abu  Tsabit  selain  riwayat 


cSl-Ui  g;>ai  Jli jl  jpA  -n o/r- VI 

4ly  J>  a»I  u-W^  o*'  <y-  cr^  °<J* 

:Jii  ^  oDbjjj 

3076/195.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Al  Qanthari  di 
Baghdad  mengabarkan  kepadaku,  Abu  Qilabah  Ar-Raqasyi 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami, 
Isa  bin  Abu  Isa  menceritakan  kepada  kami  dari  Qais  bin  Sa’ad,  dari 
Atha,  dari  Ibnu  Abbas,  tentang  firman  Allah  Ta’ala,  “ Dan  (ketika) 
segala  hubungan  antara  mereka  terputus  sama  sekali ,”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  166),  dia  berkata,  “Maksud  'hubungan'  pada  ayat  ini 
adalah  rasa  cinta  dan  kasih  sayang.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.6" 


#  3^1  y.  JuU  &  J  -m/v^w 

yy  JU' 

<dli  (J  y  j  <_)!**  4jf  iZs-  aSiI  ji  y  °^p 


698  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari. 
Redaksi  ini  juga  disebutkan  dalam  hadits  lain  yang  diriwayatkan  dari  Habib 
dengan  sanad  yang  berbeda.” 

699  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  1  755  1 


\)j  ol  '!f  Jj  >  :&»  cpl^Jy»  O*  j&i  ^  cP 

£y*  ^  _£§*'  ^  ^ C$J  ‘ji£*1^  Jy 

|(JLa3  4J1m»  j*jcLa^Ai*  Lv2jI  aJL-  |V>  cLa^IS  Iv2jI  AjLw  |t_*  I<J^*  $iVI  (j* 

.iiJU*  cJL-g-  lilj  tdi-li  c-1aP  I3}j 

3077/196.  Syaikh  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  mengabarkan 

kepada  kami  dari  catatan  utamanya  [ . ]  (Ada  teks  yang  tidak  tercetak 

di  antara  dua  tanda  kurung,  sebagaimana  ditemukan  dalam  naskah  asli 
dari  kitab  ini).  Musa  bin  A’yan  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
Karim  bin  Malik  Al  Jazari  menceritakan  kepada  kami  dari  Mujahid, 
dari  Abu  Dzarr  bahwa  dia  pernah  bertanya  kepada  Rasulullah  gl 
tentang  iman,  lalu  Rasulullah  membacakan  ayat,  “. Bukanlah 
menghadapkan  wajahmu  ke  arah  Timur  dan  Barat  itu  suatu 
kebajikan,  akan  tetapi  sesungguhnya  kebajikan  itu  ialah  beriman 
kepada  Allah,  Hari  Kemudian ...”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  177),  hingga 
beliau  selesai  membacanya. 

Abu  Dzarr  kembali  bertanya  tentang  iman,  dan  Rasulullah 
pun  kembali  membacakan  ayat  tersebut.  Abu  Dzarr  kemudian 
bertanya  lagi  tentang  iman,  dan  beliau  kembali  membacakan  ayat  ini. 
Ketika  Abu  Dzarr  menanyakan  hal  yang  sama,  Rasulullah  bersabda, 
“ Iman  adalah  yang  apabila  engkau  melakukan  kebaikan  maka  hatimu 
akan  menyukainya,  dan  apabila  engkau  mengerjakan  keburukan  maka 
hatimu  akan  membencinya.  ”  ' 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.700 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Bagaimana  mungkin  dikatakan 
shahih,  sementara  hadits  ini  munqathi’\” 


1  756  1  —  Al  Mustadrak 


djb-  c U%  isis  &  J-fCU-i  £j£.  ->  «w/r .  va 

.}yA^  UjJ^-  4 _yjf  4(3 ^.S^'  O3-  'iu*^%A 

LjJl>-  4  aJj!  jUp  'j)  j^j  jjf 


'j&  4 jy£*  *^P  4 l2-^“  4ifljjj>-  4^1^31  ^  <Jl^-} 

yj  4a!p  4&I  '^pj  <&!  -LP  JP  ‘Jsf'^5,  y*  «y  ‘jMJ 

*J^  ^  .^jL^St  ^  -J^j  ^  dy 


.jiiJl  c-ilio J  ,_p^  ^yp-^9  S*  J 


3078/197.  Ismail  bin  Muhammad  Al  Faqih  di  Riyy 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Faraj  Al  Azraq 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  An-Nadhr  menceritakan  kepada 
kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur. 

Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syafi’i  di  Baghdad 
mengabarkan  kepadaku,  Ishaq  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Zubaid,  dari  Murrah  bin 
Syarahil,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud  %,  tentang  firman  Allah,  “. Dan 
memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabatnya.”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  177),  dia  berkata,  "Maksudnya  adalah,  seseorang 
memberikan  hartanya  saat  dia  masih  dalam  kondisi  sehat,  masih 
sangat  menginginkan  harta  dunia  itu,  masih  memiliki  angan-angan 
untuk  hidup,  dan  takut  menjadi  fakir.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  tidak  meriwayatkannya.701 


701  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  757  1 


jilUii  y  ^  -y*a /r.v^ 

A^Jl?  4 J-A»  jjj  'J*  X*s*?\  J^aj  [Cj^- 

*yi~^  ji  Al  J LP  ^  to^i  jP  ilpLi\  Jit-  tj^  ’J>.  i»C.f  &£• 

^  *\i±h  3  £*#$)•  :>J  >  &  J  J5  ^  ^ 

i^bl  3i?"3  t|*-L- Jt  c^Siil  :sAl*lI)l  :aJi!  Xjp  Jl*  os:^ 

•J^l  0«-  :  J1* 


3079/198.  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaffar  Al  Adi 
mengabarkan  kepadaku.  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Nashr 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Thalhah  Al  Qannad 
menceritakan  kepada  kami,  Asbath  bin  Nashr  menceritakan  kepada 
kami  dari  As-Suddi,  dari  Murrah,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud,  tentang 
firman  Allah,  “ Dan  orang-orang  yang  sabar  dalam  kesempitan, 
penderitaan  dan  dalam  peperangan (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  177). 

Abdullah  berkata,  "Maksud  lc>U\  adalah  ketika  (diuji 
dengan)  kefakiran.  adalah  ketika  sakit.  Sedangkan  maksud 

Ji'  C£?j  adalah  ketika  peperangan.  " 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.702 


702  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 
Saya  katakan:  Adz-Dzahabi  dalam  Al  Mizan,  berkata,  “Asbath  bin  Nashr  Al 
Hamdani  adalah  perawi  yang  dinilai  tsiqah  oleh  Ibnu  Ma’in.  Sementara  itu, 
Ahmad  tidak  memberikan  penilaian  apa  pun  terhadap  dirinya.  Sedangkan  Abu 
Nu’aim  menilainya  perawi  dha’if." 

An-Nasa'i  berkata,  “Dia  bukan  perawi  yang  kuat.” 

Lih.  kitab  Al  Mizan  (1/175). 


|  758  |  —  Al  Mustadrak 


iji  ^bst>-  \sj^s>~  t  J Jj*i\  »ll)-b“ 

1^3  cT1^  uW1  O*  ‘^3  o?  Ji^  O*  ‘J^£  O3’  t^“ 

X^i\  'y,  :Jli  A-d  Cf*  %  jjf-  £*y  :<J^  £j*  i/, 

.aIaI  s-Ctf 


3080/199.  Abu  Muhammad  Ja’far  bin  Nushair  Al  Jaladi 
mengabarkan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada 
kami,  Hajjaj  bin  Minhal  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin 
Salamah  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Dinar  menceritakan 
kepada  kami  dari  Jabir  bin  Zaid,  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman 
Allah,  “ Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pemaafan  dari 
saudaranya .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  178),  dia  berkata,  “Maksud  ayat  ini 
adalah  pembunuhan  yang  dilakukan  secara  sengaja  dan  telah 
mendapatkan  keridhaan  (maaf)  dari  keluarga  korban.” 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 703 


CS-  (*-s?Q  O*  *  * /f'  *  A) 

y  c/?  &  ^>j  yis-  y)  j*  tjui^ 

.pC-o-b  Lpjilz* Jl  (Jlji  ijB  ^ 

3081/200.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Umar  menceritakan 

703  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  759  1 


kepada  k*mi  dari  Amr  bin  Dinar,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu  Abbas  #*, 
tentang  firman  Allah,  “Dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar 
(diyat)  kepada  yang  memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula)” 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  178),  dia  berkata,  "Maksudnya  adalah 
memberikan  apa  yang  diminta  {diyat)  dengan  cara  yang  baik.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.704 

xs-  \ZS>-  ng  j  —  T  »  W  V'  •  A  Y 

jdl>-  $  {ji  c31^i 

J  lT^  J’  J  oCb 

{J^a3  jJCj  4lip  Al  Jip  Al  J  y*  j  (l)f  caIp  Al 

3082/201 .  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Khalid  Al  Ahmar 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Hayyan  Al  Ja  f  ari 
menceritakan  kepada  kami,  Humaid  Ath-Thawil  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Anas  biri  Malik  4&,  (dia  berkata),  "Rasulullah  & 
telah  menetapkan  hukum  qishash" 

Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun  mereka 
berdua  tidak  meriwayatkannya.705 


704  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

705  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

Terdapat  teks  yang  tidak  tercetak  dalam  Al  Mustadrak  dan  At-Talkhish  setelah 
kata  uqishash”. 


1760  I  —  Al  Mustadrak 


cJaiUJl  J?  2bl  ;UP  -Y  •  Y/Y  Y'  *  AV 

^  o 4  'i  /  e  .  .  ✓  iPtf  /  J  .  ✓  /#  ✓  o  £  s  %  f  o  /o  /  .  / 

£ji  UjJl>-  UjJl>-  c^js^j  'j}  X*s^  ^  ll>  Jj>- 

C5^J  (J-^  o^'  o*  ‘OLhi-  O'*  Oi  Ir'S-  &  ‘r^Q 

p-g-JlP  I — Ojyg.lb  ^ju  —  lift  Ift  (j^liil  Jajx3  ^15  4jl  :L_$1P-  aMI 

\j£.  2j  :3^'  t5^  <J^  ^  o£>  ‘?S^'  ®jj -* 

.  0wixj  L»  S  |%_>  o  j»ft  o^^wO  .  (_J  15 

3083/202.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus  bin  Ubaid, 
dari  Muhammad  bin  Sirin,  dari  Ibnu  Abbas  %>\ 

Suatu  ketika  Ibnu  Abbas  berdiri  dan  berkhutbah  di  hadapan 
orang-orang  di  tempat  ini,  yaitu  di  Bashrah.  Lalu  dia  membacakan 
surah  Al  Baqarah  dan  menjelaskan  apa  yang  terkandung  di  dalamnya, 
kemudian  dia  sampai  pada  ayat,  "jika  dia  meninggalkan  harta  yang 
banyak,  berwasiat  untuk  ibu  bapak."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  180). 
Kemudian,  dia  berkata,  “Ayat  ini  telah  di -nasakh  (dihapus 
hukumnya).”  Lalu  dia  membacakan  ayat  berikutnya  (yang  menghapus 
ayat  tersebut). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.706 


706  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  761  I 


xs-  ng Ij £ j  $  —T  *  T'/ Y'  *  A 1 

^  Jd&-  fcf  cji-^ji!  O*  <3^*-^i  ‘f^LJl 

^  J*  j*  $*j  J*  ^  ^  'S*  ^  ‘5*/  o*  tSi^ 

HJ  oiy  '-<3 j*  Al.OJ  :J tfj  4«4^  S*J> 

.ajbjii  iifc  ^  ^ 

3084/203.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Khalid  Al  Ahmar 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya, 
bahwa  Ali  <$>  pernah  menjenguk  seorang  laki-laki  dari  bani  Hasyim 
yang  sedang  sakit.  Ketika  itu,  laki-laki  tersebut  ingin  berwasiat 
(dengan  hartanya),  tetapi  Ali  melarangnya.  Ali  berkata:  Sesungguhnya 
Allah  berfirman,  “ Jika  dia  meninggalkan  harta  yang  banyak 
berwasiat ....”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  180).  Oleh  karena  itu,  biarkanlah 
hartamu  itu  menjadi  hak  bagi  ahli  warismu. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.707 

ijj+j  ^  aUl  xp  ^ -*X*l/v,,A® 

o*  J}  Jt  ^  “S  Oi  /J**  J*3*- 

Jie  i»l  J  Jjj  Oli  fCaJl  $  :  Jvi  cilp  -A'  J4  ^ 


707  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dalam  sanadnya  terdapat  urutan 
perawi  yang  terputus.” 


|762  |  —  Al  Mustadrak 


^  ^  '  a  '  >»  >  t*,',,'',,’,',*,  x  A, 

j  Aj!)C  JS"  j*  { j-^>  J*ssJ  4iJ' 

^jll  ^  :Al  JjjU  t^L*aJl  A-lp  <&'  of  j*J  if.\ jy^z-  (*JJ 

6&*>  ^J\  ^  p^s=»l  i  ;**  <Jp  U^* f  W>*^  j*^==8-^c- 

s-lli»  ^  Ol^i  ^  iffLl**  jiljilo  ijJi  jJC^J^  ^ >  j'  jJfj  ^  3*  VI 
;<_£ j^-^/1  ajVI  Jjjf  aJsI  0^  j*->  t<iP  tiJJi  fjapti  Lu^«»>  s-L*i  tj>*J 

aJjS  Jl  ^  Orgl^Sl!  , _ $JJ6  A_j  Jj-j\  L$jJ\  oV^OAj  J 

tp^wa3l  j*-jaJ1  Jp  A*Cv»  4&I  c-*j(i  JU. «£»&  _^fil'  ■^-f~“  Cr^y 

^jjaiw  V  o-Jj  t^iL^JJj  jj^y^-U  aJ  ,j^>- jj 

j»J  C*  $.C*Jl  0 jJb j  OjlS^L  cp*y_p-  pld^#  't^W^dl 

OlS**  A* J^3  aJ  JLSj  jCaj^l  jj-f  ’>b-j  J-  tl \y>\j  13U  t  i y\lj 

J5"VJ  j*j  (_si^23  Aiif  Jl  f.1^3  LojC?  JlL 

j^aj  oj^  [•■•]  ^Uti  ^vs>t  iv jA:  Jj 

0y>-  jl  AjjUr-  ^  f.CU I  ^  JlS  ^Ip  0l^”j  LaJlv?  CU>t*v3lj 

:a$jI  JjJli  <a)  iUi  Jai  jJ£-j  aIIp  a»I  Jiil  c^ll  1>Iuj 

i^jl  ^ 'y  J}  JsJ 

•<  ^ 

3085/204.  Abdullah  bin  Al  Husain  Al  Qadhi  di  Marwa 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  An-Nadhr  Haysim  bin  Al  Qasim  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Mas’udi  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Murrah 


Al  Mustadrak  —  [~763~1 


menceritakan  kepadaku  dari  Abdurrahman  bin  Abu  Laila,  dari  Mu’adz 
bin  Jabal  dia  berkata:  Adapun  tentang  keadaan  puasa,  ketika 
Rasulullah  H  tiba  di  Madinah,  beliau  berpuasa  tiga  hari  dalam  satu 
bulan.  Selain  itu,  beliau  juga  mengeijakan  puasa  Asyura.  Setelah  itu, 
Allah  mewajibkan  puasa  (Ramadhan)  kepada  beliau,  dan  Allah 
menurunkan  ayat,  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas 
kamu  berpuasa  sebagaimana  diwajibkan  atas  orang-orang  sebelum 
kamu...  wajib  bagi  orang-orang  yang  berat  menjalankannya  (jika 
mereka  tidak  berpuasa)  membayar  fidyah,  (yaitu):  memberi  makan 
seorang  miskin .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  183-184). 

Ketika  itu,  barangsiapa  mau  berpuasa  maka  dia  bisa 
melakukannya,  dan  barangsiapa  tidak  mau  berpuasa  maka  dia  boleh 
menggantinya  dengan  memberi  makan  orang  miskin. 

Namun  Allah  lalu  menurunkan  ayat,  “(Beberapa  hari  yang 
ditentukan  itu  ialah)  bulan  Ramadhan,  bulan  yang  di  dalamnya 
diturunkan  (permulaan)  Al  Qur'an  sebagai  petunjuk  bagi  manusia... 
karena  itu,  barangsiapa  di  antara  kamu  hadir  (di  negeri  tempat 
tinggalnya)  di  bulan  itu,  maka  hendaklah  dia  berpuasa  pada  bulan 
itu.”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  185). 

Dengan  ayat  tersebut,  Allah  #  menetapkan  bahwa  puasa 
(Ramadhan)  hukumnya  wajib  dikeijakan  oleh  setiap  orang  yang 
sedang  mukim  dan  dalam  kondisi  sehat.  Allah  S  juga  memberikan 
keringanan  (untuk  tidak  berpuasa)  bagi  orang  yang  sedang  sakit  dan 
sedang  melakukan  perjalanan.  Sementara  itu,  memberi  makan  orang 
miskin  (sebagai  pengganti  puasa)  diberlakukan  bagi  mereka  yang 
sudah  tua  dan  tidak  sanggup  berpuasa  lagi.  Inilah  dua  kondisi  terkait 
dengan  puasa  (Ramadhan). 

Dahulu  kaum  muslim  dibolehkan  makan,  minum,  dan 
berhubungan  (bersetubuh)  dengan  istri  (setelah  berbuka)  selama 
mereka  belum  tertidur.  Namun  apabila  mereka  telah  tidur  maka 


—  Al  Mustadrak 


mereka  dilarang  melakukan  hal-hal  tersebut.  Suatu  ketika,  seorang 
laki-laki  Anshar  bernama  Shirmah  yang  sedang  berpuasa,  bekerja 
hingga  sore.  Setelah  itu,  dia  mendatangi  keluarganya  dan  mengerjakan 
shalat  Isya.  Kemudian  dia  tidur,  sementara  dia  belum  sempat  makan 
dan  minnm  hingga  dia  mendapati  waktu  Subuh  dan  dia  sudah  harus 

berpuasa  lagi  [ . ]  (Di  antara  dua  tanda  kurung  tidak  tertulis  apa 

pun  pada  naskah  asli  buku  ini).  “Aku  lemparkan  tubuhku,  lalu  aku 
tidur,  dan  ketika  terbangun  aku  mendapati  waktu  sudah  Subuh, 
sehingga  aku  sudah  harus  berpuasa  lagi.” 

Bahkan,  dahulu  Umar  pernah  menggauli  wanita,  baik  budak 
maupun  (wanita  merdeka)  istrinya,  setelah  dia  tidur.  Umar  pun 
mendatangi  Nabi  |H  dan  mengadukan  hal  itu  kepada  beliau.  Allah  lalu 
menurunkan  ayat,  “ Dihalalkan  bagi  kamu  pada  malam  hari  bulan 
puasa  bercampur  dengan  istri-istri  kamu...  kemudian  sempurnakanlah 
puasa  itu  sampai  (datang)  malam.,,  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  187). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  wayatkanny  a. 708 

J  J  “T  »  ©/r  *  Al 

^  p-J»! jj I  l'ilU  J j jvaJl  ^  jjlj 

J*  4^'_J  u*-  0="°^'  ^  4 JsfM’  tlH  «lr***^  Oi  [Jtf’  ‘ 
^x3l  k  J*  J  J*  ijJ*  'J*  Cj!*  J)  'J* 

: jii  y  £3  jJJl  y  : j*  ^  J  4 ** 


708  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |  765  I 


3086/205.  Abu  Al  Abbas  Al  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyari 
dan  Abu  Ahmad  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  Al  Maruzabani 
mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ibrahim  bin  Hilal 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Waqid  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Al  A’masy,  dari  Dzarr  Abu  Umar,  dari  Amr,  dari  Jarir  bin  Abdullah 
Al  Bajali  tentang  firman  Allah,  “ Berdoalah  kepada-Ku,  niscaya 
akan  Kuper kenankan.”  (Qs.  Ghaafir  [40]:  60),  dia  berkata, 
"(Maksudnya)  beribadahlah  kalian  kepada-Ku,  niscaya  Aku  akan 
mengabulkan  (permohonan)  kalian!” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.709 

y  Alki  J  -X*  n/r.  AV 

p  £0  il  'yfj  y&  y\  y*  y 

.yf 

3087/206.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syafi’i 
mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Hudzaifah  nienceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim  bin  Maisarah,  dari  Thawus, 
dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah,  “ Mereka  adalah  pakaian 
bagimu,  dan  kamu  pun  adalah  pakaian  bagi  mereka.”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  187),  dia  berkata,  "Maksudnya,  istri  adalah  tempat 
tinggal  bagi  kalian,  dan  kalian  pun  tempat  tinggal  bagi  mereka.” 


709  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.710 

\sjjS-  pJC’  ui  —  Y  *  v/r  *  A  A 

jj  Sjl>-  tif  its jiiil  1  cT^  O*  O* 

^  jV  J  f£J  JjA  ‘V*f“  ^  Cf-  *t£  ^  ‘pP1 

^  aIaP  'J*oa  Jif  JfS'^  ^ 

‘<5? 

^vJULll  ja  J^rj  Jl^*i  cO^-JLJI  ^  ^  Ua^Ui 

‘o-^5'  c1^  p  c^“  cj> 

<5jI  s-«5“C^  $aIj  ,^1  :l_4Ui 

tjj jtiJl  \jj»  fJs'  i&\  oii  0_4jti  |*£ji  t^Uli  li  j  <&-  aWI 
Jl5  cAj aL^»  <&t  jpf  lj}  llj  cJjil 

Ji  lUl  0}  ’jJ^J  Aujlp  4»l  A»!  J  ^  W2" 

jp  *S>I  Jjlti  :Jli  cAj  lllli  £  dp  «&i  Sy  4-i  luif  ^  cOP-Cb 
^  a£j4!)'  oiisCi  ^  i$j$i  dl  &&  ^ *£>  $  4  i>M>  y  :J^J 

Ijjlp  jjI  Jlj  Ui  jj*Jb  1j cVJ^ jf  3^' 

V  /  </  >'  ^  S"  i  ,  - 

.  Jss-  J  JP  A»l  AvijS  A»l 

3088/207.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Anas  Al  Qurasyi 


710  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 


Al  Mustadrak  —  1  767  1 


menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Yazid  Al  Muqri 
menceritakan  kepada  kami,  Haywah  bin  Syuraih  memberitakan 
(kepada  kami),  Yazid  bin  Abu  Habib  memberitakan  (kepada  kami), 
Aslam  Abu  Imran  maula  bani  Tujib  mengabarkan  kepadaku,  dia 
berkata,  "Kami  pernah  berada  di  Qastantin,  sementara  pasukan  kaum 
muslim  dari  Mesir  dipimpin  oleh  Uqbah  bin  Amir  Al  Juhani,  dan 
pasukan  Syam  dipimpin  oleh  Fadhalah  bin  Ubaid  Al  Anshari.  Pasukan 
Romawi  dalam  jumlah  besar  pun  keluar,  maka  guna  menghadapinya 
kami  membuat  barisan.  Salah  seorang  dari  pasukan  kaum  muslim  lalu 
menyerang  barisan  pasukan  Romawi  hingga  dia  bisa  masuk  ke  dalam 
barisan  tersebut.  Dia  lalu  kembali  mendatangi  kami.  Sementara  itu, 
orang-orang  berkata,  'Laki-laki  itu  telah  menjerumuskan  dirinya  ke 
dalam  kebinasaan'. 

Abu  Ayyub,  salah  seorang  sahabat  Rasulullah  #  berkata, 
'Wahai  sekalian  manusia,  kalian  memahami  ayat  tersebut  dengan 
penafsiran  seperti  itu.  Padahal,  sesungguhnya  ayat  ini  diturunkan 
terkait  dengan  diri  kita,  yaitu  orang-orang  Anshar.  Sesungguhnya 
setelah  Allah  memuliakan  agama-Nya  dan  semakin  banyak 
pendukung  agama  ini,  ada  di  antara  kita  yang  tanpa  sepengetahuan 
Rasulullah  berkata  kepada  sesamanya,  "Sesungguhnya  harta-harta  kita 
telah  hilapg  begitu  saja,  maka  lebih  baik  kita  berdiam  saja  di  sini 
(tidak  ikut  beijihad)  agar  Allah  mengembalikan  kepada  kita  apa  yang 
kita  inginkan  itu".'  Allah  pun  menurunkan  firman-Nya,  "Dan 
belanjakanlah  (harta  bendamu)  di  jalan  Allah,  dan  janganlah  kamu 
menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan":  (Qs.  Al  Baqarah 
[2]:  195).  Kebinasaan  yang  dimaksud  adalah  ketika  kita  lebih 
mempertahankan  harta  kita.  Oleh  karena  itu,  Allah  memerintahkan 
kita  beijihad'. 

Abu  Ayyub  terus  beijihad  di  jalan  Allah  hingga  Allah 
mencabut  nyawanya." 


1 768  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.71 1 

M  ci  &  J  ^  -T.A/r.A^ 

aJll  JUP  j(i* jl  ^  -tiuf  \2ds>- 

uf  C  : Ji-J  4J  Jli  t*lp  aSil  ^9 J  ^  'J*  ‘ 

aSjI  *j&>  V  :  J 4c_JiJl  <wJij  S* 

3089/208.  Abu  Al  Hasan  Ali  bin  Abdurrahman  As-Sabi’i 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hazim  Al  Ghifari 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  Israil  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abu  Ishaq,  dari 
Al  Bara  %,  bahwa  seorang  laki-laki  berkata  kepada  Al  Bara,  “Wahai 
Abu  Umarah,  apakah  maksud  firman  Allah,  'Dan  janganlah  kamu 
menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan *?  Apakah  orang 
yang  melemparkan  dirinya  ke  tengah  musuh,  lalu  dia  berperang 
hingga  akhirnya  dia  terbunuh?”  Al  Bara  menjawab,  “Tidak  demikian. 
Maksudnya  adalah,  seseorang  melakukan  sebuah  perbuatan  dosa,  lalu 
dia  (putus  asa  dan)  berkata,  'Allah  tidak  akan  mengampuni  diriku'.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.712 


711  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

712  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  769  I 


0*  J.A^  o*  ‘o^i  <^'  O*  ‘dA*^  <y  (U*Q 

:J^-j  A  Jj5  dA  <JA  Jf"  t>i  ^  ^  ‘V* 

.iiii*t  OjiJ5  <j£  f. ^  Ais^-f  0^ 

3090/209.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi 
mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada 
kami,  Adam  bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Murrah,  dari  Abdullah  bin 
Salamah,  bahwa  dia  pernah  ditanya  (tentang  riwayat)  dari  Ali,  tentang 
firman  Allah,  “ Dan  sempurnakanlah  ibadah  haji  dan  umrah.”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  196),  dia  menjawab,  “(Maksudnya),  hendaknya  engkau 
berihram  dari  wilayah  di  sekitar  rumahmu!” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.713 


Aiil  wLp  jj\  U —  Y  ^  *  /y  *  ^  \ 

Cf.  'J*  ‘39*^  d  O*  ‘o**^  oi  cA  j**  y\  ci 

j*J  :UJ^Sj  OlS-  <Ol  c<up  <5il 

,c->Uwui« 


3091/210.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  bin  Habib 


7,3  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


r770l  —  Al  Mustadrak 


Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Aun  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ja’far  Ar-Razi  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Ar-Rabi  bin  Anas,  dari  Abu  Al  Aliyah,  dari  Ubay  bin  Ka’ab 
bahwa  dia  membaca  dengan  qira  'at  berikut,  “ Tetapi  jika  dia  tidak 
menemukan  (binatang  Kurban  atau  tidak  mampu),  maka  wajib 
berpuasa  tiga  hari  secara  berturut-turut .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  196). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.714 

i&.  J  -Yu/r.^Y 

i»l  JlIp  ^p  4  iiil  ^p  l \2fe-  <.[$ <y.  i o3- 

.2bn^Jl  J^Pj  toAnill  jij 

3092/211.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Numair  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ubaidullah  bin  Umar,  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar, 
tentang  firman  Allah,  “(Musim)  haji  adalah  beberapa  bulan  yang 
dimaklumi: ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  197),  dia  berkata,  "Bulan-bulan 
tersebut  adalah  Syawwal,  Dzulqa’dah,  dan  sepuluh  hari  pertama  dari 
bulan  Dzulhijjah.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.715 


714  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 

715  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  771  I 


jlp  'J>  £jb~  t 'f 'j  jf  -y  u /r .  <\r 

^  iljj  jp  C^islp^ll  <jP  tjJ^r  Ljl  C|*^i^jl  ^  tfOLJl 

lljlp  <5)1  o-1?1 y7"1  t*  ^  t-^°'  O*  ‘cf**- 

cC~f*  £  c*~~!  :Jy*  y>j  S*j  ‘<y~  y*j 

.{.iJLuJl  <j  ^>r jj  L»  d-s^Jl  C*Ji  i Jli  Y^ c-jfj  c-* j\  ic-i5  : JlS 

3093/212.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Al  A’masy,  dari  Ziyad  bin  Hushain,  dari  Abu  Al  Aliyah, 
dia  berkata:  Aku  pernah  beijalan  bersama  Ibnu  Abbas,  dan  ketika  itu 
dia  sedang  berihram  sambil  melantunkan  sya’ir  di  atas  untanya, 
"Mereka  berjalan  dengan  langkah  yang  tidak  terdengar .”  Ibnu  Abbas 
lalu  ditanya,  “Apakah  engkau  mengatakan  hal-hal  yang  tercela, 
sementara  engkau  sedang  berihram?”  Ibnu  Abbas  menjawab, 
“Sesungguhnya  yang  dimaksud  rafats  (tercela)  pada  ayat  Al  Qur'an 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  197)  adalah  yang  berhubungan  dengan  wanita.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkanny  a.7 1 6 


i&.  cOjiJ  *J>  y\  djb-  -yy  r/r  *  ^  i 

^  ^  fji 

t»  C^LosJl  jJl  :Jli  C ytS’  f  ^P  f  1(31 

.3pjl£Lllj  :  JiJbeJlj  cejpj  Ajv»  ^  ^ 


.APjluJlj  Cjjlllji  :  JlJbeJlj 


716  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


f77F1  —  Al  Mustadrak 


3094/213.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani 
menceritakan  kepada  kami,  Ya’ la  bin  Ubaid  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Nafi,  dari 
Ibnu  Umar,  dia  berkata,  “Rafats  adalah  hubungan  persenggamaan. 
Sedangkan  yang  dimaksud  fusuq  adalah  perbuatan  maksiat  kepada 
Allah,  baik  berburu  maupun  perbuatan  maksiat  lainnya.  Sedangkan 
maksud  jidal  adalah  perbuatan  mencela  dan  bersengketa.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.717 

J*  U  J  :  Jli  OllL  *J>  juU  lf£-f  -  Y  M/r  •  ^  o 

'j!  4£-—*l  Ulj  ^  C s^- 

ill  J>\  CJ*  «j*  &  O*  O*  M? 

403«Jl  4  jUsmJI  (^5 

^i==Clp.  ^  :J^rJ  ^  Jj^  4(1)T^a)1  Jjj  lll® 

■  ^  «j(  tiri  V— 3»* 

3095/214.  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Dibacakan  di  hadapan  Yahya  bin  Ja'far  dan  aku 
mendengarnya,  Hammad  bin  Mas’adah  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Abu  Dzi'b  menceritakan  kepada  kami  dari  Atha,  dari  Ubaid  bin 
Umair,  dari  Ibnu  Abbas  *&,  dia  berkata,  “Pada  mula-mula 
disyariatkannya  haji,  orang-orang  melakukan  aktivitas  jual  beli  di 
Mina,  di  pasar  Al  Majaz,  dan  bulan-bulan  haji.  Ketika  ayat  Al  Qur'an 
diturunkan,  mereka  takut  melakukan  aktivitas  itu  (ketika  haji),  maka 


717  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  773  1 


Allah  menurunkan  firman-Nya,  'Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk 
mencari  karunia  (rezeki  hasil  perniagaan)  dari  Tuhanmu'.  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  198).  Maksudnya  adalah  pada  musim-musim  haji.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.718 

J  ZJZ  4 p\  tfj  J  -y  N  o/r .  <n 

: Jvi  dljlp  «&I  J'  O*  O* 

3096/215.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  memberitakan 
(kepada  kami),  Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhn, 
dari  Salim,  dari  Ibnu  Umar  tentang  firman  Allah, 

“Masy 'aril haram .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  198),  dia  berkata,  “Maksud 
Masy  ’arilharam  adalah  seluruh  wilayah  Muzdalifah.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.719 


\£Z-  J  ZsS  J  &Z.  -t  >  *\/r  *  ^  V 


718  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.”  4 „  , .  . 

7,9  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  774  |  —  Al  Mustadrak 


J>.  <y-  °U*  ‘go*’  J*  cy  P/^  p* 

aJLp  <5sl  AWl  J  y»  j  luja^-  :JlS  14j»  'J)  jy~*S\  C<C*  j*-* 

i) Jj&I  D^i  t Jjo  L»l  :JlS  caJLp  ^yjlj  camI  Xy>t±  ii jxj  jt-^j 
0 j£j  c^JUkll  v_j j^p  JLp  lli>  li  ^  D IjjlS^  cOVj j^flj 
iLa^j  $*-*  t/’JJJ  C5^ 

^p  fl^J!  ./diwJl  cp  6i^<l 

iLkJl^  t£x*k  (^  J^f  <J^'  WJJJ  <J * 

3097/216.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Al  Mubarak  Al  Aisyi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Warits  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Muhammad  bin  Qais  Makhramah, 
dari  Al  Miswar  bin  Makhramah,  dia  berkata:  Rasulullah  H  pemah 
berkhutbah  kepada  kami  di  Arafah.  Beliau  membaca  hamdalah  dan 
memuji  Allah,  kemudian  bersabda,  "Amma  ba’du.  Sesungguhnya 
orang-orang  musyrik  dan  para  penyembah  berhala  bertolak  dari  sini 
ketika  matahari  terbenam,  yaitu  ketika  matahari  berada  di  atas 
gunung  seperti  serban  laki-laki  di  kepalanya.  Tetapi,  ajaran  agama 
kita  menyelisihi  ajaran  agama  mereka,  padahal  mereka  bertolak  dari 
Masy  ’aril  Haram  (Muzdalifah)  ketika  matahari  terbit  di  atas  gunung 
seperti  serban  di  kepala  laki-laki.  Namun  ajaran  agama  kita 
menyelisihi  ajaran  agama  mereka.  ” 


Al  Mustadrak  —  |  775  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.720 

^  ^  -Y>v/r*^A 

^p  tOl lil>  cH  ^ 

JP  U-Jlldl  ^  ^1  olp  *jP  <aJ  “^P  t-UP  (_S^J  jjl 

jJLl-j  aIIp  4)»l  ^iil  o.**.»*  :  Jl5  a»I  ^>j  l_JLJI  ol 

:>^rJ  iW' </}•' j*  u 

<Jj\  lisj 

3098/217.  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  H  asan  Al  Hilali  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Walid  Al  Adani  menceritakan  kepada 
kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  Yahya  bin 
Ubaid  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abdullah  bin  As- 
Sa  ib,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  # 
bersabda,  “Ketika  berada  di  antara  Rukun  Yamani  dan  Hijir  Ismail 
(hendaknya  membaca),  'Ya  Tuhan  kami,  berilah  kami  kebaikan  di 
dunia  dan  kebaikan  di  akhirat,  serta  peliharalah  kami  dari  siksa 
neraka'."  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  201). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.721 


720  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

721  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih” 


[776  |  —  Al  Mustadrak 


JLj P  JL oj»w»  UjJL>-  cc£ b j  jff  ^ — Y^A/V*  ^  ^ 
l*lU»  *y-  ^  i jij*-  Ljf  tj*-^i ,y.  Jl^wl  LLa^- 

^  \^pj  <y&  ^  Ji  J^-j  *&■  o*  o*  ‘‘pW* 

cJi^jj  01  c51p  ^y  [y  0y'  :JUi 

^f'cJf  :  Jli  feUi  <£y*$  0»-*  (J^  Lr? 

^  ag  !£3T«4  ^  ^  ^ 

3099/218.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  memberitakan  (kepada 
kami)  .dari  Al  A’masy,  dari  Muslim  Al  Bathin,  dari  Sa’id  bin  Jubair, 
dia  berkata:  Seorang  laki-laki  datang  menemui  Ibnu  Abbas,  lalu 
berkata,  “Aku  menyewakan  jasa  diriku  sebagai  kuli  panggul  kepada 
kaumku,  dan  aku  menetapkan  upahku  agar  mereka  mengizinkanku 
melaksanakan  haji  bersama  mereka.  Apakah  hal  itu  boleh  dilakukan?” 
Ibnu  Abbas  menjawab,  “Engkau  termasuk  orang  yang  disebutkan  oleh 
Allah,  'Mereka  itulah  orang-orang  yang  mendapat  bagian  daripada 
yang  mereka  usahakan;  dan  Allah  sangat  cepat  perhitungan-Nya' 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  202). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.722 


722  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |~777l 


y.  ^ 'j ^  ~ ^ *  * 

Vp  cs-lk^  jjJ  O^-  ‘^*-i  ^  cd)jjli  ^  A>ji  $•£>-  ‘s4^  ^  o3- 

ijJL}  0£  il  jk  &  J :  Jli  c^Ul  S^-  Cf-  J^-)s  ^ 
'&ji  JOi  >2»  £jS>  J$  iijSf  c^li>  jf  5i> 

*j£  f&Z£3t$$£i&y  ‘eH» 

•«(  *&  pl 


3100/219.  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi  mengabarkan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin 
Harun  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Bukair  bin  Atha,  dari  Abdurrahman  bin  Ya’mar  Ad-Dili, 
dia  berkata:  Rasulullah  &  bersabda,  " Haji  adalah  (wukuf)  Arafah 
atau  tempat-tempat  di  Arafah.  Barangsiapa  mendapati  'Arafah 
sebelum  terbit  fajar,  berarti  dia  telah  mendapatkan  ibadah  haji.  Hari- 
hari  di  Mina  itu  ada  tiga  hari.  Barangsiapa  terburu-buru  sehingga 
dia  hanya  melaksanakannya  dua  hari  saja,  maka  tidak  ada  dosa 
baginya.  Barangsiapa  melakukan  lebih,  dari  itu,  maka  tidak  ada  dosa 
baginya.  ” 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 

meriwayatkannya.  [ . ]  (Di  antara  dua  tanda  kurung  tidak  terdapat 

teks  yang  tidak  tercetak  sebagaimana  pada  naskah  asli).723 


723  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini. 

Di  dalam  Al  Faidh  dia  berkata  (setelah  dia  menyandarkannya  kepada  Ahrnad,  Al 
Hakim,  Baihaqi,  serta  keempat  Imam  penyusun  kitab  Sunnah),  “Abu  Daud  tidak 
menilainya  sebagai  riwayat  yang  dha'if” 


|  778  1  —  Al  Mustadrak 


'J  2bl  d\'Jv  J  -YY  >lr\ *  N 

:  Jli  i'js-  [j  J)  o* 

Jt  $  ji>.  <&'  ^ o  j  J*  Jis  iJ£J\  tiJjj  Cd 

hr*  ^  ^rPt>  >-4-^c’  y 

clj'&  b?C  ^J*Jl  ^  13  JLJUl  : «i*  o* 'j»  *j*  ‘«S^( 

pjjf  J^i}  L«ii  aJLp  cJ  jj  js-  ^A»  cjpiLJl  ^ 

.  L,.,^~il  Ji  ‘. j-*-p  <Jls  {  0 

3101/220.  Ahmad  bin  Mihran  [ . ]  (Terdapat  teks  yang  tidak 

tercetak  sebagaimana  ditemukan  pada  naskah  asli).  Ubaidullah  bin 
Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Ishaq,  dari  Abu  Maisarah,  dari  Umar,  dia  berkata:  Ketika 
turun  ayat  pengharaman  khamer,  Umar  berkata,  “Ya  Allah, 
jelaskanlah  kepada  kami  permasalahan  khamer  ini  dengan  sejelas- 
jelasnya.”  Lalu  turunlah  ayat,  “ Mereka  bertanya  kepadamu  tentang 
khamer  dan  judi”  (Al  Baqarah  [2]:  219).  Umar  pun  dipanggil  dan 
dibacakanlah  ayat  tersebut  kepadanya.  Umar  lalu  berkata,  “Ya  Allah, 
jelaskanlah  kepada  kami  permasalahan  khamer  ini  dengan  sejelas- 
jelasnya.”  Lalu  turunlah  ayat  yang  ada  dalam  surah  Al  Maa'idah,  “ Hai 
orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (meminum)  khamer, 
berjudi...  maka  jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar  kamu 
mendapat  keberuntungan.”  (Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  90). 

Umar  kemudian  dipanggil,  dan  dibacakanlah  ayat  tersebut 
kepadanya.  Ketika  sampai  pada  firman-Nya,  “ Maka  berhentilah  kamu 
(dari  mengerjakan  pekerjaan  itu)”  (Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  91)  Umar 
berkata,  “Kami  meninggalkannya.” 


Al  Mustadrak  —  |~779~1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.724 


ife-  cOjiJ  &  ^  ^i  j?  ^ 

•X*  o*  ‘t* :ja^*  d  o*  u^l  o*  x&* 

Jif  u;  :  JUi  jjt-j  oip  Al  jk»  Al  J jAj  fli  : JIS  ^  Al 
4J  <J  c$ jSf  'y  CajJv  ^  J*  Jpj*l  Al  0} 

vj  Cjlkil  jc£J  Jjjf  03  Al  01  «&JuJ!  Jif  1*  :JUi  ifli  ^  'y*' 

: Jli  ctp*  y'j  ^  oolp^  2^* 

.4LxJl  <3 ^ 

3102/221.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Khadir  bin  Aban  Al  Hashimi 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Yusuf  Al  Azraq  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Iyas  Al  Jarir  menceritakan  kepada  kami  dari 
Tsumamah  bin  Hazn  Al  Qusyairi,  dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata: 
Suatu  ketika  Rasulullah  $  berdiri  lalu  bersabda,  “Wahai  penduduk 
Madinah,  sesungguhnya  Allah  telah  memperlihatkan  masalah  khamer 
kepadaku.  Aku  tidak  tahu  sepertinya  ada  sesuatu  yang  akan 
*  diturunkan  berkaitan  dengan  khamer  ini.  ” 

Rasulullah  lalu  berdiri  dan  bersabda,  “Wahai  penduduk 
Madinah!  Sesungguhnya  Allah  telah  menurunkan  pengharaman 
khamer.  Oleh  karena  itu,  barangsiapa  telah  mendengar  ayat  ini 


724  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


|  780  1  —  Al  Mustadrak 


sementara  dia  masih  memiliki  khamer,  janganlah  dia  meminumnya 
dan  janganlah  memperjualbelikannya. " 

Abu  Hurairah  berkata,  “Orang-orang  pun  menumpahkan 
khamer  itu  di  jalan-jalan  kota  Madinah.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.725 


O*  <y  <y-  cr*^' 

aljflp  Al  jji  J*  ij*>r  j>.  °Cj*  ts-JLJl  J>. 

dJlJi  <.JZj  jUJJlj  t-Uoij  fOaJi  d'_^ 

j*  dy* j 


3103/222.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Adam  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  As-Sa'ib,  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  4fr,  dia  berkata:  Ketika  turun  ayat,  “Dan 
janganlah  kamu  dekati  harta  anak  yatim,  kecuali  dengan  cara  yang 


725  Adz-Dzahabi  tidak  memberikan  komentar  terhadap  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 
Akan  tetapi,  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  Al  Mizan,  “Sa’id  bin  Iyas  Al  Jariri 
adalah  ulama  yang  dipercaya,  namun  dia  mengalami  sedikit  perubahan  (pada 
hapalannya).  Oleh  karena  itu,  Yahya  bin  Qaththan  menilainya  sebagai  perawi 
yang  lemah,  sementara  sekelompok  ulama  hadits  lain  menilainya  sebagai  perawi 
yang  tsiqah." 

Lih.  kitab  Al  Mizan  (2/127). 


Al  Mustadrak  —  1  781  1 


lebih  bermanfaat .”  (Qs.  Al  An’aam  [6]:  152)  orang-orang  pun 
memisahkan  antara  harta-harta  mereka  dan  harta-harta  anak  yatim 
yang  ada  di  bawah  perwaliannya.  Akibatnya,  makanan  menjadi  rusak 
dan  daging  membusuk.  Mereka  pun  mengadukan  hal  ini  kepada 
Rasulullah  #.  Setelah  itu  Allah  menurunkan  firman-Nya,  tlKatakalah, 
'Mengurus  urusan  mereka  secara  patut  adalah  baik,  dan  jika  kamu 
bergaul  dengan  mereka,  maka  mereka  adalah  saudaramu.  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  220). 

Ibnu  Abbas  berkata,  “Setelah  itu  mereka  pun  bergaul  dengan 
anak-anak  yatim  (yang  ada  di  bawah  asuhannya).” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.726 

'J  J^)\  if^-f  -m '/n  •  i 
J  &\  t .>£■  'J  dk-  'J 

ijjs-  J  oJSjj  J*  cc5l^»i  ^  'J>  y^'  J  J  j  ‘J’  4  J J ^ 

Jvi  015"  oli  c^ssi  :  JUi  J* 

Jli  jj  Oij  t Jli  lis"  iJi  vfe  jij  ^  J*3  f'  W 

#  8  jfcS-tfk  jtf 4?  $»>  ^ 

.  i jLoJ  Olj  t \Jjpte 

3104/223.  Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  mengabarkan 
kepada  kami.  Hilal  bin  Al  Ala  Ar-Raqi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Amr 
menceritakan  kepada  kami  dari  Zaid  bin  Abu  Unaisah,  dari  Abu  Ishaq, 


726  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


|  782  1  —  Al  Mustadrak 


dari  Zaidah  bin  Umair,  dia  berkata:  Aku  pernah  bertanya  kepada  Ibnu 
Abbas  tentang  hukum  melakukan  ‘azl  (mengeluarkan  sperma  tidak  di 
dalam  rahim).  Ibnu  Abbas  menjelaskan,  “Sesungguhnya  kalian  sudah 
banyak  bertanya.  Apabila  Rasulullah  #  memang  mengatakan  sesuatu 
tentangnya,  dan  hukumnya  adalah  sebagaimana  yang  beliau  sabdakan. 
Akan  tetapi,  apabila  beliau  tidak  mengatakan  sesuatu  tentangnya  maka 
aku  katakan  bahwa  Allah  berfirman,  'Istri-istrimu  adalah  (seperti) 
tanah  tempat  kamu  bercocok  tanam,  maka  datangilah  tanah  tempat 
bercocok-tanammu  itu  bagaimana  saja  kamu  kehendaki'.  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  223).  Oleh  karena  itu,  kalian  boleh  melakukan  ‘azl 
ataupun  meninggalkannya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.727 

J  tfj  J  ^  -TYi/r^ .  o 

JuP  Ljf  i  ^ 

^  Oljf  ,y.  ^p  ^ 

: JV5  jp  pJlvs 

cJj^  icJjj  CA»  4-a3jl  toCb^P 

Ui  air  :JIS  cl^i  { s  :<!y  J* 

I  jlyai^fl  yj»  I  L*Ii  CCj!  CJ^kfAA 

cllji  tc^l Ijiir  £ 


727  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  — 


j*  ^  ^  Ji 

of  jJJ  J’*  ‘u?  j^J  'rJ'^L*  :ti^j  ^  ^  ^5^.  \j>^3 

.1^5  ^  lij5  J§  o*  ^?ij  :cT^  <^'  ^  ‘£.^  °-^ 

3105/224.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Abdurrahman  bin  Muhammad  Al  Muharibi  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dia  mendengar  Aban  bin 
Shalih  menceritakan  dari  Mujahid,  dia  berkata:  Aku  pernah 
membacakan  Al  Qur'an  kepada  Ibnu  Abbas  sebanyak  tiga  kali.  Aku 
berhenti  pada  setiap  ayatnya  dan  aku  bertanya  kepadanya  tentang  latar 
belakang  diturunkannya  ayat  itu  dan  bagaimana  ayat  itu  diturunkan. 

Ketika  aku  membaca,  Istri-istrimu  adalah  (seperti)  tanah 
tempat  kamu  bercocok  tanam,  maka  datangilah  tanah  tempat 
bercocok-tanammu  itu  bagaimana  saja  kamu  kehendaki.”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  223)  Ibnu  Abbas  berkata,  “Ayat  ini  diturunkan  terkait 
salah  satu  suku  dari  kaum  Muhajirin  yang  memiliki  kebiasaan 
berhubungan  intim  dengan  wanita  (istri  atau  budaknya— penj)  dengan 
cara  melucuti  seluruh  pakaiannya;  dan  mereka  behubungan  dengan 
wanita  dari  belakang  dan  dari  depan.  Ketika  mereka  tiba  di  Madinah 
dan  menikah  dengan  wanita-wanita  dan  kalangan  Anshar,  mereka 
ingin  melakukan  hubungan  suami  istri  dengan  cara  yang  biasa  mereka 
lakukan  dahulu  dengan  wanita-wanita  Muhajirin,  akan  tetapi  wanita- 
wanita  Anshar  menolak  hal  itu.  Wanita  Anshar  lalu  mengadukan  hal 
ini  kepada  Rasulullah  &.  Allah  kemudian  menurunkan  firman-Nya, 
"Istri-istrimu  adalah  (seperti)  tanah  tempat  kamu  bercocok  tanam, 
maka  datangilah  tanah  tempat  bercocok-tanammu  itu  bagaimana  saja 
kamu  kehendaki.”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  223). 


|784  1  —  Al  Mustadrak 


Mujahid  berkata,  “Apakah  boleh  berhubungan  suami  istri 
dari  arah  depan  dan  belakang,  serta  dilakukan  pada  bagian  dubur 
selain  di  bagian  qubul  (kemaluan)?”  Ibnu  Abbas  menjawab,  “Hal  yang 
dibolehkan  adalah  berhubungan  dari  arah  belakang,  tetapi  tetap  di 
bagian  qubul  (kemaluan).”728 

'J  faf  'J  &  J  U>f  -yy ©/n » n 

4jj|  a£jIp  ^  ^P  <«JjP  (ji  <— ~--3> 

JULj  l^SJLL»  <1)1  j  clg  aljaj  <l)f  L*  4jf ^1  (jUaj  jJ^r^ll  015^  icJli  d-fiP 

J»r ^Jl  JlS  L5i>-  cl^J-XP=-  <1)1  l^sojl  151  c jf 
:Jli  Y3JI5  La^j  :oib  .^1  S(j  <±Uli»l  S/  a»1j 

Jiilj  tdJlali?!  |»j  t<iil*asJjl  <1)1  dijAf-  L»i^j  dJ^Usl 

auI  aJujIp  <jJJ5  o> ^S”" «i$  ^ll  ol ctiJJi 

^Jjill  ^  :<l)Tyijl  Jjj  U;J>  j*1s  jt-l^j  aJp  a))1 


3106/225.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Ali  bin  Al  Husain  bin  Al  Junaid  memberitakan  (kepada  kami), 
Ya’qub  bin  Humqid  bin  Kasib  menceritakan  kepada  kami,  Ya’ la  bin 
Syabib  Al  Makki  menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Urwah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Aisyah,  dia  berkata:  Dahulu  seorang 
laki-laki  dapat  menceraikan  istrinya  semaunya,  bahkan  dia  bisa 
menceraikannya  sampai  seratus  kali  atau  lebih  dari  itu  selama  dia 


728  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  785  1 


merujuk  istrinya  itu  sebelum  masa  iddah-nya  selesai.  Hingga  seorang 
laki-laki  berkata  kepada  istrinya,  “Demi  Allah!  Aku  tidak  akan 
menceraikanmu  dengan  thalak  bain  (sehingga  engkau  benar-benar 
tidak  lagi  menjadi  istriku),  tetapi  aku  juga  tidak  akan  membiarkan 
statusmu  sebagai  istriku.” 

(Aisyah  lalu  ditanya)  “Bagaimana  gambarannya?”  Aisyah 
menjawab,  “(Si  suami  berkata:)  Aku  menceraikanmu,  tetapi  tiap  kali 
masa  iddah- mu  hampir  selesai,  aku  akan  merujukmu.  Kemudian  aku 
akan  menceraikanmu  lagi,  dan  aku  akan  terus  melakukan  hal  itu.” 

Wanita  itu  pun  mengadukan  hal  tersebut  kepada  Aisyah,  dan 
Aisyah  menyampaikan  masalah  itu  kepada  Rasulullah  Rasulullah 
mulanya  hanya  diam,  hingga  akhirnya  Allah  menurunkan  firman- 
Nya,  “ Thalak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali,  setelah  itu  boleh  rujuk 
lagi  dengan  cara  yang  ma'ruf;  atau  menceraikan  dengan  cara  yang 
baik.”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  229). 

Sanad  hadits  ini  shahih. 

Tidak  ada  seorang  ulama  hadits  pun  yang  mengatakan  bahwa 
Ya’qub  bin  Humaid  adalah  perawi  yang  dapat  diterima.  Sementara  itu, 
guru  kami  (Abu  Ahmad  Al  Hafizh)  berdebat  denganku  tentangnya. 
Dia  menyebutkan  bahwa  Al  Bukhari  meriwayatkan  darinya  dalam 
Shahih-nya,  maka  aku  katakan  bahwa  yang  dimaksud  adalah  Ya’qub 
bin  Muhammad  Az-Zuhri.  Adapun  Ya’qub  bin  Humaid  adalah  seperti 
yang  dikatakan  sebelumnya.729 


729  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Tolkhish  (setelah  perkataan  Al  Hakim  “tidak  ada 
seorang  ulama  hadits  pun  yang  mengatakan  bahwa  Ya’qub  bin  Humaid  adalah 
perawi  yang  dapat  diterima"),  “Ada  lebih  dari  seorang  ulama  hadits  yang  menilai 
dirinya  dha'ij !” 


1  786  |  —  Al  Mustadrak 


<&l  JUf-  JU^-f  U —  Y  Y  *l f  Y  \  *  V 

O*  ‘j*4^  ^fb-  ‘J?Tj  W  ‘iP*“  cF*  “^■'  i* 

cL^jU-I^j  of  Sljti  clf*- jj  '-$^11?  of  t jllo  j»  ^ 

Vi  04^  O^L*  d_P^  Jf*-* 

.  *h(  s>i/^  (*££  \r?3  'H  ofcS  o*£^ 

3107/226.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Waki  memberitakan  (kepada  kami), 
Al  Fadhl  bin  Dalham  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  H asan,  dari 
Ma’qil  bin  Yasar:  Saudara  perempuan  Ma’qil  bin  Yasar  dicerai  oleh 
suaminya.  Ketika  si  suami  hendak  merujuknya,  Ma’qil  melarangnya, 
maka  Allah  menurunkan  firman-Nya,  “ Apabila  kamu  menthalak  istri- 
istrimu,  lalu  habis  masa  iddahnya,  maka  janganlah  kamu  (para  wali ) 
menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan  bakal  suaminya,  apabila 
telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara  yang  ma’ruj. 
(Qs.  Al.Baqarah  [2]:  232). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.730 

ifoi-  Jl  jj  ^1p  -YYY/t^  •  A 

(_5^  Cf-  'X^M  *<y-  Ji  'J’- 

<, jLa  SjlS  c^->Cp  ^  aj >Al  ^ 


730  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Fadhl  [bin  Dalham]  dinilai  sebagai 
perawi  yang  lemah  oleh  Ibnu  Ma’in.  Akan  tetapi,  ulama  lain  menilainya  sebagai 
perawi  yang  kuat.” 


Al  Mustadrak  —  ["7871 


ISI  :Jli  tUgiP  Aiil  (J^W^  cH'  {j* 

Ajujf  Als-siajl  41**  AlL»J>-  Olj  tl AI*v?jl 

‘^' J  ‘*jV^  UiJ^J 

3108/227.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepadaku,  Al 
Husain  bin  Muhammad  bin  Ziyad  dan  Ibrahim  bin  Abu  Thalib 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Sa’id  bin  Yahya  bin 
Sa’id  Al  Umawi  menceritakan  kepada  kami,  Hafsh  bin  Ghiyats 
menceritakan  kepada  kami  dari  Daud  bin  Abu  Hind,  dari  Ikrimah,  dari 
Ibnu  Abbas  dia  berkata,  “Apabila  masa  kehamilan  seorang  wanita 
adalah  sembilan  bulan,  maka  dia  menyusui  anaknya  selama  dua  puluh 
satu  bulan.  Apabila  masa  kehamilannya  adalah  enam  bulan,  maka  dia 
menyusui  anaknya  selama  dua  puluh  empat  bulan.”  Dia  lalu 
membacakan  firman  Allah,  “ Mengandungnya  sampai  menyapihnya 
adalah  tiga  puluh  bulan.”  (Qs.  Al  Ahqaaf  [46]:  15). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.73 1 

,y.  jJ  -T  Y  a/t\  •  *\ 

J  J  <y-  rST  <y- 

45ap  4^1  oX»  ci^J  :Jli  4^1^-  y*'  y*  tS-OaP  jP  tp^ 
.  Al  tOfrCi  4^*29 


731  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


1  788  1  —  Al  Mustadrak 


C)[j  (Ififtf  ^  OJ£pl  C->frLi  t)i  IfrUatP  JIS 
ti  t»  «j  ^  iS^?-  d)f  •  J*- J  J*  ^  cM 


3109/228.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi 
mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada 
kami,  Adam  bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Warqa' 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abu  Najih,  dari  Atha,  dari  Ibnu 
Abbas,  dia  berkata:  Ayat  berikut  ini  menghapuskan  kewajiban  seorang 
wanita  (yang  ditinggal  mati  suaminya)  untuk  menjalani  seluruh  masa 
iddah-nya.  di  rumah  suaminya.  Dengan  demikian,  dia  boleh  menjalani 
masa  iddah- nya  di  tempat  manapun  yang  dikehendakinya.  Hal  itu 
berdasarkan  Firman  Allah,  “Dan  tidak  disuruh  pindah  (dari 
rumahnya ).”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  240). 


Atha  berkata,  “Apabila  seorang  wanita  (yang  ditinggal  mati 
suaminya)  menginginkan  maka  dia  boleh  menjalani  masa  iddah- nya  di 
rumah  keluarganya  (suaminya).  Namun  jika  dia  mau  maka  dia  boleh 
keluar  dari  rumah  suaminya,  dan  itu  berdasarkan  firman  Allah  #, 
“ Akan  tetapi  jika  mereka  pindah  (sendiri),  maka  tidak  ada  dosa 
bagimu  (wali  atau  waris  dari  yang  meninggal)  membiarkan  mereka 
berbuat  yafig  ma'ruf  terhadap  diri  mereka. ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]: 
240). 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.732 


732  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

Perkataan  Ibnu  Abbas  "wasiat  untuk  kedua  orang  tua"  telah  di -nasakh 
(hukumnya). 


Al  Mustadrak  —  f789l 


&Js>-  djjj  ^  -YY^/v^  ^  * 

y>j  Jif^i  U*  ‘S-4^  <^'  <y. 

iff  clljlp  <&l  ^0  I/'C*  O*'  D*  uH1  0^  ‘u**7.?*  O* 

<s£*  ^  o5j  4$^'  «IA  ^  ^ 

c-^c^  :  Jlii  ^  o?-4^  ig-^yJi  !>**■  «^1/  o^  2^®  cJ* 

SjjJuj  J^li.  ^i(S  ^  :3^'  ?^®  (^  ls7'  <_s^“  t5  (^  ‘5^* 

•5^®j  :<J^  ^  c/^7  5&*.  Ji  ^  C5$ 

3110/229.  Muhammad  bin  Yazid  Al  Adi  mengabarkan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub 
bin  Ibrahim  Ad-Dauraqi  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  (yaitu 
Ibnu  Ulayyah)  menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus,  dari  Ibnu  Sirin, 
dari  Ibnu  Abbas  bahwa  dia  (Ibnu  Abbas)  pemah  berdiri  lalu 
berkhutbah  di  hadapan  orang-orang  di  tempat  ini.  Ibnu  Abbas 
kemudian  membacakan  surah  Al  Baqarah  kepada  mereka  dan 
menjelaskan  beberapa  ayatnya  kepada  mereka.  Ketika  sampai  pada 
firman  Allah,  “jika  dia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat 
untuk  ibu-bapak  dan  karib  kerabatnya  secara  ma'ruf”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  180)  Ibnu  Abbas  berkata,  “Hukum  yang  dikandung  oleh 
ayat  ini  telah  dihapus.” 

Dia  lalu  melanjutkan  bacaannya  hingga  sampai  pada  firman 
Allah,  “ Orang-orang  yang  meninggal  dunia  diantaramu  dengan 
meninggalkan  istri-istri...  dan  tidak  disuruh  pindah  (dari  rumahnya)” 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  234-240),  dia  berkata,  “Inilah  (ayat  yang 
menghapus  kandungan  hukum  ayat  sebelumnya).” 


I  790  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.733 

'J  >o  'J  -rr./n  s  \ 

J?  l&S-  'J  Ollal*  ^  <&'  Lfjr'y 

&&  Sjfc  )■  J»  o*  o*  ‘g££- 

(Ji  (J j  1)  W-lsj^ 

.o^Ci  d~>-  ^Uo  4*- j j  4^  lu«ijsi  y£ 

3111/230.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Bisyr  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Az-Zubair 
Al  Humaidi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Uyainah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Atha,  dari  Ibnu  Abbas 
<&,  tentang  firman  Allah,  “ Orang-orang  yang  meninggal  dunia 
diantaramu  dengan  meninggalkan  istri-istri  (hendaklah  para  istri  itu) 
menangguhkan  dirinya  (beriddah)  empat  bulan  sepuluh  hari .”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  234),  dia  berkata,  "Dalam  ayat  ini  Allah  tidak 
mengatakan  bahwa  wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya  (harus) 
menjalani  masa  iddah-nya  di  rumah-rumah  mereka.  Akan  tetapi, 
mereka  boleh  menjalani  masa  iddah-nya  di  mana  saja  mereka 
inginkan.”734 

\2%-  x^J  'J  'CJZ  j'jA  -xn/r\ \  x 
'J  [ . ]  jifi  &  J**-  <y- 

733  Lih.  hadits  no.  3109. 

734  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  1  791  I 


: J\i  'J>  tS'j&  'J?**-  i{fc***N  ^  O3’  JiP1  ‘jSjjj* 
{JU^I  i^Csj  J?? J  '£&>J  oljivall  ^  -^S5  ^ 

jj  clif/u  of  c*  jjbj  OlP  Al  2»l  i}  J  J  ^  J*  \J>\?'ji 

ji2  «(  v5^'  J®  4^  ^ 

\J*LZ  LilTj  oJj3  ^ J ^  "J^j  ^ 

,'i\  „  K 
.JsA  4»l J  CA»I 

3112/231.  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku,  Yahya  bin  Ja’far  bin  Az-Zibriqan  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  [...]  menceritakan  kepada  kami,  Fudhail  bin  Marzuq 
menceritakan  kepada  kami,  Syaqiq  bin  Uqbah  Al  Abdi  menceritakan 
kepadaku,  Al  Bara  bin  Azib  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata: 
Mulanya  ayat  ini  diturunkan  dengan  qiraat  seperti  berikut  ini, 
“ Peliharalah  semua  shalat(mu),  dan  (peliharalah)  shalat  wustha,  dan 
shalat  Ashar  ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  238).  Demikian  kami  membaca 
ayat  ini  pada  masa  Rasulullah  $  selama  beberapa  waktu.  Allah  lalu 
me-nasakh  redaksi  ayat  tersebut  dengan,  Peliharalah  semua 
shalat(mu),  dan  (peliharalah)  shalat  wustha 

Ada  seorang  laki-laki  bertanya  kepada  Al  Bara,  “Apakah 
yang  dimaksud  itu  adalah  shalat  Ashar?”  Al  Bara  menjawab.  Aku 
telah  memberitahukanmu  bagaimana  ayat  itu  diturunkan  dan 
bagaimana  kemudian  Allah  menghapusnya." 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.735 


735  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


j  792  ~1  —  Al  Mustadrak 


'Jl  olki  itf J  if^i  -rrr/n  ^ r 

o (jp  <.d£ju»  LjA>-  j  t*jl  Cf-  <3L»w»l 

^  L&  Jt  d*  ‘jm»  d  O*  lJS**  d  O*  HS&tt 

f Z*j  f +*£-li  C*l  L$  Ji  j-Z  p4^  ^  J?, 

tpjpUaJl  ^  I jl^5  l_ji>!- 4m J  \y\S'  :Jl5  yjJ^l  jjo- 
ji-fj  jli  lylli  tly^*  :<&'  n-gJ  jLSi  .cjy  \^j  Lrli 

f*^^*  :J^rJ  J*  ^  d^  Cf-j^  j*4*  d)f  -&l  jfc~i 

j». 

311 3/232.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Waki  memberitakan  (kepada 
kami),  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Maisarah  An-Nahdi, 
dari  Al  Minhal  bin  Amr,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  <&, 
tentang  firman  Allah,  “. Apakah  kamu  tidak  memperhatikan  orang- 
orang  yang  ke  luar  dari  kampung  halaman  mereka,  sedang  mereka 
beribu-ribu  (jumlahnya),  karena  takut  mati”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]: 
243),  dia  berkata,  "Jumlah  mereka  ketika  itu  adalah  empat  ribu 
pasukan.  Mereka  keluar  untuk  melarikan  diri  dari  wabah  tha’un. 
Mereka  berkata,  ’Kita  akan  mendatangi  daerah  yang  di  dalamnya  tidak 
terdapat  kematian’.  Allah  pun  berkata  kepada  mereka,  'Matilah 
kalian'.  Mereka  pun  mati.  Lalu,  ada  seorang  nabi  yang  melewati 
mereka,  dan  nabi  itu  memohon  kepada  Allah  agar  menghidupkan 
mereka  kembali,  maka  Allah  menghidupkan  mereka  kembali. 

(Terkait  kisah  tersebut)  Allah  berfirman,  'Sedang  mereka 
beribu-ribu  (jumlahnya),  (mereka  keluar)  karena  takut  rriati'. "  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  243). 


Al  Mustadrak  —  |  793  1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.736 


'J  ilki  is vl/j  j?  -rrr/n  >  i 

ibo*  UI  (ji 

i'  CT&  J  J*  o^fs-  J.  t5Sd  d!b-  *j\'jLj}\ 

^i^Ji j  ji'j  AikJi  o of  o i-*  i Jis  tU^ip 

*  ^  A  ^  jj  ^  ^ 

.^.La» j  aJlp 

3114/233.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Mu’adz  bin  Hisyam  Ad- 
Dastawa’i  memberitakan  (kepada  kami),  ayahku  menceritakan  kepada 
kami  dari  Qatadah,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata, 
“Tidakkah  kalian  kagum  bahwa  khallah  (sifat  sebagai  kekasih)  Allah 
berikan  kepada  Ibrahim,  kalam  (sifat  sebagai  orang  yang  diajak 
berbicara)  Allah  berikan  kepada  Musa,  dan  ruyah  (sifat  dapat  melihat 
Allah)  Allah  berikan  kepada  Muhammad 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.737 


c j£-  m  J  ‘j*  jpA  -m/r  \ ^ ° 

°^P  tj£p  fjj 


736  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Keduanya  (Al  Bukhari  dan  Muslim) 
tidak  meriwayatkan  hadits  Maisarah.” 

737  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  794  1  —  Al  Mustadrak 


lZs>  4J1I  '^>J  ji  Jl  'J*  ij> 'J*  jJ**  ^ 

<.j&JLSJ\  J>  y>j  jX»j  aIIp  Ai  JLp  i»l  J J\  c-I^' 

\j  :cul5  :Jl5  iiij£a}\j  S^Cail  C~**^*J 

^JT^i  ^  : Jl5  2Hp  ^  J jrf 

.14^-  ^11  H( 

3115/234.  Ali  bin  Abdurrahman  As-Sabi’i  mengabarkan 
kepadaku,  Ahmad  bin  Hazim  Al  Ghifari  menceritakan  kepada  kami. 
Ya’ la  bin  Ubaid  menceritakan  kepada  kami,  Al  Mas’udi  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Amr  Asy-Syaibani,  dari  Ubaid  bin  Al 
Khasykhasy,  dari  Abu  Dzarr,  dia  berkata:  Aku  datang  menemui 
Rasulullah  0,  dan  ketika  itu  beliau  sedang  berada  di  Masjid,  aku 
duduk  di  dekatnya.  Setelah  itu  beliau  menyebutkan  keutamaan  shalat, 
puasa,  dan  sedekah.  Aku  lantas  bertanya,  “Wahai  Rasulullah,  ayat 
apakah  yang  paling  agung  yang  diturunkan  kepadamu?”  Beliau 
menjawab,  “Ayat,  'Allah,  tidak  ada  tuhan  (yang  berhak  disembah) 
melainkan  Dia  yang  hidup  kekal  lagi  terus-menerus  mengurus 
(makhluk-Nya) (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  255).  Beliau  membacakan  ayat 
itu  hingga  selesai. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.738 


jCLp  cOCa!»  l2j $  l3jb-  cil^»  Ji  \2js>- 


738  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  [7951 


o^'  d  ij*>r  o3-  (4^  ‘yr-*^' 

.  ojJi  jJ-2j  *bl  (ji j*il j  t4^«Ji  ^py>  ,^f  :  Jli  cLk^iP- 


3116/235.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al 
Mahbubi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Mu’adz 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami, 
Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ammar  Ad-Duhni,  dari 
Muslim  Al  Bathin,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  dia 
berkata,  “Kursi  adalah  tempat  kedua  kaki-Nya,  dan  Arsy  tidak  dapat 
diperkirakan  besarnya.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.739 


d  ^  d  -rm/nw 

Ji  d  ‘3^4  („si'  d  t' 

'£j  J*  s**  ykt*  d  ^ 

aMI  AjC>U  •■***  **'  LS^- 

pjsl>  c4>UaP  toLjP  Jjti  4l*j  if\j> 

C«__->VJ3-  JjSrj  4£j4'  0>y««5^  pj  L'j&JU  ^  Lg-siaju 

p  4jU  cJiJ  ^  : (JVJ  jf  L»jj  :Jli  ^  44* 

.jdi'  J<*  J  <d  ljU>r  di  Ji  Jij  AJJ-LoJl  !(JlS 

3117/236.  Ahmad  bin  Mihran,  Ubaidullah  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami,  Israil  memberitakan  (kepada  kami)  dari 

739  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


|  796  |  —  Al  Mustadrak 


Abu  Ishaq,  dari  Najiah  bin  Ka’ab,  dari  Ali  4gfc,  dia  berkata:  Uzair  Nabi 
Allah  keluar  dari  negerinya  (ketika  itu  dia  adalah  seorang  pemuda). 
Dia  melewati  sebuah  perkampungan  yang  telah  hancur,  maka  dia 
berkata,  “Bagaimana  cara  Allah  menghidupkan  kembali  kampung 
ini?”  Allah  pun  mematikan  Uzair  selama  seratus  tahun,  kemudian 
menghidupkannya  kembali. 

Yang  pertama  diciptakan  adalah  kedua  matanya.  Uzair  pun 
mulai  melihat  tulangnya  terhubung  kembali  satu  per  satu.  Lalu  tulang 
itu  ditutupi  oleh  daging  dan  kemudian  ditiupkan  roh  ke  dalamnya,  dan 
jadilah  dia  seorang  pemuda. 

Uzair  lalu  ditanya,  " Berapa  lama  engkau  tinggal  di  sini?" 
Uzair  menjawab,  “Satu  atau  beberapa  hari  saja.”  Allah  berkata, 
“Engkau  telah  tinggal  selama  seratus  tahun.  ” 

Uzair  kemudian  kembali  ke  negerinya.  Dahulu,  dia 
meninggalkan  seorang  tetangga  yang  masih  muda,  dan  ketika  dia 
kembali  tetangganya  itu  telah  menjadi  orang  yang  tua-renta. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meri  wayatkannya. 740 


\2a>-  £Jli  'j)  Ji\2\  J -p  UjJj-  —  YY 'V/T' ^  )  A 

cf-  £***  ct  ^  &  o* 

4&I  J  J~>J  of  CaIp  4&I  £lJ IC  J»  J*  tof 

*JuS”  tfrl ji  ^  jfc»  <J[p  Alit 


740  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  |  797  1 


C*  ciul  :JU±  015"3  ?dii^f 

lT«  dJlJi  ^5  S^i  aS-W»  ctlol^-j  dJl^l  {Jk  d&iaj  Oli  :Jl5 

■  L$^  % 

3118/237.  Abdul  Baqi  bin  Qani  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaid  bin  Muhammad  bin  Hatim  Al  Ijli  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Bakar  bin  Abu  An-Nadhr  menceritakan  kepadaku, 
ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ziyad  bin  Abdullah  bin  Ulatsah 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Muhammad  bin  Ibrahim  At- 
Taimi  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Anas  bin  Malik 
dia  berkata:  Rasulullah  H  pemah  bertanya  kepada  Al  Bara  bin 
Azib,  " Wahai  Bara,  bagaimana  kondisi  nafkahmu  kepada 
keluargamu?  "  Bara  yang  ketika  itu  memiliki  kelapangan  rezeki  untuk 
keluarganya,  menjawab,  “Wahai  Rasulullah,  aku  tidak 
menghitungnya.”  Rasulullah  bersabda,  "Sesungguhnya  nafkah  yang 
engkau  berikan  kepada  istrimu,  anakmu,  dan  pembantumu  adalah 
sedekah.  Oleh  karena  itu,  janganlah  engkau  mengungkit-ungkitnya 
dan  janganlah  engkau  menyakiti  perasaan  orang  yang  menerimanya 
(terkait  dengannya)!"  (Hadits  ini  terkait  surah  Al  Baqarah  ayat  262 — 
penj) 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.741 

J  jl  jk;  \&k  ji  \&k  -y  r  a /n  \ 


741  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Dalam  sanadnya  terdapat  Musa  bin 
Muhammad  bin  Ibrahim  At-Taimi,  perawi  matruk,  sebagaimana  dikatakan  oleh 
Ad-Daraquthni." 


f798~|  —  Al  Mustadrak 


L. 


3119/238.  Al  Hasan  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Wahhab  bin 
Atha  menceritakan  kepada  kami,  Harun  bin  Musa  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Khalid  Al  Hadzdza,  dan  Abdullah  bin  Al  Harits, 
dari  Abdullah  bin  Abbas  <$>. 

Dahulu,  Ibnu  Abbas  membaca  ayat  ini  dengan  qira'at,  (S joO 
dengan  tanda  baca  kasrah  pada  huruf  ra\ 

Dia  berkata,  “Kata  ar-ribwah  artinya  bagian  yang  tinggi  dari 
bumi  (tanah).” 

(Hadits  ini  terkait  surah  Al  Baqarah  ayat  265 — penj). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.742 


CiS-  vji;  J  y&ii >1  CiS-  -m/ru. 


;  JIas  cL--y3«J  .j*dpf  ^  iljJla*  ^  iJL*.  ,4 

^  4^  y"  :u-W*  cw'  -ji  ^  J  (►& 

cJ 'J>\  Jli  'j*» *  y  j  'cJ  ^  J5 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |  799  1 


3^  •  j**  3^  • 

Jl=~  ^yaUcJl»  ttjiisl-iJi  3  <5>l  CL~*J  j»J  coLUUJl  JIjo 

3iipf 

3120/239.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shagani 
menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij:  Aku  mendengar  Ibnu  Abu  Malikah 
mengabarkan  dari  Ubaid  bin  Umair,  bahwa  dia  mendengarnya 
berkata:  Umar  pernah  bertanya  kepada  para  sahabat  Nabi  #, 
“Menurut  kalian,  apakah  yang  melatarbelakangi  diturunkannya  ayat, 
'Apakah  ada  salah  seorang  diantaramu  yang  ingin  mempunyai 
kebun'?"  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  266)  Mereka  menjawab,  “Hanya  Allah 
yang  mengetahui.”  Umar  pun  marah  dan  berkata,  “Katakanlah  kami 
mengetahui  atau  kami  tidak  mengetahui!”  Ibnu  Abbas  lalu  berkata, 
“Wahai  Amirul  Mukminin,  ada  sesuatu  di  hatiku  tentang  ayat  ini.” 
Umar  berkata,  “Katakanlah  wahai  anak  saudaraku,  jangan  merasa 
kecil  terhadap  dirimu.”  Ibnu  Abbas  melanjutkan,  “Ayat  itu 
memberikan  perumpamaan  terhadap  perbuatan.”  Umar  bertanya, 
“Perbuatan  apa?”  Ibnu  Abbas  menjawab,  “Perbuatan...."  Umar  lalu 
memotong,  “Yaitu  seseorang  yang  kaya  melakukan  berbagai 
kebaikan,  kemudian  Allah  mengutus  para  syetan  sehingga  orang  itu 
terjerumus  untuk  mengeijakan  berbagai  kemaksiatan,  hingga 
meluluhkan  seluruh  (pahala)  amalnya.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.743 


743  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1800  |  —  Al  Mustadrak 


coip  J  '£a~i  JvaiM  ^  j^vaJ'  4-P  cj^*-> 

JfJ  a&  J'1  Cj*  O*  “S=^  O*  ^ 
f. jil.  4-j  0>j  :  Jli  A^j  :  J^-j  j*  Jy  J. 


3121/240.  Bakar  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Ash-Shairafi 
di  Marwa  menceritakan  kepada  kami,  Abdushshamad  bin  Al  Fadhl  Al 
Balkhi  menceritakan  kepada  kami,  Qabishah  bin  Uqbah  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Harun  bin 
Antarah,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  tentang  firman  Allah, 
“ Angin  keras  yang  mengandung  api  .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  266),  dia 
berkata,  “Maksudnya  adalah,  angin  yang  di  dalamnya  terdapat  panas 
yang  sangat  dahsyat.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.744 


J  J  JuU  -YiY/r>XT 

iji  <j>.  'W**  ctJujf  ^  nj 

:Jl3  t<up  y1  ‘*a*>  O*  ^  ^  cJ-pU-I 

f-lssti  t ^Caj  JcLii)  S^*Ji  (*^**’J  ^  J ^ 

'  *  •>  ,«/,  s,  *,  ia."'.".  ,  , 

{f,  aMI  »L*J  j*JL*j  <-1p  aI)1  _/*H 


744  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  801  1 


l>  \_yLis1  cgifr  :OT^aJI  Ia®  u^j1^ 

oyLftl j  iU«  i»*  *;'  _?  cJfJ^'oi  L^j^S  \X-^_>  ^== 

3122/241.  Ahmad  bin  Sahi  bin  Hamdawaih  Al  Faqih  di 
Bukhara  menceritakan  kepada  kami,  Qais  bin  Anif  menceritakan 
kepada  kami,  Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Hatim 
bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami  dari  Ja’far  bin  Muhammad,  dari 
ayahnya,  dari  Jabir  dia  berkata,  "Nabi  #  memerintahkan  untuk 
mengeluarkan  zakat  fitrah  sebesar  satu  sha'  kurma.  Lalu  ada 
seseorang  datang  dengan  membawa  kurma  yang  buruk,  maka  Nabi  # 
berkata  kepada  Abdullah  bin  Rawahah,  “Janganlah  engkau 
memperkirakan  (berapa  besarnya  zakat)  dari  kurma  ini.  ”  Lalu 
turunlah  firman  Allah,  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  nafkahkanlah 
(di  jalan  Allah)  sebagian  dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan 
sebagian  dari  apa  yang  kami  keluarkan  dari  bumi  untuk  kamu.  Dan 
janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan 
daripadanya .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  267). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.745 

jlUJI  £*  jf\  -UY/mr 

Jj  P  JJ  \2jS~  xJ>-\ 

O*  ‘®3 y/  ‘<3^  i y.  Lr*^' 

aS)I  j  4j£\s-  ^P  ^P  c^iCaJl 

<5 il  01  a-Ip  anI  abI  j  JlS  icJU 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


1802  |  —  Al  Mustadrak 


tSJuj 

3123/242.  Abu  Abdurrahman  Muhammad  bin  Mahmud  Al 
Hafizh  menceritakan  kepadaku,  Hammad  bin  Ahmad  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ali  bin  Al  Hasan  bin 
Syaqiq  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
ayahku  berkata:  Abu  Hamzah  memberitakan  (kepada  kami)  dan 
Ibrahim  Ash-Shaigh,  dari  Hammad,  dari  Ibrahim,  dari  Al  Aswad,  dari 
Aisyah  «$,  dia  berkata:  Rasulullah  %  bersabda,  " Sesungguhnya  anak- 
anak  kalian  adalah  pemberian  dari  Allah  kepada  kalian,  Dia 
memberikan  keturunan  perempuan  kepada  siapa  saja  yang 
dikehendaki,  dan  Dia  memberikan  keturunan  laki-laki  kepada  siapa 
saja  yang  dikehendaki.  Mereka  dan  harta  mereka  adalah  milik  kalian 
apabila  kalian  memang  membutuhkannya.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Riwayat  dari  hadits  Aisyah  yang  diriwayatkan  oleh  Al 
Bukhari  dan  Muslim  adalah,  “Sebaik-baik  yang  dimakan  seseorang 
adalah  yang  berasal  dari  hasil  usahanya  sendiri,  dan  anaknya  termasuk 
hasil  usahanya.”746 


✓  0  *  '  0  f  *  „  ofs  O  s  *  .  *  S  *  *  S  J  J  x 

lii  ^53  j  ‘^i 


131^1.1  {J  U-f  Ji'  jjI  -y  t  r/r  m 


746  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  |  803  I 


&  J  i  jL>j  :  JlS  i<J  'J*  J>  J.  'J* 

’.dJe^  J\i-  {j*  J*- j  C5^ 

?|Jl^j  S-I^r  ^  IjJLl-J  4-i^  ^  LS^9  cJ_J"' J  d^A*  —/j/3.*~\\ 

caj  f.li-  csiJl  L— J  ^11  f .(^  «-gs^j  S/  Oli"j 

d  y* J  Jvj  y  2*2  <j1  ^  2d-ier%r-^d  i£-  «Si^d' 

a^Uail  '^Ji  t)f  4^1  J*  ‘J*  p-^-J  2^  &\ 

.ajj-uii  ja  ‘-Uy^  y*  tjs^* 

3124/243.  Syaikh  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ghalib  Adh-Dhabbi  dan 
Muhammad  bin  Sinan  memberitakan  (kepada  kami),  keduanya 
berkata:  Sa’id  bin  Sulaiman  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami, 
Abbad  (yaitu)  bin  Al  Awwam  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan 
bin  Husain,  dari  Az-Zuhri,  dari  Abu  Umamah  bin  Sahi  bin  Hanif,  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Rasulullah  #  memerintahkan  untuk 
menunaikan  sedekah.  Lalu  datanglah  seorang  laki-laki  dengan 
membawa  sahl\  Sufyan  berkata,  yaitu  Syish  (salah  satu  jenis  kurma 
yang  buruk).  Maka  Rasulullah  bertanya,  “Siapa  yang  membawa 
ini?”  Dan  pada  masa  itu,  biasanya  seseorang  akan  dijuluki  sesuai 
dengan  apa  yang  dibawanya.  Setelah  itu,  Allah  pun  menurunkan 
firman-Nya:  Lalu,  turunlah  ayat,  “ Dan  janganlah  kamu  memilih  yang 
buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu 
sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memincingkan 
mata  terhadapnya .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:267). 

Setelah  itu  Rasulullah  melarang  penyerahan  zakat  dari  dua 
jenis  kurma:  Ju’rur  dan  Habiq.  Az-Zuhri  berkata,  “Kedua  jenis  kurma 
ini  termasuk  kurma  Madinah.” 


|  804  1  —  Al  Mustadrak 


Terdapat  hadits  mutabi’  untuk  hadits  tersebut  yang  berasal 
dari  Sulaiman  bin  Katsir,  dari  Az-Zuhri,  sebagai  berikut:747 


ci  J  -Y  1  i/r  U  o 

J***  <y-  c/- 

'J&  c£s yhjJi  l2j£-  t jjiT  Olli-  c^-JCWl  jtJjil  jj5  &■**- 

aIIp  «3»l  JjLfi  &\  <!>f  tof  ,jp  ji 

^  Dis"j  :  Jli  j?  oSjJ  O*  C5*5  i^j 

^  'u?  J*  J  O*  1  i3iA*<aJl  ^  Lfjja- ^ 

3125/244.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy- 
Syahid  dan  As-Sariy  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Abu  Al  Walid  Ath-Thayalisi  menceritakan  kepada 
kami,  Sulaiman  bin  Katsir  menceritakan  kepada  kami,  Az-Zuhri 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Umamah  bin  Sahi  bin  Hunaif, 
dari  ayahnya,  bahwa  Rasulullah  &  melarang  (penyerahan  zakat  dari) 
dua  jenis  kurma  berikut:  al  ju  ’rur  dan  al  habiq.  Dahulu  orang-orang 
memilih  buah-buah  yang  berkualitas  buruk,  lalu  mengeluarkannya 
sebagai  sedekah.  Namun  mereka  dilarang  mengeluarkan  zakat  dari 
dua  jenis  kurma  tersebut.  Setelah  itu  turunlah  ayat,  “Dan  janganlah 
kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu  menafkahkan 
daripadanya .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  267). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.748 

747  Lih.  nomor  3125. 


Al  Mustadrak  —  |  805  I 


'J!  .wJi  cjJi  ^ip  jif  d  -r  t  o/n  n 

O*  5r-*J*  ‘°!r*  O*  ‘S-O*  (^'  y  ‘>**- 

f.  LSI  lili  UiP  ajiaj  |*JLa( j  aJlp  auI  Attl  (J y** j  -*<J^ 

C*  :  Jlij  t j-laJI  ifJJi  (^5  <_j»-£»>-  jJ  JjJ!t*-w<Jl  SiL^a 

OuioJl  JS't-J  oJLft  c-^-Cs»  <1)1  teJl*  ^  «-_-3s>f  <3*W*j  _j3  oii  <_^?-Cs> 
:  Jli  j*j  L*Lp  a1!j^  L^ju)  4i)lj  ijli 

.^ifjlj  ^kll  :  Jtf  cj&f  tf JJJy  S)l  :i l^li  Y^r^il  U  0 jjatf 

3126/245.  Abu  Ashim  An-Nabil  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Hamid  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Shalih  bin  Abu 
Arib  menceritakan  kepadaku  dari  Katsir  bin  Murrah,  dari  Auf  bin 
Malik,  dia  berkata,  "Rasulullah  keluar  sambil  membawa  tongkat, 
sedangkan  tandan  kurma  tergantung  di  masjid  dan  salah  satunya 
sangat  jelek.  Rasulullah  pun  menusuk  kurma  yang  jelek  itu  dan 
berkata,  “Pemilik  kurma  ini  tidak  akan  rugi  seandainya  dia 
memberikan  yang  lebih  baik  dari  ini  sebagai  zakatnya.  Sesungguhnya 
pemilik  kurma  ini  akan  memakan  (kurma)  yang  buruk  pada  Hari 
Kiamat  kelak  ”  Beliau  lalu  bersabda,  “Hendaknya  buah  ini  dibiarkan 
saja  selama  empat  puluh  tahun  untuk  ‘awafi.  ”  Beliau  lalu  bersabda, 
“Tahukah  kalian  apa  itu  awafi?  ”  Para  sahabat  menjawab,  “Allah  dan 
Rasul-Nya  lebih  mengetahui.”  Beliau  bersabda,  “Yaitu  burung  dan 
binatang  buas.” 

Sanad  hadits  ini  shahih ,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.749 


748  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

749  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


1806  1  —  Al  Mustadrak 


L 


jikki  c/-  -rtn/nYv 

CilliJl  4sJ^9  jj  j^Ip  \2!j&-  t J*aj  jjj  f»k*  X»4l  \1>J^~  i (JluJl 

J,  iS'Jk  £  cO^lf  J,  gjOP  °J*  4^oljl  yP  ij^  *J>.  s>cJ  isfo- 
-fi  £  p  %?j}  J^J  >  f»  «Jy  J,  ‘vj^ 
iil  £ ^kf  jCaJ^I  oilS'  t jLU^/i  ^  cJji  :  J'15  ^  O^iij  AX4 

ok  jlJl  s-l^i  D?  J^'  ^ 

S.\'jA»  41*  ipJ‘3  ^  ^  <Jj^’ J  (,5$ 

L»  (J*  jJW  ^  (jfci  jiS  ^J^-t-S  4,jj ^pt-L^Jl 

S&S  £*  $4$  %y  'P>  bf  &* 

^|l  0 jLoJ  jJ  'tS'P*'  jJ  •  <Jj*i  ^  A-3  I ol 

<b>rU>-  A-j  aJ  j»J  L®-;  libJ)  d-»i  Ajf  Ua~p  A-^-lv»  f.L>tl»A»l  ^jip 

.y  JLpk  ^p  ^  JL^k^p  r?&S)> 

3127/246.  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Ishaq  Ash-Shaffar  Al 
Adi  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Nashr 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Thalhah  Al  Qannad 
menceritakan  kepada  kami,  Asbath  bin  Nashr  menceritakan  kepada 
kami  dari  As-Suddi,  dari  Adi  bin  Tsabit,  dari  Al  Bara  bin  Azib, 
tentang  firman  Allah,  “ Sebagian  dari  apa  yang  kami  keluarkan  dari 
bumi  untuk  kamu.  Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk 
lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya ”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  267),  dia 
berkata,  “Ayat  ini  diturunkan  berkaitan  dengan  orang  Anshar.  Dahulu, 
setelah  masa  memanen  kurma  dari  kebunnya,  orang  Anshar 
mengeluarkan  tandan-tandan  kurma  lalu  menggantungkannya  di  atas 


Al  Mustadrak  —  |  807  I 


dua  tiang  di  masjid  Rasulullah  g|,  sehingga  orang-orang  fakir  dari 
kalangan  Muhajirin  bisa  memakannya.  Lalu  ada  salah  seorang  dari 
mereka  yang  sengaja  meletakkan  setandan  kurma  yang  buruk,  dan  dia 
mengira  hal  itu  tidak  akan  memberikan  dampak  apa  pun  karena  ada 
banyak  tandan  yang  lain.  Lalu  turunlah  ayat  berikut  ini  terkait  orang 
tersebut,  ""Dan  janganlah  kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu 
menafkahkan  daripadanya,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau 
mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  terhadapnya.” 
(Qs.  Al  Baqarah  [2]:  267). 

Dia  berkata,  "Maksud  ayat  tersebut  yaitu,  seandainya  itu 
diberikan  kepada  kalian,  niscaya  kalian  tidak  akan  menerimanya 
kecuali  karena  rasa  sungkan  terhadap  orang  yang  memberinya,  dan  dia 
memberikan  kepadamu  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  dia  inginkan, 
“ Dan  ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  ”  yaitu  Dia  tidak 
membutuhkan  zakat  (sedekah)  kalian.  “ Lagi  Maha  Terpuji". 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.750 

'J  ZsS  iijb~  c^&Ji  jjI  -y  i  v/r  u  a 

JL fL»  °J  J J'  «  l ZS?-  i4ajX>- 

of  dj'jn  \J\t  :Jli  J  J  iJJ  J 

:  Jli  ^  'j  sjr*-  ^ 

•r^ 


750  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


[8081  —  Al  Mustadrak 


3128/247.  Abu  Bakar  Asy-Syafi’i  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Hudzaifah 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ja’far  bin  Iyas,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata: 
Dahulu  kaum  muslim  tidak  mau  memberikan  harta  (meskipun  sedikit) 
kepada  keluarga  mereka  yang  masih  musyrik.  Lalu  turunlah  ayat, 
“ Bukanlah  kewajibanmu  menjadikan  mereka  mendapat  petunjuk,  akan 
tetapi  Aliahlah  yang  memberi  petunjuk  (memberi  taufik)  siapa  yang 
dikehendaki-Nya...  sedang  kamu  sedikit  pun  tidak  akan  dianiaya 
(dirugikan)”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  272). 

Ibnu  Abbas  berkata,  “Jadi,  mereka  mendapat  keringanan 
terkait  hal  itu.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.751 

&  '^3  'c>  ‘/l'  $  l . K'  ™ 

ljQt  &SM M?  :JU  <« 
‘j  ^  ‘‘N'  J'*  ■(  iJt  i&r  ^  42*. 

3129/248.  [.....]  bin  Khutsaim,  dari  Abu  Az-Zubair,  dari  Jabir 
i&,  dia  berkata:  Ketika  turun  ayat,  “ Orang-orang  yang  makan 
(mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya 
orang  yang  kemasukan  syetan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.”  (Qs. 
Al  Baqarah  [2]:  275).  Rasulullah  H  bersabda,  “Barangsiapa  tidak 
meninggalkan  sistem  mukhabarah  (bertani  di  tanah  sesorang,  dan 


751  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  809  i 


menjadikan  sebagian  hasil  dari  pertanian  [penanaman]  tersebut 
sebagai  upah),  maka  hendaknya  dia  bersiap-siap  untuk  diperangi  oleh 
Allah  dan  rasul-Nya.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.752 

ll)f  JLfl Jjf  I  aHI  ^y9j  ^,-Lp  J 15  :  Jl5  lDl***>-  COilli 

3 15  Oilj  ^4  Aill  <dj-f  Ji  v3oll 

^  c<a  ^4'j£  'H  )h  j* 

3130/249.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawih 
mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Muslim  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub,  dari  Qatadah,  dari  Abu 
Hassan,  dia  berkata:  Ibnu  Abbas  berkata,  “Aku  bersaksi  bahwa  jual 
beli  salaf  (meminjam)  hingga  waktu  tertentu  telah  dihalalkan  oleh 
Allah  di  dalam  Al  Qur'an,  dan  Allah  mengizinkan  hal  itu.  Allah 
berfirman,  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu 
bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan, 
hendaklah  kamu  menuliskannya .”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  282). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.753 


752  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  810  |  —  Al  Mustadrak 


LjJlS-  C^gjU;yj)l  i)jll(Jl  ^  Jbj  l2jU>-  ^  ^1p 

cJt-jf  ‘J^  ‘*SCL  ^  ^  A»l  XP  jp  ‘pLr*  ^  “U^‘ 

amI  (J  15  ijjLSi  tpL.yail  ioLgli  (^p  «dL^f  1  ^ g •  p  awI  j  ^Ljp 

cJl-jli  :  Jl5  jjl-f  ^  Si  oi^5  <>-5^*  d^J  j* 

U*i  :Jl5  . 1 j»~X ygj  0^  i (_jLSi  t4jL*l  jjjjJl 

.  Jjll  j>\  Jl5  £  JLp  ^1  3Ca2l 

3131/250.  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani  di  Makkah 
mengabarkan  kepadaku,  Ali  bin  Al  Mubarak  Ash-Shan’ani 
menceritakan  kepada  kami,  Zaid  bin  Al  Mubarak  Ash-Shan’ani 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  .Tsaur  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij,  dari  Abdullah  bin  Abu  Mulaikah,  dia 
berkata:  Aku  pernah  diutus  kepada  Abdullah  bin  Abbas  untuk 
bertanya  tentang  (keabsahan  dari)  kesaksian  seorang  anak  kecil.  Ibnu 
Abbas  menjawab,  “Allah  &  berfirman,  'Dari  saksi-saksi  yang  kamu 
ridhai'.  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  282).  Anak  kecil  bukan  temasuk  (saksi) 
yang  kita  ridhai  (inginkan).” 

Abdullah  bin  Abu  Mulaikah  berkata,  “Aku  lalu  diutus 
menemui  Ibnu  Az-Zubair,  dan  aku  bertanya  hal  itu  kepadanya.  Dia 
menjawab,  'Mereka  lebih  pantas  (menjadi  saksi),  sebab  apabila 
ditanya  mereka  akan  berkata  jujur1.” 

Abdullah  berkata,  “Aku  pun  mengambil  pendapat  yang 
dikatakan  oleh  Ibnu  Az-Zubair  tersebut.” 


753  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ibrahim  meriwayatkan  beberapa 
redaksi  tambahan  dari  Ibnu  Uyainah 


Al  Mustadrak  —  1  811  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.754 


cfspi  AJJ.  J  J~.  i/ j  -Yo^/r^r-Y 

<yfj  bf  ’J  ^  ^  y  ^ 

•  ^  :Jti  j!  fST  tOl^- 

C  \/x£  Ci\^y  cJji  ui  :  Jli  cU-glp  -&1  ^  J* 

jjJ  jj  C.  J^Iip  &3>  ^  j^=suJ«1 

ULJ-  :l^y  a!1p  <&!  &\  J j^j 

,5jI  Jjjti  .U*Lfj  lljllai  ^  tluLfj 

,0ji3l  ^-T  lel-l*S  ^  lJ^  lJ* 

3132/251.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan 
kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Waki 
memberitakan  (kepada  kami),  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari 
Adam  bin  Sulaiman,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Sa’id  bin  Jubair 
menceritakan  dari  Ibnu  Abbas  *,  dia  berkata:  Ketika  ayat  ini 
diturunkan  (ayat),  “Dan  jika  kamu  melahirkan  apa  yang  ada  di  dalam 
hatimu  atau  kamu  menyembunyikan,  niscaya  Allah  akan  membuat 
perhitungan  dengan  kamu  tentang  perbuatanmu  itu .”  (Qs.  Al  Baqarah 
[2]:  284)  para  sahabat  merasa  terbebani  dengan  kandungan  hukumnya, 
dan  belum  ada  hukum  seberat  itu  yang  mereka  rasakan  selama  w 

754  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  Al-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukl-ar; 
Muslim.” 


1812  |  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  H  pun  bersabda  kepada  mereka,  “Katakanlah,  'Kami 
mendengar  dan  kami  taat'.  ”  Allah  lalu  menanamkan  iman  pada  hati- 
hati  mereka,  dan  mereka  berkata,  “Kami  mendengar  dan  kami  taat.” 
Allah  kemudian  menurunkan  firman-Nya,  “ Allah  tidak  membebani 
seseorang  melainkan  sesuai  dengan  kesanggupannya.  Dia  mendapat 
pahala  (dari  kebajikan)  yang  diusahakannya  dan  dia  mendapat  siksa 
(dari  kejahatan)  yang  dikerjakannya.  (Mereka  berdoa),  “Ya  Tuhan 
kami,  janganlah  Engkau  hukum  kami  jika  kami  lupa  atau  kami 
bersalah ...”  (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  286).  Dia  berkata,  “Aku  telah 
melakukannya.”  Demikian  ayat  itu  diturunkan  hingga  akhir  surah  Al 
Baqarah. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.755 

i&-  jJ  juU  ifjb-  -y  o  y /nrr 

j>  OLi—  Ljf  «OjjIa  j>  Jj J  d-b-  £JJ  J  ibl  olp 

^ ■» «1 C  y  f/  obi  of  '  O* 

-J-a)  bf  aUl  I(Jbii  ^1 

lijjo  ^*Jl  4j)}\  oJjj  aJLp  aUl  aftl  J J-XJ 

c.a...j5T  U  L» 

3133/252.  Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  di  Baghdad 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Rauh  Al  Mada'ini 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada 


755  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  —  1  813  | 


kami,  Sufyan  bin  Husain  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhri, 
dari  Salim,  bahwa  ketika  ayahnya  membaca,  “ Dan  jika  kamu 
melahirkan  apa  yang  ada  di  dalam  hatimu  atau  kamu 
menyembunyikan,  niscaya  Allah  akan  membuat  perhitungan  dengan 
kamu  tentang  perbuatanmu  itu.  Maka  Allah  mengampuni  siapa  yang 
dikehendaki-Nya  dan  menyiksa  siapa  yang  dikehendaki-Nya .”  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  284)  kedua  matanya  meneteskan  air  mata. 

Perbuatannya  itu  ternyata  didengar  oleh  Ibnu  Abbas,  maka 
dia  berkata,  “Wahai  Abu  Abdurrahman,  semoga  Allah  merahmatimu. 
Dahulu  para  sahabat  Rasulullah  H  melakukan  hal  yang  sama  ketika 
ayat  ini  turun.  Lalu  ayat  ini  dihapus  oleh  ayat  berikutnya,  “D/a 
mendapat  pahala  (dari  kebajikan)  yang  diusahakannya  dan  dia 
mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang  dikerjakannya.’’'  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  286). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.756 


yj  oJbs«j  yt  SUL»  Uj c<tJLiJl 

M?  ^  lilp  Al  ^3  yjf  °y*  <.jk  J\  yt  °yS> 

(y\t-  ^  ‘k'iH  0 

^  ^  O*  ^  J1*  ^ 

3134/253.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami,  Mu’adz  bin  Najdah  Al 
Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Khallad  bin  Yahya  menceritakan 

756  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


I  814  |  —  Al  Mustadrak 


kepada  kami.  Abu  Aqil  menceritakan  kepada  kami  .dari  Yahya  bin 
Abu  Katsir,  dari  Anas  dia  berkata:  Ketika  ayat  ini  diturunkan 
kepada  Nabi  H,  “ Rasul  telah  beriman  kepada  Al  Qur  'an  yang 
diturunkan  kepadanya  dari  Tuhannya (Qs.  Al  Baqarah  [2]:  285). 
Beliau  bersabda,  "Dan  rasul  memang  lebih  wajib  untuk  beriman.  ’’ 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.757 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  mungathi’.” 


Al  Mustadrak  —  |  815  I 


TAFSIR  SURAT  AALI  ‘IMRAAN 


d] 'd*  d  &  'd*  ^  d  -y®  t/n  r o 
IjJjSI  4«1p  aMI  J  y*  j  :Jb  ci*L»f 

t  ci  ^  5^°'  d/y^ 

3135/254.  [Yahya  bin  Abu  Katsir,  dari  Zaid  bin  Sallam,  dari 
Abu  Sallam,  dari  Abu  Imamah,  bahwa  Rasulullah  f||  bersabda, 
"Bacalah  az-zahrawain,  yaitu  surah  Al  Baqarah  dan  Aali 
‘Imraan.  ”]758 


d*  C<L*ilp  'j!  J J ^  —  Yoo/v'^Y'*\ 

'S**  f#  y*  ^  {-^*  .A*  ‘5«j^  SA  ‘s-A^  d  d^~J^ 


758  Dari  hadits  no.  3135  ini  hingga  hadits  no.  3141  tidak  disebutkan  dalam  Al 
Mustadrak.  Kami  menambahkannya  dari  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat 
Al  Bukhari-Muslim.” 


I  816  1  —  Al  Mustadrak 


3136/255.  Muhammad  bin  Amr  bin  Alqamah  meriwayatkan 
dari  Yahya  bin  Abdurrahman  bin  Hathib,  dari  ayahnya,  dari  Umar  %, 
bahwa  dia  (Umar)  shalat  mengimami  mereka  dengan  membaca,  “Alif 
laam  miim.  Allah,  tidak  ada  tuhan  (yang  berhak  disembah)  melainkan 
Dia  Yang  hidup  kekal  lagi  terus-menerus  mengurus  makhluk-Nya .” 
(Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  1-2). 

Hadits  ini  shahih.159 

tjd&.  j  mIp  ^  jl  -  y  ©  n/n  rv 

jyi*  V  ini  ^  <j^ 

aMI  »— 4^  ^  :  JlSfl 

pUJaJL  <JLp  <usl  £-*  U5"  I(Jl*  c<up 

-  ^  //  Jt  <  A  *„  \,  *  j  „  '  ''  *,  ,  ,  t 

?lJut>  C*  OjjJ iil  aIIp  aJiI  (_5Jws  <dil  j JUi  o 

ijlis  44_^U>C^»J|  ILJLaS  44_^1>wmJ|  4pdpl  4Wl  IL1a3 

I»j  4C-5C»  j»j  l<J Ua 

I4JU  aJ fjsi  |»-5^  !(JlS 

l$dj  &L*— Jl  5.1«-*«  ^JS””  <jJU  o ji— w* 

'c3 jij  cjjid  4jL»  ^mwojk^  OjW  f-lddu  JS”*  4_ii5^ j  cjjdd  4jL»  {j^s>-  Ojy~* 
J) ji  l*_*  j-U-sJl  L*5”"  <bL*fj  o^pI  j?*j  amjLwJ) 

aJJIj  c,j^ s-U-vJl  U5"  ^  j  3JUj  tidJi 

<_y^  Jldpl  ^  <5 J* 


759  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |  817  1 


3137/256.  Yahya  bin  Al  Ala  meriwayatkan  dari  pamannya 
Syu’aib  bin  Khalid,  dari  Simak  bin  Harb,  dan  membacakan  firman 
Allah,  “ Sesungguhnya  bagi  Allah  tidak  ada  satu  pun  yang 
tersembunyi  di  bumi  dan  tidak  (pula)  di  langit. ”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]: 
5). 

Dia  lalu  berkata:  Abdullah  bin  Umairah  menceritakan 
kepadaku  dari  Al  Abbas  bin  Abdul  Muththalib,  dia  berkata:  Ketika 
kami  sedang  duduk-duduk  bersama  Rasulullah  dekat  aliran  air, 
kami  melihat  awan  melintas.  Rasulullah  lalu  berkata,  “Tahukan  kalian 
apakah  ini?"  Kami  menjawab,  “Allah  dan  Rasul-Nya  lebih 
mengetahui.”  Rasulullah  berkata,  “Itu  disebut  sihab.”  Kami 
katakan,  “sihab?’  Rasulullah  berkata  lagi,  “Dapat  pula  disebut  al 
muzn.  ”  Kami  berkata,  “Al  muzn ?”  Beliau  berkata  lagi,  “Dapat  pula 
disebut  anan.”  Kami  berkata,  “Juga  anan.”  Beliau  bersabda, 
“Tahukah  kalian  jarak  antara  langit  dan  bumi?"  Kami  berkata, 
“Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  mengetahui.”  Rasulullah  bersabda, 
“Jarak  antara  keduanya  adalah  seukuran  perjalanan  lima  ratus 
tahun.  Dari  satu  langit  ke  langit  berikutnya  sejauh  lima  ratus  tahun. 
Sementara  itu,  ketebalan  setiap  langit  adalah  perjalanan  selama  lima 
ratus  tahun.  Di  atas  langit  ketujuh  terdapat  lautan  yang  jarak  antara 
permukaan  dengan  dasarnya  sama  seperti  jarak  antara  langit  dan 
bumi.  Lalu  di  atasnya  lagi  ada  delapan  malaikat  yang  menyerupai 
bentuk  kambing  (rusa),  yang  jarak  antara  lutut  dengan  telapak 
kakinya  adalah  seperti  jarak  antara  langit  dan  bumi.  Lalu  di  atasnya 
lagi  ada  Arsy  yang  jarak  antara  bagian  atas  dan  bawahnya  seperti 
jarak  antara  langit  dan  bumi.  Sementara  itu,  Allah  berada  di  atas  itu, 
dan  tidak  ada  satu  pun  amal  perbuatan  anak  Adam  yang  tersembunyi 
dari-Nya.  ” 

Hadits  ini  shahih 


r~818  i  —  Al  Mustadrak 


Saya  berkata,  “Yahya  adalah  perawi  yang  lemah.”760 

'if  J  ‘j-  'j-  j  pip  j  ‘j*  -WnrA 

{ tU-glp  4J1I  tiri'  cf'  iLr^>  u*-  aW'  ^ 

j\  <  p£=4y:'yZ£&\$^j}  j  J 

.cjIjT 

3138/257.  Ali  bin  Shalih  bin  Hayy  meriwayatkan  dari  Abu 
Ishaq,  dari  Abdullah  bin  Qais,  dari  Ibnu  Abbas  %>,  (dia  berkata 
bahwa)  penafsiran  firman  Allah,  “ Ayat-ayat  yang  muhkamaat.”  (Qs. 
Aali  ‘Imraan  [3]:  7)  adalah  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  surah 
Al  An’aam,  “ Katakanlah,  'Marilah  kubacakan  apa  yang  diharamkan 
atas  kamu  oleh  Tuhanmu'. "  (Qs.  Al  An’aam  [6]:  151)  hingga  tiga  ayat 
berikutnya. 

Hadits  ini  shahih161 

J}  'c>  Jl  ci  Jn  o*  ci  r*  -w/n  r<\ 

'j&>  of  4^1  Js-  L-*  01  ijij*  ^  'J* 

01  t^z*l  (_5^  <— 01  j  c aJLp  Ijiru^s  CAjj  1  ^s>-  (JUjl 

Jfs-s  (jilLJlj  jilSOlj  (j^J-«Jl  OljiJl 

.4 j*yi  aL  jU  s-Loi 

3139/258.  Umar  bin  Rasyid  meriwayatkan  dari  Yahya  bin 
Abu  Katsir,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah  secara  marfu’, 

760  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Yahya  perawi  dha'if  ( waahin ).” 

761  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  I  819  I 


Sesungguhnya  salah  satu  hal  yang  paling  aku  takuti  atas  umatku 
adalah  ketika  harta  bergelimangan  di  tengah-tengah  mereka  sehingga 
mereka  saling  berlomba  untuk  itu  dan  saling  membunuh  demi 
mendapatkannya.  Hal  lainnnya  yang  paling  aku  takuti  atas  umatku 
adalah  ketika  Al  Qur'an  ini  telah  dimudahkan  bagi  mereka,  sehingga 
dibaca  oleh  orang  yang  beriman,  orang  yang  kafir,  dan  orang  yang 
munafik  Jadi,  ada  orang-orang  mukmin  yang  menghalalkan  sesuatu 
di  dalam  Al  Qur'an  berdasarkan  penakwilannya.  ” 

Hadits  ini  shahih. 762 

&  ci  jS*  tOllu-  J\  -Yo^/n  1  . 

:  J  'y*  ^  &  2bl  &\  J  jLj  OIS"  :Jl5  %\ 

\j  :l i  tdko  iL'jJU  jJLsJl  LJUi  U' 
j?  j*  fST  Ojl»  01  :Jli&  YdL  &T  oi} 

•  [f]  4j  J 4>-lj  '-r*^ 

3140/259.  Al  A’masy  meriwayatkan  dari  Abu  Sufyan,  dari 
Jabir  Rasulullah  fj&  banyak  mengucapkan,  "Wahai  Dzat  Yang 
membolak-balikkan  hati,  tetapkanlah  hati  kami  kepada  agama-Mu.  ” 
Kami  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  apakah  engkau  masih 
mengkhawatirkan  kami,  padahal  kami  sudah  beriman  kepadamu?” 
Rasulullah  menjawab,  “Sesungguhnya  hati-hati  anak  Adam  itu  berada 
di  antara  dua  dari  jemari  Ar-Rahman  seperti  sebuah  hati  saja.  ” 
Rasulullah  $  menunjukkan  seperti  ini  [M]. 

Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Muslim. 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


1820  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  Abdullah  bin  Amr,  “Di  dalam  hati-hati  anak 
Adam.  ”763 


O*  tr*jM  ‘f5'  ^  y  o* 

I(J^5j  4-lp  J  t—  » «**  .(Jij 

jd  }'$  J>)  si*j  ‘Ji Y?*1 3  £?j*  ^ 

:Jy£  OlS'j  cipljf  lilj  t£*isf  bl  cj^>- jJl  (j> 

[f  d  ls^  ‘-r’ Lii>  Ij 

3141/260.  Ibnu  Syabur,  Ibnu  Jabir  menceritakan  kepada  kami 
dari  Bisr  bin  Ubaidillah,  dari  Abu  Idris  Al  Khaulani,  dari  An-Nawwas 
bin  Sam’an:  Aku  mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  "Mizan 
(timbangan  amal)  berada  di  tangan  Ar-Rahman.  Dia  mengangkat 
derajat  suatu  kaum  dan  merendahkan  derajat  kaum  yang  lain.  Hati 
anak  Adam  berada  di  antara  dua  dari  jari-jemari  Ar-Rahman. 
Apabila  Allah  berkehendak  niscaya  Dia  akan  menjadikannya  sebagai 
hati  yang  lurus,  dan  apabila  Allah  berkehendak  niscaya  Dia  akan 
menjerumuskan  hati  itu.  ”  Rasulullah  juga  berdoa,  “Wahai  Dzat  Yang 
Maha  membolak-balik  hati,  tetapkanlah  hatiku  di  atas  agama-Mu.  ’’ 
[Al  Bukhari  dan  Muslim].764 


763  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim. 
Muslim  meriwayatkan  hadits  Abdullah  bin  Amr  dengan  lafazh  'dari  hati-hati 
keturunan  Adam'.” 

764  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  821  | 


Jljjl  ^  ot  ^  '  1  ’ '  ’  ’  ’ 

tpJC»  'y  aSjI  jlp  12a>-  t(/JLJl  J-pI^*- I  y.  tSlAil» 


cof  t  Jii  J  04  y^O'  jM-  ipjp  j? 

JLfi  aSjI  J _j!<j  oi-I-  :  Jli  ciip  auI  y.  y* 

.tfCU-  lil  jJLiil  ^  A-if  O1'  :  (*-^J  2^* 


3142/261.  Abdushshamad  bin  Ali  bin  Mukram  Al  Bazzar  di 
Baghdad  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  As- 
Sulami  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Shalih  menceritakan 
kepada  kami,  Mu’awiyah  bin  Shalih  menceritakan  kepadaku  dari 
Abdurrahman  bin  Jubair  bin  Nufair,  dari  ayahnya,  dari  Al  Miqdad  bin 
Al  Aswad  i$t,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  &  bersabda, 
“Sungguh  hati  manusia  itu  lebih  cepat  berubah  daripada  (air  di) 
periuk  ketika  tengah  mendidih  " 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.765 


iijb-  J  'J  -nr/ntr 

'y  Oli-  l2o^-  iu/-  y  'J*j  l£^-  ipa£t\  y 

'J\  olJ-  :Jl5  cA-jf  *^p  lyj^  y!  M  O*  4  J***  0*  4Vi^ 

jut  j3_S  G)>  f>'  1^  i» 


765  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talhhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 


|  822  1  —  Al  Mustadrak 


3143/252.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajali  menceritakan  kepada 
kami,  Zuhair  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin 
Uyainah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dari  Abdullah  bin 
Thawus,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ibnu  Abbas 
membaca,  "Padahal  tidak  ada  yang  mengetahui  takwilnya  melainkan 
Allah.  Dan  orang-orang  yang  mendalam  ilmunya  berkata,  'Kami 
beriman  kepada  ayat-ayat  yang  mutasyabihat'. "  (Qs.  Aali  Imraan  [3]: 

7). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.766 

y  J  -nr/rm 

Cjlb  y  fll J»  £JJl  y  y  jloJt 

tdJli-  y  j*  y  &  f1  ^ 

-Lp  ^p  caJ  °ye-  iJfi'jf  y  y^)^  j*  yf  J’- 

:  Jli  j  aJp  <5il  aJj!  J  j-* j  y&  c<up  amI  CP  ^ 

OT y»Jl  J  ^p-  ^jIp  (J  j'  J 

j»* j  J* 

1  j  4j  |*J ^»f  1J*  1  A*l  y»-  l_y* ^P“J  a!^-  t Aj&£» j 

1_j11p1j  AlliX  Ij^ipIj  aip  LkP 

jljl  jS’Uj  1>j  bjj  diP  ^  J5"  aj  L!*T 


766  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  - — 


3144/263.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ahmad  bin  Al-Laits  Ar-Razi 
menceritakan  kepada  kami,  Hammam  bin  Abu  Badr  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Wahb  menceritakan  kepada  kami,  Haywah 
bin  Syuraih  mengabarkan  kepadaku  dari  Aqil  bin  Khalid,  dari 
Salamah  bin  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman  bin  Auf,  dari  ayahnya, 
dari  Abdullah  bin  Mas’ud  dari  Rasulullah  beliau  bersabda, 
“Kitab  Suci  yang  pertama  diturunkan  dari  satu  pintu  dengan  satu 
jenis  kandungan.  Sedangkan  Al  Qur'an  diturunkan  dari  tujuh  pintu 
dan  dengan  tujuh  jenis  kandungan:  larangan  dan  perintah,  halal  dan 
haram,  muhkam  dan  mutasyabih,  serta  perumpamaan-perumpamaan. 
Oleh  karena  itu,  hendaknya  kalian  menghalalkan  apa  yang  halal  di 
dalamnya  dan  mengharamkan  apa  yang  diharamkan  di  dalamnya. 
Lakukanlah  apa  yang  diperintahkan  kepada  kalian  dan  tinggalkanlah 
apa  yang  dilarangnya  atas  kalian.  Dan  ambillah  pelajaran  dari 
perumpamaan-perumpamaan  yang  ada  di  dalamnya.  Beramallah 
dengan  ayat-ayat  yang  muhkam  dan  berimanlah  dengan  ayat-ayat 
mutasyabihat,  dan  katakanlah,  'Kami  beriman  kepada  ayat-ayat  yang 
mutasyabihat,  semuanya  itu  dari  sisi  Tuhan  kami'.  Dan  tidak  dapat 
mengambil  pelajaran  (daripadanya)  melainkan  orang-orang  yang 
berakal"  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  7). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluaikanya.767 

jf  t?f  -nt/nto 

'J mjf  'jf-  cji JU>  Ljf  'J)  Ali)  J-p  tlf  (,tj\XS-  tllf 

{iJtj  <!k*  4^1  JJ  jlp  :J« 


767  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  munqathi 


[824~|  —  Al  Mustadrak 


iJl*  'j*  1j jpS  :  Jlii  cU5n-&  JlSj  cLtiJl*  |»  g  yg»;  JUi 

&J  O?  lK  £ 


3145/264.  Al  Hasan  bin  Ali  Al  Marwazi  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Al  Muwajjih  memberitakan  (kepada  kami),  Abdan 
memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  bin  Al  Mubarak 
memberitakan  (kepada  kami),  Humaid  Ath-Thawil  memberitakan 
(kepada  kami)  dari  Anas  <&,  dia  berkata:  Umar  bin  Khaththab 
membaca  ayat,  "Dan  buah-buhan  serta  rerumputan."  (Qs.  'Abasa 
[80]:  31),  lalu  di  antara  mereka  ada  yang  berpendapat  begini  dan  ada 
pula  yang  berpendapat  begitu.  Maka  Umar  berkata,  “Janganlah  kita 
mencari-cari  penakwilan  terhadap  ayat  ini,  kita  beriman  kepadanya 
karena  semuanya  berasal  dari  Rabb  kita.” 

Sanad  hadits  ini  shahih  berdasarkan  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim,  namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.768 


jLP  hS  ^  j*  j  —  Y  'l  t  /t  \  1*1 

o u*  <y-  u*  C f- 

y  J*-j  j*  dji 

^  <y\  {J”**?  ^  -h alu 

plS\j  ^  OlSCi  i^Ul  0 Cte ^  Ma- j  jIp  ^j| 

(*ji  LgJ  Uoljli  pf  <LjI  <d  (iJLi*  OU' j  cp^i  3jjI 


768  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  825  | 


y  :tf  'd*  S^t*  ^ 

Ji5j  of  (^rl^-  :cJUi  ^d&X>-  :dAO  4^  -k/j  ^ 
t*  jf  lili  tlii  S£  J^f  ^  :>cJl^  ‘,Ji  !>  ^  ‘CO 
4^1  dJo  J>-  j^Uu  Jjj  ^  i<**  lr?  ®S^  ^J*4»  (^»  £*•** 

Js3l  Jljl  Sl  y  4-1'  ^  c4^  jjU  cJo*  ^  C-W 

o&d  j*-\j  c-1'3  ^“0  o?  ^r0  #  ^  4^' |JJ>  0*-4 

'  '  .uSf 

3146/264.  Abu  Zakaria  Al  Anbari  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Mu’awiyah  menceritakan 
kepada  Vami,  Al  A’masy  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Minhal 
bin  Amr,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  4fr,  tentang  firman 
Allah,  “Dan  membunuh  para  nabi  yang  memang  tak  dibenarkan  dan 
membunuh  orang-orang  yang  menyuruh  manusia  berbuat  adil  ”  (Qs. 
Aali  ‘Imraan  [3]:  21),  dia  berkata:  Isa  bin  Maryam  diutus  di  tengah- 
tengah  dua  belas  orang  Hawariyyun  yang  mengajarkan  kepada  orang- 
orang.  Isa  melarang  mereka  menikah  dengan  keponakan  sendiri. 

Dahulu  ada  seorang  raja  yang  memiliki  keponakan 
perempuan  yang  menawan  hatinya.  Raja  itu  ingin  keponakannya  itu, 
maka  dia  mencukupi  kebutuhannya  setiap  han.  Ibu  si  wanita  berkata 
kepadanya,  "Apabila  dia  menanyakan  apa  kebutuhanmu,  katakanlah, 
'Aku  ingin  engkau  membunuh  Yahya  bin  Zakaria." 

Suatu  ketika,  si  raja  bertanya  kepada  keponakannya,  "Apa 
yang  engkau  butuhkan?"  Wanita  itu  menjawab,  "Aku  ingin  engkau 
membunuh  Yahya  bin  Zakaria."  Raja  itu  berkata,  "Mintalah  selain 
itu!"  Wanita  itu  berkata,  "Hanya  itu  yang  aku  minta  darimu."  Setelah 
Yahya  tiba,  raja  itu  memerintahkan  agar  dia  disembelih  di  bejana. 


1826  |  —  Al  Mustadrak 


Darahnya  pun  mengucur  dan  masih  terus  bergolak  (seperti  mendidih), 
hingga  Allah  mengutus  Bukhtu  Nashr.  Lalu  ada  seorang  wanita  tua 
yang  menunjukkan  (darah  itu)  kepada  Bukhtu  Nashr,  dan  (Allah)  lalu 
mengilhamkan  di  dalam  hati  Bukhtu  Nashr  bahwa  dia  harus 
membunuh  beberapa  orang  agar  darah  (Yahya)  menjadi  tenang,  maka 
Bukhtu  Nashr  membunuh  70.000  orang  dalam  satu  hari,  dengan  sekali 
pembunuhan  dan  itu  dilakukan  di  sebuah  rumah  yang  sama. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.769 

Hadits  tersebut  memiliki  syahid  yang  sanad  dan  matan-nya 

gharib. 


J,  iiil  Jtlki  J  -Yll/n  IV 

LjJL>-  iiJL i  jIjJl  Cfi 

<y.  'o*  <y-  cs-  &  ^  ys 

'J/j  u*  ^ 

.UJl  LaJl  ty^^j 

3147/264.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Ibrahim 
bin  Amr  Al  Bazzar  di  Baghdad  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ya’la 
Muhammad  bin  Syaddad  Al  Misma’i  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Nu’aim  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Habib  bin  Abu 
Tsabit  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Sa’id  bin  Jubair, 
dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Allah  mewahyukan  kepada  Nabi 


769  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  827  I 


kalian  “Aku  (Allah)  membunuh  sebanyak  tujuh  puluh  ribu  orang 
dikarenakan  kematian  Yahya  bin  Zakaria  dan  Aku  akan  membunuh 
sebanyak  tujuh  puluh  ribu  dan  tujuh  puluh  ribu  (seratus  empat  puluh 
ribu)  orang  dikarenakan  kematian  anak  dari  anak  perempuanmu 
(cucumu). " 

Al  Hakim  berkata,  “Aku  sempat  mengira  selama  beberapa 
waktu  bahwa  hanya  Al  Misma’i  yang  meriwayatkan  hadits  ini  dari 
Abu  Nu’aim.  Hingga  aku  mendapatkan  bahwa  hadits  ini  diriwayatkan 
kepada  kami  oleh  Abu  Muhammad  As-Sabi’i  Al  Hafizh,  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Najiah  menceritakan  kepada  kami,  Humaid  bin  Ar- 
Rabi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu’aim  menceritakan  kepada 
kami,  lalu  dia  menyebutkan  dengan  makna  hadits  yang  sama  dengan 
hadits  tersebut.770 

xL*-f  ^  IA 

'0$  fji  JLP  \SjJS~  y*  'J)  <01!  JlIp  ^  'W*" 

Jli  :c-ilS  O*  ^  <y.  Jr*  O* 

l Wli  {js’  jjJi  v_-^S  {j*  ^ lW5  ^  -> 

<Js-  'jakAj  Cj!  *■(/*"  S'W’  ^  obifj  tf-Uijajl  4LUI 

4  j£  j*  ^  J1*  u^O  C*^'  W  A/* 


770  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Abdullah  perawi  tsiqah,  akan  tetapi 
matan  hadits  ini  sangat  munkar.  Adapun  tentang  Muhammad  bin  Syaddad,  Ad- 
Daraquthni  berkata,  Haditsnya  tidak  ditulis'.  Adapun  tentang  Humaid,  Ibnu  Adi 
berkata,  T>ia  mencuri  hadits  ( dha'iff 


|~828~1  —  Al  Mustadrak 


3148/265.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al 
Mahbubi  mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
A’la  bin  A’yan  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abu  Katsir, 
dari  Urwah,  dari  Aisyah  «$,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda, 
"Syirik  itu  lebih  tersembunyi  daripada  semut  kecil  yang  berjalan  di 
tanah  lapang  pada  malam  yang  gelap.  Bentuk  kemusyrikan  yang 
paling  rendah  adalah  ketika  engkau  mencintai  satu  bagian  dari 
kezhalimcm  dan  engkau  membenci  satu  bagian  dari  keadilan. 
Padahal,  bukankah  agama  itu  terdiri  dari  kecintaan  dan  kebencian? 
Allah  berfirman ,  'Katakanlah,  "Jika  kamu  (benar-benar)  mencintai 
Allah,  ikutilah  aku,  niscaya  Allah  mengasihi  kalian".'  (Qs.  Aali 
‘Imraan  [3]:  31). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.771 


j)  <051  J-P  Jjf  l2Jb-  —  Y  *\  *\ / Y'  N 

:Jt»  j>  i^>\ 

^1  jS>  CfrUaP  ‘p j*  O*  Cf- 

olidl  :  ^  3a~SJ  >  (h  \yaj3  ol  aWI  j  j^S- 

'if  4jls  Yj  jinjaA  t_JLa.ll j  OLwJDlj 

.4) 


3149/266.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy- 
Syaibani  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Abu  Hammam  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Bisyr  Al 


771  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ad-Daraquthni  menilai  Abdul  A’la 
sebagai  perawi  yang  tidak  tsigah.” 


Al  Mustadrak  —  j  829  I 


Abdi  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Sufyan 
bin  Sa’id  menyebutkan  dari  Ibnu  Juraij,  Atha  menceritakan  kepadaku 
dari  Ibnu  Abba?  tentang  firman  Allah,  “ Kecuali  karena  (siasat) 
memelihara  diri  dari  sesuatu  yang  ditakuti  dari  mereka .”  (Qs.  Aali 
'Imraan  [3]:  28),  dia  berkata,  “Maksud  at-tuqah  dalam  ayat  ini  adalah 
mengatakan  dengan  lisan  sementara  hatinya  masih  merasa  tenang 
dengan  keimanan.  Oleh  karena  itu,  seseorang  tidak  boleh 
mengayunkan,  tangannya  untuk  membunuh  dan  tidak  pula  melakukan 
perbuatan  dosa  (dengan  alasan  tuqah — penj)  karena  tidak  ada  alasan 
yang  membenarkannya  untuk  melakukan  hal  itu." 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  way  atkanny  a. 772 

uj 'j»  U j  y\  —  Y1V/y^©* 

o**  J*  ljir>r  <y-  cy. 

\axc;  y  Aly  ^  1 CjJi,  JUj  jp  aTj5 

^  Llp  lialp  x>r'j3  tOl \j  jT'j  L$liS"  :  <JU  ^ 

4i\£) oJ\S  U2a  $  y.  :\j jf'j  Jli  JSO 

j Aj>  £^=6  bu* ^  chtJj  {^jji  ^ 


772  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


1  830  j  —  Al  Mustadrak 


^  i&i:  36  h:4s^  : ^  ^ 

cJfj  ^  <j*  cbj-*  JCJ 

3150/267.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Jarir  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Atha  bin  As-Sa  ib,  dari 
Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  <&,  tentang  firman  Allah  Ta’ala, 
“(Ingatlah),  ketika  istri,  'Imran  berkata,  "Ya  Tuhanku,  sesungguhnya 
aku  menadzarkan  kepada  Engkau  anak  yang  dalam  kandunganku 
menjadi  hamba  yang  shalih  dan  ber khidmat  (di  Baitul  Maqdis)". '  Dia 
dapati  makanan  di  sisinya (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  35-37),  dia  berkata, 
"Zakaria  menanggung  hidup  Maryam.  Ketika  Zakaria  masuk  menemui 
Maryam  di  Mihrab,  dia  menemukan  anggur  di  dalam  sebuah  tempat 
yang  diletakkan  di  dekat  Maryam,  padahal  ketika  itu  bukan  musim 
anggur,  maka  Zakaria  bertanya,  'Dari  mana  kamu  memperoleh 
(makanan)  ini?'  Maryam  berkata,  'Makanan  itu  dari  Allah. 
Sesungguhnya  Allah  memberi  rezeki  kepada  siapa  yang  dikehendaki- 
Nya  tanpa  perhitungan'.  Zakaria  berkata,  'Sesungguhnya  Dzat  yang 
memberimu  anggur  bukan  pada  musimnya  benar-benar  mampu  untuk 
menganugerahiku  anak,  meskipun  aku  orang  yang  mandul  dan  sudah 
tua'.” 

Ibnu  Abbas  lalu  membaca  firman  Allah,  “Di  sanalah  Zakaria 
mendoa  kepada  Tuhannya  seraya  berkata .”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  38). 

Ibnu  Abbas  berkata,  "Ketika  Zakaria  mendapat  kabar 
gembira  tentang  kehadiran  Yahya,  dia  berkata  Ta  Allah,  berilah  aku 
suatu  tanda  (bahwa  istriku  telah  mengandung)'.  Allah  berfirman, 
'Tandanya  bagimu,  kamu  tidak  dapat  berkata-kata  dengan  manusia 
selama  tiga  hari'.  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  35-41.  Maksudnya,  engkau 


Al  Mustadrak  —  |  831  1 


mengunci  lisanmu  meskipun  engkau  tidak  sedang  sakit  (dalam 
keadaan  sehat)." 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.773 


Ljjb-  ^  j ^LjJi  jjf 

.ulf-  jjJ  OLiP- 

'jt'  c(_s^wall  44^1  ^  t£!b- 

Cxi  <J^},  cs^9  ^  (Jl5  ijli  c Aiil  a»p 

3$  )•  f>  fj  jU?Q  ^  ‘oi^5' 

•  ^  OC^5^'  A»tj  [£*'*  5^'  &*J  »_Ar^' 

3151/268.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ubaid  Ath-Thanafisi 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Sa’id  menceritakan  kepada 
kami  dari  ayahnya  dan  Abu  Adh-Dhuha,  dari  Masruq,  dari  Abdullah, 
dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  “Sesungguhnya  setiap  nabi  itu 
memiliki  wali  (para  pengikut  setia)  yang  juga  berasal  dari  para  nabi 
lainnya,  dan  sesungguhnya  waliku  dari  mereka  adalah  bapak  dan 
kekasihku,  yaitu  Ibrahim."  Allah  berfirman,  'Sesungguhnya  orang 
yang  paling  dekat  dengan  Ibrahim  ialah  orang-orang  yang 
mengikutinya  dan  nabi  ini  (Muhammad),  beserta  orang-orang  yang 
beriman  (kepada  Muhammad).  Dan  Allah  adalah' pelindung  semua 
orang-orang  yang  beriman’.”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  68). 


773  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.”  . 


[832  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.774 

U  I  ^  f j  —  Y*\ °X 

„  o  ..  '  *  •  -  '  '  +* '  *  '  K*  ti  -'f 

^  cOLai»  jjP  tlH 

of  :V1JSp  &»  O*1  f  ‘j**  <y-  O*  ^  0< 

jrt  V  of  4isl  oli^>  d)l  (Cjj  jlki  cllLJl  J ^p  « Jjl ^<1 
*>L  o&=>  J?  ^  clJj^p  4J  llkJ 

’£Sy^  ^  \J>U  Js  JjvJ  6^  uj (^>- 1*  «3i^l 

.oljyll  JS  OlT  lii  01  ^  j^&iCySfc 

3 1 52/269.  Syaikh  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Ishaq  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Al  Mutsanna  memberitakan  (kepada  kami), 
Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami  dari  Sufyan,  dari  Habib  bin  Abu  Tsabit,  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  Isra'il  pernah  menderita  penyakit 
semacam  encok,  maka  dia  berdoa  di  Baitul  Maqdis,  yang  apabila 
Allah  menyembuhkannya  maka  dia  tidak  akan  memakan  daging  yang 
ada  uratnya.  Oleh  karena  itu,  orang  Yahudi  mengharamkan  diri  untuk 
memakan  daging.  Kemudian  turunlah  firman  Allah,  “ Semua  makanan 
adalah  halal  bagi  bani  Israil  melainkan  makanan  yang  diharamkan 
oleh  Israil  untuk  dirinya  sendiri  sebelum  Taurat  diturunkan. 
Katakanlah,  '(Jika  kamu  mengatakan  ada  makanan  yang  diharamkan 
sebelum  turun  Taurat),  maka  bawalah  Taurat  itu,  lalu  bacalah  ia  jika 


774  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  833  I 


kamu  orang-orang  yang  benar'.”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  93).  Itu  teijadi 
sebelum  diturunkannya  Taurat. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.775 


0^  -y v./n®r 

}  9  )  S  ^  ^  ^  J|  p  J|  #  ^  ^Ji  x  /  /  x  /  i  J|  p  ^  x  ®  s 

tioLp  ^  c<L«L*l  UjA?- 

<J>^j  Di  caIp  i»i  j»  (Jjf  jp  <^1  j*  tDL-o- 

Jr^  «J^p  *<Ji^  aJp  au!  <_jbs  am! 

iLgilil  tLg-jDj  cljliy»  i cli ju^\  Sfj  i g^)apb  d-~~J 

jjj  ^Ip  Uji-  JS'’  ts>' M***0 

3153/270-  Abdullah  bin  Al  Husain  Al  Qadhi  di  Marwa 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan 
kepada  kami,  Rauh  bin  Ubadah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Hisyam  bin  Hassan,  dari  Anas  bin  Sirin,  dari  Anas  bin  Malik 
bahwa  Rasulullah  H  bersabda,  "Penyakit  ‘irqun  nasa  ’  (disembuhkan 
dengan)  mengambil  bagian  dubur  domba  Arab,  bukan  yang  paling 
besar  atau  yang  paling  kecil,  lalu  dipotong  kecil-kecil,  kemudian 
dicairkan.  Hasilnya  dibagi  menjadi  tiga  bagian  dan  diminum  setiap 
bagiannya  dengan  air  ludah  sendiri. " 

Anas  bin  Sirin  berkata,  “Aku  telah  memerintahkan  orang- 
orang  untuk  melakukan  hal  itu  (lalu  dia  menyebutkan  beberapa  nama 
orang)  dan  semuanya  sembuh  dengan  izin  Allah.” 


773  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
'  Muslim.” 


[~834~]  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.776 

olki  'y  %  -rv\/r\°t 

^  j l<S^a j  y*  <ji  ^  u_-p^-*  j> 

jfc*  :Jl5  co^p^p  ^  .d&-  ^p  tt-j j>-  j*  *d&-  ^J‘^~ 

{ (^;UJ  ^-diJ  ^ j  c-j  J jf}  jp  -up  <&l  Up  J?!- j 

^  £-ei  dj^  :  (^5  dj'  >' 

dAjt_jf  c-jJ.  Oij  td*T  015^  dio  Cj*-^»l^l  cc5-t^Jl_j 

y»  C  J,  J>}  $  jU*Q  Jl  es*-jf  ‘J»3  J*  al^ 

tjj-ij  l^J  t£-  jsstP-  ^jj  cd^*d^  5^*  ^  d*" ^  (3U<aJ 
c3jk>  o~Jl  ^-y5 y  ^Jl  oijkJ  J&-  d?-lv?  IIaO^-1  ^Ai 

Ol5C^  £1j  151  JS^  dC  y>  ^  OlSC>  ^1^1  c*JJl 

Jl3fji  C4j  odf  'J**-  I jXL=>-  4-*J  ,j*^d li  d J^>~  d^  l^3x>dl 

<j  f-li-  : Jl5  ?ldi  vid  ^  :ol  d  JlSi  ic-.^ j  *d  j>k*^S I 

.iliti  S-llldl  f^-Jl  dlp  Ji J*r  Aj  f.\*r  ddlL  J^O  jU 

3154/271.  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  di  Marwa 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hayyan  bin  Mula’ib 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah  bin  Musa  dan  Muhammad  bin 
Sabiq  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Isra’il 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Harb  menceritakan  kepada 

776  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  835  1 


kami  dari  Khalid  bin  Ar’arah,  dia  berkata:  Seorang  laki-laki  pernah 
bertanya  kepada  Ali  (bin  Abi  Thalib)  tentang  ayat,  “ Sesungguhnya 
rumah  yang  mula-mula  dibangun  untuk  (tempat  beribadah)  manusia 
ialah  Baitullah  yang  di  Bakkah  (Makkah)  yang  diberkahi  dan  menjadi 
petunjuk  bagi  semua  manusia."  apakah  dia  merupakan  rumah  pertama 
yang  dibangun  di  muka  bumi?  Ali  menjawab,  “Tidak,  tetapi  itu  adalah 
rumah  pertama  yang  diletakkan  keberkahan  dan  hidayah  di  dalamnya, 
karena  di  sana  terdapat  tempat  (berdirinya)  Ibrahim.  Barangsiapa 
masuk  ke  dalamnya  maka  dia  akan  aman.  Jika  engkau  mau,  aku  akan 
memberitahukan  kepadamu  bagaimana  dahulu  Allah  4£» 
mendirikannya. 

Allah  mewahyukan  kepada  Ibrahim  agar  membangun  untuk- 
Ku  sebuah  rumah  di  bumi,  dan  hal  itu  membuat  gundah  Ibrahim. 
Allah  lalu  mengirim  angin'  yang  memiliki  kepala,  yang  kemudian 
mengantarkannya  hingga  ke  tempat  yang  dingin.  Kemudian  angin  itu 
mengitari  tempat  yang  hendak  dibangun  layaknya  lilitan  ular.  Ibrahim 
pun  membangunnya  setinggi  satu  betis  setiap  harinya.  Hingga  setelah 
dia  sampai  ke  bagian  Hajar  (Aswad),  dia  berkata  kepada  anaknya, 
“Carikanlah  sebuah  batu  untukku.”  Anaknya  itu  pun  mencari  batu 
tersebut.  Tetapi,  setelah  anaknya  mendapatkan  batu  dan  kembali, 
ternyata  Hajar  Aswad  telah  terpasang,  maka  dia  bertanya  kepada 
Ibrahim,  “Dari  mana  engkau  mendapatkan  batu  ini?”  Dia  berkata, 
“Batu  ini  dibawa  oleh  makhluk  yang  tidak  bersandar  kepada 
bangunanmu.  Batu  ini  dibawa  oleh  Jibril  dan  langit.”  Dia  lalu 
menyempurnakan  pembangunannya. 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.777 


777  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|~836~1  —  Al  Mustadrak 


j>  ^  1 2js>-  —  YVY/Y^o° 

OUjLw  bjJj-  l^l^A  J»  OIaP  t^lsscJi  J  V9flil  ^ 

u-W*  oi1  o*  ‘9^5-  <^*  i*  O*1  ^cH5 

U  :  JUi  jJL» j  aJLp  4\j1  (J i(Jl5  4^1  j 

:  Jui  j>  tg»Jl  *-r-^"  <&'  0}  ^ 

1  _*£■*>  j*J  o-3pj  _jJj  o~>rj3  .P  •  Jtf  W*1  J_^» j  Ij  JS'” 

jial»  Slj  jaS  4« jA  £ts*Jl  cl^i  I j^aju  t)f  \ j*Jja£U~j  ^J  jf 

3155/272.  Muhammad  bin  Shalih  bin  H ani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajali  menceritakan  kepada 
kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin 
Katsir  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ibnu 
Syihab  menyampaikan  dari  Abu  Sinan,  dari  Ibnu  Abbas  «$,,  dia 
berkata:  Rasulullah  H  berkhutbah  kepada  kami,  ‘‘Wahai  sekalian 
manusia,  sesungguhnya  Allah  telah  mewajibkan  haji  kepada  kalian.  ” 
Al  Aqra  bin  Habis  lalu  berdiri  dan  berkata,  “Apakah  wajib  dikeijakan 
setiap  tahun,  wahai  Rasulullah?”  Rasulullah  menjawab,  "Seandainya 
aku  katakan  (ya),  niscaya  itu  akan  menjadi  sebuah  kewajiban. 
Seandainya  wajib  dikerjakan  setiap  tahun,  niscaya  kalian  tidak 
mengerjakannya  dan  tidak  akan  sanggup  untuk  menunaikannya.  Haji 
itu  hanya  diwajibkan  satu  kali,  dan  barangsiapa  mengerjakannya 
lebih  dari  itu  maka  terhitung  sunah.  ” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Al  Mustadrak  —  j~837~l 


Hadits  yang  sama  juga  diriwayatkan  oleh  Sufyan  bin  Husain 
Al  Wasithi  dari  Az-Zuhri.778 


J  olki  J  J  -wr/n  o  n 

faf  cOjjli  jjJ  Alji  J^9-^  tjj  J-fr*"  4-1411 

o-C*  J1  o*  ‘£>&-  ^  o*  o*  co^-  ol^ 

4!1p  <3il  4S1I  j  fji  ‘.  JIS  cU^iP 

Sij  ^ls  oAa-l}  5^  jl  cSl  :  Jli  ?S^  «/J 

3156/273.  Abu  Hamid  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Syu’aib 
Al  Faqih  Az-Zahid  menceritakan  kepada  kami,  Sahi  bin  Ammar  Al 
Ataki  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  bin  Husain  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Az-Zuhri,  dari  Abu  Sinan,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Al  Aqra 
bin  Habis  bertanya  kepada  Rasulullah  #,  “Apakah  ibadah  haji 
ditunaikan  satu  kali 'pada  setiap  tahun?”  Rasulullah  menjawab, 
“Tidak,  tetapi  hanya  satu  kali  (seumur  hidup).  Barangsiapa 
melakukan  lebih  dari  itu  maka  terhitung  sebagai  (haji)  sunah.  ” 

Hadits  yang  menyebutkan  ayat  terkait  dengan  masalah  ini 
juga  diriwayatkan  oleh  Ali  bin  Abu  Thalib  dengan  penjelasan  dan 
pemaparan  dari  Rasulullah  H  (sebagai  berikut):779 


778  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim. 
Yazid  bin  Harun  berkata:  Sufyan  bin  Husain  menceritakan  kepada  kami  dari  Az- 
Zuhri,  dengan  makna  hadits  yang  sama  dengannya.” 

779  Lih.  hadits  no.  3155 


1  838  |  —  Al  Mustadrak 


tfiib-  ciiUJV  piS  'J  &  J  -YYt/noV 

j*-*Q  Jjp^  ^  t^'-^’  cH 

(^'  JP  cof  c  jWll  jM-  jj  t  Obi  j  J>  jyfi- 1* 

Jp  Aj  )h  «A*  tlJjJ  LJ  ■•  Al  J?  P 
?^»Ip  JT  ^jl  caJJI  J  j  W  r  I jil*  «l  i>*  oj^l 

:JlS  fylp  JT  :l^li  jU  <c-C*i  fylp  J S'  J)  :l ^  ^  cci^~* 

V  ip*  ^  J^j  jp  Al  Jj&  p'  ci  jfj  «N 


3 1 57/274.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Musa  bin  Ishaq  At-Tamimi  menceritakan 
kepada  kami,  Mukhawwal  bin  Ibrahim  An-Nahdi  menceritakan 
kepada  kami,  Manshur  bin  Zadzan  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin 
Abdul  A’la  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abu  Al 
Bahtari,  dari  Ali  *&,  dia  berkata:  Ketika  turun  ayat,  “. Mengerjakan  haji 
adalah  kewajiban  manusia  terhadap  Allah,  yaitu  (bagi)  orang  yang 
sanggup  mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah.”  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]: 
97)  para  sahabat  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  apakah  ditunaikan  setiap 
tahun?”  Rasulullah  hanya  diam,  maka  mereka  bertanya  lagi,  “Apakah 
harus  ditunaikan  setiap  tahun?”  Rasulullah  masih  diam,  maka  mereka 
bertanya  lagi,  “Apakah  ibadah  haji  harus  ditunaikan  setiap  tahun?” 
Rasulullah  lalu  bersabda,  "Tidak  Seandainya  aku  katakan  'Ya' 
niscaya  akan  diwajibkan  setiap  tahun.  ”  Setelah  itu  Allah  §k 
menurunkan  ayat,  "Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu 
menanyakan  (kepada  Nabimu)  hal-hal  yang  jika  diterangkan 
kepadamu  akan  menyusahkan  kamu.”  (Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  101). 


Al  Mustadrak  —  1  839  I 


Al  Hakim  berkata,  “Idealnya,  ketiga  hadits  ini  disebutkan  di 
bagian  awal  pembahasan  tentang  manasik,  akan  tetapi  saya  tidak 
berkesempatan  menyebutkannya  di  sana,  sehingga  saya  sebutkan 
hadits-hadits  ini  pada  pembahasan  tafsir  ayat  Al  Qur'an  ini.”780 

0 

LjJb-  — YV0/Y^oA 

[jjjS-  c jij*  ,y.  \2iSp-  u3jj y  j»  (*■**! y\ 

y\  \jjJs-  ^ 

J*  iaZ^.  ll^b-  fST  L2!b~ 

allp  4i>l  <&l  J 01  ^4^  ^  J 

$lgj[  ■£  ^jg  <>  ^  <3*>  fri  oai  *  fi-3 

^  ryj^  <o?  ® J*5  5^  la5*^ 

3158/275.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Marzuq  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Daud  dan  Wahb  bin  Jarir  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami. 

Abdurrahman  bin  Al  H  asan  Al  Qadhi  di  Hamdan 
mengabarkan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan 
kepada  kami,  Adam  bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kartii  dari  Al  A’masy,  dari  Mujahid,  dari  Ibnu 
Abbas:  Rasulullah  H  membaca  firman  Allah,  “ Hai  orang-orang  yang 
beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  sebenar-benar  takwa  kepada- 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Mukhawwal  adalah  seorang  perawi 
Syi’ah.  Abdul  A’la  adalah  Ibnu  Amir,  Ahmad  menilai  dirinya  dha’if.” 


1  840  1  —  AI^Mustadrak 


Nya,  dan  janganlah  sekali-kali  kamu  mati  melainkan  dalam  keadaan 
beragama  Islam”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  102).  Lalu  beliau  bersabda, 
" Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di  tangan-Nya,  seandainya  setetes 
saja  dari  zakum  jatuh  ke  lautan  di  bumi,  niscaya  akan  merusaknya.  ” 

Dalam  hadits  Wahab  bin  Jarir  disebutkan  dengan  redaksi, 
“Niscaya  dia  {zakum)  akan  menghancurkan  kehidupan  penduduk 
dunia.  Lalu  apa  jadinya  dengan  orang  yang  disiksa  dengan  memakan 
zakum  (di  neraka)?” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.781 

(JjjJl 

y  Jil  .A-fp  tdj jl»Jl  OLk-L- 

Jt  ^  £*  o*  i y.  ’J*  ’u* 

of  :Jii  J*- j  y*  ^  Jy  J*  ^*  -Al 

3159/276.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Sulaiman  bin  Al  Harits  menceritakan  kepada  kami, 
Ubaidullah  bin  Musa  dan  Abu  Nu’aim  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Mis’ar  menceritakan  kepada  kami  dari  Zubaid,  dari 
Murrah  bin  Syarahil,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud,  tentang  firman  Allah, 
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  sebenar- 
benar  takwa  kepada-Nya.”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  102),  dia  berkata, 
“Maksudnya  adalah,  Allah  harus  ditaati  dan  tidak  boleh  dimaksiati, 
selalu  diingat  dan  tidak  boleh  dilupakan.” 

781  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  841  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.782 

jLfcijji  ibi  jup  'J  Jilki  Al  U>I  -\vv/nv 
^  Al  JlIIp  u* 

jjI  jp  c ^  a-*l.  o*  t'  i^J,y 

c^ji  $  £■  ££  >  J*  &  J  iC**  ^ 

J  j lL>j  a!1p  Al  Jw*  Al  Jjl»j  £*  ^jiJl  ^  :  Jli 

.o-lJi  J\  '&• 

3060/271.  Abu  Abdullah  Muhammad  Bin  Abdullah  Az- 
Zahid  Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran 
Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami,  Israil  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Simak  bin  Harb,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  tentang 
firman  Allah  A,  “Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan 
untuk  manusia (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  110),  dia  berkata.  Maksud 
ayat  ini  adalah  orang-orang  yang  ikut  berhijrah  bersama  Rasulullah  # 
dari  Makkah  ke  Madinah.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.783 


782  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 

783  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  842  1  —  Al  Mustadrak 


'c &L;  jj  juU  J?  jif-  £jb~  -xvA/n*n 

jjf  luJt>-  t j*-4u  ^  tA^  ij*  (*■*?' Lh!  (*riA*^  _?^  ll»*i>- 

jp  ^j|  Jy  ^  t^ap  'c/.'^y  :  Jli  c^ASiii  J**  jJ 

jj  JlkLi  oj  A£-~*  <^l  )$*  •J*' J 

^0  s-*^  o*  ^  o*  tc-^CaJi  ^  sSCp  ^p  t^S^1  <y-  J^- 

a3  of  o^l»  : Jli  jU^-j  <&  iSil  ,Jl^>  *bl  'i}j~>j  ot  <<up  <&' 

^jyOJJ  <*  j>-  JffwJj  t^ujis  ^^P  <-P*-i3  C^lsr  jjJl  «J  £* y  J  OLiJl 

.iis  ^ 

3161/278.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Muslim  Ibrahim  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Nushair  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Umayyah  bin  Ya’ la  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Musa  bin  Uqbah  membacakan 
firman  Allah  %,  “ Dan  bersegeralah  kamu  kepada  ampunan  dari 
Tuhanmu .”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [2]:  133).  Lalu  dia  berkata:  Ishaq  bin 
Yahya  bin  Thalhah  Al  Qurasyi  menceritakan  kepadaku  dari  Ubadah 
bin  Ash-Shamit,  dari  Ubay  bin  Ka’ab,  bahwa  Rasulullah  §§•  bersabda, 
“Barangsiapa  ingin  memiliki  bangunan  yang  tinggi  dan  kedudukan 
yang  terhormat  maka  hendaknya  dia  memaafkan  orang  yang 
menzhaliminya,  memberikan  kepada  orang  yang  selama  ini  tidak  mau 
memberi  kepadanya,  dan  menyambung  silaturrahim  kepada  orang 
yang  selama  ini  memutuskannya.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.784 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abu  Umayah  dinilai  dha’if  oleh  Ad- 
Daraquthni.  Sementara  itu,  Ishaq  tidak  bertemu  dengan  Ubadah.” 


Al  Mustadrak  —  |  843  | 


iis JQ\  \5j"j  *\y 

t<ilj£)l  JLP  Lif  ^  Jjlk*-I  IIjA>-  t^)UJl  J -P  »uJ*>  ljj*A^- 

:JlS  c^^Jl  a-p  ^  ilJl»  _jjI  :Jl5  {j*  tj***  ^ 

<up  <3)1  j^j  Ijf  0^  ii-»Jii*«j  U^.xp  aajI  {j^f'  iy\  OIS”^ 

jj  (^Jl)l  C...;'l  ^yti  i^lill  c_^lJa>Jl  ^  _/*-£•_}  Ja&*~»J1  J^O 

s  s  '  §  0  ^  ,  ,  •  ,  X  /  V  /  *^  /  A  *>_ 

OlS^j  co^-^-  ^ ^  <— uj-^j 

<0)1  Sl  <&1j  :Jlij  ti^J  5sip  4J1  Jal*  i4j  {JX^» 

Jj?e^~-Jt  £ J^-  j*J  .  LfcA*J  iSJjaJ  M  dAlj-*  >X*J  liljp 

J*  {J? j*  <uJKi  ^li  ; Ij  ^-Wl  :  Jkj  JU»  Cjj-Ull  j*i5\j  J**- j 

jl*j  <1)15^  a*j  uf  :  Jli  oJl^J  lkJai  I*!#  JL^ii  ^Ui  cIjSAj 

t <0)1  Ju*j  OlS'  Ji  (*^*J  <0)1  \JuS*j>  il)li  l-ui~* 

Clj  ^  JlUJl  ^tUa  o*  _^iJUL«*-Uj  j%j  cc^j^j  Sl  <0)1  Oli 

^  Ji*0<  -Ji^ 

^>-  jJu-j  4-1p  <0)1  ^lv»  abI  J_j-*j  <j"^  0^)^*  ot  *ill  j-* 
Jli  _^1  liSlj  oJjJl  ^>M1  ooi  <I)f  ^-Ul  pi*j  jJ  :JJli  Jli 
Ia^\J  UJ  l  Jl5  t^UasJl  jaS’  A  *— ~f**^»Jl  ^  J-x** 

<3)1  <3)1  J_^j  of  cJUjj  ,_/? jSll  jjl  ^jj*-  J&-  ^ j**  '- j$ 

.c->U  Jii  j*JLJ  j  aJip 

3162/279.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 


[~844~|  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Abdurrazzaq  memberitakan  (kepada  kami),  Ma’mar 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhri,  dia  berkata:  Abu 
Salamah  bin  Abdurrahman  mengabarkan  kepadaku,  dia  berkata:  Ibnu 
Abbas  %  menceritakan  bahwa  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  masuk  masjid, 
sementara  Umar  bin  Al  Khaththab  sedang  berbicara  dengan  orang- 
orang.  Abu  Bakar  lalu  masuk  ke  dalam  rumah  tempat  Rasulullah  H 
wafat.  Abu  Bakar  menyingkap  kain  hibrah  dari  wajah  Rasulullah  yang 
menutupi  tubuh  beliau.  Dia  memandanginya  lalu  mencium  wajahnya, 
dan  berkata,  “Demi  Allah,  Allah  tidak  akan  mengumpulkan  dua 
kematian  kepadamu  setelah  kematianmu  ini,  dan  engkau  tidak  akan 
mati  lagi  setelahnya.” 

Abu  Bakar  keluar  menuju  masjid,  sementara  Umar  masih 
berbicara  dengan  orang-orang.  Abu  Bakar  berkata,  “Duduklah  wahai 
Umar!”  Akan  tetapi  Umar  tidak  memenuhi  permintaannya.  Abu  Bakar 
berkata  kepada  Umar  sebanyak  dua  atau  tiga  kali,  tetapi  Umar  tetap 
enggan,  maka  Abu  Bakar  berdiri  dan  mengucapkan  tasyahhud,  setelah 
itu  berkata,  “ Amma  ba  ’du,  barangsiapa  menyembah  Muhammad  maka 
sesungguhnya  Muhammad  telah  mati,  dan  barangsiapa  menyembah 
Allah  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Hidup  dan  tidak  akan  mati.” 

Abu  Bakar  lalu  membacakan,  “ Kami  tidak  menjadikan  hidup 
abadi  bagi  seorang  manusia  pun  sebelum  kamu  (Muhammad)''’  (Qs. 
Al  Anbiyaa'  [21]:  34).  “ Muhammad  itu  tidak  lain  hanyalah  seorang 
rasul...  orang-orang  yang  bersyukur."  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  144). 

Setelah  Abu  Bakar  membacakan  ayat  tersebut,  barulah  orang- 
orang  tersadar  tentang  kematian  Rasulullah.  Sampai-sampai  ada  yang 
berkata,  “Orang-orang  tidak  mengetahui  bahwa  ayat  ini  telah 
diturunkan  melainkan  setelah  Abu  Bakar  membacakannya.” 

Az-Zuhri  berkata:  Sa’id  bin  Al  Musayyab  mengabarkan 
kepadaku  bahwa  Umar  bin  Al  Khaththab  berkata,  "Ketika  Abu  Bakar 


Al  Mustadrak  —  j  845  | 


membaca  ayat  tersebut,  aku  sempat  tercengang  sampai-sampai  aku 
tersungkur  ke  tanah.  Saat  itulah  aku  meyakini  bahwa  Rasulullah  telah 
wafat.” 

Hadits  ini  shahih  'sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.785 


^  oC-ip  c'uiili  j* aJi  _^i  ^  a  » /y\ "IT* 

(j3,  £/•  ^  ,y.  (J/f"  ,y.  (ji  OU-L  l£jb- 

aSsI  JlIp  ^  (ji  A}P  J-P 

^lip  ^  L5^  ^  Ai*  ‘c/'W*  O**  U I*  ‘V* 

**  y»  Jlii  tjJlJi  iT^oli  :ju  ^<aj  UT  jby 

(i  Jl  *^S“-  J*  ^  J*  ^  Cr*  0*0 

O*'  JjA  ToXi.j  «i'  (C-^==L ^ 

U^h  '’<J& 

O*  p^1-^  -i-j/ lir*  p^~=<-^«  <^yr>>  !■>  (^6*'^*  o2 


4-Ip  auI  01  viiJij  oU ^ll  liJjj 

cUj^UIj  S^i  ji  Ujl^f j  OU  tf tj*j>-l  :  Jli  ^  ^  p-4^' 

aJLp  AUl  ^gLyg  AUl  (J^oij  ^»_1P  UJU  cU^r 1-L^-LP  .Aj 

^3  l^U“iAj  tU*^?r  oU^Jl  >_fl  *M^jl  lU^f 1  j^-ljfj 

785  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|  846  |  —  Al  Mustadrak 


jUUj  Ali p  4&1  C-iJl  Jij 

aJUJi  iii;  sU^ji  j^-f  ills  d ^*3i  j  £*U^  p-$® 

jk  yn  vV^f  dU>  #  J£J»  4*?  J 

lf\j  o>X*lH  o>  <J?i  &“*  p4*»«?  44^  p-^-j  ^ 

jL$S'  <J Jj^  AjUeU3^)  jiJUj  ^  LS^5  ^  <J_**"jl  ‘Ji^" 

O 4^*^'  JU-j  ia*~J  jl  U-l»  f.1^3  uUw»l  j*  J59 

okf  OU"  UJl  tLjUil  ^-dl  J <^4>-  pj  *Jj*- 

d  j  Ui  Cj£-  ilf  4-i  Ij^ij  jJU  tjls-U  J3  :OU*~Jl  ‘<_A4?^' 
^!j  JU1.J  Ui p  aSit  ^1*3  aiil  J_^>j  £&  (_/>-  Jj*  4jl  dLij  U  iUIT 
U  l^aj  j*J  Aj\^  bs«- jii  :jis  UI  AiaSC^  ala j& 

1^0  (*y  jJU  aJil  L-v»P  y>j  tUja^J  ^4/  :JlS  cUtU^ 

,J>-  j  01  ^  cr4  ’iSjJ  °y>  J>*o  *3tf  ‘p-fc^ 

JUJI  Ji^f  ^4  ^wyaj  OLi-v  ^jl  UI4  4pL*>  ti-SUj  IiJlS  tL-J} 

yf  ^ji  yf  4^y  y  <=•?  J* iS*  J*1 1 J*1 

:  JlS  Uii  <-J.  :Jl5  ^u-srf  *}|f  4awI  <Jj-* j  ^  * j**  j>\ 

AjI  t-jlia^Jl  U  :0Ua-*  Jla4  tji-fj  LS^"^  ^  •  J**  3^  Jt* 

ji*  oi'  y  0^  o^1  ci'  tcUtail  f>y 

^ j  ^jl  iJlAj  jJL. j  4-ip  aMI  J J^J  tt-^VjasJl 

L-*^Jlj  Jji  fl^l  ^»jj  :OCi«»  JU4  (,J»s-  U  UI  U  j 

:Jl5  cjdl  ^4  j^^bSj  iUJl  ^  iJ^US  fSy*  Sl  :  y*&  jLSi  t  J  Ux-- 


Al  Mustadrak  —  |  847  I 


C»f  '.(SCLm  y f  J 15  cL» bl  U-^  liAJi  0^»-pj3 

j*j  <^L  ^4*  o^2  fb  ^  Oj*UJ  Lij-x 

,4Jk j^j  pJ  viJ J3  OlS"  lil  Ai!  L*f  I(jLS5  tA-lAlaJl  \y>-  A^T" jif 

3163/280.  Abu  An-Nadhr  Al  Faqih  mengabarkan  kepadaku, 
Usman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin 
Daud  bin  Ali  bin  Abdullah  bin  Abbas  bin  Abdul  Muththalib 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Abu  Az-Zinad 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Ubaidillah  bin  Utbah, 
dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata:  Nabi  H  belum  pernah  mendapatkan 
pertolongan  seperti  yang  diperolehnya  pada  Perang  Uhud.”  Kami  pun 
menolak  perkataannya  itu.  Ibnu  Abbas  berkata,  “Kitabullah  yang 
menyelesaikan  perbedaan  pendapat  antara  diriku  dengan  orang-orang 
yang  tidak  sependapat  denganku.  Allah  berfirman  tentang  Perang 
Uhud,  “. Dan  sesungguhnya  Allah  telah  memenuhi  janji-Nya  kepada 
kamu,  ketika  kamu  membunuh  mereka  dengan  izin-Nya.  Sampai  pada 
saat  kamu  lemah  dan  berselisih  dalam  urusan  itu  dan  mendurhakai 
perintah  (Rasul)  sesudah  Allah  memperlihatkan  kepadamu  apa  yang 
kamu  sukai.  Diantaramu  ada  orang  yang  menghendaki  dunia  dan  di 
antara  kamu  ada  orang  yang  menghendaki  akhirat.  Kemudian  Allah 
memalingkan  kamu  dari  mereka  untuk  menguji  kamu,  dan 
sesungguhnya  Allah  telah  memaafkan  kamu  dan  Allah  mempunyai 
karunia  (yang  dilimpahkan)  atas  orang  orang  yang  beriman.  ”  (Qs. 
Aali  'Imraan  [3]:  152). 

Ibnu  Abbas  berkata,  “Maksud  al  hiss  pada  ayat  ini  adalah 
membunuh  (yaitu  kalian  membunuh  mereka).” 

Ibnu  Abbas  berkata:  Maksud  ayat  ini  adalah  pasukan 
pemanah  ketika  itu.  Nabi  &  menempatkan  mereka  di  suatu  tempat, 
kemudian  berkata,  " Lindungilah  kami  dari  belakang.  Apabila  kalian 
melihat  kami  diperangi  maka  janganlah  kalian  membantu  kami,  dan 


f~848  |  —  Al  Mustadrak 


apabila  kalian  melihat  kami  mendapatkan  ghanimah  maka  janganlah 
kalian  ikut  bersama  kami.  ” 

Ketika  Rasulullah  H  mulai  mendapatkan  harta  rampasan 
perang  dan  berhasil  mengusir  pasukan  kaum  musyrik,  seluruh  pasukan 
pemanah  pun  mulai  berhamburan  dan  mereka  pun  masuk  ke  dalam 
barisan  kaum  muslim  untuk  mengambil  ghanimah,  dan  ketika  itu 
(dua)  barisan  pasukan  sahabat  Rasulullah  saling  bertemu  dan  mereka 
seperti  ini  — lalu  Ibnu  Abbas  menyatukan  jari-jari  kedua  tangannya — 
dan  mereka  membaur.  Setelah  pasukan  pemanah  meninggalkan 
tempat  mereka  yang  kosong,  masuklah  pasukan  berkuda  (milik 
musuh)  mengambil  alih  tempat  itu  lalu  menyerang  sahabat  Rasulullah 
sehingga  sebagian  mereka  memerangi  sebagian  lain  dan  kondisi 
menjadi  tidak  karuan.  Akibatnya,  banyak  kaum  muslim  yang 
terbunuh.  Ketika  itu  Rasulullah  dan  para  sahabat  berperang  di  waktu 
pagi  hingga  mereka  berhasil  membunuh  para  pemegang  panji  kaum 
musyrik  sebanyak  tujuh  atau  sembilan  orang. 

Kaum  muslim  lalu  berjalan  ke  gunung.  Sebelum  mereka 
sampai,  orang-orang  berkata  “Gua!”  Ketika  itu  dia  berada  di  bawah 
Mihras.  Lantas  syetan  berteriak,  “Muhammad  telah  terbunuh.”  Orang- 
orang  pun  yakin  bahwa  hal  itu  benar.  Kami  masih  yakin  bahwa 
Rasulullah  telah  terbunuh  hingga  beliau  muncul  di  antara  dua  orang 
sahabat  yang  bernama  Sa’ad  dan  kami  pun  mengetahui  beliau  melalui 
cara  berjalan  beliau.  Kami  pun  merasa  sangat  senang,  sampai-sampai 
kami  tidak  menderita  atas  apa  pun  yang  menimpa  kami. 

Beliau  kemudian  mendaki  ke  arah  kami  dan  berkata, 
", Sungguh  besar  kemurkaan  Allah  kepada  suatu  kaum  yang  membuat 
•wajah  nabi  mereka  berdarah.  ”  Rasulullah  H  berkata  sekali  lagi,  “Ya 
Allah,  mereka  tidak  pantas  lebih  tinggi  dari  kami.  ”  Beliau  lalu  diam 
sejenak. 


Al  Mustadrak  —  |  849  | 


Abu  Sufyan  berteriak  dari  bawah  gunung,  “Agungkanlah 
Hubal!  agungkanlah  Hubal!”  yaitu  berhala  mereka.  “Dimanakakah 
Ibnu  Abu  Kabsyah,  di  mana  Ibnu  Abu  Quhafah,  di  mana  Ibnu 
Khaththab?”  Umar  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  bolehkah  aku 
menjawab  tantangannya?”  Rasulullah  menjawab,  “Ya.”  Setiap  kali 
Abu  Sufyan  berkata,  “Agungkanlah  Hubal,”  Umar  membalas,  “Allah 
lebih  tinggi  dan  lebih  mulia.”  Abu  Sufyan  lalu  berkata,  “Wahai  Ibnu 
Khaththab,  ini  adalah  hari  untuk  diam!”  Dia  berkata  lagi,  “Di 
manakah  Ibnu  Kabsyah,  di  manakah  Ibnu  Quhafah,  di  manakah  Ibnu 
Khaththab?”  Umar  membalas,  “Ini  Rasulullah,  ini  Abu  Bakar,  dan  aku 
Umar.”  Abu  Sufyan  berkata,  “Hari  ini  adalah  hari  untuk  membalas 
kekalahan  pada  Perang  Badar,  hari-hari  (kemenangan)  bergilir,  dan 
perang  itu  terkadang  jadi  milik  kami  dan  terkadang  jadi  milik  kalian.” 
Umar  berkata,  “Tidak  sanja,  yang  gugur  di  antara  kami  akan  masuk 
surga,  sedangkan  yang  gugur  dari  kalian  masuk  neraka.” 

Umar  melanjutkan,  “Sesungguhnya  kalian  benar-benar 
mengira  demikian.  Kalau  memang  benar  begitu,  tentu  kami  adalah 
orang-orang  yang  tertipu  dan  merugi.”  Abu  Sufyan  lalu  berkata, 
“Kalian  akan  mendapati  orang-orang  yang  terbunuh  dari  kalian  dalam 
keadaan  terpotong-potong,  dan  itu  tidak  berasal  dari  pendapat  mulia 
kami.”  Abu  Sufyan  yang  diliputi  oleh  semangat  jahiliyah,  berkata, 
“Jika  terjadi  seperti  itu  maka  kami  pun  tidak  membencinya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.786 

J-pC-i  djb-  (Jlridi  'J  -ya Wrm 

o*-  -Siis  &  c?.  ( j* j  j* 


786  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


|  850  1  —  Al  Mustadrak 


[f  jp  *^P  (Cjli  °^P  ^  &>-  iSwb- 

o>-f  l a  j  t  ^Jaif  c~l*s*j  £s-J  fjj  j  c-*«j  :Jl5  C*UP  a»I 

3>1  ^  y  J U  j  jp  <Jy  'Sli*  ^ 

,4j*5|I  ^  li»Li  ^i)T Ojo  o^  j^klo 

3164/281.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  dan  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Hajjaj  bin  Al  Minhal  menceritakan 
kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Tsabit,  dari  Anas,  dari  Abu  Thalhah  Al  Anshari,  dia  berkata:  Pada 
Perang  Uhud,  aku  mengangkat  kepalaku,  lalu  aku  mulai 
memperhatikan  (melihat).  Tidak  seorang  pun  melainkan  dia  bergerak- 
gerak  di  bawah  perisainya  karena  mengantuk.  Itulah  yang  disebutkan 
dalam  firman  Allah,  “ Kemudian  setelah  kamu  berduka-cita,  Allah 
menurunkan  kepada  kamu  rasa  aman  (berupa)  kantuk  yang  meliputi 
segolongan  daripada  kamu.”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  154). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.787 

^  t^^^p  t/.  <^4>-  -YAY/Y'\'\® 

^ y  iji  aUI  A»p  ^  OL*iP 

0*  I y.  O*  <J>.  Jsf^l  O* 

aJp  a\)I  a})1  J15  I(jl5  (L»^ip  aJj! 

S  j  y>r  aSjI  »— ^ 

787  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih:’ 


Al  Mustadrak  —  ]  851  I 


Jj?  Jt  3^  v**  ^  Ji  o? 

cjs  [>• ‘juy^j  ^s^*j  s-s^  'j^j  ^  ‘lA*^1 

(/?  N  <3^1  t5jy  3-^1  (^*  ^  ^ 

jp  <5)1  Jjjti  i»  tff  :J*-j  j*  ^ 

.A^/i  ^  ojt  cj££'$j  y  J^J 

3165/282.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepadaku,  Musaddad  bin 
Qathan  menceritakan  kepada  kami,  Usman  bin  Abu  Syaibah 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Idris  menceritakan  kepada 
kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Ismail  bin  Umayyah,  dari 
Umayyah,  dari  Abu  Az-Zubair,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas 
i£,  dia  berkata:  Rasulullah  g|  bersabda,  “Ketika  saudara-saudara 
kalian  terbunuh  pada  Perang  Uhud,  Allah  menjadikan  arwah-arwah 
mereka  berada  di  dalam  perut  burung.  Burung  itu  terbang  di  sungai- 
sungai  surga  dan  memakan  buah-buahannya.  Mereka  tinggal  di 
dalam  bejana  air  yang  terbuat  dari  emas  dan  tergantung  di  bawah 
naungan  Arsy.  Setelah  mereka  mendapati  kenikmatan  makanan, 
minuman,  dan  tempat  istirahatnya,  mereka  berkata,  'Siapakah  yang 
mau  mengabarkan  kepada  saudara-saudara  kami  tentang  kondisi 
kami  ini,  kita  hidup  di  surga  dan  mendapatkan  rezeki.  Janganlah 
mereka  malas  berjihad  dan  janganlah  mereka  enggan  berperang'. 
Allah  menjawab,  'Akulah  yang  akan  mengabarkan  kondisi  kalian 
kepada  mereka'. " 

Allah  &  menurunkan  ayat,  “ Janganlah  kamu  mengira  bahwa 
orang-orang  yang  gugur  di  jalan  Allah  itu  mati.n  (Qs.  Aali  ‘Imraan 
[3]:  169). 


|  852  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.788 


\£&.  cOjij  J  -t a r/rm 

JL***»  jjf  LjJ^-  ^  cc£ 

Qjf  ^SjI  j  aJJIp  *^p  t<jl  [^p  ^  0^  4 

iJljf  d)f  aJil j  L*l  Ij  lVog»p  aw!  j  4»t  dJti  cJlS 

\j>)Z£ZA  ^  J>-j  jp  Jl5  'cjl^  'o^  jfjfy  &  $  J*i  '&>rj 


3166/283.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri 
menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Al  Qasim  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Sa’id  Al  Muaddib  menceritakan  kepada  kami  dari 
Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah,  bahwa  dia  berkata 
kepada  Abdullah  bin  Az-Zubair,  "Wahai  anak  saudara  perempuanku, 
demi  Allah,  sesungguhnya  bapakmu  dan  kakekmu  (maksudnya  Abu 
Bakar  dan  Az-Zubair)  termasuk  orang  yang  Allah  %  sebutkan  di 
dalam  firman-Nya,  '(Yaitu)  orang-orang  yang  mentaati  perintah  Allah 
dan  rasul-Nya  sesudah  mereka  mendapat  luka  (dalam  Perang 
Uhud)'."  (Qs.  Aali  'Imraan  [3]:  172). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.789 


788  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 

789  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  853  I 


WJi  CjiS  'J  J  -YA1  /rnv 
jjf  ^  u^w>-f  LLjj»  ^  x»^-f  ILj^- 

i»  J)  J*  Ji  o*  icp*-  Js  'cf  ..‘j&'  J 

'Joj  «&l  j&\  J,  'jjfi  Ui?- 

1>l  pfi  tJVj  cijtiy  4^?  ^  <J*°  4 

pO:j  4&t  iSLl^-  [£X>-  J3  U*$' 

3167/284.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  di  Kufah 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Ishaq  At-Tamimi 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Yunus  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Bakar  bin  Iyas  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Hushain,  dari  Abu  Ad-Dhuha,  dari  Ibnu  Abbas  %>,  dia  berkata, 
"Perkataan  terakhir  Ibrahim  ketika  dilempar  ke  dalam  api  adalah, 
'Hasbunallah  wa  ni  ’mal  wakil  (cukuplah  bagi  kami  Allah  dan  Dialah 
sebaik-baik  pelindung)'.  Nabi  kalian  juga  berkata  seperti  itu  (Allah 
berfirman),  '(Yaitu)  orang-orang  (yang  menaati  Allah  dan  Rasul) 
yang  kepada  mereka  ada  orang-orang  yang  berkata,  "Sesungguhnya 
manusia  telah  mengumpulkan  pasukan  untuk  menyerang  kamu, 
karena  itu  takutlah  kepada  mereka".  Maka  perkataan  itu  menambah 
keimanan  mereka  dan  mereka  menjawab,  "Cukuplah  Allah  menjadi 
penolong  kami  dan  Allah  adalah  sebaik-baik  Pelindung .”  (Qs.  Aali 
'Imraan  [3]:  173). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.790 


790  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


|~854~1  —  Al  Mustadrak 


4^1  J  J  ^  -TA°/rUA 

^-jp  tji J>r  LjJl?-  Clils'e^ij  LjAs~  Pp  -'■*^*-'*  ^Jw'^ 

Js-  C.  VJp  aJI  ^  :  Jl5  caIp  <&1 

^3  ’.Jjaj  <&!  <l)li  <^i  Q  jt^  cr *>  J°^ 

<0Jl  Oli  OlS'"  d)lj  ^  <L>i  oi^>-  'J*j'  cgjj' 

^  CS^  :  <J_*a 

3168/284.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Abdussalam  menceritakan 
kepada  kami,  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Khaitsamah,  dari  Abdullah,  dia 
berkata:  Demi  Dzat  yang  tidak  ada  tuhan  selain  diri-Nya,  tidak  ada 
satu  jiwa  pun  di  muka  bumi  ini  melainkan  kematian  adalah  lebih  baik 
baginya,  apabila  jiwa  itu  adalah  jiwa  yang  beriman,  sesungguhnya 
Allah  berfirman,  “ Akan  tetapi  orang-orang  yang  bertakwa  kepada 
Tuhannya  bagi  mereka  surga  yang  mengalir  sungai-sungai  di 
dalamnya .”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  198).  Apabila  jiwa  itu  adalah  jiwa 
yang  fajir,  maka  Allah  berfirman,  “ Sesungguhnya  Kami  memberi 
tangguh  kepada  mereka  hanyalah  supaya  bertambah-tambah  dosa 
mereka.”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  178). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.791 


791  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  855  1 


'CjSs-  c^UJl  -YA^/rN*!^ 

tjiLp  ^  jjI  l2jb-  i^pli ^Jl  ^IJua  jj(  Ljj^-  t^L*^*w<Jl  ^1-p 
L»  Ojijia---»}  ;<dil  JUP  J  U  :JlS  jd  IIj-L>-  ccjUwl  _^jI  [l>Js>- 
uf  :Jjij_j  co^J  plLjjj  <1  OL*j  I Jli  {jULill  <j  tji^j 

.Aj  cJU,  dJ)L* 

Jj*s-  Ljf  C-jyw.  :  J_jA»  J>va^  J)  CJU-. 

:Jjij  (jiLp  jjj  llf  *  :Jja»  ^  c-*-*-*  :J^Sj 

^jI  ^Lp  *— -» JlS^  VjT  <_£jf  Y_j  ls^  c^idS'  L»  aw!_j 

.^1  jlp  Jlp  L»iS'  JjIj  Ijf  tsj*  Slj  Jilj 

3169/286.  Yahya  bin  Manshur  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Umar  Al  Mustamli  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Hisyam  Ar-Rifa’i  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar  bin  Ayyasy 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Wa'il  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Abdullah  berkata 
tentang  firman  Allah,  “ Harta  yang  mereka  bakhilkan  itu  akan 
dikalungkan  kelak  di  lehernya  pada  Hari  Kiamat .”  (Qs.  Aali  ‘Imraan 
[3]:  180),  dia  berkata,  “Akan  ada  ular  dengan  dua  titik  hitam  di  atas 
matanya  yang  akan  menerkam  dirinya  di  dalam  kubur.  Ular  itu 
berkata,  'Aku  adalah  harta  yang  engkau  bakhil  terhadapnya'.” 

Aku  mendengar  Yahya  bin  Manshur  berkata:  Aku  mendengar 
Abu  Amr  Al  Mustamli  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Hisyam  Ar- 
Rifa’i  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Bakar  bin  Ayyash  berkata,  "Demi 
Allah,  aku  tidak  berdusta  atas  nama  Abu  Ishaq,  dan  aku  yakin  Abu 
Ishaq  tidak  berdusta  atas  nama  Abu  Wail.  Aku  juga  tidak  melihat  Abu 
Wail  berdusta  atas  nama  Abdullah." 


I  856  1  —  Al  Mustadrak 


Diriwayatkan  oleh  Ats-Tsauri  dari  Abu  Ishaq.792 

<3U>w!  j> f  oli  —  t  Y  A 'l /t  T'  ^  ^ 

(jf-  tOl li**  ciijJl?-  jjl  LjJ^- 

}°y.  ^  4^4  ^  tijiU  ^  iu!  olp  “^P  tjjlj 

<ip  ^  j*j  «u-fj  oL*j  ^ijspu  :<5il  xp  J 15  :Jl5  {s^llsjl 

.4j  cJ^xj  c^jJi  &)£  UI  : Jjii  I«j 

3169A/286A.  Abu  Bakar  Asy-Syafi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Al  Hasan  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Abu  Wa'il,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud 
tentang  firman  Allah,  "Harta  yang  mereka  bakhilkan  itu  akan 
dikalungkan  kelak  di  lehernya  pada  Hari  Kiamat  ”  (Qs.  Aali  ‘Imraan 
[3]:  180),  dia  berkata:  Abdullah  berkata,  “Ular  akan  mendatanginya, 
lalu  melubangi  kepalanya,  kemudian  melilit  lehernya,  dan  berkata, 
'Aku  adalah  hartamu  yang  engkau  berbuat  bakhil  dengannya'.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Al  JUP  J>  aii-f  OlliP  jJS  £  I &Jb-  -YAV/nV* 

jJj  j/f  <dJl  JLp  ^  UjJb-  cSlJUuj  (jlijdl 

^1  ^  ^  t^iip  j^Ip  j»  -uk>.  l2!b- 


792  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  857  I 


Oi  O*  ^  ^  ‘«A/* 

jdif  y»  £^-j  y2  )■  JUii  o!  ijf>  iife»  o>  j^"1 

^  $f.  -Jj "Clif ;^Jf C  2u  'S  fcfij  t 

3170/287.  Abu  Amr  Usman  bin  Ahmad  bin  Abdullah  Ad- 
Daqqaq  di  Baghdad  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdullah 
An-Nursi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Badr  Syuja’  bin  Al  Walid 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  bin  Alqamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah,  dia 
berkata:  Rasulullah  H  bersabda,  " Sesungguhnya  sebuah  tempat  di 
surga  meskipun  hanya  seukuran  tempat  cemeti  adalah  lebih  baik 
daripada  dunia  seiisinya.  Bacalah  firman  Allah  ini  jika  kalian  mau, 
'Barangsiapa  dijauhkan  dari  neraka  dan  dimasukkan  ke  dalam  surga, 
maka  sungguh  dia  telah  beruntung.  Kehidupan  dunia  itu  tidak  lain 
hanyalah  kesenangan  yang  memperdayakan'.”  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]: 
185). 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  tiamun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meri  wayatkannya. 793 

J»  ^  jl  C/j  j*f  -yaa /nvy 

C/.  ^  CA  ‘3^-’!  {j. 

tof  y-  j *■  ,y.  jjj  Cf.  coSiIp 

0\jy  of  CS-  ^J\  :  Jli 

c  oi  tsy\  air  jJ  y1^  y  Ji  ^ 


793  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


1  858  |  —  Al  Mustadrak 


cJjj  O?  OAp  Jiaj  j*J  llj  *Uj«- j 

-&I  JLfi>  t<->l^3l  Ja(  ajMI  oX* 

Ijfjj  l_^- j^ti  4viJJi  ^j*j  cojjf  |«-i  c ojsJ&L»  s-^-i 

I jJjf  L»J  I ^9j  o^JJ.Aj  I  (4^P  L«-}  ^  *-^ 

,  <up  '■>  g  h  •  ^  U^»  olj|  ^  j L*sS^ 

3171/288.  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdussalam 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Rauh  bin  Ubadah  memberitakan  (kepada  kami),  Muhammad  bin 
Abdul  Malik  bin  Abdul  Aziz  bin  Juraij  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Ibnu  Abu  Mulaikah  mengabarkan  kepadaku 
bahwa  Humaid  bin  Abdurrahman  mengabarkan  kepadanya  bahwa 
Marwan  pernah  mendatangi  Ibnu  Abbas  dan  berkata,  “Demi  Allah, 
seandainya  setiap  orang  dari  kita  bergembira  terhadap  apa  yang 
telah  diberikan  dan  bersyukur  terhadap  apa  yang  belum  dikerjakannya 
diadzab,  niscaya  akan  diadzab  semuanya."  (Dalam  Shahih 
Al  Bukhari  tertulis  dengan  redaksi,  “Niscaya  akan  Kami  adzab 
semuanya.”) 

Ibnu  Abbas  berkata,  “Sesungguhnya  ayat  ini  diturunkan 
terkait  dengan  Ahli  Kitab.  Suatu  ketika  orang-orang  Yahudi  datang 
menemui  Nabi  #,  lantas  beliau  bertanya  kepada  mereka,  akan  tetapi 
mereka  menyembunyikan  jawabannya.  Lalu,  mereka  kembali 
mendatangi  Nabi,  dan  beliau  pun  bertanya  kepada  mereka.  Akan 
tetapi  mereka  justru  memberikan  jawaban  yang  lain.  Orang-orang 
Yahudi  itu  lalu  keluar,  dan  mereka  merasa  telah  mengabarkan  kepada 
Nabi  tentang  hal  yang  ditanyakan  kepada  mereka.  Mereka  pun 
menuntut  pujian  atas  perbuatan  itu  dan  bergembira  karena  telah 
menyembunyikan  jawaban  atas  pertanyaan  Nabi  kepada  mereka." 


Al  Mustadrak  —  |  859  I 


.  Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri  wayatkannya. 794 


oi  ^  —  YA^/V'WY 

cJk$b»Jl  ^  £«Jlvs  ^lp  LuA»-  t jjjL-wJ  (_$jLs!cJ| 


^  jp  4&1  J_j5  OL-fb  'j)  j*-aI Cju^  :  JiS  til jlldl 

JuP  ^P  ;JlSi  ^  iit 

o ^>«li  4j  OlT  4jl  {j2«az>-  ,J>  tl)l_,*P  y P  ^  yi  aMI 

*  ^  y  /  '  f  /  '/  /  A, 

•  LS^  ^ 


3172/289.  Amr  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  As-Sakani  Al  Bukhari 
di  Naisabur  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ali  Shalih  bin 
Muhammad  bin  Habib  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  bin  Al  Walid  Al  Fahham  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Adam  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Al 
Mubarak,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ibrahim  bin  Thahman  dan  dia 
membaca  firman  Allah  &,  “(Yaitu)  orang-orang  yang  mengingat 
Allah  sambil  berdiri  atau  duduk  atau  dalam  keadan  berbaring .”  (Qs. 
Aali  ‘Imraan  [3]:  191).  Lalu  dia  berkata,  "Al  Muktib  menceritakan 
kepadaku  dari  Abdullah  bin  Buraidah,  dari  Imran  bin  Hushain,  bahwa 
Imran  pernah  menderita  penyakit  wasir,  maka  Nabi  H 
memerintahkannya  untuk  shalat  sambil  berbaring  di  salah  satu  sisi 
tubuhnya  (sambil  miring)." 


794  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih." 


I  860  |  —  Al  M  ustad  rak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari-Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya.795 


j  J  k\  J  -x  *  /r  n  vr 

J  jS^r  'J*  4 jllo  J*  J**  'J*  ‘(4^  0< 

ol  j*  &  Jj£  o*  s#£fM  ^  ** 

4Jl  <&1  J  j*-*  j  ^ ‘d^  ^  \Ja  jvA  J  _A-Sl' 
ji!it  jfcjS  J*  &l y  &y* :  ^  : J'*  o1^51  r^*j  ^ 

(iJJi  O ji  jf  jbib  ^5 j>-\  (jij-  «i *^5  aMI  ijls  ^  ,<c»^id  -Vas 

3173/290.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  bin  Yusuf 
Asy-Syaibani  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Abdullah  bin  Al  Jarrah  Al  Quhistani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Harits  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami  dari  Bahr  As- 
Saqa,  dari  Amr  bin  Dinar,  dari  Jabir  bin  Abdullah,  dia  (Amr)  berkata 
kepada  Jabir,  “Beritahukan  kepadaku  tentang  firman  Allah  &, 
'Mereka  ingin  keluar  dari  neraka,  padahal  mereka  sekali-kali  tidak 
dapat  keluar  daripadanya' (Qs.  Al  Maa'idah  [5]:  37),  dia  menjawab, 
“Rasulullah  #  mengabarkan  kepadaku  bahwa  mereka  adalah  orang- 
orang  kafir.”  Aku  berkata  kepada  Jabir,  “Bagaimana  dengan  firman 
Allah  Ta’ala,  'Sesungguhnya  barangsiapa  yang  Engkau  masukkan  ke 
dalam  neraka  maka  sungguh  telah  Engkau  hinakan  dia'?"  (Qs.  Aali 
'Tmraan  [3]:  192).  Dia  menjawab,  “Allah  telah  menghinakan  mereka 


795  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari- 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  1  861  I 


ketika  Dia  membakarnya  di  neraka,  dan  adakah  kehinaan  yang  lebih 
rendah  dari  itu?.”796 


J £  jjI  lf^-1  -YM/nVi 

Jyj  ^  ^1p  ^  aJ)I  JLP  jjI  cbLpJi 

‘WL*  ^^P  tjLji  lj£i  L4+SS&  (ji  c)La**  ^ 

L  :cJli  LgJl  tl^iP  Aill  !^y°J  A-JL-  pf  (jf’  4<a-L*  ^1  jJj  (J^r j  4-o-L» 

Jp  Aill  (Jjili  .S-^So  0j2 !c-$Jl  j5""5  4lll  V  4AWl  (J  J*»  J 

jt  ^  J-^  ^  jniii  ^  J*-j 

O* 


3174/291.  Abu  Aun  Muhammad  bin  Ibrahim  bin  Mahan  di 
Shafa  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ali 
bin  Zaid  Al  Makki  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Humaid 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Uyainah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Amr  bin  Dinar,  dari  Salamah  bin  Abu  Salamah  (laki-laki 
dari  anak  Ummu  Salamah),  dari  Ummu  Salamah  dia  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  aku  tidak  mendengar  Allah  menyebutkan  sesuatu 
tentang  wanita  yang  terkait  dengan  hijrah."  Allah  lalu  menurunkan 
ayat,  “ Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya 
{ dengan  berfirman),  'Sesungguhnya  Aku  tidak  menyia-nyiakan  amal 
orang-orang  yang  beramal  di  antara  kamu,  baik  laki-laki  atau 
perempuan,  (karena)  sebagian  kamu  adalah  turunan  dari  sebagian 
yang  lain'.”  (Qs.  Aali  ‘Imraan:  [3]:  195). 


796  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Bahr  [As-Saqa]  perawi  yang  dha'if 
C Halak ).” 


{~862~1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.797 

Aku  mendengar  Abu  Ahmad  Al  Hafizh,  dan  dia 
menyebutkan  dalam  dua  pembahasan  di  dalam  kitab  Al  Bukhari  yaitu 
Ya’qub  dari  Sufyan  dan  Ya’qub  dari  Ad-Darawardi,  dia  berkata,  "Abu 
Ahmad  adalah  Ya’qub  bin  Humaid." 

kjC ji  -.uji  ’J  y*  J  -nr /r\v» 

Jt  Ji  'J*  ‘  ijf  Ji  ^  ^  ‘ 

<5ll  J LP  ^Ip  °^P  tC-jtf  ^  W  tiijllJl  A-P  IIjAs- 

o^U«i  ^  jAP  Jji  :Jli  Cf- 

<j'Jj  gyij  &{  S-?*3  4 

s.ljS  ^  iiit  o^Ui  frljS  Sl  Cj 

(jli  <p>1  ^  ^  : 

3175/292.  Abu  Al  Abbas  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyar  di 
Marwa  mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ali  Al  Ghazzal 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami, 
Mush’ab  bin  Tsabit  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Amir  bin 
Abdullah  bin  Az-Zubair,  dari  ayahnya  (Az-Zubair),  dia  berkata: 
Najasyi  pernah  diserang  musuh  dari  negara  mereka,  maka  kaum 
Muhajirin  mendatanginya  lalu  berkata,  “Kami  ingin  keluar  untuk 
menghadapi  mereka,  agar  kami  dapat  memerangi  mereka  bersamamu. 

797  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 


Al  Mustadrak  —  |  863  I 


Dengan  begitu  engkau  akan  melihat  keberanian  kami  dan  kami  dapat 
membalas  kebaikan  yang  telah  engkau  lakukan  kepada  kami.”  An- 
Najasyi  berkata,  “Tidak  ada  solusi  selain  pertolongan  dari  Allah,  dan 
itu  lebih  baik  daripada  pertolongan  dari  manusia.” 

Az-Zubair  berkata,  “Terkait  dengan  masalah  itulah  turun 
ayat,  'Dan  sesungguhnya  di  antara  Ahli  Kitab  ada  orang  yang 
beriman  kepada  Allah  dan  kepada  apa  yang  diturunkan  kepada  kamu 
dan  yang  diturunkan  kepada  mereka  sedang  mereka  berendah  hati 
kepada  Allah'."  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  199). 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.798 

jl  Al  itfjC J'  yl  V'jJ  -Y^r/rm 

tfjf  tiijll*Jl  ^  Al  JLP  llLb-  fjj  ^Js-  U 

Al  *^P  cjif  oJj  O* 

aJ|  ^ jill  aIIp  c-Jtf  Jjj  ^LiJlj  L>f  Aji 

Al  J*3to  *ifl  oJ-ji  SjjK  ^  Cj^y*  Jj-i  1^  A3ls  L*f  d-LJLf- 

1^1  1^4  0=! Lr"*  ob  & 

y\  aJI  v— :  Jli  v^j^dju  ^Jl*J  aw!  I^LjI^j 
CJaJl  «J^Ll  CS1  ijllcl  ^  AjlS'  ^  Al  Oli  cwUj  L»l  di-Ip 
:  Jli  cli^T  ^Jl  ^  JjiVt  (J  [>-1^  ZLjj  Jkj 


798  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


|~864~1  —  Al  Mustadrak 


Ij  :jis  J*J  (OjJJl  Ja(  Js-  \'jji  ^LJl  ^Ip  luii  4j1^j  ^1p 

(^a  pl  e-UP  jjI  <_/vy  tA^^uJl  Jif 

3176/293.  Abu  Al  Abbas  As-Sayyari  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Husain 
memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  bin  Al  Mubarak  menceritakan 
kepada  kami,  Hisyam  bin  Sa’ad  memberitakan  (kepada  kami)  dari 
Zaid  bin  Aslam,  dari  ayahnya,  dari  Umar  bin  Al  Khaththab  bahwa 
telah  sampai  kepadanya  berita  tentang  Abu  Ubaidah  yang  terkepung 
(oleh  musuh)  ketika  dia  berada  di  Syam.  Musuh  terus-menerus 
memeranginya.  Umar  pun  menulis  surat  kepadanya,  “Semoga 
keselamatan  tercurahkan  kepadamu.  Amma  ba’du ,  sesungguhnya 
tidaklah  sebuah  musibah  yang  sangat  dahsyat  menimpa  seorang 
hamba  yang  beriman  melainkan  Allah  akan  menjadikan  jalan  keluar 
baginya  setelah  itu.  Kesukaran  tidak  akan  mengalahkan  dua 
kemudahan.  Allah  berfirman,  'Bersabarlah  kamu  dan  kuatkanlah 
kesabaranmu,  serta  tetaplah  bersiap  siaga  (di  perbatasan  negerimu) 
dan  bertakwalah  kepada  Allah,  supaya  kamu  beruntung'."  (Qs.  Aali 
‘Imraan  [3]:  200). 

Abu  Ubaidah  lalu  membalas  surat  Umar  tersebut,  “Semoga 
keselamatan  tercurahkan  kepadamu.  Amma  ba’du,  sesungguhnya 
Allah  berfirman,  'Ketahuilah,  bahwa  sesungguhnya  kehidupan  dunia 
ini  hanyalah  permainan  dan  suatu  yang  melalaikan,  perhiasan, 
bermegah-megah  antara  kamu,  serta  berbangga-bangga  tentang 
banyaknya  harta  dan  anak...  ’. "  (Qs.  Al  Hadid  [57]:  20). 

Umar  lalu  keluar  membawa  surat  tersebut,  kemudian 
membacakannya  kepada  penduduk  Madinah.  Dia  berkata,  “Wahai 
penduduk  Madinah!  Sesungguhnya  Abu  Ubaidah  ingin  memotivasi 
kita  untuk  beijihad.” 


Al  Mustadrak  —  |  865  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.7" 

JLP  jW-f  Jjt  UjAs-  —  Y^l/t'WV 

^jl  'J)  WW  LuJ^- 

jjf  Jvi  :JlS  tpJC»  ^  jjlS  tc. W  ^  i~Wa*  l*jf  ciijllJl 

«A*  cijj  y  ^  ji  y  ^  ^  y 

j>  jWj  «W  AJJl  Jv»  yjl  <Wj  p  :<J_W  i'j'j*  b'  c-jcj— 

.o!>Ca3'  W  c^Ct ail  jWj!  4-j  'W' ji 

3177/294.  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Muzani 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Najdah  Al  Qurasyi 
menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Manshur  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin 
Tsabit  memberitakan  (kepada  kami),  Daud  bin  Shalih  menceritakan 
kepadaku,  dia  berkata:  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman  berkata, 
“Wahai  anak  saudara  laki-lakiku,  tahukah  engkau  terkait  dengan 
masalah  apakah  ayat  berikut  ini  diturunkan?  'Bersabarlah  kamu  dan 
kuatkanlah  kesabaranmu  dan  tetaplah  bersiap  siaga  (di  perbatasan 
negerimu)!"  (Qs.  Aali  ‘Imraan  [3]:  200).  Aku  menjawab,  “Tidak.” 
Dia  berkata,  “Wahai  anak  saudara  laki-lakiku,  aku  mendengar  Abu 
Hurairah  berkata,  'Pada  masa  Nabi  #  belum  ada  peperangan  yang 
sampai  menuntut  untuk  berjaga-jaga  (di  perbatasan).  Namun  yang 
dimaksud  adalah  menunggu  shalat  (berikutnya)  setelah  mengerjakan 
suatu  shalat'." 


799  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


—  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 800 


800  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  1  867  I 


